KHATULISTIWA 
Press 


Imam al-Ghazali 


D SAH UI 


EDIS 
= A BARU 
sr SELLER 


an EZ 


z 


Yan : us , 
Ia, A 


Karya Terakhir 
Imam al-Ghazali 


M Minhaj ul! 


. Abidin 
D Para Ahli Ibadah 


Minhajul Abidin 
Jalan Para Ahli Ibadah 


Jalan ibadah adalah jalan karunia, pahala, nikmat 
abadi, dan jalan tol menuju surga yang kekal. Semua 
terasa indah, seindah hati para “abidin (ahli ibadah) yang 
menjalaninya dengan ikhlas dan ihsan. Inilah jalan para 
nabi, para auliya, para shalihin dan mukhlisin. 

Tapi, jalan menuju ke surga-Nya itu bukanlah jalan 
yang mudah dilalui oleh hamba-hamba yang mudah 
tergoda dunia dan lainnya. Berbagai jebakan menghadang, 
siap menarik seorang hamba ke lubang maksiat, hingga 
terus menjauh dari tujuan ibadahnya. Rasulullah saw. 
bersabda: “Ketahuilah, bahwa (jalan menuju) surga itu 
penuh rintangan dan lika-liku, sedangkan jalan ke neraka 
itu mudah dan rata.” 

Melalui kitab Minhaajul 'Aabidiin ini, Imam al-Ghazali, 
ulama besar di bidang ilmu tasawuf dan figih, membagi 
perjalanan seorang ahli ibadah itu dalam tujuh tahapan. 
Ini adalah risalah bimbingan yang menjadi wasiat 
terakhirnya bagi umat ini, karena tak lama kemudian sang 
hujjatul Islam ini meninggalkan dunia, menghadap Tuhan 
yang terus-menerus ia rindukan. 

Al-Ghazali memaparkan tips-tips penting bagi kita agar 
selalu waspada terhadap setiap jebakan yang ada, dan 
agar dapat segera keluar bila kita telah masuk ke dalam 
perangkap itu. Dan manakala seorang hamba mampu 
melewati seluruh tahapan tersebut, maka dia akan berada 
di hamparan ampunan dan kelembutan Allah, serta ladang 
mahabbah-Nya. Lalu, dengan satu langkah pasti, ia akan 
tiba di Taman Keridhaan dan Kebun Kenikmatan (surga). 
la mendapat magam khusus: keintiman dengan Allah, 
serta limpahan karamah dari-Nya. * 


Las ahh 


Imam al-Ghazali 


OMNuajuL. 
CABiDIN 


Edisi Baru - Best Seller 


KHATULISTIWA 
Press 


Perpustakaan Nasional 


RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Imam al-Ghazali. MINHAJUL ABIDIN, Jalan Para Ahli Ibadah. penerjemah, 
Abu Hamas as-Sasaky. penyunting, Dr. Isma'il Ba'adillah, Mansyur Alkatiri. 
-Jakarta: KHATULISTIWA Press, 2013. xiv + 459 hlm: 15,5 x 23 cm. 


ISBN : 978-602-17576-4-2 


Judul Asli: 


Minhagiul “Abid 


Penerbit: 
KHATULISTIWA Press 


Judul Terjemahan: 
MINHAJUL ABIDIN, 


u— Jalan Para Ahli Ibadah 
Penulis: 
m lmam al-Ghazali 
Penerjemah: 
mmm Âbu Hamas as-Sasaky 
Penyunting: 

| Dr. Isma'il Ba'adillah 

mmm Mansyur Alkatiri 
Layout: 
-m Iman Iskandar 


Disain Sampul: 


memar ———— Fahmy Shihab 


Jl. Batu Merah III No. 23 Rt 007/02, 
Kel: Pejaten Timur Kec: Pasar Minggu, Jakarta Selatan 
Telp. 021-7980620 - Fax. 7980606 


Website : http://www.khatulistiwapress.com 


Cetakan Pertama, Dzulhijjah 1434 H / Oktober 2013 M 


Hak terjemah dilindungi undang-undang 


All rights reserved. 


a ea 


Daftar Isi 


Daftar ISi sin Ann na am ani v 

Pengantar Penerbit ...........eoooooooocoo.oo.oo.o ix 

Biografi Singkat al-Ghazali ............................... xiii 

Pendahuluan ....essessroeseecressoooosssoesssoesescossevosesoose 1 
BAB I 

Tahapan Pertama: ILMU DAN MAKRIFAT 17 

- Menuntut Ilmu adalah Wajib .................. 26 
BAB II 

Tahapan Kedua: T O B A T...oooooooooo 35 

- Makna Tobat Nashuha dan Batasannya .. 37 

- Tiga Prasyarat Tobat................................. 39 

- Menjauhkan Diri dari Dosa..................... 42 

- Tobat dan Mengulang Dosa .................... 46 

BAB III 

Tahapan Ketiga: GODAAN-GODAAN..... 55 

A. Ragam Godaan Terhadap Manusia ........... 55 

a. Godaan Pertama: Dunia......................... 55 

- Makna zuhud dan realitasnya ........ 58 

- Mudahnya Melepaskan Dunia....... 61 

- Hukum Zuhud ................................. 62 


Daftar sisa 


vi 


b. Godaan Kedua: Manusia...................... 66 


- Makna dan jenis 'uzlah ................... 66 

- “Uzlah dan hidup berjamaah .......... 81 

c. Godaan Ketiga: Setan............................. 91 

- Strategi mengalahkan setan ........... 94 

- Mengenali tipu dayasetan............ 103 

d. Godaan Keempat: Hawa Nafsu ........... 109 

B. Takwa: Senjata Melawan Godaan 

Setan dan Nafsu ................... ee 113 

a. Manfaat Takwa................ ee. 113 

b. Makna Takwa .....oooooooo 122 
c. Anggota Tubuh yang Harus 

Dilindungi dari Dosa ............................ 129 


Pembahasan Pertama: Menjaga Mata 129 
Pembahasan Kedua: Menjaga Telinga 134 
Pembahasan Ketiga: Menjaga Lisan... 135 


- Lima Prinsip Dasar 

Menjaga Lisan................................ 136 
Pembahasan Keempat: Menjaga Hati 142 
- Faktor-faktor perusak hati............ 149 
Pembahasan Kelima: Menjaga Perut.. 172 
- Makanan haram dan syubhat....... 182 
- Memanfaatkan yang mubah........ 190 
C. Cara Mengatasi Berbagai Godaan .......... 196 
- Mencela Nafsu... 199 

- Selamat dari Nafsu dengan Iktisab 
dan tinab nn nn diaaa 203 
- Menjaga Empat Anggota Tubuh ........ 206 
Kesimpulan ................... ee. 215 


za YAinhajul C#bidin 


BAB IV 


Tahapan Keempat: 

KENDALA-KENDALA DIJALAN IBADAH 221 

Empat Kendala di Jalan Ibadah ................... 221 
1. Rezeki dan Tuntutan Nafsu................. 222 

- Hakekat Tawakal.......................... 229 

2. Ragu dan Khawatir ..........o.oo. 244 
3; Qadha’ Allah Mengesankan 256 
4. Musibah dan Kesulitan Hidup ............ 260 

BAB V 

Tahapan Kelima: 

DORONGAN DAN MOTIVASI ................ 301 


A. Rasa Takut (Khauf) dan Harapan (Raja”).... 301 
B. Rasa Takut dan Harapan: 
Jalan Tengah yang Menyelamatkan....... 310 


BAB VI 
Tahapan Keenam: 
MENGHINDARI FAKTOR-FAKTOR PE- 


RUSAK IBADAH ..ocoocoroecooosoooce.e 349 

A. Riya’ dan ‘Ujub: Faktor Utama 
Perusak Ibadah... 349 
At RIYA An ih tanya 350 
b. SUN anna naiki 365 
c. Faktor-faktor Perusak Amal Lainnya.. 368 

B. Mengobati Riya' dan 'Ujub....................... 370 
a. Menyembuhkan Penyakit Riya’ ......... 371 
b. Menyembuhkan Penyakit 'Ujub......... 375 


aftar asi e vii 


viii 


C. Meremehkan Khusyu’ dan Istiqamah ...... 384 


a. Berat Dilalui ........coocoooooo oo. oo... 384 
b. Kerugian Besar Bila Gagal .................. 386 
c Penuh dengan Resiko .......................... 388 
Kesimpulan ..................... esa 399 
BAB VII 
Tahapan Ketujuh: PUJIAN DAN SYUKUR 405 
A. Makna Pujian dan Syukur ....................... 409 
B. Nilai Sebuah Pemberian........................... 417 


C. Cermin Kebutuhan Hamba yang Lemah 441 


D. Empat Puluh Kemuliaan di Dunia 
dan Akhirat ...o..ooooooo.cooooo.ooo 446 


E. Penutup eniinn 454 


aa CMinhajul C#bidin 


Saat 


Pengantar Penerbit 


Ihamdulillah, tidak ada kata yang lebih pantas untuk 
A ucapkan, setiap kita mendapati nikmat yang 

Allah Ta'ala berikan buat kita. Jumlahnya tidak 
mungkin untuk dihitung. Dan anugerah dari sisi-Nya tidak 
pernah berhenti untuk kita nikmati. Sebelum Anda membuka 
halaman demi halaman dari kitab ini, sebaiknya kita sama- 
sama memuji Allah dan menghaturkan shalawat serta salam 
kepada Nabi-Nya. 


Amma ba'du ... 


Imam al-Ghazali Rahimahullahu Ta'ala pernah berpesan, 
“Ketahuilah, bahwa ilmu dan ibadah itu merupakan dua sisi 
permata. Karena, dengan ke-duanya menjadi sebab apa yang 
kita lihat dan kita dengar, serta yang menghasilkan kreasi 
dari orang yang memilikinya. Juga menjadi bahan ilmu bagi 
pengajar dan sekaligus penasihat bagi orang-orang yang biasa 
memberikan nasihat, serta penggagas bagi orang-orang yang 
member-ikan teori (gagasan).” 


Pengantar Penerbit ix 


Disebabkan oleh ilmu dan amal itu Allah Ta'ala 
menurunkan Al Kitab (Al-Our'an) serta diutus-Nya para 
Rasul. Karena keduanya pula tercipta langit dan bumi, serta 
apa yang berada diantara keduanya. 


Kitab yang tengah Anda baca saat ini merupakan karya 
yang cukup sederhana menurut penulisnya, namun sarat 
makna bagi siapa saja yang berusaha untuk menempuh jalan 
menuju Allah swt. Di dalamnya dijelaskan berbagai sisi 
pencarian dan bekal bagi para pecinta sejati serta mereka yang 
membutuhkan bimbingan, agar dapat menemui Rabbnya 
dalam kondisi mendapatkan ridha dari-Nya. 


Kitab ini di awali dengan membicarakan seputar 
pemahaman akan ilmu dan ibadah yang dilakukan oleh para 
penempuh jalan menuju Allah. Kemudian dikemukakan 
mengenai penunjang keduanya, berupa pembersihan diri dari 
belenggu dosa dengan bertobat atas apa yang menjadi 
penghambat bagi jalan menuju kepada-Nya. Dalam 
menempuh suatu perjalanan, biasanya kita menemukan 
banyak temuan yang mungkin kita inginkan dan juga 
mungkin tidak kita kehendaki. Oleh karena itu, kita sangat 
membutuhkan petunjuk mengenai apa saja yang mungkin 
akan kita temui di dalam perjalanan kita nantinya. 


Berbagai ragam rintangan, baik itu dari manusia, godaan 
serta bujuk rayu dunia dan setan, menghiasi perjalanan 
hamba menuju-Nya. Untuk itu, Allah swt. menyediakan 
berbagai piranti yang dapat mengantarkan kita menghalau 
berbagai rintangan tersebut. Di antaranya adalah berbagai 
peringatan, yang itu datang dari Kitabullah, Sunnah Rasul- 
Nya, berbagai pengalaman serta nasihat bijak dari para ulama. 
Juga dari pengalaman serta pelajaran dalam diri kita sendiri, 
yakni nafsu. 


x  mOMinhajul C#bidin 


Di dalamnya juga dituturkan seputar nasihat bijak untuk 
senantiasa mengendalikan diri dari berbagai cobaan hidup, 
pelajaran berharga yang bernama awal penciptaan, perjalanan 
kehidupan dan kematian. Semua itu bisa berbentuk kendala, 
kegembiraan yang menipu, juga janji Rabb semesta alam 
berupa balasan atas usaha hamba memahami akan fungsi 
kehadirannya di muka bumi ini. 


Allah Ta'ala berpesan dalam kitab ini melalui banyak ` 
firman-Nya yang dinukilkan oleh al-Ghazali —yang insya 
Allah sangat mencintai-Nya— bagi Anda, para pembaca — 
yang insya Allah juga mencintai-Nya—, berkenaan dengan 
bahaya dunia, jerat nafsu, bisikan syahwat, bahaya perusak 
ibadah dan berbagai hal yang harus kita antisipasi, jangan 
sampai terjebak ke dalamnya. Atau minimal, jangan untuk 
kedua kalinya. Di samping itu, juga dimuat mengenai pesan 
Allah berupa penyerahan diri, nikmat pengabdian, usaha yang 
dijanjikan akan mendapatkan balasan surga, serta segala apa 
yang menyemangati hamba untuk berjalan menuju-Nya. 


Bahasan dalam kitab ini diakhiri dengan satu topik yang 
cukup esensial, yakni mengenai wujud syukur hamba yang 
merupakan manifestasi keberadaannya sebagai makhluk, 
juga penciptaan dirinya, fungsi memahami jati diri, serta 
cermin kebutuhan hamba yang lemah dan sangat 
membutuhkan akan bimbingan serta pertolongan dari Sang 
Maha Pencipta, Allah swt. 


Nilai sebuah pemberian, bagi kita, merupakan sesuatu 
yang pantas kita berikan apresiasi dan balasan yang setimpal. 
Ini berbeda dengan pemilik manusia, dimana Dia berjanji 
akan memberikan balasan yang tidak pernah terlihat oleh 
mata, tidak juga pernah didengar oleh telinga, dan belum 
pernah sedikit pun terbersit dalam hati atau benak makhluk. 


Pengantar Penerbit xi 


Sungguh, kita begitu dimanjakan oleh buaian balasan, 
dimana apabila kita masih menganggapnya sebagai sesuatu 
yang tidak bernilai, maka tidak lain dan tidak bukan, kita 
akan mendapatkan gelar sebagai manusia yang tidak tahu 
berterimakasih. Maka dari itu, lazimkan dirimu dengan 
bersyukur kepada Allah swt., niscaya Anda akan bahagia 
dalam bentuknya yang sejati. 


Terjemahan kitab ini dalam bahasa Indonesia, yang 
diterbitkan oleh Khatulistiwa Press dengan judul 
“MINHAJUL ABIDIN, Jalan Para Ahli Ibadah” patut di baca 
oleh segenap kaum muslimin, karena pentingnya kandungan 
isu buku ini. Khatulistiwa Press sendiri, sebagai penerbit yang 
dikenal concern dengan soal-soal spiritualitas Islam, memang 
cocok menerbitkan kitab ini, dan juga kitab-kitab tulisan 
Imam al-Ghazali lainnya. 


Selamat membaca! 


KHATULISTIWA Press 


© © 


xii maAnhajul C#bidin 


BIOGRAFI SINCKAT 
AL-CHAZALI 


bu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali 
Aan asy-Syafi'i (1058-1111 M), yang dikenal 
ama Algazel di Dunia Barat Abad Pertengahan, lahir 
dan meninggal di kota Tus, provinsi Khurasan (sekarang 
masuk wilayah negara Iran). Ia seorang teolog besar muslim 
dari Persia, hakim, ahli filsafat islam terkemuka, dan juga 
sufisme. Sampai sekarang, nama al-Ghazali menduduki 
urutan teratas di Dunia Islam dalam soal pemikiran sufi. 


Gelar beliau al-Ghazali ath-Thusi terkait dengan ayahnya 
yang seorang pemintal bulu kambing, dan tanah kelahirannya 
yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan. Sementara gelar 
asy-Syafi'i merujuk pada mazhab Syafi'i yang beliau anut. 


Dalam karir keagamaannya, beliau pernah menjabat 
sebagai kepala Madrasah Nizhamiyah, sebuah universitas 
Islam di Baghdad, yang didirikan oleh Khwaja Nizam al- 
Mulk, penguasa dari Dinasti Seljuk. 


Biografi Singkate xiii 


Al-Ghazali adalah penganut teologi Asy'ariyah, yang keras 
berpolemik dengan kalangan Muktazilah. Tapi kemudian 
hidupnya berubah menjadi seorang sufi yang sederhana. Ia 
tinggalkan jabatan prestisius di Madrasah Nizhamiyah, lalu 
melepaskan seluruh kekayaannya, dan memilih hidup sebagai 
seorang sufi yang miskin. Ia pergi ke Mekkah, madinah, 
Damaskus, dan Jerusalem, untuk kemudian kembali ke kota 
kelahirannya, Thus, dalam sebuah pengembaraan spiritual yang 
mendalam. Ia sempat mengajar kembali di Nizhamiyah cabang 
Nishapur (1106), tapi kembali lagi ke Thus sampai meninggalnya. 


Al-Ghazali dikenal sangat produktif menulis. Tak kurang 70 buku 
sudah ditulisnya, dengan beragam tema, seperti ilmu ke-islaman, 
filsafat islam, Psikologi Islam, ilmu kalam, dan sufisme. Ia yang 
awalnya menyukai filsafat Yunani, kemudian membencinya. Dan 
itu tertuang dalam beberapa buku, termasuk yang sangat terkenal 
“Tahafut al-Falasifa”. Buku yang menolak keras doktrin filsafat 
Yunani yang dikembangkan oleh filsuf besar Muslim Ibnu Sina 
itu, menguliti 20 kesalahan besar Ibnu Sina dan para pengikutnya. 


Tapi karya terbesar Imam al-Ghazali adalah kitab tebalnya 
tentang tasawuf, yang berjudul Ihya' “Ulumuddin. Buku yang 
berjilid-jilid ini mungkin merupakan buku yang paling banyak di 
baca kalangan muslimin dari dulu sampai sekarang, setelah kitab 
suci Al-Qur'an, dan buku-buku hadits Rasulullah. 


Kitab terakhir yang ditulis al-Ghazali adalah “Minhajul “Abidin”, 
yang merupakan pedoman bagi para penempuh jalan ibadah. 


MM 


xiv z8 Ofinhajul Abidin 


Saja 


Pendahuluan 


Yang Mahabijaksana, Yang Mahapemurah lagi 

Mahamulia, Yang Mahaperkasa dan Mahapenyayang. 
Dia yang menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Yang 
menciptakan langit dan bumi dengan kekuasaan-Nya. Yang 
mengatur segala perkara di dunia dan akhirat dengan kemaha- 
bijaksanaan-Nya. Dan Dia tidak menciptakan jin serta manusia, 
melainkan untuk menyembah (beribadah) kepada-Nya. 


DAAI YI AYG PI Lal G5 


Ge puji dan puja hanya milik Allah Ta'ala, Penguasa 


“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 
supaya mereka menyembah-Ku.” (adz-Dzaariyaat: 56) 


Oleh karena itu, jalan menuju keridhaan-Nya terbentang 
dengan jelas bagi orang-orang yang mau menempuhnya. 
Penunjuk arahnya pun tampak dengan nyata bagi orang- 
orang yang mau melihatnya. Walau demikian, Allah swt. 
menyesatkan siapa-siapa yang Dia kehendaki, dan memberi 
petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Dia 
Mahamengetahui tentang orang-orang yang pantas untuk 
mendapatkan petunjuk-Nya itu. 


Kendahuluants 1 


Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada 
penghulu para Nabi dan Rasul, Muhammad bin Abdullah 
saw., kepada keluarga beliau yang mulia, yang harum 
namanya serta disucikan oleh-Nya. Dan semoga salam 
sejahtera juga tercurah bagi mereka yang mem-peroleh 
keselamatan serta keagungan untuk mengikuti sunnah beliau 
hingga hari kiamat kelak. 


Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku, bahwasanya ibadah 
itu merupakan buah dari ilmu, manfaat yang dipetik dari 
usia, hasil yang diperoleh bagi hamba yang tegar, dan juga 
barang berharga dari para wali Allah. Ibadah adalahjalan yang 
ditempuh oleh orang-orang yang bertakwa dan mulia. Ibadah 
juga merupakan tujuan bagi orang-orang yang memiliki 
keinginan keras (himmah), yang merupakan ciri khas dari 
orang-orang yang mulia, pekerjaan manusia sejati, dan pilihan 
orang-orang yang cerdas. Ibadah juga merupakan jalan 
kebahagiaan dan sarana menuju surga-Nya. 


Allah swt. telah berfirman, 


0.03 J Tora 


DAEL Ig ut, 


“Aku adalah Rabbmu, maka sembahlah Aku.” (al- 
Anbiyaa': 92) 


Dia juga berfirman, : 
3 oo Pj Pa ATP s TATO ár r bp @ 
Na Sania IS slr OS Ia ol 


“Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu 
adalah disyukuri (diberi balasan)" (al-Insaan: 22) 


Setelah lama menjalani ibadah dan merenungkan tahapan- 
tahapan perjalanannya dari awal hingga tercapai tujuan yang 
dicita-citakan oleh para penempuhnya, ternyatajalan tersebut 
penuh dengan semak belukar, menanjak, penuh rintangan, 


2 28 Minhajul C&bidin 


dan terasa sangat berat untuk dilalui. Di samping itu, jaraknya 
juga cukup jauh. Banyak kesulitan besar yang menghadangnya, 
aral dan kendalanya cukup banyak. Perusak-perusaknya dan 
kelokan simpangannya terlihat samar, sementara musuh dan 
para perampok banyak berkeliaran di sana. 


Banyaknya aral dan kesulitan itu lah yang menjadikan para 
'abidin (ahli ibadah) sebagai orang-orang yang sangat mulia, 
karena telah berhasil melewati beratnya medan. Mereka mulia 
karena mampu melewati jalan sulit menuju tempat yang 
paling mulia, yaitu surga. 


Rasulullah saw. telah bersabda, 
AGE D Â OG KL ab E Ol VI 


“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya surga itu dikelilingi 
oleh hal-hal yang tidak disukai. Sedangkan api neraka itu 
dibalut dengan kesenangan-kesenangan syahwati (yang 
membinasakan). 


Dan beliau juga pernah bersabda, 


AAS sea Je JA, V2 PP a 41 oh yi 


“Ketahuilah, bahwa (jalan menuju) surga itu penuh 
rintangan dan lika-liku, sedangkan jalan ke neraka itu 
mudah dan rata.” 


Kondisi yang sudah sedemikian berat ini diperparah 
dengan kenyataan bahwa kondisi tubuh dan jiwa manusia 
itu cukup rentan, serta perjalanan zaman (masa) yang 
semakin sulit tantangannya. Sementara urusan agama itu 
datang silih berganti, dan waktu untuk menyikapinya 


! HR. Bukhari 


Pendahuluan && 3 


sangatlah terbatas. Kesibukan semakin bertumpuk, 
sementara usia manusia tidak bertambah dari apa yang telah 
ditetapkan-Nya. Dan dalam beramal, manusia cenderung 
memiliki kekurangan, sedangkan Zat Yang Mahamemeriksa 
sangatlah teliti. 


Sementara itu, ajal kian mendekat, dan perjalanan masih 
sangat jauh. Padahal, satu-satunya bekal yang diterima oleh- 
Nya adalah ketaatan kita. Apabila semua itu sampai 
terlewatkan sia-sia, maka celakalah, sebab waktu dan 
kesempatan tak mungkin datang kembali. 


Bagi siapa saja yang telah berhasil mendapatkannya, maka 
ia termasuk ke dalam kelompok orang yang ber-untung dan 
berbahagia selama-lamanya. Dan bagi yang terlewatkan 
darinya, maka ia telah merugi bersama orang-orang yang 
merugi, dan binasa bersama orang-orang yang binasa. 


Maka, jalan untuk mencapai tujuan tersebut menjadi 
tantangan yang amat berat. Bahaya yang menghadang 
sungguh besar. Jadi, sungguh mulia orang-orang yang 
mampu melewati jalan ini, dan telah berhasil mencapai 
tujuannya serta mendapatkan apa yang selama ini dicarinya. 
Jumlah mereka sangatlah sedikit. Mereka itu orang-orang 
mulia yang telah dipilih oleh Allah "Azza wa Jalla untuk 
mengetahui-Nya dan untuk mencintai-Nya. Yaitu, orang- 
orang yang telah ditepatkan langkah mereka dengan 
bimbingan dan perlindungan-Nya, kemudian diantarkan 
untuk mencapai keridhaan dan surga-Nya. Maka dari itu, 
marilah kita memohon kepada Allah Yang Mahaagung, 
semoga Dia menjadikan kita termasuk golongan orang yang 
beruntung mendapatkan rahmat-Nya. 


Ketika kami menemui jalan ini, kami segera mem- 
perhatikannya dengan seksama, dan mencari cara agar bisa 
menempuhnya dengan selamat. Dan cara itu adalah dengan 
bimbingan dari Allah Ta'ala, agar kami tidak menempuh 


4 z8 Ifinhajul Abidin 


bagian jalan yang penuh rintangan membinasakan, yang bisa 
membuat kami ikut binasa bersama orang-orang yang 
memang sudah lebih dulu menempuhnya. Semoga Allah 
Ta'ala melindungi kita semua dari kemungkinan buruk 
tersebut. 


Untuk tujuan yang sama, di samping kitab ini kami juga 
telah menulis beberapa kitab seperti Ihya’ ‘Ulumuddin, Al- 
Qurbah Ilallahi Ta'ala, dan lainnya, yang mengupas cara 
menempuh dan menapaki jalan menuju Allah Ta'ala. Bahasan 
dalam buku-buku tersebut cukup mendetil, guna memberi 
pemahaman kepada masyarakat secara umum. Sehingga 
mereka dapat meraih manfaat darinya dan menyelami apa- 
apa yang belum mereka ketahui secara baik tentang jalan 
tersebut. 


Perkataan apa lagi yang lebih fasih dari firman Tuhan 
semesta alam? Namun, nyatanya masih banyak orang yang 
menggangap perkataan itu sebagai dongeng orang-orang 
terdahulu. Tidakkah engkau pernah mendengar ucapan 
Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang 
menyenandungkan syair berikut ini? 


“Sungguh akan kusembunyikan ilmuku 

agar tak terlihat oleh orang bodoh yang bisa tergoda dengannya 
Telah terlebih dahulu melakukan ini Abu Hasan terhadap Husain 
dan sebelumnya ia pun mewasiatkan kepada Hasan 

Duhai Tuhan, jikalau inti ilmu itu aku bukakan 

niscaya akan dikatakan kepadaku: engkau ini penyembah berhala 
dan kaum muslimin akan menghalalkan darahku 

karena memandang perbuatan terburuk mereka itu baik adanya.” 


Orang-orang yang berusaha memahami ajaran agama 


(syariat Islam), hatinya pasti terpanggil untuk melihat pada 
semua makhluk Allah dengan pandangan kasih sayang dan 


Pendahuluangs 5 


meninggalkan sikap saling menyombongkan diri di antara 
sesama. Oleh karena itu, kami memohon kepada Zat yang di 
tangan-Nya tergenggam segala urusan, agar Dia memberikan 
taufiq kepada kami untuk menulis sebuah kitab mengenai 
permasalahan yang telah menjadi kesepakatan (ijma”), yang 
dengan membacanya diperoleh manfaat dan bimbingan 
dalam menjalani hidup ini. Dan keinginan kami ini ternyata 
dikabulkan oleh Zat yang senantiasa mengabulkan per- 
mohonan hamba-Nya apabila ia berdoa kepada-Nya. Berkat 
anugerah-Nya, kami telah diperlihatkan rahasia-rahasia seputar 
permasalahan tersebut dan diberi ilham yang mengagumkan 
oleh-Nya, secara terperinci, yang belum pernah kami sebutkan 
di dalam karangan-karangan sebelumnya. Yakni, berupa 
rahasia-rahasia dalam berinteraksi dengan agama. Dan itulah 
yang akan kami bahas dalam kitab ini. 


Sesungguhnya, ketika seseorang pertama kali me- 
mutuskan untuk menekuni jalan ibadah, ia akan menerima 
petunjuk dan petolongan dari Allah. Itulah yang dimaksud- 
kan oleh firman Allah berikut ini. 


A oz 04 9 Pa sad A 320 s A . rr 0. 
B0 PP PLN enak Al 3 ad 
” Mi 2. 


“Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah 
hatinya untuk (menerima) agama Islam, lalu ia mendapat 
cahaya dari Rabbnya, sama dengan orang yang membatu 
hatinya?” (az-Zumar: 22) 


Hal yang sama juga dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam 
sebuah haditsnya, 


“Sesungguhnya cahaya (petunjuk) itu apabila telah masuk 
ke dalam hati (seorang hamba), maka ia akan membuatnya 
merasa luas dan lapang. Kemudian sahabat beliau 
bertanya, ‘Wahai Rasulullah, apakah hal itu memiliki 
tanda yang dapat dikenali dengan menyaksikannya?" 


6 aa Minhajul C#bidin 


Beliau lalu menjawab, ‘Menjauhkan diri dari negeri yang 
penuh tipuan (bujuk rayu dunia) dan kembali kepada 
negeri keabadian, serta bersiap-siap menghadapi maut 
sebelum (maut itu) menjemput.” 


Manakala niat untuk menekuni jalan ibadah tersebut 
terlintas di dalam hati seorang hamba, maka ia akan berkata 
dalam hatinya, “Aku merasa telah dikaruniai beragam 
kenikmatan oleh Allah, seperti kenikmatan hidup, berpikir, 
berbicara, serta hal-hal mulia dan lezat lainnya. Aku juga 
dijauhkan dari berbagai macam bahaya dan penyakit. Untuk 
semua itu, tentu ada Zat yang mem-berinya, yang menuntut 
kita untuk bersyukur dan mengabdi hanya kepada-Nya. 
Maka, apabila aku sampai lalai dari hal itu, Dia pasti akan 
mencabut nikmat tersebut dariku dan menimpakan siksa . 
serta kemurkaan-Nya padaku. 


Dia juga telah mengutus scorang Rasul, yang diperkuat 
dengan berbagai mukjizat yang di luar kemampuan 
pemahaman manusia. Dan Rasul tersebut telah memberitahuku, 
bahwa aku memiliki Rabb yang sangat agung sebutan-Nya, 
Yang Mahakuasa, Yang Maha-mengetahui, Yang Mahahidup, 
Yang Mahaberkehendak, Yang Mahaberbicara, yang memberi 
perintah dan larangan, berkuasa untuk menyiksa jika aku 
mem-bangkang, atau memberi pahala jika aku menaati-Nya. 
Dia Mahamengetahui rahasia-rahasiaku serta segala yang 
terlintas dalam pikiranku. Di samping itu, Dia juga telah 
memerintahkanku untuk memegang teguh hukum-hukum 
agama.” 


Bila hati seorang hamba bertutur demikian, berarti ia sadar 
bahwa apa yang berdetak di hati itu memang sebuah 
keniscayaan yang rasional. Bukan sesuatu yang mustahil. 
Keyakinan tersebut lalu akan membuat hati si hamba menjadi 
takut terhadap Allah yang Mahaagung, dan gelisah memikirkan 
pertanggung-jawaban perbuatannya di hadapan Allah. 


Pendahuluan && 7 


Lintasan rasa takut dan gelisah tersebut mengingatkan 
seorang hamba pada pencipta-Nya, dan membuatnya terusik 
untuk meneliti dan mencari petunjuk-Nya. Akibatnya, ia akan 
merasa bingung dan ragu, lalu mencari alat dan jalan agar 
bisa sclamat. Dan itu membawanya ke sebuah jalan, yaitu 
memperoleh pengetahuan tentang Sang Pencipta alam 
semesta, melalui petunjuk-petunjuk yang ada di dalam alam 
ini. Ia dibimbing untuk mengetahui Sang Pencipta itu dengan 
memperhatikan ciptaan-ciptaan-Nya. Maka ia lalu bisa 
mempercayai eksistensi yang ghaib dan mengetahui bahwa 
Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Pencipta, yang memberi 
tugas, perintah dan larangan kepada setiap manusia. Jadi, 
tahapan pertama di jalan ibadah ini adalah memikirkan segala 
sesuatu tentang penciptaan alam semesta, agar ia bisa 
memperoleh pengetahuan tentang Sang Penciptanya. Ini 
dinamakan “Tahapan Ilmu dan Makrifat” (lihat Bab I). 


Seorang hamba Allah hendaknya memikirkan secara serius 
semua petunjuk dan bukti-bukti tentang Allah, yang 
diperlukan untuk melalui tahapan pertama ini, serta bertanya 
kepada para “ulama akhirat’ yang menjadi penunjuk jalannya, 
lentera umat serta pemimpin para imam. Ia bisa mengambil 
manfaat dari bimbingan mereka dan meminta doa yang baik 
pada mereka, agar mendapatkan pertolongan-Nya. Karena 
bimbingan daru-Nya, ia akan berhasil melalui tahapan 
perjalanan tersebut, dan memperoleh ilmu yang dapat 
meyakinkan dirinya kepada sesuatu yang ghaib. Di sini ia 
akan mengakui, 


“Saya hanya punya satu Rabb yang esa, dan tidak 
ada sekutu bagi-Nya. Dia-lah yang telah menciptakan 
aku, memintaku untuk senantiasa bersyukur 
kepada-Nya karena beragam nikmat yang telah Dia 
berikan padaku. Dia memerintahkanku untuk 
menaatinya secara lahir maupun batin, dan 


8 s8 0Minhajul C#&bidin 


melarangku berbuat ingkar. Dia menjanjikan balasan 
nikmat yang kekal bagi mereka yang menaati-Nya, 
dan sebaliknya hukuman yang kekal pula bagi 
mereka yang ingkar dan tidak bersyukur.” 


Setelah melalui proses 'takut' tersebut, maka ia berusaha 
keras untuk mempelajari kewajiban-kewajiban agama, baik yang 
zahir maupun batin. Manakala ilmunya tentang tentang 
kewajiban-kewajiban agama itu telah sempurna didapat, ia akan 
bangkit untuk mulai beribadah dan menyibukkan diri 
dengannya. Lalu ia akan melihat diri, dan mendapati dirinya 
itu sebagai orang yang buruk dan berlumur dosa. Inilah yang 
dialami oleh kebanyakan manusia. 


Kemudian ia bertanya lagi pada hatinya, “Bagaimana aku 
akan melakukan ibadah, padahal aku masih sering melakukan 
perbuatan maksiat dan bergelimang dosa?” Maka pertama- 
tama yang harus dilakukannya adalah bertobat kepada Allah, 
agar Dia berkenan mengampuni dosa-dosanya dan mem- 
bebaskan dirinya dari tawanan nafsu. Lalu menyucikan diri 
dari kotoran-kotoran lainnya, agar ia pantas untuk berkhidmat 
dan mendekat kepada-Nya. 


Setelah itu, sang hamba mulai menjalani “Tahapan Tobat” 
(lihat Bab II). Ia harus melalui tahapan ini agar sampai kepada 
tujuan yang hendak dicapai. Untuk itu, ia mulai bertobat 
sesuai syarat yang ditetapkan Allah, hingga dapat lebih lancar 
menempuh jalan menuju-Nya. 


Dan ketika sang hamba telah melalui proses tobat dengan 
benar, ia melanjutkannya dengan menekuni jalan ibadah, 
dengan hati yang sudah bersih dan suci dari dosa. Namun 
kemudian ia harus berhadapan dengan berbagai macam 
godaan yang menghadang jalan ibadahnya. Tahapan ketiga 
yang dinamakan “Tahapan Godaan" ini sangat negatif karena 


Pendahuluan & 9 


bisa merusak ketaatan kepada Allah. Keempat godaan 
tersebut adalah: 


1. Dunia 

2. Manusia 

3. Setan, dan 
4. Hawa nafsu 


Hamba Allah pasti menemui keempat godaan tersebut di 
jalan ibadahnya. Dan tidak ada jalan untuk selamat dari 
hadangan rintangan godaan tersebut kecuali penolakan keras 
dari dalam diri, dan segera menyingkirkan itu semua dari 
hadapannya. Jika ini tidak dilakukan, maka ia tidak akan 
mencapai keinginannya untuk beribadah. 


Untuk bisa melalui tahapan berbahaya ini, seorang hamba 
memerlukan empat hal sebagai bekal, yaitu: melepaskan diri 
dari ikatan dunia, menyendiri dari kesibukan manusia 
lainnya, berperang melawan bisikan setan, dan menaklukkan 
hawa nafsu. 


Godaan hawa nafsu ini merupakan tahapan yang paling 
berat untuk ditaklukkan. Sebab, setiap manusia mem-punyai 
kecenderungan untuk tidak bisa lepas dari perangkapnya. 
Nafsu itu merupakan sarana yang menyatu dalam kehidupan 
manusia, dan manusia tak mungkin hidup tanpa nafsu. Jadi, 
mustahil bisa dihapuskan sama sekali. Ini berbeda dengan 
setan, yang bisa dikalahkan secara mutlak. Yang bisa kita 
lakukan adalah me-ngendalikan hawa nafsu tersebut. Sebab, 
nafsu tidak akan membawa kita pada kebajikan, dan justeru 
menjauhkan kita dari Allah Ta'ala. 


Untuk bisa menaklukkannya, seorang hamba perlu 
membelenggu hawa nafsu itu dengan belenggu takwa, agar 
nafsu itu tetap setia kepada ketaatan. Jadi, nafsu itu tidak 
dimusnahkan samasekali dan tidak pula diikuti keinginan-nya 


10 ma Minhajul C&bidin 


secara berlebihan. Sehingga nafsu tersebut tidak padam hingga 
dapat dipergunakan untuk sarana mencapai tujuan 
kemaslahatan yang sesuai dengan petunjuk Allah swt. Ini 
adalah tahapan yang terus-menerus dihadapi seorang hamba 
selama hidupnya, dan untuk bisa melewatinya dengan selamat 
dibutuhkan pertolongan Allah Ta'ala. 


Setelah berhasil melalui tahapan tersebut dengan 
pertolongan Allah, seorang hamba akan menghadapi 
rintangan lainnya dalam tahapan perjalanan berikutnya, 
berupa kendala-kendala dalam dirinya (lihat Bab IV: Kendala- 
Kendala di Jalan Ibadah). Kendala tersebut akan mengganggu 
proses ibadah, hingga ia sulit untuk khusyuk dan 
merendahkan diri kepada Allah. 


Kendala itu meliputi empat hal: 

1. Rezeki, Nafsunya berusaha menjauhkan dia dari beribadah, 
dengan membisikkan rasa khwatir bahwa ia akan jatuh 
dalam kemiskinan bila melepaskan diri dari kesibukan 
dunia. 

2. Rasa takut dan ragu, Ia dihantui oleh bayangan-bayangan 
tentang segala sesuatu, baik yang ia takuti, ia harapkan, 
atau yang ia benci. Ia juga khawatir apakah suatu perkara 
yang sedang ia hadapi akan mendatangkan kebaikan atau 
kerusakan bagi dirinya. Sebab, akibat dari perkara itu 
tidak jelas. Maka, hatinya seketika tersibukkan dengannya, 
dan mungkin ia akan terjerumus dalam kerusakan karena 
rasa khawatir itu. 


3. Musibah dan kesulitan hidup: Ia mengalami berbagai 
musibah dan kesulitan hidup yang menderanya dari 
berbagai arah. Padahal, ia telah mencurahkan hidupnya 
untuk beribadah kepada Allah, agar berbeda dengan 
manusia lainnya. Dan ia sudah sekuat tenaga memerangi 
setan dan mengendalikan nafsunya. Maka, betapa banyak 
kegetiran dan kesulitan yang akan dihadapinya dalam 
hidup, yang bisa memalingkannya dari jalan ibadah. 


Pendahuluan && 11 


4. Berbagai macam gadha' (keputusan) dari Allah datang 
kepadanya silih berganti, baik yang manis maupun yang 
pahit. Sedangkan nafsu berlomba-lomba meng-godanya, 
dengan keluhan di waktu pahit dan rayuan melenakan di 
waktu manis. 


Seringkali, seorang hamba harus berhadapan dengan 
keempat bayangan tersebut. Dan untuk menghadapinya 
dibutuhkan empat senjata, yaitu: 


1. Berserah diri hanya kepada Allah Ta'ala dalam masalah 
rezeki. | 

2. Menyerahkan kepada-Nya segala urusan yang telah, 
sedang dan akan terjadi. 


3. Bersabar saat mengalami musibah dan kesulitan hidup. 
4. Ridha (rela) terhadap gadha' apapun yang diturunkan Allah 
kepada dirinya. 


Jika keempat sifat di atas sudah tertanam dalam dirinya, 
dan dengan pertolongan Allah ia berhasil melewati tahapan 
rintangan tersebut, maka ia akan memasuki tahapan 
perjalanan ibadah lainnya. Dalam tahap ini ia merasakan 
bahwa hawa nafsu tengah mengajaknya untuk bermalas- 
malasan, lemah, dan tidak bersemangat dalam mengerjakan 
kebaikan. Bahkan cenderung kepada kejahatan dan 
perbuatan dosa lainnya. Dalam kondisi seperti ini, ia 
membutuhkan penuntun yang dapat membimbingnya 
kepada kebaikan dan ketaatan, serta membangkitkan 
kembali semangatnya untuk berbuat baik. Sekaligus 
mencegahnya dari melakukan kejahatan dan kemaksiatan. 


Kedua penuntun itu adalah: ‘harapan’ dan ‘rasa takut’ (ar 
raja' wa al khauf). 


Seorang hamba pasti berharap dapat mendapatkan pahala 
dan balasan indah seperti yang telah dijanjikan Allah Ta'ala, 


12  mCXinhajul Ce&bidin 


berupa berbagai macam kemuliaan. Harapan inilah yang 
mendorong hamba itu untuk beribadah, taat, dan menebar 
kebaikan. Sedangkan rasa takut terhadap siksa Allah Azza 
wa Jalla yang sangat pedih dan berbagai kesulitan yang 
diancamkan kepadanya di hari akhir, akan mampu mencegah 
seorang hamba berbuat maksiat dan durhaka kepada-Nya. 


Tahapan tersebut dinamakan “Tahapan Dorongan" (lihat 
Bab V). Untuk menempuh perjalanan dalam tahapan ini 
seorang hamba membutuhkan harapan dan rasa takut 
tersebut. Ia menempuh tahapan itu dengan bimbingan Allah 
“Azza wa Jalla, 


Setelah sukses menempuh tahapan tersebut, maka tak ada 
lagi yang bisa menghentikan jalan ibadah hamba tersebut. Ia 
sudah tidak lagi menemui penghalang yang menyibukkan 
hatinya. Yang tinggal hanyalah dorongan dan ajakan untuk 
beribadah dan berbuat kebajikan. Ia kini semakin giat 
beribadah, mendirikan dan merengkuhnya dengan penuh 
kerinduan dan suka cita, serta bersikap istigamah atasnya. 


Namun kemudian, ia menyaksikan munculnya dua penyakit 
lagi, yang mengancam perjalanan ibadah mulianya, yang dengan 
susah payah ia jalani segala derita untuk mencapainya. Dua 
penyakit yang sangat mengganggu itu adalah riya' (pamer) dan 
“ujub (membanggakan diri sendiri). 


Adakalanya ia memamerkan ketaatannya itu kepada orang 
lain, namun kadang ia berhasil menahan diri darinya, bahkan 
mencela dirinya sendiri karena telah terpancing melakukannya. 
Apabila ia mengagumi dirinya sendiri, maka nilai ibadahnya 
pun menjadi batal, rusak dan tidak berguna (sia-sia) 
karenanya. 


Dalam tahapan perjalanan yang keenam ini, yaitu 
“Menghindari Faktor-Faktor Perusak Ibadah” (lihat Bab VI), 
kita berhadapan dengan faktor-faktor yang bisa merusak 


Pendahuluante 13 


ibadah dan agama kita. Untuk bisa melaluinya dengan 
selamat, dibutuhkan dua hal penting, yaitu ikhlas dan 
mengingat semua nikmat yang diberikan oleh Allah selama 
ini, agar kebaikan yang dikerjakannya itu selamat dari nilai- 
nilai yang merusak. 


Berkat izin dan pertolongan Allah Ta'ala, serta ke- 
sungguhan hatinya, ia pun mampu melewati tahapan 
perjalanan ini, dan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Ia 
telah terselamatkan dari segala penyakit yang melingkupi 
perjalanannya. 


Dan akhirnya kini, ia menghadapi tahapan perjalanan 
terakhir. Ia menemukan dirinya telah tenggelam dalam lautan 
karunia Allah dan perlindungan-Nya. Begitu banyak nikmat 
Allah baginya, berupa taufig, perlindungan, dan berbagai 
macam dukungan, penjagaan serta kemuliaan. Dan ia pun 
takut lalai mensyukurinya, yang bisa menyebabkan ia terjatuh 
dalam kekufuran. Bila hal itu terjadi, ia akan turun kembali 
statusnya dari status saat ini sebagai wali (sahabat) dan hamba 
Allah pilihan. Di sini lah ia memasuki tahapan perjalanan 
yang terakhir, yaitu “Pujian dan Syukur” (lihat Bab VII). Ia 
melalui tahapan tersebut dengan memperbanyak pujian serta 
rasa syukur atas nikmat-Nya yang berlimpah. 


Manakala seorang hamba mampu melewati tahapan 
tersebut, dia menyadari bahwa dia hampir mencapai tempat 
tujuan dan meraih apa yang ia cari. Semua itu sudah ada di 
hadapannya. Dan setelah maju lebih jauh lagi di jalan ini, dia 
akan berada pada hamparan ampunan dan kelembutan Allah, 
serta pekarangan mahabbah. Kemudian tiba pula ia di “Taman 
Keridhaan” dan “Kebun Kesenangan”. Ia memperoleh 
martabat khusus, yaitu kedekatan dengan Allah dan berada 
dalam majelis mulia bersama mereka yang selalu memohon 
dan berdoa kepada Allah Yang Mahaagung. Ia akan 
mendapatkan berbagai kemegahan dan kemuliaan (karamah) 


14 mm IAnhajul Cebidin 


selama hidupnya. Dan ia merasa nikmat dengan semua itu. 
Jasadnya memang ada di dunia, tapi hatinya telah tersangkut 
kuat di akhirat. 


Setiap hari ia menunggu dengan penuh rindu datangnya 
malaikat maut yang akan menjemputnya, sampai-sampai ia 
merasa bosan dengan manusia, dan menjauh dari dunia. Dan 
tiba-tiba datanglah utusan Allah dengan membawa wewangian 
dan kabar gembira. Kemudian mereka memindahkannya dari 
alam dunia fana ke alam akhirat yang bersifat abadi. Ia akan 
dimasukkan ke dalam surga-Nya dengan penuh kemuliaan, 
ketenteraman, kenikmatan, dan cinta. Dan setiap hari ia 
memperoleh tambahan nikmat, hingga selama-lamanya. 
Betapa besar kebahagiaan yang didapat, betapa tinggi 
kedudukan yang diberikan Allah, dan betapa ia telah menjadi 
seorang hamba yang berbahagia, menjadi seorang yang 
dimanjakan lagi terpuji. 


Sungguh beruntung dan mulia tempat kembali hamba 
tersebut. Maka marilah kita memohon kepada Allah Ta'ala, 
semoga Dia memberikan anugerah kepada kita dengan 
anugerah yang agung dan nikmat yang sangat besar. Sebab, 
hal itu tidaklah sulit bagi Allah. Dan semoga Dia tidak 
menjauhkan kita dari karunia-Nya yang sangat besar itu. 
Semoga pula Dia mau membantu kita agar bisa menerapkan 
ilmu ini ke dalam kehidupan sehari-hari, agar kita bisa 
menjalani kehidupan sesuai keinginan dan ridha-Nya, dan 
tidak membiarkan ilmu yang kita pelajari sebagai hujjah yang 
menyerang kita pada hari kiamat kelak. 


Sungguh Dia adalah Rabb Yang Maha Penyayang di antara 
yang penyayang dan Mahamulia di antara seluruh makhluk yang 
mulia. Tidak lupa, semoga shalawat Allah senantiasa tercurahkan 
kepada junjungan kita, Muhammad saw. dan kepada para 
keluarganya. Juga keselamatan, kemuliaan dan kehormatan atas 
para pengikut beliau hingga akhir masa nanti. 


Pendahuluants 15 


Inilah urutan pembahasan buku tentang jalan ibadah yang 
kami susun ini. Seluruhnya ada 7 (tujuh) tahapan perjalanan 
seorang hamba dalam menapaki jalan ibadah dan ketaatan: 


1. 
. Tahapan menuju tobat. 


SO YR DN 


Tahapan ilmu dan makrifat. 


. Tahapan menempuh rintangan berupa godaan 

. Tahapan menepis kendala-kendala di jalan ibadah 

. Tahapan dorongan-dorongan (rasa takut dan harapan) 

. Tahapan menghindarkan diri dari perusak-perusak ibadah. 
. Tahapan pujian dan syukur. 


Dan dengan selesainya semua itu, maka selesai pula 
pembahasan kitab Minhajul “Abidin ilal Jannah (Perjalanan 
Ahli Ibadah Mencapai Surga). Dan mari kita mengikuti 
tahap-tahap perjalanan ini dengan penjelasan yang ringkas, 
yang mencakup beberapa poin pembahasan. Hanya Allah 
Ta'ala yang memberikan taufig dan ketepatan. Dan tidak ada 
daya upaya, melainkan dengan pertolongan dari Allah Yang 
Mahatinggi lagi Mahaagung. 


16 


002 


aa Minhajul Abidin 


Tahapan Pertama: 
ILMU DAN MAKRIFAT 


ami awali pembahasan ini dengan berdoa, “Semoga 
Allah Ta'ala memberikan taufig kepadamu, wahai 
ara pencari keselamatan dan ibadah.” 


Hendaknya yang pertama harus engkau miliki dalam 
tahapan perjalanan ini adalah ilmu, yang dilanjutkan dengan 
mengamalkannya melalui rangkaian ibadah. Sebab, itu 
merupakan pokok dan poros dari segala sesuatu. 


Ilmu dan ibadah itu sangat pokok, karena dengan sebab 
keduanya terjadilah apa yang engkau baca dan engkau dengar, 
baik berupa tulisan, pengajaran oleh para guru, nasihat- 
masihat oleh para juru nasihat, maupun penelitian oleh para 
peneliti. Bahkan, lantaran keduanya pula, kitab-kitab suci 
telah diturunkan kepada para Rasul, dan diciptakan langit 
serta bumi berikut segala apa yang ada di antara keduanya. 


@endahuluanta 17 


Coba renungkan ayat Al-Our'an berikut ini. 
Allah swt. berfirman, 
sog Sg re ofp- sos 20r 22 0 $$ 
PI JSE ale AN Gg Agak ga Ge egiii A 
har fol TR L oan P 7 L, PE oson IN 
bui ia a o s ei JS dE Ai Ol Nyala E g 
o 0, » s 
“Allahlah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu 
pula bumi. Perintah Allah berlaku kepada keduanya, agar 
kalian mengetahui bahwasanya Allah Mahakuasa atas 


segala sesuatu. Dan sesungguhnya ilmu Allah benar-benar 
meliputi segala sesuatu.” (ath-Thalaag: 12) 


Ayat ini cukup sebagai dalil atas kemuliaan ilmu, lebih- 
lebih tentang ilmu tauhid. 


Allah Ta'ala juga berfirman, 
SARI) GAY CP Sala Gg 


“Dan Aku tidak menciptakan jin maupun manusia, melainkan 
supaya mereka menyembah-Ku.” (adz- Dzaariyaat: 56) 


Ayat ini merupakan dalil atas kemuliaan ibadah serta 
keharusan menghadapkan diri hanya kepada-Nya, sebagai 
tujuan hidup manusia di bumi ini. 


Jadi, diagungkannya kedua perkara tersebut (ilmu dan 
ibadah) adalah karena keduanya merupakan tujuan 
diciptakannya dunia dan akhirat. Maka, seorang hamba 
sepatutnya tidak lagi menyibukkan diri kecuali dengan kedua 
hal tersebut, dan tidak bercapai-capai kecuali untuk kedua 
hal itu, serta tidak berkonsentrasi kecuali kepada keduanya. 
Dan ketahuilah, bahwa perkara-perkara selain keduanya 


18 ma Winhajul C&bidin 


adalah menipu dan tidak ada kebaikan di dalamnya, hanya 
senda gurau yang tak ada hasilnya. 


Ilmu sendiri lebih utama kedudukannya dari ibadah. 
Sebagaimana pernah Nabi saw. bersabda, 


KOR F Í e LaS Ma Ja IA as o 


“Sesungguhnya keutamaan seorang 'alim terhadap seorang 
ahli ibadah adalah seperti keutamaan diriku (Nabi) 
terhadap orang yang paling rendah kedudukannya dari 
ummatku.” 


Beliau juga pernah bersabda, 


“Satu pandangan kepada seorang yang alim lebih aku 
sukai daripada beribadah satu tahun, termasuk berpuasa 
dan shalat malam di dalamnya.” 


Sabda beliau pula, 


An Kenang en Ho “0 o othe s 
D J E A G a al aa Ie Si Yi 
j r at +2, ed Pe r 
Te cule eA «JB 
“Maukah aku tunjukkan kepada kalian penghuni surga 
yang paling mulia? Mereka (para sahabat) menjawab, 
“Ya, wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda, "Mereka itu 
adalah para ulama dari umatku.'” 


Dari hadits-hadits di atas diketahui bahwa ilmu itu pada 
intinya lebih mulia dari sekedar ibadah tanpa ilmu. Akan 
tetapi, di samping mempelajari dan mengetahui ilmu, seorang 
hamba harus pula melakukan ibadah. Bahkan ilmunya itu 
tidak akan ada artinya bila tidak diikuti dengan pelaksanaan 
ibadah. Sebab, ilmu itu bagaikan batang sebuah pohon, 
sedangkan ibadah bagai buahnya. Sebuah pohon tanpa buah 


ilmu dan MAakrifatts 19 


tak bermanfaat. Kemuliaan itu memang milik pohonnya, 
karena ia yang menjadi asal dari buah. Akan tetapi, kita 
mendapat manfaat dari pohon itu dengan merasakan 
buahnya. Maka, seorang hamba haruslah memiliki keduanya, 
yaitu ilmu dan ibadah. 


Imam Hasan al-Bashri pernah mengatakan, 


“Tuntutlah ilmu tanpa melalaikan ibadah. Dan 
taatlah beribadah tanpa lupa menuntut ilmu.” 


Jadi, jelaslah kini bahwa seorang hamba harus memiliki 
ilmu dan taat beribadah sekaligus. Namun, ilmu lebih utama, 
karena ilmu itu merupakan asal dari sebuah perbuatan dan 
menjadi petunjuk bagi sang ahli ibadah. 


Rasulullah saw. bersabda, 


2 D ° 3” 8 

AR JAN JA UI bli 

“Ilmu itu pemimpin bagi amal, dan amal adalah 
pengikutnya.” 


Ada dua alasan mengapa ilmu harus engkau dahulukan 
daripada ibadah. Yang pertama ialah, agar ibadah itu dapat 
dipraktekkan secara benar. Untuk itu seorang ahli ibadah wajib 
memiliki pengetahuan yang cukup tentang Zat yang harus 
mereka sembah, baru kemudian menyembah-Nya. Apa 
jadinya bila engkau menyembah sesuatu yang tidak engkau 
ketahui nama dan sifat-sifat Zat-Nya? Juga apa-apa yang wajib 
bagi-Nya dan yang mustahil atas-Nya pada sifat-Nya itu? Ini 
sangat penting, sebab bisa saja seseorang mengitikadkan 
sesuatu yang tidak layak pada-Nya. Jika itu terjadi, maka 
ibadahmu menjadi sia-sia. Kami telah menjelaskan bahaya 
besar ini pada penjelasan tentang “Su-ul Khatimah” dalam kitab 
Al-Khauf, bagian dari kitab Ihya’ ‘Ulumuddin. 


20 sa inhajul C&bidin 


Seorang ahli ibadah harus menguasai pengetahuan tentang 
perintah-perintah dan larangan-larangan yang ditetapkan 
oleh syariat. Perintah-perintah itu wajib dipatuhi, dan 
larangan-larangan-Nya wajib dijauhi secara total. Jika tidak 
memiliki pengetahuan tentang itu, bagaimana engkau bisa 
melaksanakan ibadahmu? Maka wajiblah bagimu untuk 
memiliki ilmu tentang ibadah-ibadah yang disyariatkan, 
seperti bersuci, shalat, puasa, zakat dan lainnya, berikut 
hukum serta syarat-syaratnya, agar engkau dapat me- 
laksanakan ibadah dengan benar. Sebab, mungkin saja 
engkau melakukan sesuatu dalam ibadahmu selama 
bertahun-tahun, yang merusak wudhumu dan akibatnya juga 
merusak shalatmu, atau mungkin melakukan wudhu dan 
Shalat yang tidak sesuai dengan sunnah. Dan semua itu terjadi 
tanpa engkau sadari. 


Selain ibadah-ibadah lahiriah di atas, wajib pula 
mengetahui ibadah-ibadah batin, yang terkait dengan apa saja 
yang dilakukan oleh hati manusia. Misalnya tentang tawakal, 
yaitu penyerahan semua urusan hanya kepada-Nya, tentang 
rela (ridha), sabar, tobat, ikhlas dan lainnya, yang akan 
diuraikan kemudian. Dan wajib pula engkau mengetahui 
larangan-larangan-Nya, yang merupakan musuh dari perkara 
ibadah hati tersebut, seperti memperturutkan amarah, 
panjang angan, bersikap riya' dan sombong. Ini agar engkau 
dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tersebut. 
Sebab, ibadah hati juga merupakan kewajiban yang harus 
dilaksanakan oleh setiap hamba, dimana Allah telah 
memerintahkannya dengan tegas dalam banyak firman-Nya. 


Allah swt. berfirman, 


an pena Je 


“Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, jika 
kalian benar-benar orang yang beriman.” (al-Maa-idah: 23) 


Slmu dan Makrifat 21 


r & 3 2 o 2 o 3 O 

OA o ES O Ip SN, 
“Dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya 
kepada-Nya kalian menyembah.” (al-Baqarah: 172) 


a 2 30. ree 0 9O > 
a Y Do Lag aia 
“Bersabarlah (hai Muhammad) dan tiadalah kesabaranmu 
itu melainkan dengan pertolongan Allah.” (an-Nahl: 127) 


f ooz op, “bego nb Ka aa 

D al Jis) Oh a 
“Sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepada-Nya 
dengan penuh ketekunan.” (al-Muzzammil: 8) 


Perhatikanlah ayat-ayat tersebut, dimana Allah swt. begitu 
tegas memerintahkan para hamba-Nya untuk melaksanakan 
'ibadah hati’ dengan baik dan benar, sama tegasnya seperti 
saat Dia mengeluarkan perintah shalat dan puasa. Maka, 
bagaimana mungkin engkau hanya melaksanakan perintah 
shalat dan puasa, sedangkan kewajiban-kewajiban yang lain 
ditinggalkan? Padahal perintah itu sama-sama datang dari 
Rabb Yang Esa, dan memiliki derajat kewajiban yang sama. 


Bagaimana nasib seseorang yang tenggelam dalam 
kehidupan dunia, hingga tak bisa membedakan mana yang 
baik dan mana yang buruk? Sehingga yang ma'ruf dikatakan 
munkar, dan yang munkar menjadi ma'ruf? Siapa saja yang 
mengabaikan ilmu-ilmu yang disebutkan oleh Allah di dalam 
kitab-Nya sebagai nur (cahaya), hikmah serta petunjuk, juga 
melalaikan pengamalannya, maka ia telah melakukan 
perbuatan yang diharamkan dan terancam binasa. 


Wahai orang yang memerlukan bimbingan! Tidakkah ada 
rasa takut pada Allah di hatimu, yang mengabaikan banyak 
kewajiban pokok? Engkau justeru menyibukkan diri dengan 


2 ma inhajul Abidin 


shalat-shalat sunnah, puasa sunnah, namun engkau tidak 
mendapatkan apa-apa darinya. Dan barang-kali pula engkau 
lebih memilih melakukan suatu ke-maksiatan yang pasti 
membuat seorang hamba masuk ke dalam neraka? Atau 
meninggalkan sesuatu yang mubah (boleh) seperti makanan, 
minuman atau tidur, demi mencari keridhaan Allah “Azza 
wa Jalla, tapi engkau tidak mendapatkan apa-apa atasnya? Dan 
yang lebih berat dan berisiko adalah, engkau telah menjadi 
tawanan angan-anganmu. Padahal panjang angan itu amat sia- 
sia. Engkau menyangka perbuatan itu baik karena dilakukan 
dengan niat yang baik, padahal sungguh berbeda antara niat 
baik dengan kesia-siaan yang tidak engkau sadari itu. 


Demikian pula ketika engkau mengadukan kesedihan, 
derita, ketakutan, ketidaksabaran dan ketidaksenangan yang 
engkau alami kepada Allah Yang Mahaagung, dimana engkau 
mengira hal itu sebagai bagian dari usaha untuk merendahkan 
diri dan memohon belas kasihan kepada Allah “Azza wa Jalla. 
Padahal engkau melakukannya dengan riya', dan itu 
terlarang. Engkau mungkin menyeru manusia pada kebaikan 
dan agar berbuat benar, tapi engkau tetap melakukan dosa 
dan yakin dosanya itu akan dihapuskan oleh Allah karena 
engkau telah menyeru orang-orang untuk berbuat baik. 
Sampai-sampai engkau mengira akan lebih mendapat pahala 
dibanding hukuman karena perbuatanmu itu. Ini adalah tipu 
muslihat setan, dan engkau telah salah memahami dan 
bersikap sembrono. Konsekwensi buruk itu harus diterima 
oleh orang-orang yang beramal tanpa didasari ilmu tentang 
amalnya. 


Amalan-amalan lahiriah dan amalan batiniah saling terkait. 
Bila salah satu rusak akan berpengaruh pada lainnya. 
Misalnya, sifat riya’, “ujub (membanggakan diri), menyebut- 
nyebut kelebihan diri sendiri dan lainnya, adalah perbuatan 
batin yang bisa merusakaan ibadah lahiriah, dan menjadikan 
ibadah itu tak ada nilainya di mata Allah. Sama halnya dengan 


ilmu dan Makrifate 23 


sifat ikhlas, merupakan sifat batin yang sangat mempengaruhi 
ibadah lahir kita. Diterima atau tidaknya ibadah kita oleh 
Allah sangat bergantung pada ada atau tiadanya rasa ikhlas 
saat melaksanakan ibadah tersebut. 


Oleh karenanya, Rasulullah saw. pernah bersabda 
mengenai sifat ilmu, 


“Sesungguhnya tidur dalam keadaan berilmu itu lebih baik 
daripada shalat dalam kebodohan (tanpa ilmu).” 


Sebab, orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu 
lebih banyak kecenderungan merusaknya daripada 
memperbaikinya. 


Dan Rasulullah saw. juga bersabda mengenai pentingnya 
ilmu ini, 


2320 Ie 2 


2 e - z3 3 
„Gaai D clan Lagi AI) 
“Bahwa sesungguhnya ia (ilmu) diilhamkan kepada orang- 


orang yang berbahagia dan dihalangi dari orang-orang 
yang menderita.” 


Maknanya ialah, bahwa ilmu itu berada di sisi Allah Ta'ala. 
Dan bahwa seseorang yang mempelajari suatu ilmu, lalu rajin 
beribadah dan mengerjakan suatu amalan sesuai ilmu itu, 
tak mungkin hanya mendapatkan lelah atas amalan ibadah 
yang dilakukannya tersebut. Semoga Allah melindungi kita 
dari ilmu dan amal yang tidak bermanfaat. 


Oleh karena itu, para ulama yang zuhud menaruh perhatian 
khusus dalam soal ilmu ini, dibanding manusia umumnya. 
Sebab, poros dari urusan peribadatan, sendi-sendi ibadah dan 


24 ma inhajul C&bidin 


pengabdian kepada Allah Ta'ala, itu bertumpu kepada ilmu. 
Demikan pula dengan ulil abshar (orang-orang yang memiliki 
ketajaman pandangan), orang-orang yang mendapatkan 
dukungan dan taufig dari-Nya. 


Apabila telah jelas bagimu uraian di atas, bahwa seorang 
hamba tak akan mampu mencapai ketaatan dan keselamatan 
kecuali dengan ilmu, maka sudah semestinya kita men- 
dahulukan ilmu itu dalam hal beribadah. 


Adapun perkara kedua yang menyebabkan ilmu lebih 
didahulukan ialah, karena ilmu yang bermanfaat itu 
membuahkan perasaan takut kepada Allah Ta'ala dan segan 
terhadap-Nya. 


Allah swt. telah berfirman, 


Tu -2 °- % PER 
Nadal oake oya Al a Lal 


“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara 
hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama.” (Faathir: 28) 


Dari ayat ini bisa dijelaskan bahwa orang yang tidak 
mengenal Allah secara benar, tidak akan segan, hormat, dan 
takut kepada-Nya. Maka dengan ilmu itu seorang hamba 
mengetahui dan mengenal-Nya, mengagungkan-Nya dan 
segan terhadap-Nya. Ilmu itu membuahkan ketaatan secara 
total dan membendung kemaksiatan seluruhnya, tentunya 
dengan taufig dari Allah. Oleh karena itu, hendaknya engkau 
mencari ilmu tersebut. Dan semoga Allah Ta'ala memberimu 
bimbingan, wahai penempuh jalan menuju akhirat, sebelum 
segala sesuatu-nya menyibukkanmu. Dan Allah-lah yang 
memberikan taufig, anugerah dan kasih sayang-Nya 
kepadamu. 


aimu dan CMAkrifates 25 


Menuntut Ilmu adalah Wajib 
Rasulullah saw. telah bersabda, 


o s” ga faol idi b 


“Menuntut ilmu itu adalah fardhu (kewajiban) bagi setiap 
Muslim.” 


Lalu ilmu apakah yang difardhukan dan yang diharuskan 
menuntutnya itu? Juga apakah batasan yang ‘tidak boleh 
tidak’ bagi seorang hamba untuk memperolehnya dalam 
urusan ibadah? 


Ketahuilah, bahwa ilmu-ilmu yang wajib dituntut itu ada 
tiga macam: 


1. Ilmu tauhid (keesaan Allah), seperti ilmu tentang pokok- 
pokok agama. 


2. Ilmu sirri (rahasia), ilmu tentang praktek syariah dan 
tasawuf yang berkaitan dengan hati dan penyakit-penyakit 
spiritual. 

3. Ilmu syariat, misalnya ilmu hukum Islam (fiqih) dan 
pokok-pokoknya. 


Batasan ilmu yang wajib dipelajari dalam ilmu tauhid 
adalah yang tergolong fardhu secara individual (fardhu 'ain), 
dimana dengannya engkau dapat mengetahui pokok-pokok 
agama (ushuluddin). Yaitu, bahwa engkau memiliki Rabb Yang 
Mahakuasa, Mahaberkehendak, Mahahidup, Mahaberbicara, 
Mahamendengar, Mahamelihat, Mahaesa, yang tidak ada 
sekutu bagi-Nya, yang memiliki sifat dengan sifat-sifat yang 
sempurna dan Mahasuci dari kekurangan serta kesirnaan. 
Juga dalam pengertian, bahwa Dia yang mengadakan segala 
sesuatu dan hanya Dia sendiri yang bersifat gidam (terdahulu), 
mendahului segala yang eksis kemudian (hawadits). 


26 mm Oinhajul CHbidin 


Dan, bahwasanya Nabi Muhammad saw. adalah hamba 
serta Rasul-Nya yang jujur. Apa yang disampaikannya dari 
Allah Yang Mahatinggi dan Mahasuci adalah benar 
seluruhnya, termasuk mengenai masalah akhirat. Kemudian, 
engkau juga wajib mengetahui soal-soal agama yang berasal 
dari Sunnah Nabi saw. Dan hendaknya engkau jauhi 
mengadakan perkara bid'ah dalam agama Allah, serta apa- 
apa yang tidak terdapat dalam Kitabullah maupun atsar para 
sahabat Rasulullah. Ini supaya engkau tidak berada dalam 
bahaya besar. 


Semua dalil tentang tauhid itu asalnya dari Kitabullah (Al- 
Our'an). Hal itu telah disebutkan oleh guru-guru kami dalam 
kitab-kitab yang mereka tulis mengenai pokok-pokok agama. 
Intinya adalah, hukumnya fardhu untuk mengetahui ilmu 
pokok, yang bila kita tidak mengetahuinya maka akan 
menyebabkan kita binasa, salah, dan menyimpang dari jalan 
yang benar. Salah besar kalau kita sampai tidak mengetahui 
soal-soal penting tersebut. Semoga Allah memberikan taufig. 


Adapun yang fardhu secara individual dari ilmu sirri ialah, 
mengetahui hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang dilarang 
darinya. Sehingga engkau bisa mengagungkan Allah dan 
ikhlas kepada-Nya, yakni ikhlas dalam niat dan perbuatan. 
Dan semua itu akan disebutkan dalam kitab ini, insya Allah. 


Adapun yang fardhu secara individual dari ilmu hukum 
Islam (figih) ialah, bahwa setiap yang dinyatakan sebagai 
fardhu “ain atas dirimu untuk melakukannya, maka wajib 
bagimu untuk mengetahuinya, hingga engkau dapat 
melaksanakannya. Misalnya, bersuci, shalat dan puasa. 
Adapun haji, zakat dan jihad, dimana apabila engkau telah 
terkena kewajibannya, maka wajib pula bagimu memiliki 
ilmu tentang itu, agar engkau dapat menunaikannya. Kalau 
belum, maka tidak diwajibkan bagimu untuk memahaminya. 


ilmu dan Makrifateæs 27 


Itulah batasan yang lazim terhadap seorang hamba untuk 
mendapatkan suatu ilmu. Suatu ilmu menjadi fardhu bagimu 
ketika engkau memang harus memilikinya. Jika engkau 
menanyakan: Apakah fardhu hukumnya bagiku untuk 
mempelajari cabang dari ilmu tauhid, yakni ilmu yang dapat 
aku gunakan untuk mematahkan argumentasi agama-agama 
kafir dan mengajak mereka menerima hujjah Islam serta hal- 
hal yang dapat mematahkan semua bid'ah dan memaksa 
mereka menerima hujjah Islam? 


Maka ketahuilah, bahwa hal itu merupakan fardhu kifayah. 
Namun, yang wajib engkau pelajari adalah apa-apa yang dapat 
membenarkan akidahmu dalam bidang ushuluddin (pokok- 
pokok agama), tidak yang lain. Jadi, tidak wajib bagimu 
mengetahui cabang-cabang ilmu tauhid dan detil-detilnya, 
serta mendalami semua masalah yang ada padanya. 


Jika pemahamanmu di bidang ushuluddin masih samar, dan 
engkau khawatir itu akan merusak keyakinanmu, maka 
diwajibkan bagimu mengatasi kekaburan itu sedapat 
mungkin, tentunya dengan argumentasi yang memuaskan. 
Dalam haf ini, hendaknya engkau menjauhi saling unjuk 
kebolehan serta perdebatan. Sebab, itu adalah penyakit yang 
tidak ada obatnya. Hematlah tenagamu dari melakukan itu. 
Sebab, para pelakunya tidak akan beruntung, kecuali mereka 
yang diliputi oleh Allah dengan rahmat dan kelembutan-Nya. 


Kemudian ketahuilah, bahwa apabila di suatu daerah sudah 
ada seorang juru dakwah dari kalangan Ahlus Sunnah yang 
mampu memecahkan masalah kekaburan pemahaman dan 
mampu membantah para ahli bid'ah, serta membersihkan hati 
ahli kebenaran dari bisikan-bisikan para ahi bid'ah, maka 
kewajiban bagi yang lain untuk mempelajarinya menjadi gugur. 


Demikian pula, engkau tidak diharuskan mengetahui detil- 
detil ilmu sirri itu dan seluruh penjelasan mengenai keajaiban- 


28 saMinhajul Abidin 


keajaiban hati. Kecuali yang dapat merusak ibadahmu, maka 
itu wajib engkau ketahui, agar engkau dapat menghindarkan 
diri darinya. Juga apa saja yang biasa engkau lakukan dan 
alami sehari-hari, seperti ikhlas, memuji, bersyukur, tawakal 
dan yang sepertinya. Itu harus engkau ketahui, agar engkau 
dapat melaksanakannya dengan benar. Adapun selainnya 
tidaklah wajib. 


Demikian pula, engkau tidak diharuskan mengetahui semua 
bab figih seperti tentang jual-beli, sewa-menyewa, pernikahan, 
talak dan jinayat. Semua itu adalah fardhu kifayah. 


Jika engkau bertanya: apakah batasan ilmu tersebut dapat 
diperoleh melalui penalaran yang dilakukan oleh seseorang 
tanpa guru? 


Ketahuilah, Allah Ta'ala sangat terbuka dalam memberi. 
kemudahan, dan mendapatkan ilmu dari-Nya adalah lebih 
mudah serta lebih nyaman. Dan Allah Ta'ala dengan 
anugerah-Nya memberikan kelebihan kepada siapa saja 
hamba-Nya yang Dia kehendaki. Maka ,Dia menjadi 'guru' 
bagi mereka. 


Kemudian ketahuilah, bahwa tahapan perjalanan ini, yakni 
ilmu, merupakan perjalanan yang cukup sulit untuk ditempuh. 
Akan tetapi, dengan ilmu itu kita bisa mencapai apa yang kita 
cari dan kita tuju. Manfaatnya sangat banyak, meski juga 
banyak perampok yang sangat garang terus mengintai di jalan 
ini. Bahaya yang mengitarinya cukup besar, hingga banyak 
orang yang berbelok dari jalan itu kemudian tersesat, dan yang 
menempuhnya lalu tergelincir. Juga banyak orang yang 
mengembara di jalan ini lalu kebingungan, dan tak sedikit para 
ahli yang lalu patah arang. Namun, banyak pula para penempuh 
jalan yang dapat melampauinya dalam waktu singkat, sedang 
lainnya hanya bolak-balik berjalan selama tujuhpuluh tahun. 
Semua perkara itu berada di tangan Allah “Azza wa Jalla. 


Slimu dan AAakrifates 29 


Seperti telah kami sebutkan di muka, ilmu itu besar sekali 
manfaatnya. Setiap hamba pasti sangat mem-butuhkannya. 
Ini karena semua urusan ibadah ditegakkan di atas ilmu, 
apalagi ilmu tauhid dan ilmu sirri. Telah diriwayatkan, bahwa 
Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud as. dalam 
sebuah firman-Nya, 


“Hai Daud, pelajarilah ilmu yang bermanfaat.” 


Nabi Daud menjawab, “Ya Tuhanku, apakah ilmu yang 
bermanfaat itu?” 


Allah berfirman, “Ialah engkau mengetahui tentang 
kemuliaan dan keagungan-Ku, juga tentang kebesaran serta 
kesempurnaan kekuasaan-Ku atas segala sesuatu. Sebab, itulah 
yang mendekatkanmu kepada-Ku.” 


Dan dari Ali karramallahu wajhahu, bahwa ia pernah 
mengatakan, “Aku tidak merasa senang jika aku meninggal 
saat masih bayi, lalu aku dimasukkan ke dalam surga hingga 
aku tidak sempat besar dan mengetahui akan Tuhanku. 
Sebab, manusia yang paling mengetahui tentang Allah itu 
adalah yang paling takut dan paling banyak ibadahnya, juga 
paling baik nasihatnya mengenai Allah.” 


Untuk menghadapi berbagai kesulitan dalam menuntut 
ilmu, maka ringankan hatimu agar engkau mudah dan ikhlas 
melakukannya. Dan hendaknya engkau mempelajari ilmu 
secara mendalam, bukan sekedar mempelajari riwayat- 
riwayat. Juga ketahuilah, bahwa sangat besar bahaya dalam 
menuntut ilmu, bila itu bertujuan untuk menarik perhatian 
manusia kepadanya, atau menjadikan ilmu itu sebagai alat 
agar bisa duduk bersama para penguasa, membanggakan diri 
terhadap orang-orang yang mendebatnya, dan menjadikannya 
sebagai alat untuk memburu dunia. Apabila demikian 
kondisinya, maka perniagaannya tiada beruntung, dan 
transaksinya cenderung merugi. 


30 sa Mnhajul C&bidin 


Rasulullah saw. bersabda, 
of 772 - aa OK a ea a a a e aa 
3 AAA 5) Sie p) si eta Hi Hb CP 
BEAN TSI AB P4 a BPA 


“Siapa saja yang menuntut ilmu untuk tujuan berbangga- 
banggaan dengan para orang-orang pandai atau untuk 
memamerkannya pada orang-orang yang bodoh, atau 
untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, 
maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka.” 


Dan berkata Abu Yazid al-Busthami, “Aku telah melakukan 
mujahadah selama tigapuluh tahun, dan aku tidak mendapati 
sesuatu yang lebih sulit aku hadapi selain dari ilmu dan 
bahaya yang mengitarinya. Maka jauhkan pandanganmu dari 
dijadikan indah oleh setan! Dimana setan itu akan 
mengatakan kepadamu, “Jika bahaya yang sebesar ini terjadi 
pada ilmu, maka meninggalkannya tentu lebih utama.' 
Janganlah engkau pernah berpikir demikian.” 


Dan telah diriwayatkan dari Rasulullah saw., bahwa beliau 
bersabda, 


Pa aa MO na Ka aa Te ee nona a 
II cara Weda ST LA LE de Al AI ali 
LI Ia JIN e J6 a SN 


“Aku mengarahkan pandangan pada malam Mi'rajku ke 
arah neraka, lalu aku melihat kebanyakan penghuninya 
adalah orang-orang fakir. Para sahabat bertanya, “Wahai 
Rasulullah, apakah mereka fakir karena harta?’ Beliau 
menjawab, ‘Bukan, tapi mereka fakir dari ilmu.” 


Siapa saja yang tidak mempelajari ilmu, maka ia tidak akan 
dapat melakukan ibadah dengan benar, dan tidak bisa 


gimu dan Akrifatts 31 


melaksanakan hak-hak hidupnya sebagaimana mestinya. 
Sekiranya seseorang menyembah Allah Ta'ala seperti 
ibadahnya para malaikat langit tanpa disertai dengan ilmu, 
maka tentulah ia termasuk orang-orang yang merugi. Maka 
teguhkan dirimu dalam menuntut ilmu dengan cara 
mengkaji, menyampaikan dan mengajar-kannya. Dan usirlah 
kemalasan serta rasa bosan yang menerpa. Jika tidak, maka 
engkau berada dalam bahaya kesesatan, dan semoga Allah 
“Azza wa Jalla melindungi kita semua darinya. 


Kemudian, sebagai kesimpulan ialah, apabila engkau 
melihat tanda-tanda pada makhluk ciptaan Allah, dan engkau 
tajamkan padanganmu ke arahnya, niscaya engkau akan 
mengetahui bahwa engkau dan kita semua memiliki Rabb Yang 
Mahakuasa, Mahamengetahui, Mahahidup, Mahaberkehendak, 
Mahamendengar, Mahamelihat, Mahaberbicara, Mahasuci 
dari segala cacat dan kekurangan, serta dari segala yang 
menunjukkan kebaruan. Dia juga terbebas dari sifat-sifat 
makhluk, tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluk- 
Nya dan tak ada makhluk-Nya yang serupa dengan-Nya. Dia 
juga bebas dari ruang dan waktu, serta mustahil mengalami 
bahaya dan celaka. 


Kemudian engkau lihat mukjizat-mukjizat Rasulullah saw., 
bukti dan tanda ke-Nabiannya, hingga menjadi pahamlah 
engkau bahwa beliau adalah utusan Allah dan orang 
kepercayaan-Nya untuk mengemban wahyu-Nya. Demikianlah 
keyakinan para salafus saleh. Mereka juga percaya 
sepenuhnya bahwa Allah Ta'ala akan bisa dilihat di akhirat 
kelak, dan bahwa Dia itu ada. Dan bahwa Al-Our'an 
merupakan firman Allah, bukan makhluk, bukan pula kitab 
sastra atau nyanyian. Sebab, jika Al-Qur'an itu memiliki sifat 
seperti itu (sastera dan nyanyian), maka ia akan tergolong 
jenis makhluk. 


322 sa Iinhajul c&bidin 


Semua kejadian dalam alam semesta ini terjadi karena 
perintah, kemauan dan kekuasaan Allah (gadha' dan gadar 
Allah). Apa yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan 
yang tidak, keimanan dan kekufuran, semuanya bergantung 
pada keinginan dan kehendak Allah. Maka, siapa saja yang 
diberi pahala oleh-Nya, itu karena anugerah-Nya, dan siapa 
yang ia siksa, maka itu semata-mata karena keadilan-Nya. 


Apa saja yang disampaikan melalui lisan pengemban 
syariat, Rasulullah saw., berupa perkara-perkara akhirat, 
seperti pengumpulan di padang Mahsyar serta kebangkitan 
kembali, tentang siksa kubur, pertanyaan malaikat Munkar 
dan Nakir, tentang timbangan amal, itu semua adalah pokok 
akidah yang termasuk dalam keyakinan para salafus saleh. 
Mereka telah memegang teguh keyakinan itu, serta telah 
menjadi ijma' sebelum timbulnya beraneka macam bid'ah dan 
menonjolnya hawa nafsu. Semoga Allah Ta'ala melindungi 
kita semua dari mengadakan bid'ah dalam agama dan 
mengikuti hawa nafsu tanpa dalil. 


Setelah mempelajari keyakinan dan prinsip-prinsip ajaran 
di atas, seorang hamba juga wajib menuntut ilmu tentang 
hati, seperti sifat ikhlas, riya’ dan “ujub. 


Engkau harus memahami pula secara benar pengetahuan 
tentang ibadah lahiriah, seperti bersuci (thaharah), puasa, 
shalat dan lainnya. Dengan demikian, engkau telah 
melaksanakan apa yang difardhukan oleh Allah terhadap-mu. 
Jika engkau mampu menguasai ilmu-ilmu di atas secara luas, 
menyempurnakan ilmu tentang kewajiban-kewajiban pokok 
yang dibebankan kepada setiap individu, serta menyadari 
semua masalah dan perintah syariat, maka berarti engkau 
telah menjadi seorang hamba yang alim. Dengan syarat, 
engkau mesti mengamalkan semua ilmu yang telah engkau 
pelajari dan senantiasa mencemaskan nasib diri di akhirat 


ilmu dan Makrifat 33 


kelak. Amalannya itu juga karena Allah semata, dan atas dasar 
pencerahan, bukan kebodohan, tidak pula sebagai orang yang 
bertaklid maupun lalai. 


Engkau akan mendapatkan kemuliaan yang besar dan 
ilmumu memiliki nilai yang tinggi serta pahala yang sangat 
banyak. Dengan itu, engkau telah berhasil menempuh tahap 
perjalanan ini dengan gemilang, dan meninggalkan yang lain 
di belakangmu. 


Hanya kepada Allah Ta'ala dilayangkan segala bentuk 
permohonan, semoga Dia memberi taufig kepada engkau dan 
kita semua serta tuntunan yang kita butuhkan. Sesungguhnya 
Dia Mahapengasih dari seluruh yang pengasih. Tidak ada daya 
dan upaya, melainkan dengan pertolongan Allah Yang 
Mahatinggi dan Mahaagung. 


© © @ 


34 mm Winhajul C&bidin 


BAB II 
Tahapan Kedua: 


TOBAT 


ahai para pencari jalan ibadah, semoga Allah Ta'ala 
memberimu taufiq. Setelah engkau berhasil 
melalui tahapan ilmu dan makrifat, kini saatnya 


menjalani tahapan kedua perjalanan ibadahmu, yaitu 
bertobat. 


Engkau bertobat karena dua alasan: 


Pertama, agar engkau dibimbing dalam beribadah kepada 
Allah Azza wa Jalla. Sebab, perbuatan dosa itu pada akhirnya 
hanya mendatangkan kesengsaraan dan penderitaan. Dosa 
itu juga mengikat langkah seorang hamba sehingga sulit 
bergerak menuju jalan ketaatan atau bergegas untuk 
berkhidmat kepada-Nya. Kaki menjadi berat untuk 
melangkah ke jalan kebajikan. Bahkan, perbuatan dosa yang 
dilakukan terus-menerus dan semakin berat itu, akan 
membuat hati seorang hamba menjadi hitam pekat dan keras. 


obat 35 


Ia tak punya lagi rasa ikhlas, kebersihan jiwa, dan manisnya 
iman. Dan hati yang keras seringkali membawanya pada apa- 
apa yang dilarang oleh Allah, hingga menyeret pemiliknya 
kepada kekufuran dan penderitaan panjang. 


Dengan kondisi terjerat maksiat dan hati yang keras seperti 
itu, bagaimana mungkin orang tersebut dibimbing ibadahnya 
dan diterima khidmatnya? Bagaimana pula seorang yang 
penuh dosa bisa berdekatan dengan Allah dan memohon 
kepada-Nya? 


Di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah saw. 
pernah bersabda, 


9 
o. o a 30. re 


a CS Lo oa OSN ai SS AI DAS WI 
“Apabila seorang hamba itu berdusta, maka kedua 


malaikat menjauhinya karena bau busuk yang keluar dari 
mulutnya (ketika ia berdusta).” 


Pantaskah lisan semacam ini berzikir kepada Allah “Azza 
wa Jalla? Seorang pendosa tidak bisa berharap untuk 
mendapatkan taufig dari-Nya. Anggota tubuhnya juga berat 
untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jikapun terpaksa 
melakukannya, ia akan merasa payah dan bimbang. Ibadah 
seperti itu kosong dari manisnya iman dan kenikmatan 
lainnya, juga tidak bebas dari dosa yang rajin meng- 
gelayutinya. Semua itu lantaran hawa buruk dari dosa-dosa 
yang ia lakukan dan karena meninggalkan tobat. Benar 
kiranya kata seorang ‘alim, 


“Jika engkau tidak kuat mendirikan shalat di 
tengah malam dan berpuasa di siang hari, maka 
ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau telah 
terbelenggu. Engkau telah dibelenggu oleh dosa- 
dosamu.” 


36 »a%inhajul C#bidin 


Jadi, pentingnya tobat itu yang pertama adalah untuk 
membantu dirinya sendiri agar bisa merasakan kebaikan dan 
manfaat ibadah. 


Alasan kedua untuk bertobat adalah karena tobat, ibadah 
dan ketaatan itu merupakan jalan menuju Pengadilan Allah. 
Seorang kreditur tidak mau menerima hadiah dari 
pengutangnya (debitur), sebab yang dituntut seorang kreditur 
. adalah agar si debitur itu membayar utangnya. Begitu pula 
dalam hubungan antara Allah dan para hamba-Nya. Allah 
tidak mau menerima hadiah berupa ibadah dari para 
hambanya tanpa si hamba melakukan tobat, sebab tobat itu 
hak Allah dari seorang hamba yang telah berbuat dosa. Maka 
bagaimana Dia akan menerima hadiah ibadahmu, sementara 
hutangmu (tobat) yang sudah jatuh tempo belum juga engkau 
bayar? Dan engkau tetap mengabaikan apa-apa yang 
diperintah dan dibolehkan oleh-Nya, justeru gemar 
melakukan apa-apa yang dilarang dan diharamkan. Juga 
bagaimana engkau akan bermunajat kepada-Nya, berdoa 
kepada-Nya dan memuji-Nya, sedang Dia sedang marah 
terhadapmu? Ini adalah keadaan nyata orang-orang yang 
durhaka, yang gemar tenggelam dalam tindak kemaksiatan. 
Dan hanya kepada Allah Ta'ala kita memohon pertolongan. 


Makna Tobat Nashuha dan Batasannya 


Apabila engkau bertanya: apakah makna tobat nashuha itu 
dan apa batasannya, serta apa yang harus dilakukan oleh 
seorang hamba agar ia terbebas dari semua dosanya? 


Maka kami jawab: tobat adalah salah satu tindakan hati. 
Seperti dikatakan oleh para ulama, tobat adalah membersihkan 
hati dari perbuatan dosa. 


Dan guru kami mendefinisikan tobat sebagai, “Menjauhkan 
diri dari perbuatan dosa setelah mengetahui keagungan dan 


obat 37 


kemuliaan Tuhan dan karena takut mendapat murka dan 
hukuman Allah-Nya.” 


Ada empat syarat tobat, yakni: 


Pertama, berusaha untuk tidak melakukan dosa lagi. Ia 
mengikat hatinya kuat-kuat dan menanggalkan keinginannya, 
bahwa ia tidak akan kembali kepada dosa tersebut samasekali. 
Adapun jika ia meninggalkan dosa itu, tapi di dalam hatinya 
masih ada sedikit keinginan untuk mengerjakannya lagi suatu 
hari, atau ia tidak berkeinginan keras untuk meninggalkannya, 
maka berarti ia tidak bertobat dari dosa tersebut. 


Kedua, ia bertobat dari dosa yang pernah ia lakukan 
sebelumnya. Sebab, jika ia belum pernah melakukan dosa 
tersebut, maka berarti ia menjaga diri darinya, bukan 
bertobat. Sebagai contoh, adalah benar kalau dikatakan 
bahwa Nabi saw. senantiasa menjaga diri dari tindak 
kekufuran. Sebaliknya, tidak benar jika dikatakan bahwa 
beliau bertobat dari kekufuran, sebab beliau belum pernah 
melakukan kekufuran dalam keadaan apa pun. Sedangkan 
Umar bin Khaththab ra. dapat disebut orang yang bertobat 
dari kekufuran, karena ia pernah mengalami hidup dalam 
kekufuran. 


Ketiga, dosa yang disesali oleh seorang hamba sekarang 
adalah memiliki kedudukan dan derajat yang sama dengan 
dosa yang pernah ia kerjakan di masa lalu dan ingin ia 
tinggalkan. Misalnya, ada seorang tua bangka yang dulunya 
pernah berbuat zina dan mencuri. Ia pasti bisa bertobat di 
saat kuat dulu, bila ia memang mengingin-kannya. Namun 
sekarang, di saat sudah tua renta, ia sudah tidak punya pilihan 
lagi untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut atau 
bertobat darinya, karena memang ia sudah tidak sanggup 
melakukan kedua perbuatan itu. Pintu tobat memang belum 
tertutup baginya selagi hidup, hanya saja tobat baginya bukan 


38 mm Ainhajul C#bidin 


lagi dengan meninggalkan zina dan mencuri yang memang 
sudah tidak bisa dilakukannya lagi, tapi dengan meninggal- 
kan dosa yang sama kedudukan dan derajatnya dengan zina 
dan mencuri, seperti berdusta, menuduh orang lain berzina, 
melakukan ghibah dan menebar fitnah. Semua itu adalah 
tindak kemaksiatan, sekalipun bobotnya berbeda-beda. Dan 
orang tua itu masih bisa untuk memilih tidak melakukan 
perbuatan maksiat itu, sebagai tobat kepada-Nya dari 
perbuatan zina dan mencuri di masa mudanya dulu. 


Keempat, bahwa tobat itu dilakukan semata-mata untuk 
mengagungkan Allah “Azza wa Jalla dan menghindari 
kemurkaan serta siksaan-Nya yang pedih. Murni demikian, 
bukan karena keinginan duniawi dan rasa takut kepada 
manusia. Juga bukan karena mencari pujian orang lain, 
mencari nama, kedudukan, atau karena kelemahan nafsunya. 


Bila keempat syarat itu telah diamalkan, maka tobatnya 
benar. 


Tiga Prasyarat Tobat 


Ada tiga prasyarat yang harus dipenuhi oleh orang yang 
akan bertobat. 


1. Menyadari betapa buruknya dampak dosa-dosa yang telah 
dilakukan terhadap hatinya. 

2. Ingat atas kerasnya siksa Allah "Azza wa Jalla, kepedihan 
yang bakal ia alami akibat murka dan kemarahan-Nya 
yang engkau tidak akan sanggup untuk meng-hadapinya. 

3. Seorang hamba mesti menyadari besarnya kelemahan dan 
kurangnya tenaga untuk bisa menahan diri dari godaan 
dosa. Sebab, mana mungkin orang yang tidak tahan 
panasnya matahari dan tamparan tangan polisi akan 
sanggup menahan panasnya api neraka, pukulan 
pentungan berduri dari malaikat Zabaniah, gigitan ular- 


Sobatts 39 


ular yang besarnya seperti leher onta dan kalajengking- 
kalajengking sebesar keledai yang diciptakan dari api di 
Neraka Jahanam? Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari 
kesemuanya itu. Dan semoga Allah melindungi kita dari 
murka serta azab-Nya. 


Apabila engkau sering mengingat hal-hal tersebut dan 
membiasakan diri dengan mengingatnya di tengah malam 
dan di siang hari, maka ia akan membawamu kepada tobat 
nashuha dari dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Dan 
Allah-lah yang memberikan taufig dengan anugerah-Nya. 


A 


Apabila ditanyakan: Nabi saw. telah bersabda, 17 sad 


“Penyesalan itu adalah tobat,” dan beliau tidak menyebut-kan 
syarat-syarat ketat seperti yang kalian katakan. Kenapa bisa 
begitu? 


Maka jawablah pada si penanya yang nampaknya tidak 
memahami makna hadits tersebut: ketahuilah, bahwa 
penyesalan dan tobat itu merupakan dua perbuatan yang 
berbeda. Rasa sesal tidak bisa menjadi ukuran karena itu 
menyangkut perbuatan-perbuatan yang tidak sengaja atau 
tidak ia inginkan terjadi. Sedangkan tobat merupakan 
tindakan yang sadar dilakukan oleh seorang hamba berkenaan 
dengan perbuatan dosa yang sengaja ia lakukan sebelumnya. 


Seseorang bisa merasa sangat menyesal terhadap sebuah 
dosa yang ia lakukan, karena dosa itu telah merusak kebaikan 
dan kehormatannya, dan mungkin telah merugikannya 
secara duniawi. Penyesalan ini bukanlah tobat. Apa yang 
dimaksudkan dalam hadits di atas adalah, hanya dengan 
menyesali dosa-dosanya maka ia akan bertobat. Dan 
penyesalan itu benar-benar merupakan sifat seorang hamba 
Allah. Bila seseorang yang bertobat tetap memperhatikan tiga 
prasyarat tobat di atas, maka rasa sesal akan lahir di hatinya, 


40 maAnhajul C#bidin 


dan itu akan mampu mencegahnya dari berbuat dosa. Adanya 
rasa sesal di hati ini akan mengarahkan orang itu kepada sikap 
selalu memohon dan merendahkan diri di hadapan Allah. 
Menyesali dosa merupakan sebab dari lahirnya tobat, dan 
merupakan sifat orang-orang yang bertobat. Itulah mengapa 
Rasulullah saw. menamakannya dengan tobat. Pahamilah hal 
itu, agar Allah memberi taufig kepadamu. 


Dalam kaitan ini, pertanyaan lain mungkin akan muncul: 
mungkinkah seseorang tidak melakukan dosa besar atau 
dosa kecil sepanjang hidupnya? 


Perhatikan disini, bahwa terhadap Nabi Allah saw. saja, 
yang merupakan makhluk Allah yang paling mulia, para 
ulama masih memperselisihkannya, yaitu apakah beliau 
mampu mendapatkan derajat tersebut (tidak pernah berbuat 
dosa —Ed.) atau tidak? Tapi ketahuilah, bahwa hal itu 
bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi, karena Allah Ta'ala 
memberi rahmat-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. 


Kemudian, di antara syarat penunjang tobat itu ialah tidak 
sengaja ketika melakukan dosa. Jika ia melakukannya karena 
lupa atau keliru, maka ia dimaafkan dengan anugerah dari 
Allah Ta'ala. Dan ini sangatlah mudah bagi orang yang 
diberikan taufig oleh Allah. 


Di antara kalian mungkin ada yang berkata: tidak ada yang 
menghalangiku dari tobat selain perasaanku sendiri, yaitu 
bahwa aku pasti akan kembali berbuat dosa dan tidak 
konsisten dalam tobat. Jadi, tak ada gunanya aku bertobat. 


Maka ketahuilah, bahwa perasaan seperti itu adalah tipu 
daya setan. Sebab, dari mana engkau bisa tahu bahwa engkau 
pasti akan melakukan dosa lagi? Bisa saja engkau mati dalam 
keadaan telah bertobat, sebelum engkau kembali lagi berbuat 
dosa berikutnya. 


Yobatta 41 


Jika takut kembali berbuat dosa, maka engkau harus 
memiliki tekad yang keras untuk meninggalkan perbuatan 
jelek tersebut. Jika tekad itu telah dilaksanakan secara 
sempurna, maka itulah yang dimaksud dengan mendapatkan 
anugerah-Nya. Jika belum bisa dilaksanakan secara sempurna, 
maka dosa-dosamu yang lalu tetap diampuni oleh Allah Ta'ala, 
dimana engkau terbebaskan darinya dan engkau telah 
berusaha untuk menyucikan diri. Engkau tidak memiliki 
beban lagi selain dosa yang engkau perbuat sekarang ini. 
Inilah keuntungan dan manfaat tobat yang sangat besar. 


Oleh karena itu, janganlah engkau enggan bertobat karena 
takut akan berbuat dosa lagi. Sebab, keadaan engkau yang 
bertobat itu selamanya berada di antara dua kebaikan. Adalah 
tugas Allah untuk membantumu dengan taufig dan hidayah- 
Nya. Tugasmu hanya berusaha secara maksimal untuk meraih 
taufig dan hidayah tersebut. 


Menjauhkan Diri dari Dosa 


Secara garis besar, dosa itu terdiri dari tiga macam. 


1. Meninggalkan segala apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala 
terhadap dirimu, seperti shalat, puasa, zakat atau 
membayar kafarat (tebusan, denda) dan lainnya. Maka 
hendaknya engkau membayar (menggadha”) apa yang 
engkau tinggalkan itu sebisa mungkin, sesuai 
kemampuanmu. 

2. Dosa antara engkau dengan Allah Ta'ala, seperti dosa 
meminum minuman keras, meniup seruling-seruling 
(terlena dalam belaian syahwat), memakan riba dan yang 
semacamnya. Untuk dosa seperti ini, hendaknya engkau 
menyesali perbuatanmu itu dan menetapkan hatimu 
untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama 
selama-lamanya. 


2 mXnhajul C#bidin 


3. Dosa antara engkau dengan sesama hamba Allah. Ini lebih 
rumit dan lebih sulit. Ada beberapa tingkatan dosa ini. 
Terkadang terjadi pada harta, pada jiwa, harga diri, 
kehormatan, dan agama. Pada dosa yang menyangkut 
harta benda dan kekayaan, maka wajib bagi engkau untuk 
mengembalikannya kepada pemiliknya, jika itu me- 
mungkinkan bagimu. Akan tetapi, jika engkau tidak 
sanggup untuk melakukannya karena tidak punya dan 
fakir, maka engkau harus meminta dihalalkan kepada 
pemiliknya. Jika engkau tidak sanggup melakukannya 
karena orangnya telah menghilang atau meninggal dunia 
dan memungkinkanmu bersedekah untuknya, maka 
lakukanlah. Jika itu juga tidak memungkinkan bagimu, 
maka perbanyaklah berbuat baik dan kembalikanlah 
urusan itu kepada Allah Ta'ala dengan meminta belas 
kasihan serta merendahkan diri di hadapan-Nya, agar Dia 
membuat pemilik harta yang telah engkau ambil itu mau 
merelakanmu pada hari kiamat kelak. 


Adapun yang berkaitan dengan jiwa, yaitu membunuh 
manusia lain, maka engkau dapat menebusnya dengan 
hukuman balasan (gishash) atau menyerahkan diri kepada 
walinya, agar mereka melakukan hukuman gishash 
terhadapmu atau memaafkanmu. Jika engkau tidak 
sanggup melakukannya, maka kembalilah kepada Allah 
Ta'ala dan memohon dengan memelas agar Dia membuat 
orang yang telah engkau bunuh itu merelakanmu pada 
hari kiamat kelak. 


Jika seseorang melukai harga diri orang lain, seperti 
menceritakan keburukannya atau berdusta dan men- 
cercanya, maka engkau wajib untuk menyatakan 
kebohonganmu itu di hadapan orang yang telah engkau 
lukai perasaanya itu. Engkau meminta agar orang itu mau 
menghalalkan perbuatan yang telah engkau lakukan. Ini 
bila engkau tidak takut bahwa ia akan bertambah marah 


Sobat 43 


atau akan terjadi gejolak fitnah karena mengungkapkan 
itu atau menyatakannya kembali. Jika engkau takut hal 
itu akan terjadi, maka kembalilah kepada Allah Ta'ala agar 
Dia membuat orang itu merelakanmu dan memberikan 
kebaikan yang banyak baginya sebagai gantinya. Juga 
hendaknya engkau memperbanyak memohon ampun 
kepada Allah untuknya. 


Bagi seorang hamba yang telah menyerang atau 
menodai kehormatan orang lain, misalnya melanggar 
kepercayaan orang lain dengan berbuat jahat pada anak 
atau isteri orang tersebut, maka tidak disarankan untuk 
mengungkapkan dosa semacam itu pada wali atau suami 
orang itu. Ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya 
permusuhan yang lebih besar. Dalam situasi seperti itu, 
seorang pendosa harus berdoa kepada Allah Ta'ala bagi 
korban perbuatannya yang keterlaluan itu. Namun, jika 
dirasa akan aman dari kebencian dan amukan, si pendosa 
bisa saja mengungkapkan kasusnya dan minta pada wali 
atau suami orang itu untuk memaafkan perbuatan 
jahatnya. Ini guna mencegah terjadinya kegemparan yang 
lebih besar dan balas dendam. 


Sedangkan untuk yang bersangkutan dengan urusan 
agama, seperti engkau mengafirkan seseorang, menudingnya 
berbuat bid'ah atau sesat, maka itu adalah perkara yang 
paling sulit. Dalam hal ini, engkau harus mengungkapkan 
terus terang kebohongan tuduhanmu itu di depan orang 
yang bersangkutan, dan meminta orang itu untuk 
memaafkanmu, jika itu memungkinkan bagimu. Namun 
jika engkau tidak mampu melakukannya karena suatu 
alasan, maka hendaknya engkau memohon belas kasihan 
kepada Allah Ta'ala dan menyesali semua perbuatanmu 
itu, agar Dia membuat korban tuduhanmu bisa me- 
maafkanmu. 


4  smaXinhajul c#bidin 


Dari berbagai penjelasan di atas bisa disimpulkan 
bahwa bila memungkinkan untuk meminta kerelaan atau 
maaf dari orang yang telah engkau zalimi, maka 
lakukanlah. Namun, jika hal itu tidak memungkinkan, 
hendaknya engkau kembali kepada Allah Ta'ala dengan 
memohon belas kasih-Nya. Juga berdoa dengan penuh 
penyesalan, diiringi sedekah memohon keridhaan dari- 
Nya, agar Dia membuat orang yang telah engkau zalimi 
itu mau memaafkanmu. Selebihnya, hal itu bergantung 
pada kehendak Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak. Dan 
berharaplah kepada-Nya, sebab dengan rahmat dan kasih- 
Nya yang tak terbatas, Allah Ta'ala akan membuat orang 
yang menuntutmu balik menjadi puas dan senang 
kepadamu, manakala Dia menemukan kejujuran dalam 
hatimu (orang yang berdosa) serta keinginan tulus untuk 
meminta maaf. 


Bila engkau tunaikan syarat-syarat bertobat seperti yang 
kami paparkan tadi, dan engkau bertekad kuat untuk tidak 
mengulangi dosamu itu di kemudian hari, maka Allah akan 
memaafkan dosa-dosamu yang telah lalu, kecuali dosa yang 
menyangkut hak-hak Allah dan hamba-Nya yang belum 
engkau bayarkan. Pembahasan mengenai hal ini memerlukan 
penjelasan yang cukup panjang dan tidak dapat dituangkan 
dalam kitab ringkas ini. Informasi yang lebih detil dan 
berguna bisa dibaca di kitab Ihya’ ‘Ulumuddin yang telah saya 
tulis, khususnya di bab “Kitab Taubat”, “Kitab Kedekatan 
dengan Allah”, dan “Kitab Tujuan Akhir”. Di sana engkau 
akan mendapatkan banyak manfaat dan penjelasan yang luas. 
Sedang di kitab ini, saya hanya akan menerangkan topik- 
topik yang pokok saja. 


Semoga Allah Ta'ala memberikan taufig kepada kita 
semua. 


Yobatke 45 


Tobat dan Mengulang Dosa 


Ketahuilah dengan seksama, bahwa tahap perjalanan ini 
merupakan tahapan yang cukup sulit, penuh resiko. 


Abu Ishaq al-Asfarabi, seorang “alim dan zahid 
berkata, 


“Aku telah berdoa kepada Allah Ta'ala selama 
tigapuluh tahun agar Dia memberiku tobat 
nashuha, tapi suatu hari terpikir olehku bahwa 
keinginanku itu belum juga terwujud. Kemudian 
aku bermimpi, ada orang yang bertanya kepadaku: 
engkau merasa heran karena doamu selama 
tigapuluh tahun belum dikabulkan. Sadarlah 
engkau, apa yang sudah engkau minta kepada 
Allah Ta'ala selama itu? Engkau telah meminta 
dengan sangat agar Dia menjadikanmu sebagai 
kekasih-Nya. Sebab, Dia telah berfirman, 


ai AAN On A ae pa 
“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 


bertobat dan menyukai orang-orang yang me- 
nyucikan diri.” (al-Baqarah: 222). 


ol 


Maka perhatikanlah para imam yang telah 
mendahului kita itu, perhatian dan kesungguhan 
mereka untuk memperbaiki hati dan mem-bekali 
diri guna menghadapi hari akhirat mereka.” 


Jangan suka menunda-nunda tobat. Bila engkau suka 
menunda tobat, ketahuilah bahwa perbuatan dosa itu pada 
awalnya menyebabkan hatimu menjadi keras, dan pada 
akhirnya membawamu pada penderitaan yang sangat pedih. 
Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari itu semua. 


46 ma Minhajul C#&bidin 


Lupakah engkau padanasib Iblis? dan Bal'am bin Baurah?? 
Awalnya mereka berbuat dosa, dan akhirnya jatuh pada 
jurang kekufuran. 


Maka hendaknya engkau selalu mencari rahmat Allah 
Ta'ala dengan semangat juang yang tinggi. Semoga saja engkau 
dapat mencabut keinginan berbuat maksiat dari hatimu, dan 
mencegah anggota tubuhmu melakukan aneka bentuk dosa. 
Sebab, hati yang keras itu tidak akan aman dari dosa. 


Seorang saleh mengatakan, hitamnya hati itu karena dosa 
yang diperbuat, dan tanda-tanda hati yang hitam adalah hati 
itu kehilangan rasa takut untuk berbuat dosa dan lenyapnya 
perasaan cinta beribadah. Nasehat apapun juga tak lagi punya 
pengaruh bagi hati yang sudah seperti itu. 


Maka, jangan sekali-kali meremehkan dosa sekecil 
apapun. Dan jangan pula engkau mengira dirimu orang yang 
bertobat, sedangkan engkau masih tetap melakukan dosa- 
dosa besar! 


Telah berkata Kahmash bin Hasan, 


“Aku telah berbuat suatu dosa, lalu aku menangis 
dan meratap karena dosa itu sampai empatpuluh 
tahun.” 


2 Iblis adalah makhluk terkutuk dan musuh seluruh manusia. 


3 Bal'am Ba'Aur adalah seorang saleh, ulama besar di zaman Nabi 
Musa as. Ketika Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk melawan 
kebiadaban Fir'aun, maka Fir'aun meminta Bal'am untuk mengutuk 
Nabi Musa dan pasukannya. Bal'am awalnya menolak permintaan 
Fir'aun, namun akhirnya ia mau setelah disuap dengan banyak harta 
oleh Fir'aun melalui isteri ulama itu. Bal'am akhirnya mau berdoa 
mengutuk pasukan Musa, tapi kutukannya tidak mempan, dan bahkan 
berbalik ke dirinya sendiri. Akibatnya, lidah Bal'am terjulur panjang 
sampai tergantung di dadanya. Dia akhirnya mati sebagai seorang 
kafir. - 


obat 47 


Lalu ia ditanya, “Dosa apa yang telah engkau 
lakukan, wahai Abu Abdullah?” 


Kahmash menjawab, “Aku pernah dikunjungi 
oleh saudaraku yang tengah berada di jalan Allah 
(musafir). Lalu aku membeli seekor ikan dan 
memasakkan untuknya. Kemudian ia memakannya. 
Lalu aku pergi ke kebun tetanggaku dan me- 
ngambil segenggam tanah darinya, kemudian 
tanah tersebut aku pergunakan untuk mem- 
bersihkan tangan tamuku tadi, tanpa seizin 
pemiliknya. Saya juga tidak minta maaf pada 
tetanggaku itu atas apa yang saya lakukan itu.” 


Maka, bertanyalah pada dirimu sendiri dan introspeksi 
atas semua apa yang telah engkau lakukan! Bergegaslah 
bertobat, jangan ditunda-tunda lagi. Sebab, ajal itu tak 
diketahui kapan datangnya, sedangkan dunia ini adalah tipu 
daya. Nafsu dan bisikan setan adalah musuh. Mohonlah 
pertolongan kepada Allah dengan merendahkan diri dan 
merunduk kepada-Nya. Ingatlah keadaan bapak kita, Nabi 
Adam as., yang telah diciptakan oleh Allah dengan tangan- 
Nya, dan Allah telah menghembuskan dari ruh-Nya ke dalam 
tubuh Adam. Lalu, Adam dibawa ke dalam surga-Nya dengan 
kawalan para malaikat. Nabi Adam tidak penah melakukan 
dosa, kecuali satu yaitu memakan buah larangan. Karena dosa 
itu, Adam dan isterinya (Hawa) diturunkan dari surga-Nya 
ke suatu tempat di bumi. 


Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat, Allah Ta'ala 
bertanya kepada Adam as. 


“Hai Adam, tetangga seperti apakah Aku ini bagimu?” 


Adam menjawab, “Engkau sebaik-baik tetangga, wahai 
Tuhanku.” 


48 ma Minhajul C#bidin 


Maka Allah Ta'ala berfirman, “Hai Adam, keluarlah dari 
sisi-Ku dan tanggalkan mahkota kemuliaan-Ku dari kepalamu. 
Sebab, tidak akan bertetangga dengan-Ku orang yang men- 
durhakai-Ku.” 


Sampai-sampai, kata sebuah riwayat, Adam as. menangisi 
dosanya itu selama dua ratus tahun. Barulah kemudian Allah 
menerima tobatnya dan mengampuni dosanya yang satu itu. 


Begitulah sikap Allah terhadap Nabi dan manusia pilihan- 
Nya, karena dosa yang diperbuatnya. Lantas, bagaimana 
dengan orang yang bukan Nabi, yang memiliki dosa yang 
tidak terhitung banyaknya? 


Karena kesalahannya yang cuman satu itu, Nabi Adam 
bertobat dengan menangis ratusan tahun, memohon belas 
kasihan Allah. Lalu, bagaimana pula dengan orang-orang 
yang masih gemar dan selalu berbuat dosa? 


Renungkanlah lantunan bait scorang penyair berikut ini. 


“Orang yang bertobat itu merasa takut akan nasib dirinya 


Lalu bagaimana engkau melihat orang yang tidak mau 
bertobat?” 


Jika engkau telah bertobat, lalu engkau membatalkan 
tobatmu dan kembali berbuat dosa untuk kedua kalinya, 
maka segeralah kembali bertobat. Lalu katakan kepada 
dirimu, semoga kali ini aku meninggal sebelum aku kembali 
berbuat dosa. Demikian pula saat berulang untuk yang ketiga 
atau keempat kalinya. Dan setiap engkau mengerjakan dosa 
dan kembali lagi kepadanya karena sudah menjadi kebiasaan, 
maka lakukanlah pula tobat dan kembali kepada tobat itu 
sebagai suatu kebiasaan pula. Janganlah engkau lemah untuk 
bertobat dari perbuatan dosa, dan jangan pula berputus asa 
dari rahmat Allah Ta'ala. Jangan engkau mau dihalangi oleh 


Sobatts 49 


setan dari bertobat lantaran mendengarkan bujuk rayunya. 
Sebab, sering melakukan tobat adalah pertanda kebaikan. 
Tidakkah engkau mendengar sabda Nabi saw., 


81 F3 24o? a.” 
y IS SA 
“Sebaik-baik kalian adalah setiap orang yang tergoda 
dengan perbuatan dosa, tapi kemudian kembali bertobat." 


Yakni, banyak tergoda oleh dosa dan banyak bertobat 
daripadanya, serta kembali kepada Allah “Azza wa Jalla 
dengan penyesalan dan istighfar. Ingatlah senantiasa pada 
firman Allah Ta'ala berikut ini. 


a F 208, . 9 z Logo. 

ISA AI dg D PA A eya AAA 

so á 

LI 

“Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan serta 

menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada 

Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.” (an-Nisaa': 110) 


Ini merupakan pegangan bagi kita. Dan hanya kepada-Nya 
kita memohon taufig. 


Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa, bila engkau 
telah bertobat, maka bersihkanlah hatimu dari semua dosa. 
Dan bertekadlah kuat dalam hati untuk tidak kembali berbuat 
dosa, kecuali itu terjadi dengan tidak sengaja, dan Allah tahu 
niat yang sebenarnya dalam hati hamba itu, yang timbul dari 
hati yang takwa. Selanjutnya, maafkanlah orang-orang yang 
telah membuat engkau tidak suka. Tunaikanlah kewajiban- 
kewajiban yang terlewatkan sesuai kesanggupanmu, dan 
kembalikanlah kepada Allah apa yang tersisa daripadanya. 
Mohonlah kepada Allah dengan merendahkan dirimu kepada- 
Nya, agar Dia mengasihani-mu. Itu semua cukup bagimu. 


50 ma cMinhajul C#&bidin 


Lantas, pergilah engkau untuk membersihkan diri'dan 
pakaianmu. Lalu dirikanlah shalat empat rakaat sesuai 
tuntunan, dan letakkan wajahmu di atas tanah (bersujud) 
pada tempat suci yang tidak terlihat oleh siapa pun kecuali 
Allah Ta'ala. Pada saat engkau meletakkan kepala dan 
wajahmu, yaitu anggota tubuhmu yang paling mulia, di atas 
tanah, disertai air mata yang bercucuran dan hati yang sedih 
serta suara penyesalan yang lirih, maka usahakan untuk 
mengingat-ingat kembali dosamu satu demi satu, mencela 
jiwamu yang telah berbuat durhaka dan men-jelekkannya. 


Kemudian katakan kepada jiwamu itu, “Tidakkah engkau 
malu wahai jiwa? Apakah belum tiba saatnya bagimu untuk 
bertobat? Apakah engkau kuat menghadapi siksa Allah Ta'ala? 
Dan apakah engkau perlu mendapatkan kemurkaan Allah 
Ta'ala?” Sebutkan semuanya itu berulang-ulang sembari 
menangis. Setelah itu, engkau angkat kedua tanganmu kepada 
Rabb Yang Maha Pengasih sambil berucap, “Ya Tuhanku, inilah 
hamba-Mu yang melarikan diri itu telah kembali di depan pintu- 
Mu. Hamba-Mu yang durhaka itu ingin kembali menjadi baik. 
Hamba-Mu yang berdosa ini datang kepada-Mu meminta 
ampunan, maka ampunilah aku dengan kemurahan-Mu. Dan 
terimalah aku dengan anugerah-Mu. Juga pandanglah aku 
dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ampunilah aku dari dosa- 
dosaku yang telah lalu, dan lindungilah aku pada sisa hidupku. 
Sesungguhnya kebaikan itu semuanya ada di dalam kekuasaan- 
Mu. Dan engkau Mahamengasihani lagi menyayangi kami.” 


Kemudian bacalah doa berikut ini, 


-0 oat 


IMS LA INSAN A HE AN Has dad U 
DER A E ta Duta NG 
BLN ig BSN IS pa JSI Gan y G AA 

KENA aiis 


Yobatkts 51 


“Wahai Zat yang menampakkan perkara-perkara besar, 
wahai Zat tempat dikembalikannya keinginan orang-orang 
yang tengah dilanda kesusahan, wahai Zat yang apabila 
berkehendak hanya mengucapkan, “Jadilah engkau,’ maka 
jadilah ia. Kami telah diliputi oleh dosa-dosa, dan 
Engkaulah tempat tunduknya dosa-dosa itu. Wahai Zat 
tempat tunduknya segala kesulitan, aku telah tunduk 
kepada-Mu pada saat ini, maka terimalah tobatku. 
Sesungguhnya Engkau Mahapenerima tobat lagi 
Mahapenyayang.” 


Lalu lanjutkan dengan doa ini sambil berurai air mata, 


Pa AA PE 40 PL E aa a 3 P 
Sy BS NI Cd dag Y op E GEN 3S Ab 
l2 218 20 s 2- 0£ rr P e . 2 0r Lelah pee 
A II AE mi ay a aag pie 


bos 0 o7 0. wa. C8 da ooa SE stoa? or 
Joge U TAA GE a I DE GE UC Aei AN 


“Wahai Zat yang tidak pernah terganggu oleh suatu 
keadaan, tidak pernah terganggu pendengaran-Nya. Wahai 
Zat yang tak pernah keliru dengan banyaknya masalah, 
wahai Zat yang tidak dapat dipaksa oleh desakan orang- 
orang yang mendesakkan permohonan, berilah kami sesuatu 
agar bisa merasakan dinginnya pemberian maaf-Mu dan 
manisnya ampunan-Mu, dengan berkat rahmat-Mu, wahai 
Zat Yang Maha Penyayang dari seluruh yang penyayang. 
Sesungguhnya Engkau Mahaberkuasa atas segala sesuatu.” 


Kemudian bacalah shalawat kepada Nabi saw. dan 
keluarganya, lalu mohonkan ampunan bagi kaum mukmin 
dan mukminat. Setelah itu, kembalilah taat kepada Allah swt, 
niscaya engkau menjadi seorang hamba yang bertobat dengan 


52 sa inhajul C#bidin 


tobat nashuha, dan terbebas dari dosa-dosa. Engkau berada 
dalam keadaan suci, seperti ketika engkau dilahirkan oleh 
ibumu. 


Allah Ta'ala mencintaimu, dan engkau akan dianugerahi 
rahmat dan barakah yang besarnya tidak dapat digambarkan 
oleh siapapun. Engkau mendapatkan rasa aman dan 
keselamatan, dimana engkau terselamatkan dari murka-Nya 
serta kungkungan kemaksiatan yang telah menghancurkan 
banyak manusia, di dunia maupun di akhirat kelak. Dan 
engkau telah berhasil menempuh tahapan perjalanan ini 
dengan izin Allah Ta'ala. 


Hanya Allah yang memberikan taufig dan hidayah dengan 
anugerah serta kemurahan dari-Nya. 


002 


Yobatte 53 


Sau 


BAB III 
Tahapan Ketiga: 
GODKAN-GODHAN 


menuju tobat dengan selamat, dan engkau kini hidup 

dalam jalan kebajikan, maka di tahapan selanjutnya 
engkau akan berhadapan dengan berbagai macam godaan 
yang harus bisa diatasi. 


Jar engkau berhasil melalui tahapan perjalanan 


A. RAGAM GODAAN TERHADAP MANUSIA 


Seperti sudah disebutkan di muka (lihat Pendahuluan - 
Ed.), godaan-godan itu ada empat macam. 


a. Godaan Pertama: Dunia 


Untuk menolak godaan dunia dan isinya, tak adajalan lain 
bagimu kecuali melepaskan diri dari dunia dan bersikap 
zuhud terhadapnya. Ini harus dilakukan karena dua alasan: 


Godaan-godaants 55 


Pertama: Agar engkau dapat bersikap istigamah dalam 
beribadah serta memperbanyak kuantitas dan kualitas 
ibadahmu. Sebab, kesenangan terhadap dunia itu akan 
menyibukkanmu secara lahir dan batin. Sibuk secara lahir 
ialah dengan mencari kesenangan tersebut, sedang secara batin 
dengan menginginkan dan mengangan-angankannya di dalam 
jiwa. Keduanya akan membuatmu malas untuk menegakkan 
ibadah. 


Apabila engkau disibukkan oleh suatu urusan, maka akan 
terputus dari urusan lainnya, yang berlawanan dengan urusan 
yang engkau sukai. Dunia dan akhirat itu ibarat dua orang 
wanita yang dimadu. Apabila engkau bahagiakan yang satu, 
maka yang lainnya akan marah cemburu. Dunia dan akhirat 
itu juga seperti timur dan barat. Bila engkau semakin jauh 
menempuh ke arah barat, maka berarti engkau semakin jauh 
meninggalkan arah timur, begitupula sebaliknya. Itulah 
sebabnya kenapa seorang yang lebih memilih menyibukkan 
diri dengan dunia secara lahir akan sulit untuk bisa menjalani 
ibadah dengan baik. 


Abu Darda' ra., salah satu sahabat dekat Rasulullah saw. 
berkata, 


"Aku telah berusaha keras untuk menggabung-kan 
antara ibadah dan berdagang. Namun keduanya 
tidak bisa bersatu, sehingga aku memilih 
mengerjakan ibadah dan meninggalkan 
berdagang.” 


Umar ibnul-Khaththab ra. juga berkata, 


“Apabila keduanya (dunia dan ibadah) itu bisa 
berkumpul pada diri seseorang selain aku, maka 
tentu keduanya dapat pula berkumpul dalam 
diriku. Sebab, Allah Ta'ala telah pula memberikan 
aku kekuatan dan kelembutan.” 


56 mainhajul C&bidin 


Berkaca dari kedua riwayat sahabat besar tersebut, maka 
hendaklah engkau memilih jalan yang akan membawa pada 
keselamatan dan kedamaian abadi, dan meninggal-kan yang 
fana. 


Orang yang lebih menyibukkan diri dalam urusan dunia 
hingga cenderung melupakan urusan hati (batin), pasti 
dikarenakan ia lebih memperturutkan keinginan nafsunya. 
Sebagaimana telah diriwayatkan dari Nabi saw., bahwa beliau 
pernah bersabda, 


EL 
“Siapa saja yang mencintai a maka ia telah 
membahayakan akhiratnya. Dan siapa saja yang 
mencintai akhiratnya, maka ia telah membahayakan 
dunianya. Maka, utamakanlah apa yang kekal daripada 
yang akan binasa.” 


Kini jelaslah bagimu, apabila engkau menyibukkan 
lahirmu dengan dunia, begitu pula batinmu, maka tidak 
mudah bagimu untuk menjalankan ibadah dengan benar. 
Adapun jika engkau berlaku zuhud pada dunia, dan engkau 
lepaskan lahir maupun batinmu dari urusan dunia, maka akan 
mudah bagimu menjalankan ibadah itu. Bahkan seluruh 
anggota tubuhmu akan membantumu untuk menjalankan 
ibadah dengan baik. 


Telah diriwayatkan dari Salman al-Farisi ra., bahwa ia 
berkata, 


“Sesungguhnya, jika seorang hamba itu berlaku 
zuhud pada dunia, maka hatinya akan dipenuhi 


* HR. Bukhari dan Muslim 


Godaan-godaants 57 


dengan cahaya hikmah, dan anggota tubuhnya 
akan bekerjasama dengannya dalam beribadah.” 


Kedua, Zuhud itu akan menambah jumlah nilai amalmu, 
memperbesar kadar dan juga kemuliaannya. 


Nabi saw. telah bersabda, 

“Dua rakaat yang dikerjakan oleh seorang yang 
'alim dan zuhud hatinya adalah lebih baik dan lebih 
disukai oleh Allah 'Azza wa Jalla daripada ibadah 
orang-orang yang taat beribadah (tapi tidak 
termasuk 'alim dan zuhud), hingga akhir masa, 
selama-lamanya.” 


Hingga apabila ibadah tersebut menjadi mulia dan banyak 
secara kuantitas, maka sepantasnya bagi orang yang mencari 
jalan ibadah untuk bersikap zuhud pada dunia serta 
melepaskan diri dari jeratannya. 


Makna zuhud dan realitasnya 


Jika ada yang bertanya: Apa arti zuhud pada dunia itu dan 
apa hakikatnya? 


Ketahuilah, menurut para ulama Ahlus Sunnah wal 
Jama'ah, zuhud itu ada dua macam: 


1. Zuhud magdur (zuhud terukur), ialah zuhud yang seorang 
hamba memiliki kekuatan untuk melakukannya. 

2. Zuhud ghair magdur (zuhud tidak terukur), adalah zuhud 
yang seorang hamba tidak memiliki kekuatan untuk 
melakukannya. 


Adapun zuhud magdur itu sendiri terdiri dari tiga jenis: 


1. Tidak mengejar urusan dunia apapun yang tidak ia miliki. 

2. Dengan sukarela membagikan kesenangan dunia yang ada 
padanya kepada orang lain 

3. Hatinya tak punya hasrat untuk memiliki dunia. 


58 mm Minhajul C&bidin 


Seorang hamba yang memiliki tiga hal tersebut akan 
disebut sebagai zaahid min ad-dunya (hamba yang zuhud dari 
dunia). 


Sedangkan makna dan hakikat zuhud ghair magdur adalah 
segala sesuatu yang tidak dapat mempengaruhi hati seorang 
hamba untuk meninggalkan ibadah. 


Zuhud magdur, yaitu zuhud yang terletak dalam kekuatan 
seorang hamba, merupakan permulaan bagi zuhud ghair 
magdur, yang tidak terletak dalam kekuatan seorang hamba. 
Hingga apabila seorang hamba melakukan zuhud dengan 
tidak mengejar urusan dunia yang tidak ia memiliki, 
membagi kesenangan dunia yang ada padanya kepada orang 
lain, serta hatinya tak punya hasrat pada dunia, maka hatinya 
akan mengabaikan dunia dan bersikap dingin terhadap 
urusan duniawi, karena mengharapkan pahala-Nya yang 
besar dan takut pada hukuman-Nya. Inilah hakikat zuhud! 


Kemudian ketahuilah, bahwa yang tersulit dari ketiga 
macam zuhud di atas adalah meninggalkan dunia dengan hati. 
Sebab, berapa banyak orang yang tampak meninggalkan dunia 
secara zhahir (lahiriah) namun hatinya tetap menyukai dan 
menginginkannya, hingga terjadi pertarungan dan perbenturan 
yang keras di dalam jiwanya yang membuatnya payah. 


Tidakkah engkau mendengar akan firman Allah “Azza wa 
Jalla berikut ini, 


AN à AH pa Yan Gs TANI A Ul 

AAS Y, 
“Negeri akhirat itu, Kami jadikan untuk orang-orang yang 
tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan 


di (muka) bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu adalah 
bagi orang-orang yang bertakwa.” (al-Oashash: 83) 


Godaan-godaanta 59 


Di sini, Allah Ta'ala mengaitkan hukum dengan tidak 
adanya keinginan, bukan dengan mencari dan melakukan 
apa yang diinginkan. 


Dan pada firman Allah Ta'ala, 


x 3 è ze rr o0, 9 ge T or sa 


PS Ag KE BNN a 
LA AN GE Gh ap 


“Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, 
maka akan Kami tambah keuntungan itu baginya. Dan 
barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia, maka 
Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, 
serta tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat nanti.” 
(asy-Syuura': 20) 


Juga firman Allah Ta'ala, 


AK Ga d ias dn Ip OS Gp 


“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan sekarang 
(duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia ini apa 
yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki.” 
(al-Israa': 18) 


Dan firman-Nya, 


ac 9 re 


o Gaa an AN 13 


“Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat 
serta berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh....” 
(al-Israa': 19) 


Tidakkah engkau melihat, bahwa semua ayat tersebut di 
atas diisyaratkan kepada hasrat dan keinginan. Jadi, 


60 ma Minhajul C#bidin 


‘keinginan’ itu merupakan soal yang sangat penting. Bila 
seseorang istigamah berada di atas kedua perkara pertama 
tadi, yaitu tidak mengejar urusan dunia yang tidak ia miliki 
dan membagikan kesenangan dunia yang ada padanya secara 
sukarela, maka besar harapan ia akan memperoleh anugerah 
dan taufig Allah agar bisa menolak keinginan akan dunia 
dan mengejar kenikmatan dunia. Sebab, Dia-lah Yang 
Mahamemberi anugerah lagi Mahapemurah, Mahamulia dan 
Mahaagung. 


Mudahnya Melepaskan Dunia 


Agar engkau bisa mudah melepaskan diri dari keinginan 
mengejar dunia, maka hendaknya engkau ingat penyakit- 
penyakit dunia dan aib-aib yang ditimbulkannya. Banyak 
manusia yang telah mengatakan demikian. Di antaranya ada 
yang berkata, “Aku telah meninggalkan dunia karena dunia 
itu penuh dengan marabahaya dan siksaan, dan masanya 
sangat singkat. Mereka yang masih saja menginginkan dunia 
sungguh menyedihkan, memalukan, dan tak punya 
kehormatan.” 


Telah berkata guruku, 


“Pada tingkat tertentu, sebuah pernyataan yang 
lebih awal juga merefleksikan kecintaan pada 
dunia. Bila seseorang kecewa karena harus terpisah 
dari sesuatu, maka berarti ia sangat berhasrat 
untuk bertemu atau memilikinya. Begitu pula 
dengan seseorang yang melepaskan sesuatu 
karena tidak mau membaginya dengan orang lain. 
Ia hanya mau memilikinya sendirian (eksklusif).” 


Guru kami juga mengatakan, 


“Sesungguhnya dunia itu musuh Allah "Azza wa 
Jalla, sedangkan engkau mencintainya. Maka 


Godaan-godaan & 6l 


siapakah yang akan mencintai seseorang yang 
merupakan musuh yang paling dibenci-Nya? Itu 
lantaran dunia itu pada asalnya adalah kotor dan 
menjijikkan. Tidakkah engkau lihat, bahwa dunia 
itu tegak pada sesuatu yang kotor, rusak, mudah 
lenyap, bisa hancur, dan asalnya berupa ketiadaan. 
Dunia adalah bangkai yang dilumuri dengan 
wewangian, dibungkus dengan perhiasan, 
sehingga membuat banyak orang lalai dan 
terpedaya dengan kulit luarnya. Sementara orang- 
orang yang mau menggunakan akal, akan bersikap 
zuhud terhadapnya.” 


Hukum Zuhud 


Jika engkau bertanya: apa hukum zuhud terhadap dunia 
itu? Wajib atau sunnah? 


Maka ketahuilah, bahwa di kalangan Ahlus Sunnah wal 
Jama'ah, zuhud dipraktekkan terhadap hal-hal yang halal 
maupun haram. Bersikap zuhud terhadap yang haram 
hukumnya adalah fardhu, sedangkan zuhud terhadap yang 
halal adalah sunnah. 


Terhadap perkara dunia yang haram ini, orang-orang yang 
konsisten dalam ketaatan memandangnya seperti bangkai 
yang kotor. Dan itu tidak akan diambil kecuali dalam keadaan 
darurat, dalam jumlah secukupnya saja, sekadar untuk 
mencegah mudharat yang lebih besar. 


Sedangkan para abdal (kepribadian spiritual yang tinggi 
tingkatannya) akan sangat terhormat untuk menahan diri 
bahkan dari perkara-perkara yang halal. Dalam pandangan 
mereka, perkara-perkara halal itupun seperti bangkai yang 
hanya diambil sekedarnya saja dalam keadaan darurat. 
Sementara yang haram, adalah seperti api yang tidak pernah 
terlintas dalam benak. 


62 sa Minhajul cebidin 


Inilah yang dimaksud dengan dinginnya hati terhadap 
dunia. Mereka mampu memutus keinginan terhadap dunia 
dan memandangnya sebagai barang kotor, sehingga dalam 
hatinya tidak ada pilihan lain. 


Mungkin ada dari kalian yang bertanya: kenapa dunia yang 
menyenangkan dan dan mengagumkan serta dicari-cari oleh 
manusia ini disamakan dengan api atau bangkai yang 
menjijikkan, sedangkan strukturnya sama dengan struktur 
kita, juga tabiatnya sama dengan tabiat kita? 


Maka ketahuilah, bahwa orang yang diberi taufig secara 
khusus, mengetahui penyakit-penyakit dan kotornya dunia 
ini, hingga dalam pandangan mereka tak ubahnya seperti api 
dan bangkai. Sedangkan orang-orang yang kagum pada dunia 
hanyalah orang yang telah terpikat dengannya, dan mata hati 
mereka buta dari melihat aib-aib dunia dan berbagai penyakit 
yang mengitarinya. Atau, mereka yang terpedaya dengan kulit 
luar dunia beserta perhiasannya. 


Sebagai ilustrasi, kita lihat seseorang membuat kue dengan 
bahan-bahan tertentu, seperti gula dan lain-lain. Namun 
kemudian sang pembuat kue ini meletakkan racun yang 
mematikan dalam adonan kuenya, dan hal itu dilihat oleh 
seseorang, sedang yang lain tidak melihatnya. Kemudian kue 
itu dihidangkan pada orang yang melihat dan yang tidak 
melihat proses pembuatannya, dengan bentuk yang indah 
termasuk hiasan-hiasan di atasnya. Orang yang melihat kalau 
kue itu telah diberi racun pasti akan bersikap zuhud terhadap 
kue tersebut. Tak mungkin terlintas dalam otaknya untuk 
memakan kue tersebut dalam keadaan apa pun. Dalam 
pandangannya, kue itu sama dengan api. Bahkan lebih parah, 
karena ia mengetahui bahaya yang mengancam jika ia sampai 
memakannya. Ia pun tidak akan tergoda dengan apa yang 
tampak di bagian luar kue tersebut, terutama hiasannya. 


Godaan-godaan&s 63 


Adapun orang lain yang tidak melihat racun yang 
diletakkan dalam kue tersebut, tentu bakal tergoda dengan 
penampilan luar kue yang indah itu, dan berambisi 
memakannya. Ia tidak tahan untuk segera menghabiskan- 
nya. Dan ia pasti merasa heran dengan sikap temannya yang 
tidak mau melirik kue lezat itu (bersikap zuhud terhadapnya). 
Barangkali ia akan menyebut temannya itu bodoh. Seperti 
itulah perumpamaan dunia yang haram ini bagi orang-orang 
yang waspada dan istigamah, sedang orang-orang bodoh akan 
tergiur menyenanginya. 


Misalnya lagi, kue itu tidak diberi racun, tapi cukup dengan 
kotoran, kemudian ditaburi dan dihiasai dengan hiasan yang 
menawan hati. Maka orang yang melihat perbuatan itu pasti 
akan merasa jijik dan menjauhi kue tersebut, kecuali karena 
terpaksa dan sangat mem-butuhkannya. Namun, bagi orang 
yang tidak melihat diletakkannya kotoran dalam kue itu, 
tentu akan terpedaya dengan penampilan luarnya, dan ia akan 
berambisi untuk mendapatkan, merebut, mengagumi dan 
menyukainya. 


Inilah perumpaan dunia yang halal di hadapan dua 
golongan, orang-orang yang senantiasai waspada dan 
istigamah, serta orang-orang yang cinta dunia dan lalai 
atasnya. 


Keadaan kedua orang tersebut berbeda satu sama lain. 
Sekalipun sama bentuk dan tabiatnya, namun keduanya 
berbeda dari segi kehati-hatian dan ilmu. Yang satu selalu 
bersikap waspada dan punya ilmu, sedang yang satunya lagi 
tak punya ilmu dan suka berbuat sembrono. Sekiranya orang 
yang menyukai dunia itu tahu dan dapat melihat apa yang 
diketahui oleh kawannya yang zuhud tersebut, maka tentu ia 
pun akan bersikap zuhud. Dan sekiranya orang yang zuhud 
itu tidak berilmu, maka tentu ia akan menyukai dunia pula 
seperti kawannya. 


64 -aMinhajul C#bidin 


Dengan demikian engkau semakin tahu, bahwa perbedaan 
antara kedua orang itu bukan dikarenakan tabiat tapi karena 
kualitas ilmu, kebijaksanaan, dan kewaspadaan batiniah. Dan 
ini sangat bermanfaat bagi yang memiliki wawasan dan 
obyektif. Hanya Allah Ta'ala yang memberikan taufig dan 
hidayah dengan anugerah-Nya. 


Beberapa orang mungkin bertanya: Untuk bisa hidup di 
dunia ini, maka kita sangat memerlukan sumber daya alam 
di dunia ini. Jadi, bagaimana kita akan bersikap zuhud 
terhadap sesuatu yang sangat diperlukan untuk menopang 
hidup kita? 


Untuk menjawab ini, kita mesti tahu dulu bahwa yang 
dimaksud zuhud adalah zuhud untuk memiliki dan 
menggunakan suatu materi yang tidak dibutuhkan dalam 
hidup dan berlebihan. Jadi, zuhud yang disarankan disini 
bukanlah terhadap sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk 
hidup. Bukan juga penolakan terhadap sesuatu yang sangat 
diperlukan bagi kesehatan jasmani dan rohani kita, dan 
terhadap ibadah serta ketaatan di jalan Allah Azza wa Jalla. 


Apabila Allah Ta'ala menghendaki, maka Dia dapat 
menjadikan manusia hidup di dunia tanpa alat-alat dan materi 
yang diperlukan untuk hidup, seperti Dia menciptakan 
malaikat tanpa alat-alat untuk hidup. Namun sebaliknya, Dia 
juga dapat menjadikan hidupmu tergantung pada sumber 
alam dan alat-alat tertentu untuk hidup. Bila Dia 
menghendaki, Dia bisa pula menjadikan sumber-sumber 
hidup itu tersedia bagimu, tapi engkau wajib mencarinya. 
Atau mungkin Dia menyediakan sumber-sumber hidup 
bagimu dari tempat tertentu yang tidak engkau duga 
sebelumnya, tanpa engkau perlu berusaha mencarinya. 
Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya berikut ini, 


KM 
3 s DT a 0. ena 


Godaan-godaants 65 


“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia 
akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya 
rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.” (ath- 
Thalaag: 2-3) 


Jadi, karena keadaan tertentu, engkau tidak perlu untuk 
mencari dan menginginkannya. Jika engkau tidak kuat 
bersikap zuhud atas yang demikian itu, dan engkau mencari 
serta menginginkannya, maka lakukan hal itu sebagai bekal 
guna memperkuat diri untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, 
bukan untuk merengkuh kesenangan dan kenikmatan dunia. 
Sebab, jika engkau meniatkan pencarian itu hanya sebagai 
bekal hidup, maka pencarian dan keinginanmu itu baik, dan 
pada hakekatnya pencarianmu itu untuk akhirat, bukan 
untuk tujuan dunia. Dan hal itu tidak akan menodai sikap 
zuhudmu atau melepaskanmu darinya. 


b. Godaan Kedua: Manusia 


Di depan sudah diuraikan salah satu dari empat godaan 
yang dihadapi manusia dalam menempuh jalan ibadah, yaitu 
'dunia'. Dan sekarang kita akan mengupas satu godaan 
lainnya, yaitu ‘manusia’. Adalah wajib bagi kita untuk 
menjauhi godaan ini pula. Semoga Allah melimpahkan taufig- 
Nya kepada kita semua, agar kita bisa selalu taat kepada-Nya. 


Makna dan jenis 'uzlah 


Bagi seorang ahli ibadah, sangat perlu untuk meng- 
asingkan diri dan menjaga diri dari masyarakat (uzlah). Ada 
dua alasan yang mendukung sikap tersebut, yaitu: 


Pertama, bahwa manusia itu cenderung untuk menyibuk- 
kan dan memalingkanmu dari beribadah kepada Allah “Azza 
wa Jalla. 


66 mm Minhajul Abidin 


Dalam sebuah riwayat, ada seseorang menuturkan, 


“Aku melewati sekelompok orang yang sedang 
mengadakan perlombaan memanah. Di antara 
mereka ada satu orang yang duduk terpisah, 
menyendiri. Kemudian aku mengajaknya berbicara. 
Tapi ia katakan, 


‘Berzikir kepada Allah lebih aku sukai daripada 
berbicara denganmu.’ 


“Tetapi engkau sendirian," kataku. 


Ia menjawab, “Aku bersama Tuhanku dan kedua 
malaikat yang menyertaiku.' 


Lalu aku bertanya kepadanya, 'Siapa di antara 
mereka itu yang menang?’ 


Ia menjawab, “Orang yang diampuni Allah.’ 
Aku bertanya lagi, “Mana jalan itu?’ 


la kemudian menunjuk ke arah langit dan berdiri, 
lalu pergi meninggalkan aku sambil berujar, 
'Kebanyakan makhluk itu memaling-kan aku dari 
mengingat-Mu.” 


Jadi, manusia itu sering menggoda jalan ibadahmu, agar 
mau mengikuti jalan Jain. Bahkan mereka menghalangimu, 
dan tidak jarang menjerumuskanmu pada kemusyrikan serta 
kebinasaan. Sebagaimana dikatakan oleh Hatim al-Asham 
rahimahullah, 


“Aku mencari dari manusia ini lima perkara, 
namun aku tidak mendapatkannya. Aku mencari 
ketaatan dan sikap zuhud dari mereka, namun 
mereka tidak melakukannya. Lalu aku berkata, 
‘Kalau kalian tidak melakukannya, maka bantulah 
aku untuk melakukanya.' Akan tetapi mereka pun 


Godaan-godaants 67 


tidak mau melakukannya. Aku berkata lagi, 
“Relakan aku jika aku melakukannya.’ Akan tetapi 
mereka tidak juga menuruti permintaanku. Lalu 
aku katakan, 'Kalau begitu, jangan kalian 
mencegah aku untuk melakukan keduanya.' 
Namun, mereka pun mencegahku dari melakukan 
keduanya. Maka aku berkata lagi, 'Jangan kalian 
mengajakku kepada apa yang tidak Allah ridhai, 
dan jangan kalian memusuhi aku jika aku tidak 
mengikuti kalian.” Akan tetapi mereka pun tidak 
mau. Kemudian aku meninggalkan mereka dan 
menyibukkan diri dengan urusan-ku sendiri.” 


Ketahuilah, wahai saudaraku seagama, bahwa Nabi 
Muhammad saw. telah menggambarkan tentang zaman 
'uzlah, sifatnya dan sifat orang-orang yang hidup pada zaman 
itu. Beliau memerintahkan agar para hamba menyendiri pada 
masa itu. Dan Rasulullah saw. pasti lebih mengetahui apa yang 
terbaik bagi kita semua. Oleh sebab itu, jika engkau 
mendapati zamanmu seperti apa yang digambarkan oleh 
beliau, maka jalankan perintah beliau itu, serta terimalah 
nasihat beliau. Jangan engkau ragu, karena beliau lebih 
mengetahui apa yang terbaik bagimu pada zamannmu itu. 
Jangan mencari-cari alasan dengan berbagai cara yang 
menipu, dan jangan membohongi dirimu sendiri. Kalau tidak, 
maka engkau akan binasa dan tidak alasan lagi bagimu. 


Gambaran yang kami sebutkan itu terekam dalam sebuah 
hadits yang berasal dari Abdullah bin ‘Amr ibnul-'Ash berikut 
ini. 


“Ketika kami tengah berada di sekeliling Nabi saw., tiba- 
tiba disebutkan tentang suatu fitnah. Lalu beliau bersabda, 


“Apabila kalian melihat manusia telah merusak 
janjinya, meremehkan amanah, saling bertikai satu 


68 maCKinhajul Abidin 


sama lain menjadi seperti ini (sambil beliau 
merangkai jemarinya).' 


Kemudian aku bertanya, “Lalu apa yang harus kita perbuat 
pada saat itu, semoga Allah Ta'ala menjadikan aku sebagai 
tebusanmu?' 


Beliau menjawab, 


“Tetaplah tinggal di rumahmu dan kendalikan 
lidahmu. Ambillah apa yang engkau tahu dan 
tinggalkan apa yang hatimu menolaknya. Juga 
hendaknya engkau memperhatikan urusan pribadimu 
dan tinggalkan urusan masyarakat umum darimu.” 


Dan disebutkan pula pada hadits lain, bahwa beliau pernah 
bersabda, “Itu adalah zaman kekacauan.” 


Para sahabatpun bertanya, “Apakah yang dimaksud 
dengan zaman kekacauan itu, ya Rasulullah?” 


Beliau menjawab, “Yaitu ketika seseorang tidak merasa aman 
dengan teman duduknya sendiri.” 


Abdullan bin Mas'ud ra. menyebutkan hadits yang lain, 
yang datang dari Al-Harits bin “Umairah, bahwa Nabi saw. 
bersabda kepadanya, 


“Jika engkau diberi umur panjang, maka akan datang 
kepadamu suatu masa yang padanya banyak orang 
yang ahli berpidato, namun sedikit yang 'alim, 
banyak meminta dan sedikit memberi. Pada saat itu, 
hawa nafsu menjadi pemimpin bagi ilmu.” 


Al-Harits bertanya, “Kapan hal itu terjadi?” 


Beliau menjawab, 
“Apabila shalat telah ditinggalkan, berbagai ragam 
uang sogokan (pelicin) telah diterima, dan agama 


Godaan-godaanses 69 


dijual dengan murah. Jika engkau menemui yang 
seperti itu, maka carilah keselamatan, carilah 
keselamatan. Jika tidak, maka celakalah engkau.” 


Semua yang disebutkan di dalam riwayat dari Nabi saw. 
tersebut, sekarang telah engkau lihat dengan mata kepalamu 
sendiri, terjadi pada zamanmu dan keluargamu. Maka 
pandanglah dirimu. 


Para salafus saleh dulu sepakat untuk berhati-hati dengan 
zaman mereka dan orang-orang yang hidup di dalamnya, 
serta memilih untuk mengasingkan diri ('uzlah), menyuruh 
orang lain untuk melakukan hal yang sama, dan saling 
menasihati dengannya. Tidak diragukan lagi, bahwa mereka 
itu lebih mengetahui dan lebih tepat untuk memberi nasihat. 
Dan bahwa zaman setelah mereka itu lebih buruk dan lebih 
pahit, seperti yang disebutkan oleh Yusuf bin Asbath, 


“Aku mendengar Sofyan ats-Tsauri berkata, “Demi 
Allah, yang tidak ada tuhan selain-Nya, telah tiba 
waktunya melakukan 'uzlah pada masa ini.” 


Perlu kami tegaskan, jika pada zaman tersebut telah tiba 
waktunya untuk 'uzlah, maka di zaman kita hidup sekarang 
ini statusnya telah menjadi wajib (fardhu). 


Ulama besar Sufyan ats-Tsauri pernah menulis surat 
kepada 'Abbad al-Khawwash, 


“Amma ba'du, sesungguhnya engkau telah berada 
pada masa dimana para sahabat Rasulullah saw. 
meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala ketika 
akan menjumpainya, seperti yang telah sampai 
beritanya kepada kami. Padahal, kita tidak ada 
apa-apanya dibanding mereka dalam soal ilmu, 
kesabaran, dan bekerjasama dalam kebenaran dan 
kebaikan. Kejahatan semakin tinggi di masa kita 
ini, dan akhlak manusia semakin rusak. “ 


7 mm OMinhajul C#bidin 


Umar ibnul-Khaththab ra. pernah berkata, ““Uzlah itu 
membebaskan diri kita dari orang-orang jahat.” 


Syair berikut ini cukup menggambarkan kegalauan 
menghadapi zaman yang berat itu. 

“Ini adalah zaman yang kami ingin hindari 

Ka'ab dan Ibnu Mas'ud pun pernah berkata, 

ini adalah zaman ditolaknya kebenaran, seluruhnya 

sedang kezaliman dan kejahatan diterima oleh mereka 

yang buta dan tuli hatinya, samar terhadapnya 

Iblis dibenarkan dan dipuja 

Apabila ini terus berjalan dan tak terbendung, 

maka tak kan ada lagi tangis karena kematian, 

dan tak ada tawa karena kelahiran anak manusia.” 


Sufyan bin “Uyainah telah meminta beberapa nasehat 
kepada Sufyan ats-Tsauri. Dan Sufyan menjawab, “Kurangi 
berhubungan dengan manusia.” 


Maka aku berkata, “Semoga Allah memberimu rahmat. 
Bukankah telah tersebut di dalam sebuah riwayat, 'Dan 
perbanyaklah berkenalan dengan manusia. Sebab setiap 
orang mukmin itu memiliki syafa'at.'” 


Ia menjawab, “Tapi aku yakin, bila engkau pernah kecewa 
dengan seseorang, itu pasti orang yang engkau kenal.” 


“Ya, itu benar!” kataku. 


Tak lama setelah memberi nasehat tersebut, Sufyan ats- 
Tsauri meninggal dunia. Dan suatu hari Sufyan bin 'Uyainah 
melihatnya dalam mimpi, dimana ats-Tsauri sedang berada 
di dalam sebuah goa. Dalam mimpinya itu Sufyan bin 
'Uyainah bertanya kepada ats-Tsauri, “Wahai Abu Abdullah, 


Godaan-godaants 71 


berilah aku nasihat.” Ats-Tsauri menjawab, ‘Kurangi 
berkenalan dengan manusia, sedapat mungkin. Sebab, 
sangatlah sulit membebaskan diri dari mereka itu.” 


Ada sebuah syair yang mengandung maksud yang sama: 


“Dan semenjak uban muncul di sela-sela rambutku 
aku masih mencari rahasia ini dan menyingkapnya 
Tidak satu pun manusia yang kukenal, kecuali mereka aku cela 


Semoga Allah membalas dengan kebaikan setiap orang yang 
tak kukenal 


Tiada gangguan dan keburukan yang membuat aku berhak 
menjauhinya 


selain dari orang-orang yang kami kasihi dan kami kenal 


Pada pintu rumah Sufyan ats-Tsauri tertulis bait-bait 
hikmah: 


"Semoga Allah membalas kebaikan orang-orang 
yang tidak kami kenal, dan tidak demikian bagi 
para sahabat kami. Sebab, orang yang tidak kami 
kenal itu tidak pernah sekalipun menyakiti kami, 
seperti yang dilakukan mereka itu (orang-orang 
yang mengenal kami).” 


Dan mereka menyenandungkan syair tentang tulisan di 
pintu itu: 

“Semoga Allah membalas dengan kebaikan 

orang yang tidak ada antara kami dan dirinya 

kecintaan dan saling mengenal 

Sebab, kami tidak ditimpa kesusahan dan tidak disakiti manusia 

selain oleh yang kami cintai dan kami kenal.” 


722 mm Ofinhajul C#bidin 


Dan Al-Fudhail bin Ayaz mengatakan, 


“Ini adalah zaman dimana engkau seharusnya 
menjaga lidahmu dan merahasiakan tempatmu, 
mengobati hatimu, mengambil apa yang engkau 
ketahui serta meninggalkan apa yang tidak engkau 
sukai.” 


Sufyan ats-Tsauri berkata, 


“Ini adalah zamannya berdiam diri, menetap di 
rumah, menerima makanan yang ada, hingga 
engkau meninggal dunia.” 


Dan Daud ath-Tha'i telah berpesan, 


“Bisukan dirimu dari dunia dan jadikan akhirat 
sebagai makananmu. Berlarilah dari manusia, 
sebagaimana engkau berlari dari harimau.” 


Sedang Abi 'Ubaidah menuturkan, 


"Aku tidak pernah bertemu dengan seorang bijak 
bestari, melainkan pada akhir perkataannya ia 
berpesan kepadaku, 'Jika engkau senang tidak 
dikenal oleh manusia, maka engkau akan 
dipedulikan oleh Allah Ta'ala.” 


Terlalu banyak penuturan mengenai 'uzlah ini untuk 
dipaparkan dalam kitab ini. Saya sudah menulis tema ini 
dalam sebuah kitab khusus yang berjudul: Kitab Akkhlag al- 
Abrar wa an-Najat min al-Asyrar. Maka silahkan ditelaah, di 
sana engkau akan menemukan berbagai kisah yang 
mengagumkan. Sedangkan untuk orang yang berakal, cukup 
dengan hanya memberikan isyarat kepadanya. Semoga Allah 
Ta'ala memberikan taufig dan hidayah dengan anugerah-Nya. 


Godaan-godaanta 73 


Kedua, bahwa manusia itu bisa merusak ibadah yang telah 
engkau lakukan, jika Allah Ta'ala tidak melindungi-mu. 
Mereka bisa membuatmu riya' dan bermegahan. Sungguh 
benar Yahya bin Mu'adz ar-Razi ketika ia mengatakan, 
“Pandangan manusia itu merupakan hamparan menuju 
riya'.” 

Dan para pendahulu kita yang bersikap zuhud itu takut 
kalau riya' ini akan terjadi pada diri mereka. Sehingga mereka 
meninggalkan kebiasaan saling bertemu dan menziarahi. 


Harm bin Hayyan berkata kepada Uwais al-Qarni, 


“Hai Uwais, sambunglah hubungan kita dengan 
menziarahi dan bertemu kami.” 


Tapi Uwais menjawab, “Aku telah menjalin 
hubungan bersamamu dengan cara yang lebih 
bermanfaat, yaitu dengan doa di saat engkau tidak 
ada di dekatku. Sebab, ziarah dan pertemuan itu 
dapat menyebabkan kita membagus-baguskan 


r” 


diri dan riya’. 


Seseorang memberi saran kepada Sulaiman al-Khawwash 
untuk menemui Ibrahim bin Adham yang datang di kotanya. 
Tapi al-Khawwash menjawab, “Aku lebih suka bertemu 
dengan setan jahat daripada bertemu dengannya.” Mereka 
amat terkejut mendengar jawaban itu, namun al-Khawwash 
menjelaskan, “Aku takut jika bertemu dengannya maka aku 
akan riya’ dan membaik-baikkan sikapku kepadanya. 
Sementara kalau bertemu dengan setan, pasti aku akan 
melindungi diri dari godaannya, dan aku tak peduli dengan 
penampilanku.” 


Guruku pernah bertemu dengan seorang yang ‘arif. 
Mereka lalu saling berdiskusi lama sekali. Di akhir diskusi, 
mereka berdua berdoa. Lalu guruku berkata kepadanya, “Aku 


74 ma Minhajul C&bidin 


tidak mengira akan dapat duduk lagi pada suatu majelis yang 
lebih aku harapkan dari majelisku ini.” 


Tapi orang “arif itu berkata kepadanya, “Akan tetapi aku 
tidak pernah duduk pada suatu majelis yang lebih aku takuti 
dari majelisku kali ini. Tidakkah engkau sengaja mengeluarkan 
perkataan dan ilmumu yang terbaik, lalu engkau berbicara 
kepadaku dengannya dan menunjukkan-nya di hadapanku, 
dan aku pun demikian? Berarti telah terjadi riya' di dalamnya.” 
Mendengar itu guruku menangis lama sekali, dan kemudian 
jatuh pingsan. 


Setelah kejadian itu, guru kami mengungkapkan 
perasaannya dalam bait-bait syair berikut ini. 

“Sungguh celaka sikapku, 

aku lebih takut dengannya daripada diadili oleh hakim 

Aku pamer diri kepada Allah dengan mendurhakai-Nya 

Sedang tiada bagiku selain-Nya yang mengasihi 

Duhai Tuhan, kumohon maaf-Mu terhadap orang yang berdosa, 

yang kini menyesal 

Ia berbisik lirih di tengah malam yang pekat, 

Ah... dosaku telah menutupi alam semesta.” 


Inilah keadaan orang-orang yang zuhud dan orang-orang 
yang melatih jiwanya (riyadhah) dalam pertemuan- 
pertemuan mereka. Maka bandingkan dengan keadaan 
orang-orang yang mencintai dunia dan pemalas, juga dengan 
keadaan orang-orang yang berbuat jahat dan dungu. 


Ketahuilah, bahwa zaman telah mengalami kerusakan 
parah dan manusia telah menjadi ancaman yang sangat besar. 
Mereka itu menyibukkanmu dari beribadah kepada Allah 
Ta'ala, sehingga hampir saja engkau tidak memperoleh apa- 
apa. Mereka juga merusak apa yang telah engkau hasilkan, 


Godaan-godaants 75 


hingga hampir tak ada yang selamat untukmu darinya. Maka, 
wajarlah bagimu untuk melakukan 'uzlah dan menyendiri 
dari manusia lain, serta memohon perlindungan kepada Allah 
dari kejahatan zaman ini dan orang-orang yang hidup di 
dalamnya. Dan Allah adalah Zat Yang Mahamenjaga dengan 
anugerah dan rahmat-Nya. 


Jika ada yang bertanya: Apa hukum ber'uzlah atau 
mengasingkan diri dari manusia itu, dan apa batasannya? 


Maka ketahuilah, bahwa dalam masalah 'uzlah i ini manusia 
terbagi dalam dua kelompok: 


Pertama; Orang yang kurang memiliki ilmu agama dan 
hikmah. Bagi orang semacam ini, yang lebih utama adalah 
mengasingkan diri dari manusia lainnya, kecuali pada waktu 
shalat Jumat, shalat berjamaah, shalat “Id, berhaji, atau pada 
majelis ilmu yang sunnah. Juga untuk keperluan mencari 
nafkah yang tidak bisa ia tinggalkan. Di luar itu, ia hendaknya 
menyembunyikan dirinya dari orang lain, menjadikan dirinya 
seperti orang yang tidak dikenal dan tidak mengenal orang 
lain. 


Namun, bila orang itu berniat untuk mengasingkan diri 
secara total, dan tidak mau lagi berbaur dengan manusia lain 
dalam hal apa pun, baik dalam urusan agama maupun dunia, 
baik untuk shalat berjamaah dan shalat Jumat atau lainnya, 
karena ia melihat manfaat besar dari tindakan 'uzlah total 
tersebut, maka ia bisa menempuh salah satu dari dua jalan 
berikut. 


1. Ia menyingkir ke suatu tempat yang membuatnya tidak 
wajib lagi melakukan ibadah-ibadah fardhu di sana, 
misalnya di puncak gunung atau di dalam lembah. Di masa 
lalu, banyak para zahid dan ahli ibadah yang 
meninggalkan rumah-rumah mereka dan menyingkir ke 
kawasan tak berpenghuni, yang jauh dari manusia. 


76 sacMinhajul Cebidin 


2. Adakalanya, karena ia mengetahui secara hakikat bahwa 
jika ia tetap berbaur dengan manusia lainnya maka akan 
sangat membahayakan ketaatannya pada Allah, maka 
dalam kondisi seperti itu ia mendapatkan halangan (uzur) 
untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban itu. Dan aku 
pernah melihat di Makkah sebagian masyaikh (ahli ilmu) 
hidup menyendiri, tidak hadir di masjid untuk mengikuti 
Shalat-shalat berjamaah, padahal mereka sangat dekat 
dengan Ka'bah, dan dalam keadaan sehat. Karena aku 
meragukannya, aku pun bertanya pada salah seorang 
syaikh itu, dan ia menyebutkan bahwa uzur itu dilakukan 
karena pahala yang akan didapatinya tidak mencukupi 
untuk mengimbangi dosa-dosa dan akibat buruk yang 
akan didapatinya karena keluar ke masjid dan bertemu 
dengan manusia lain. 


Menurutku, secara garis besar memang tidak ada cela bagi 
orang yang ada uzur itu. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui 
apa yang menjadi halangan tersebut. Sebab, Dia Maha- 
mengetahui apa yang terpendam di dalam dada. Akan tetapi, 
jalan yang paling tepat adalah, pertama-tama hendaknya ia 
ikut bersama-sama manusia lain melakukan shalat Jumat dan 
shalat-shalat jamaah lainnya, serta macam-macam kebaikan 
lain. Di luar itu, ia bisa menjauhinya. Namun, jika ia lebih 
menyukai cara yang kedua, yaitu memutuskan hubungan 
dengan manusia secara total, maka yang harus dilakukannya 
ialah pergi ke tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh 
kewajiban-kewajiban tersebut. 


Kedua, Orang yang berilmu, yang dibutuhkan oleh 
manusia untuk mengajarkan urusan agama, menjelaskan 
kebenaran atau menolak ahli bid'ah, atau untuk berdakwah 
kepada kebaikan dengan perbuatan maupun perkataan dan 
semacamnya, maka orang seperti ini tidak ada jalan untuk 
ber'uzlah dari manusia lainnya. Ia justeru harus berada di 
tengah-tengah umat sebagai pemberi nasihat, menjadi 
pembela agama Allah dan menjelaskan hukum-hukum-Nya. 


Godaan-godaanes 77 


Rasulullah saw. pernah bersabda, 


` 2? ae IN ne. 9 o Gesit z 
BA ada JI ELG E A ob NI 
“Apabila bid'ah telah nyata dan orang ʻalim men- 
diamkannya, maka ia mendapat laknat Allah (atas sikap 
diamnya itu).” 


Jadi, seorang ulama atau ahli agama dilarang melakukan 
'uzlah, menyingkir atau mengisolasi diri dari masyarakat-nya. 


Abubakar bin Faurak pernah bermaksud menyendiri dari 
manusia untuk beribadah kepada Allah. Hingga ketika ia . 
sampai di sebuah gunung, tiba-tiba ia mendengar suara 
memanggil, “Wahai Abubakar, kenapa engkau meninggal- 
kan kaummu padahal engkau telah diberi otoritas oleh Allah 
untuk menjadi pembimbing mereka?” Mendengar suara itu, 
Abu Bakar langsung menghentikan niatnya untuk 'uzlah, dan 
segera kembali pulang untuk kembali ke tengah-tengah 
umat. 


Ma'mun bin Ahmad menuturkan bahwasanya Abu Ishag 
Asfar Ainy berkata kepada para ahli ibadah di sebuah bukit 
di wilayah Libanon, 


“Hai para pemakan roti dan rumput, kalian telah 
meninggalkan umat Muhammad saw. berada 
dalam penguasaan ahli bid'ah, sementara kalian 
sibuk memakan rumput di sini!” 


Orang-orang itu lalu menjawab, “Kami tidak tahan 
bergaul dengan manusia. Sementara engkau telah 
diberikan kekuatan oleh Allah, hingga mampu 
menghadapinya.” 


Setelah kejadian itu, Abu Ishag menulis kitab yang 
diberinya judul Al Jami’ li al Jali wa al Khafi. 


78 ma Xinhajul C&bidin 


Di samping ilmu mereka yang sangat banyak, para ahli 
ibadah itu juga besar amalnya dan memiliki pandangan tajam 
tentang menempuh jalan ke akhirat. Orang-orang seperti 
itu tentu amat dibutuhkan oleh umat untuk mengetuk pintu 
hati mereka kepada jalan agama. 


Dalam bergaul dengan sesama manusia, seorang ahli 
ibadah dan ahli ilmu mesti memiliki dua hal penting: 


Pertama, memiliki tingkat kesabaran dan kesantunan yang 
tinggi, pandangan yang cermat, serta senantiasa memohon 
pertolongan kepada Allah Ta'ala. 


Kedua, bahwa ia secara maknawi bisa saja mengasingkan 
diri dari umat manusia, tapi secara ragawi tetap berada 
bersama mereka. Jika diajak bicara, maka bicaralah dengan 
mereka. Dan jika mereka berziarah padanya, hendaknya ia 
menghormati sesuai kepatutan, serta berterima kasih kepada 
mereka. Akan tetapi, jika mereka diam dan berpaling 
darinya, maka ambil manfaatnya saja. Dan jika mereka berada 
dalam kebenaran serta kebaikan, maka hendaknya ia 
membantu mereka. Jika mereka berpaling kepada hal-hal 
yang tidak berguna dan buruk, maka hendaknya ia tidak larut 
dengan mereka, bahkan tinggalkan saja mereka. Ia bisa juga 
membantah mereka dan memberi peringatan kepada mereka 
jika ia berharap mereka bisa menerima. 


Kemudian, hendaknya ia melaksanakan semua hak 
mereka (hak seorang muslim pada muslim lainnya -Ed), 
seperti menziarahi, menjenguk bila sakit, dan membantu 
kebutuhan mereka bila diminta, selama memungkinkan. Ia 
tidak boleh mengharapkan, apalagi menuntut, balasan dari 
mereka. Bahkan, jangan sampai pula memperlihatkan bahwa 
dirinya membutuhkan balasan dari mereka. Lalu, 
bersikaplah terbuka kepada mereka, memberi jika mampu, 
tapi menahan diri untuk menerima bantuan dari mereka. 


Godaan-godaants 79 


Juga sabar atas sikap menyakitkan yang mereka tunjukkan, 
serta tampakkan kegembiraan kepada mereka. Perlihatkan 
sikap baik secara lahiriah, dan jangan sampai mereka tahu 
kebutuhan dirinya. Berusahalah keras-keras menanggung 
kebutuhan hidupnya sendiri, dan mengatasi-nya tanpa 
sepengetahuan orang lain. 


Di samping itu, secara bersamaan ia juga harus 
memperbaiki dirinya sendiri secara khusus, serta rajin 
melaksanakan shalat-shalat sunnah dan ibadah khusus 
lainnya. Umar ibnul-Khaththab ra. mengatakan, 


“Jika aku tidur di malam hari, berarti aku menyia- 
nyiakan diriku. Dan jika aku tidur di siang hari, 
berarti menyia-nyiakan rakyatku. Maka bagaimana 
aku akan tidur di antara keduanya?” 


Jadi, dirimu tetap perlu berada di tengah-tengah 
masyarakat, tapi hatimu tetap jauh dari mereka. Ini memang 
cukup sulit, maka diperlukan kesabaran tinggi untuk bisa 
melalui tahap perjalanan ini. Guru kami pernah berwasiat, 


“Wahai anakku, hiduplah bersama orang-orang 
sezamanmu, namun jangan engkau mencontoh 
mereka. Alangkah sulit bila kita harus melalui 
hidup di antara manusia lain dengan mengikuti 
langkah orang-orang yang telah meninggal dunia.” 


Abdullah bin Mas'ud ra. berkata, 


“Berbaurlah dengan manusia, tapi jangan buang 
imanmu.” 


Waktunya akan tiba nanti, apabila fitnah telah ber- 
gelombang-gelombang, berbenturan satu dengan lainnya. 
Masyarakat tenggelam dalam kerusakan, dan para pemimpin 


80 ma Minhajul C#bidin 


telah meninggalkan agama dan tak memper-hatikan urusan 
orang mukmin, baik kebutuhan mereka maupun melindungi 
keselamatan mereka. Mereka tak lagi mempedulikan ulama, 
tidak peduli pada kemajuan masyarakat, dan menjadikan 
masalah agama sebagai barang mainan. Engkau lihat fitnah 
telah meluas ke tengah-tengah masyarakat umum serta 
menjangkiti kalangan khusus, maka pada saat itu seorang 
alim mendapatkan alasan untuk ber'uzlah dan menyendiri, 
serta memendam ilmunya. Dan saya takut, bahwa yang 
disebutkan itu adalah zaman kritis dan sulit seperti sekarang 
ini. Maka, hanya kepada Allah Ta'ala kita memohon 
pertolongan, dan terhadap hal itu kita bertawakal. 


Inilah hukum 'uzlah dan mengasingkan diri dari manusia 
lain. Pahami dengan benar, sebab kekeliruan dalam 
menerapkan '“uzlah ini bisa berakibat fatal, dan mendatangkan 
banyak mudharat. Kepada Allah Ta'ala kita memohon taufiq. 


“Uzlah dan hidup berjamaah 


Jika dikatakan, bukankah Nabi saw. pernah bersabda, 

e e a o r . N Si 2 r a -° A 3 Oo” 
Olah Op UI IE JK MI Op TU a 

BA 100, a 20, Tn KE P 5 2. Pn o 8- 

Sa ALAN aG É G UI 153 
“Hendaknya kalian hidup bersama jamaah. Sebab 
sesungguhnya bantuan Allah Ta'ala berada pada jamaah. 
Dan sesungguhnya setan itu adalah serigala bagi manusia. 
Serigala itu menyergap dan membunuh domba yang 


terpisah jauh dari kelompoknya serta menyendiri (dari 
kelompok, jamaah)." 


Beliau juga bersabda, 


3 ot Pa ena 2S ad ee ” Ts 2 


Godaan-godaan &s 81 


“Sesungguhnya setan itu bersama orang yang menyendiri 
dan ia menjaga jarak dengan dia manusia bila jumlahnya 
dua orang (yang tengah berjamaah).” 


Ada juga riwayat lain, 


r 


HA igg Total g DE FI 


“Tetaplah di rumahmu dan perhatikan urusan pribadimu 
serta tinggalkan urusan yang bersifat umum." 


Oleh karena itu beliau memerintahkan ber'uzlah dan 


menyendiri pada zaman yang buruk. Tidak ada per-tentangan 
dalam sabda Nabi saw. tersebut, yang harus digabungkan 
antara dua kebaikan tersebut dengan pertolongan Allah Ta'ala 
serta taufiq dari-Nya. 


82 


Dalam sabda beliau saw., 


o 3 
“Hendaknya kalian bersama jama'ah,” Kl Sale 
menurutku mengandung tiga sisi pengertian: 


1. Bahwa yang dimaksudkan dengan berjamaah ialah pada 


perkara agama dan hukum. Sebab, umat ini tidak akan 
bersepakat (berkumpul) di dalam kesesatan. Maka, 
melanggar ijma' dan hukum yang menjadi pegangan 
mayoritas umat serta menentang mereka adalah batil dan 
sesat. Adapun jika ia mengasingkan diri dari mereka 
(komunitas) demi kemaslahatan agamanya, maka ini tidak 
termasuk dalam hal tersebut. 


. Bahwa hendaknya kalian bersama jamaah, yaitu dengan 


tidak memisahkan diri dari mereka. Seperti pada shalat 
Jumat, shalat “Id, dan shalat jamaah lainnya. Karena dalam 
shalat jamaah itu terdapat kekuatan agama dan 
kesempurnaan Islam, serta membuat orang-orang kafir 


za MAnhajul C#bidin 


dan atheis tidak rela dengannya. Shalat jamaah juga 
mendatangkan berkah dari Allah, dan membuat Allah 
“Azza wa Jalla mencurahkan kasih sayang-Nya. Oleh 
karena itu kami tegaskan, bahwa orang yang meng- 
asingkan diri (“uzlah) itu tetap ikut serta bersama manusia 
lain dalam bermacam kebaikan, tapi menjauhi mereka 
dalam aktifis hidup lainnya. Sebab, ada banyak macam 
potensi negatif dalam pergaulan antar manusia. 

3. Kemungkinan lain, penekanan Rasulullah saw. agar 
umatnya hidup berjamaah itu bukan pada zaman 
merajalelanya fitnah (kerusakan), dan itu ditujukan bagi 
orang yang lemah dalam bidang agama. Adapun bagi 
orang-orang yang teguh imannya dan kuat penge- 
tahuannya, apabila ia menyaksikan zaman fitnah yang 
diperingatkan oleh Nabi saw. kepada ummatnya itu, maka 
“uzlah adalah lebih baik baginya. Sebab, tindakan 
membaur dalam masyarakat yang seperti itu sangat 
membahayakan keselamatan diri. Namun, meski demikian, 
ia tidak harus memutuskan diri dari aktifitas yang baik, 
seperti shalat jamaah Jumat, shalat “Id, dan lainnya. Dan 
apabila ia ingin mengasingkan diri dari manusia secara 
total, maka hendaknya ia tinggal di puncak gunung atau 
di tengah padang pasir yang jauh, jika memandang hal 
tersebut baik bagi agamanya. 


Saya yakin, Allah “Azza wa Jalla pasti akan memberikan 
kesempatan kepada orang-orang baik itu untuk menghadiri 
jamaah-jamaah dan shalat-shalat Jumat serta aktifitas 
keislaman lainnya, sehingga ia tidak kehilangan bagian 
darinya. Sebab, aktifitas keislaman seperti itu tetap memiliki 
kedudukan khusus di sisi Allah Ta'ala, sekalipun kondisi 
manusia telah berubah dan menjadi rusak. 


Demikianlah keadaan para ahli ibadah yang kami dengar, 
bahwa mereka itu menghadiri perkumpulan-perkumpulan 
keislaman di manapun berlangsung, dan mereka berjalan di 


Godaan-godaants 83 


muka bumi ke mana pun mereka mau. Bumi ini bagi mereka 
bagaikan satu langkah kaki saja. Dalam berbagai kisah 
disebutkan, bahwa bumi ini seperti dilipat bagi mereka 
hingga mudah berjalan ke mana mereka suka. Mereka 
menjawab salam, memperoleh berbagai bentuk kebaikan dan 
kemuliaan (karamah). Maka sungguh nikmat apa yang 
mereka dapatkan. 


Semoga Allah Ta'ala mengganti duka orang yang belum 
mengerti cara menyelamatkan diri, serta memberi 
pertolongan kepada orang yang sedang mencari, yang belum 
sampai kepada tujuan, seperti kami ini. 


Renungkanlah bait-bait syair berikut ini, yang meng- 
gambarkan keadaanku saat ini. 


“Telah berhasil orang-orang yang mencari dan menyambung 
hubungan, 

dan telah beruntung para kekasih yang bertemu kekasihnya, 
sementara kami masih terombang-ambing dalam kebingungan, 
antara batas menyambung hubungan dan menjauh. 

Kami mengharap kedekatan dengan menjauh, 

dan ini adalah keadaan yang mustahil bagi orang yang berpikir. 


Maka, berilah dari-Mu minuman yang menghilangkan haus 
kegalauan, 


dan menunjukkan ke jalan kebenaran. 

Duhai penyembuh penyakit, wahai pemulih luka, 

duhai penyelamat dari bencana-bencana, 

aku tidak tahu dengan apakah penyakitku akan sembuh, 

atau dengan apa aku akan selamat pada hari perhitungan." 
Sekarang marilah kita kembali ke tujuan semula mengenai 


'uzlah. Sebab, kita telah jauh keluar dari pembahasan 
mengenai masalah ini. 


84 sa XMinhajul C£&bidin 


Jika ditanyakan: Bukankah Nabi saw. telah bersabda, 


an PES sis... 

SEA doel ae Kila 

“Kerahiban di kalangan ummatku ialah dengan cara 
duduk di dalam masjid-masjid.” 


Saya bertanya, apakah di dalam hadits ini terkandung 
larangan untuk menyendiri? Lagipula hadits tersebut 
mungkin tidak dimaksudkan untuk situasi zaman saat 
meluasnya fitnah, seperti yang telah kami sebutkan. Dan juga, 
hamba itu duduk di dalam masjid tanpa berbaur dengan 
orang lain, dan tidak mencampuri urusan orang lain. 
Sehingga secara wujud ia ada bersama mereka, namun secara 
batin ia menyendiri. Inilah makna 'uzlah yang kami 
maksudkan, bukan menyendiri secara wujud maupun 
tempat. 


Dalam hal ini, Ibrahim bin Adham mengatakan, 


“Jagalah dirimu tetap jauh dari orang-orang, namun 
tidak lepas sama sekali dari masyarakatmu. Peliharalah 
persahabatanmu dengan Tuhan, sementara engkau 
menjaga jarak dari manusia.” 


Jika ditanyakan: Apa pendapatmu tentang para ulama dari 
lembaga-lembaga keagamaan resmi serta para syaikh dan 
sufi? Mereka tidak mengarahkan pada kehidupan 'uzlah 
seperti yang engkau sarankan, padahal mereka itu orang- 
orang yang taat dan memahami persoalah hari akhir. 


Engkau mesti tahu bahwa jalan yang ditempuh oleh para 
ulama dan ahli sufi yang terhormat itu merupakan jalan 
terbaik bagi mereka. Jalan tersebut memiliki dua keuntungan: 


Godaan-godaants 85 


1. Mereka tetap menjaga jarak dengan masyarakat, per- 
kumpulan-perkumpulan, dan urusan-urusan dunia. 


2. Mereka tetap bisa mengikuti shalat-shalat berjamaah, 
seperti Shalat Jumat, shalat “Id, dan shalat jamaah lainnya. 
Dengan demikian selamatlah mereka dari bahaya yang 
timbul akibat bergaul terlalu dekat dengan manusia. 
Mereka itu adalah sumber manfaat dan keuntungan bagi 
setiap muslimin. Karakter moral dan tingkah lalu mereka 
yang baik senantiasa menjadi teladan untuk diikuti oleh 
yang lain. 


Dengan demikian, berdiam diri di dalam masjid atau 
lingkungan pesantren (madrasah) yang terletak di tengah 
masyarakat merupakan cara yang paling lurus, paling baik 
dan paling selamat. Karena itulah banyak orang “arif itu tetap 
tinggal di antara manusia, sebab mereka bisa memberi 
manfaat besar bagi masyarakat, terutama di bidang agama. 
Mereka itu umumnya juga berakhlak mulia hingga tidak 
merugikan manusia lain. Dengan tetap berada di masyarakat 
seperti itu, warga awam juga bisa melihat dan meneladani 
adab serta perilaku mereka yang baik. Sebab, perbuatan nyata 
(lisan al hal) itu lebih mengena daripada perkataan (lisan al 
magal). 


Jika ada yang bertanya: Apakah seseorang yang telah 
berhasil menyelesaikan tahapan perjalanan spiritual 
(mujtahidin) harus tetap tinggal bersama orang-orang yang 
masih menjalani tahapan latihan spiritual tertentu? Ataukah 
orang yang sudah terlatih baik itu (mujtahidin) harus hidup 
terpisah dari kelompok yang terakhir itu? 


Ketahuilah, apabila orang-orang yang tengah berlatih itu 
tetap teguh sikapnya dalam mengikuti perilaku dan jalan yang 
diwariskan oleh para guru pendahulu mereka, maka mereka 
itu adalah saudara-saudara yang paling mulia di jalan Allah, 


86  maCMinhajul C#&bidin 


serta para sahabat dan penolong dalam beribadah kepada 
Allah Ta'ala. Hingga tidak ada alasan bagimu untuk 
meninggalkan mereka dan hidup menyendiri. 


Aku pernah mendengar tentang sekelompok ahli ibadah 
di pegunungan Lebanon, yang saling menolong dalam 
kebaikan dan takwa. Juga saling menasihati dengan 
kebenaran dan kesabaran. 


Nah, mereka yang tengah berlatih spiritual itu harus 
diperlakukan seperti di pegunungan lebanon tersebut. Maka, 
apabila mereka itu menyimpang dari jalan hidup warisan para 
sufi yang sebelumnya mereka tekuni, lalu berusaha 
menciptakan cara hidup lain yang berbeda dengan para 
salafus saleh, maka hukum bagi mereka sama dengan warga 
masyarakat biasa. Yakni, para mujtahid itu harus menjauhinya 
dan menahan lidah dari berbicara dengan mereka, tapi tetap 
ikut serta bersama mereka dalam kebaikan, dan menghindari 
perilaku buruk mereka. Maka ini termasuk 'uzlah terhadap 
ahli “uzlah, yakni menyendiri dari orang-orang yang 
menyendiri. 


Dalam konteks yang sama, muncul pertanyaan lanjutan: 
Bagaimana apabila orang yang sudah terlatih (mujtahid) itu 
memilih keluar dari lingkungan mereka dan pergi 
mengasingkan diri ke tempat lain demi kemaslahatan 
dirinya, dan demi menghindari penyakit-penyakit sosial dan 
moral yang bisa menjangkitinya bila tetap bergaul bersama 
mereka? 


Madrasah-madrasah dan ribath-ribath yang ada saat ini 
sebetulnya sudah seperti benteng-benteng kokoh yang 
dengannya para mujtahid dapat melindungi diri dari para 
perampok dan pencuri (agama), juga dari pengaruh dunia 
luar. Sedang dunia di luar mereka bagaikan padang pasir 
tempat berlalu-lalangnya pasukan berkuda setan yang amat 


Godaan-godaante 87 


besar jumlahnya. Mereka bak sepasukan tentara yang siap 
membunuh orang yang mereka temui. Jadi, tak ada alternatif 
tempat yang lebih aman bagi mereka yang merasa hatinya 
lemah selain tinggal di dalam benteng kokoh tersebut. 


Sedang bagi mereka yang beriman kuat, yang tidak takut 
menghadapi para musuh dan perampok agama di luar, maka 
tidaklah berbahaya kalau dia meninggalkan madrasah atau 
pondoknya. Sebab, bagi orang tangguh seperti itu tak ada 
bedanya antara tinggal di dalam benteng atau di padang pasir 
yang penuh bahaya. Hanya saja, ia sebaiknya tetap menjadikan 
lingkungan di dalam benteng sebagai pelindung dirinya 
dalam segala keadaan, terutama menghadapi serangan dan 
bahaya mendadak dari musuh. Karena tak ada jaminan 
keamanan di padang pasir yang luas dan dalam berhubungan 
dengan teman-teman yang jahat itu. 


Jadi dapat disimpulkan, akan lebih baik bagi orang-orang 
yang mengikuti jalan ibadah dan kebajikan untuk tetap 
berada bersama para kekasih Allah dan bersabar bila timbul 
masalah di antara mereka. Sedang bagi mereka yang kuat 
iman dan ibadahnya, dan sangat istigamah menjaganya, maka 
tidak mengapa memisahkan diri dari mereka. 


Berziarah dan bertamu kepada saudara-saudara seiman di 
jalan Allah adalah termasuk inti dari ibadah kepada-Nya. Di 
dalamnya terkandung pendekatan yang mulia kepada Allah 
“Azza wa Jalla, di samping berbagai manfaat dan kebaikan 
bagi hati si hamba. Akan tetapi, ada dua syarat yang harus 
dipenuhi: 


1. Hendaknya engkau tidak melakukannya terlalu sering atau 
berlebihan. Sebagaimana Nabi saw. pernah bersabda 
kepada Abu Hurairah ra., 


88 sa CKinhajul C&bidin 


“Berkunjunglah dalam waktu-waktu tertentu, niscaya 
engkau akan saling bertambah cinta.” 


2. Hendaknya engkau memelihara kejujuran selama 
berkunjung pada sesama muslim, serta menjauhi sikap 
riya' dan membagus-baguskan diri. Tinggalkan perkataan 
yang tidak berguna, ghibah dan yang semacamnya. Sebab, 
hal itu akan berbalik menjadi bencana terhadap dirimu 
dan juga saudaramu. 


Telah dikisahkan, bahwa Al-Fudhail dan Sufyan ats-Tsauri 
saling mengingatkan, kemudian mereka menangis. Lalu 
Sufyan berkata, 


“Wahai Abu 'Ali, aku berharap tidak menemukan 
majelis yang lebih baik di masa lalu dari majelis 
sekarang ini.” 


Namun Al-Fudhail menjawab, “Akan tetapi aku 
justeru takut kalau saja aku tidak menemukan 
majelis di masa lalu yang lebih menakutkan dari 
majelis saat ini." 


Sufyan terkaget dengan jawaban itu, lalu bertanya, 
“Kenapa demikian, wahai Abu “Ali?” 


Al-Fudhail menjawab, “Tidakkah engkau telah 
sengaja memilih perkataanmu yang terbaik, 
kemudian mengucapkannya kepadaku? Dan aku 
pun sengaja memilih perkataanku yang terbaik, 
kemudian mengucapkannya kepadamu? Maka 
engkau memoles-moles dirimu untukku dan aku 
pun memoles-moles diri untukmu.” 


Mendengar itu Sufyan kembali menangis. 


Maka, duduk dan bertemulah dengan saudara-saudara- 
mu itu sewajarnya saja. Berhati-hatilah dan jagalah sikapmu 


Godaan-godaants 89 


agar tidak menodai 'uzlahmu dari manusia. Juga tidak 
berbalik menjadi bahaya serta penyakit kepada dirimu dan 
saudaramu. Ziarah seperti itu seharusnya mendatangkan 
kebaikan yang banyak dan manfaat yang besar. 


Apabila ditanyakan: Apa yang dapat mendorongku untuk 
ber'uzlah atau menyendiri dari manusia lain, dan membuat 
hal itu ringan bagiku? 


Ada tiga hal yang dapat meringankanmu dalam 'uzlah: 


Pertama, habiskan waktumu untuk beribadah, sehingga 
engkau menjadi begitu sibuk berhubungan dengan-Nya. 
Bersenang-senang dengan manusia bisa menyebabkan engkau 
kehilangan agamamu. Apabila dirimu suka ber-temu dengan 
manusia dan ngobrol tanpa perlu dengan mereka, maka 
ketahuilah bahwa itu termasuk tindakan fudhul (perbuatan 
tidak berguna), yang diakibatkan oleh kosongnya jiwa dan 
penolakan atas nikmat. 


Betapa bijak ucapan seorang penyair berikut ini. 


“Sungguh waktu luang itu menggiringku untuk mendatangimu 
padahal bisa jadi ia tidak berguna dan kosong belaka.” 


Jika engkau tekun beribadah dengan cara yang benar, 
niscaya engkau akan mendapatkan nikmatnya bermunajat 
kepada-Nya. Maka, engkau pun akan merasa nyaman dengan 
membaca Kitabullah. Engkaupun akan tersibuk-kan dari 
mengingat sesama makhluk, serta merasa gelisah karena 
berteman dan berbicara dengan mereka. 


Disebutkan dalam sebuah kisah, bahwa ketika Nabi Musa 
as. kembali dari bermunajat dengan Allah, beliau merasa 
gelisah dalam berhubungan dengan sesama manusia. Beliau 
sampai menutup telinga menggunakan jemari, agar tidak 
mendengar ucapan mereka. Dan baginya saat itu, perkataan 


%9  mXAinhajul Cebidin 


mereka itu tak ubahnya ibarat suara keledai. Tak enak di 
dengar dan membuat merinding. 


Seorang guru kami mengatakan: 


“Ridhailah Allah sebagai teman, dan biarkan 
manusia tersingkir. Cintailah dengan benar, baik 
ketika engkau ada maupun tak ada di tengah-tengah 
mereka. Hati manusia itu, betapa pun engkau 
inginkan, engkau akan mendapatinya bagaikan 
kalajengking.” 


Kedua, hal lain yang memudahkan engkau dalam ber'uzlah 
adalah: jangan punya harapan apapun pada mereka 
(manusia). Itu akan membuatmu merasa independen dan 
berbeda dari teman-temanmu. Sebab, orang yang tidak 
engkau harapkan manfaatnya dan tidak engkau takuti 
bahayanya, maka sama saja bagimu apakah dia itu ada atau 
tidak ada. 


Dan yang ketiga, hendaknya engkau lihat aspek negatif 
dalam diri mereka, dan ingatlah itu terus-menerus. 


Jika ketiga hal di atas ada pada hatimu, maka akan cukup 
kuat untuk menggiringmu pergi dari pertemanan dengan 
sesama manusia menuju pintu Allah Ta'ala, serta ber- 
konsentrasi penuh dalam ibadah kepada-Nya. Lalu engkau 
pun menjadi cinta kepada-Nya dan tetap berada di pintu- 
Nya. Semoga Allah Ta'ala memberikan TOUMA dan per- 
lindungan. 


c. Godaan Ketiga: Setan 

Wahai saudaraku, setelah melalui dua godaan di atas (dunia 
dan manusia), kini engkau menghadapi godaan yang ketiga, 
yaitu godaan setan. Allah memerintahkan kepada kita semua 
untuk memerangi dan menundukkan setan. 


Godaan-godaants 91 


Ada dua alasan tentang ini: 


1. Setan adalah musuh yang menyesatkan dan nyata. Tidak 
dapat diharapkan kebaikan darinya. Bahkan, sejak awal ia 
hanya punya satu keinginan, yaitu membinasakanmu. 
Maka, kita tidak boleh lengah darinya. 


Coba renungkan dua ayat dari Kitabullah berikut ini. 
LJ 3 ts. 2 Kp 03 Joz st 47’ or asf i 
om jde v ob YA YO (bg au e) KA 


“Bukankah Aku telah memerintahkan kepada kalian, wahai 
Bani Adam, supaya kalian tidak menyembah setan? Sebab 
sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi 
kalian.” (Yaasiin: 60) 


Bs. s GT Bs. ol 7 2 
IPS Sd SS SA Of 


“Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka 
jadikanlah ia sebagai musuh (mu).” (Faathir: 6) 


Ini adalah peringatan paling keras dan sangat serius. 


2. Setan memang diciptakan untuk memusuhimu, dan 
selamanya ia siaga untuk memerangimu. Di tengah malam 
maupun di siang hari setan terus membidikmu dengan 
panah, lebih-lebih ketika engkau sedang lengah. Setan juga 
mendatangkan kesulitan lain bagimu, yaitu di saat engkau 
sedang beribadah kepada-Nya dan mengajak manusia 
menuju pintu Allah. Apa yang engkau lakukan itu 
merupakan lawan dari pekerjaan setan. Bila engkau 
menentang dan membuat marah setan, dia juga siap untuk 
melawan dan menghadapi-mu. Ia akan sekuat tenaga 
merusak keadaanmu dan mendorongmu jatuh ke dalam 
jurang kehancuran, karena dia tidak merasa tenang di 
sampingmu. 


23 Minhajul CAbidin 


Setan juga bersikap jahat dan melawan orang yang 
tidak menentangnya, bahkan yang sejalan dan setujuan 
dengannya. Seperti orang-orang kafir, orang-orang yang 
sesat, penyebar bid'ah, dan orang-orang yang memiliki 
ambisi kuat pada dunia. 


Kepada orang-orang yang tidak menentangnya saja 
setan bersikap seperti itu, apalagi terhadap orang yang 
berani melawannya dan mengibarkan bendera perang 
terhadapnya. Apabila kepada yang lain permusuhan 
setan itu bersifat umum, maka terhadapmu, wahai 
orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah dan 
menekuni ilmu, setan menjadikanmu sebagai musuh 
khusus. Setan akan mencoba cara terbaik untuk 
mengalahkanmu, apalagi bila dia memiliki penolong- 
penolong yang membantunya untuk melawanmu. 
Penolong yang paling berbahaya itu adalah hawa 
nafsumu sendiri. Setan juga mempersenjatai dirinya 
dengan beragam senjata lain untuk menghadapimu di 
saat engkau lalai terhadapnya. 


Adalah benar Yahya bin Mu'adz ar-Razi ketika 
mengatakan, 


“Setan itu tidak memiliki pekerjaan, sedang 
engkau mempunyai banyak kesibukan lain. 
Setan melihatmu, sedang engkau tidak 
melihatnya. Engkau melupakannya, se-mentara 
setan tidak pernah sedetik pun melupakan 
tugasnya untuk menyesatkanmu. Dan setan 
memperoleh bantuan dari nafsumu untuk 
mengalahkanmu. Maka engkau harus memerangi 
dan mengalahkannya. Kalau tidak, maka engkau 
tidak akan aman dari ancaman kehancuran 
akibat ulahnya.” 


Godaan-godaanta 93 


Strategi mengalahkan setan 


Ada dua strategi jitu untuk memerangi dan mengalahkan 
setan. 


Pertama, dengan meminta perlindungan hanya kepada 
Allah Ta'ala, tidak kepada yang lain. Setan itu seperti anjing 
yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menyesatkan 
dirimu. Jika engkau menyibukkan diri untuk memerangi 
dan menundukkannya, maka engkau akan kelelahan dan 
waktumu akan habis karenanya, hingga setanlah yang 
kemudian menang, melumpuhkan dan melukaimu. Di sisi 
lain, bila engkau tidak melawannya, maka anjing itu akan 
menggigitmu.. Maka cara yang terbaik adalah meminta 
perlindungan kepada 'pemilik' anjing itu agar binatang 
tersebut tetap jauh darimu.” 


Dan yang kedua adalah, seperti disarankan oleh sebagian 
ulama, 


“Bahwa setan akan menjauh dari hamba yang 
melakukan mujahadah (latihan dan disipilin 
Spiritual secara keras).” 


Tapi menurut kami, yang paling tepat adalah meng- 
gabungkan dua strategi di atas. Pertama-tama, kita memohon 
perlindungan kepada Allah Ta'ala dari kejahatan setan, 
sebagaimana yang diperintahkan oleh-Nya. Hanya Dia-lah 
yang mampu melindungi kita dari kejahatan setan. 
Kemudian, jika setan tetap mampu menyudutkan kita setelah 
kita mohon perlindungan kepada-Nya, maka lihatlah itu 
sebagai ujian dari Allah Ta'ala untuk menguji sejauh mana 
keseriusan mujahadah, kekuatan, dan kesabaran kita dalam 
menjalankan perintah-Nya. Allah Ta'ala kadang menjadikan 
orang-orang kafir menguasai kita, sekalipun Dia mampu 
membuat kita lebih kuat dari mereka. Itu dimaksudkan agar 


4 ma Minhajul C&bidin 


kita mendapatkan bagian dari pahala jihad dan kesyahidan 
yang sangat besar nilainya, disamping kesabaran dan 
penyucian hati. 


Allah Ta'ala berfirman, 


AO Da TN VF PE VRE P Krn Maine 

SAS Ka Ip Vale a a la 
“Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang 
beriman (dengan orang-orang kafir). Juga supaya sebagian 
kalian dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada.” (Ali 
Imran: 140) 


Dan firman-Nya pula, 


oo 03... 0.24 aa Br Tan so, tom > of 
eSa BG a ela GSG dl EAS ON ia pl 


“Apakah kalian mengira, bahwa kalian akan dimasukkan 
ke dalam surga, padahal belum nyata bagi Allah orang- 
orang yang berjihad di antara kalian dan belum nyata 
orang-orang yang bersabar.” (Ali Imran: 142) 


Demikian pula dalam soal melawan setan. Allah 
memerintahkan kita untuk memerangi setan dan menyiapkan 
diri sepenuhnya untuk menghadapi peperangan ini. Para 
ulama menasehatkan, diperlukan tiga cara untuk bisa 
mengalahkan setan: 


1. Mengenal dan mempelajari perangkap serta tipu dayanya. 
Jika setan tahu bahwa engkau telah menguasai perangkap 
dan tipu dayanya, maka dia tidak berani mendekatimu. 
Ini ibarat seorang pencuri, yang segera lari menghindar 
karena ia merasa pemilik rumah bangun dan mengetahui 
keberadaannya. 


Godaan-godaan ts 95 


2. Jangan pernah menanggapi ajakannya, termasuk dengan 
menunjukkan minat dan coba mengikuti langkahnya. 
Sebab, ajakan itu bagaikan anjing yang menggonggong, 
dimana apabila engkau mendatangi-nya, maka ia akan 
menyerang dan menggigitmu. Akan tetapi, jika engkau 
menghindarinya, maka lama-lama ia akan diam. 

3. Terus-menerus berzikir kepada Allah, baik dengan lisan 
maupun dengan hatimu. Karena Rasulullah saw. pernah 
bersabda, 


» ż 0r w a p> 2S ge 2 

A i USS A ia SI AI S3 ol 

P 

“Bahwa kedudukan zikrullah terhadap setan adalah 
bagaikan luka pada anak Adam (manusia).” 


Bagaimana caranya mengetahui tipu daya setan, dan 
bagaimana pula kita bisa memahami hal itu? Ada dua cara 
untuk mengenali tipu daya setan: 


1. Setan menyerang korbannya dengan cara membidik 
mereka dengan bisikan-bisikan, seperti panah yang 
dilesatkan dari busurnya. Engkau dapat mengenali anak 
panah setan itu dengan merasakan bisikan-bisikan yang 
beraneka ragam itu. 

2. Senjata kedua setan adalah para muridnya yang sudah 
berhasil ia jerat. Hal itu dapat engkau kenali dengan 
mengetahui jenis-jenis tipu daya dan sifat-sifatnya, juga 
cara menyerangnya. 


Para ulama besar telah banyak membahas soal bisikan- 
bisikan hati tersebut. Dan kami sendiri telah menulis kitab 
berjudul Talbis Iblis (Tipu Daya Iblis). Kitab ini terlalu kecil 
untuk membahas topik tersebut secara detil. Tapi, disini akan 


96 ma Minhajul C#&bidin 


kami kutipkan beberapa penjelasan tentang ‘bisikan’ itu. 
Insya Allah ini sudah cukup bila dijalankan secara konsisten 
dan hati-hati. 


Ketahuilah, bahwasanya Allah Ta'ala telah menempatkan 
pada hati anak Adam (manusia) itu malaikat yang disebut 
Mulhim, yang mana ajakannya disebut dengan ilham. Dan 
sebagai pesaingnya, Dia menguasakan setan yang bernama 
Waswasah yang mengajak hamba tersebut kepada keburukan, 
yang disebut dengan sikap was-was. Mulhim mengajak 
manusia kepada kebaikan, sedang Waswasah mengajak 
kepada keburukan. 


Guru kami menjelaskan bahwa setan itu adakalanya 
mengajak manusia kepada kebaikan dengan tujuan untuk 
menjerumuskan mereka yang terperangkap itu kepada 
keburukan. Misalnya, ia mengajak seorang hamba untuk 
melakukan sesuatu yang dipandang utama, untuk tujuan 
(yang sesungguhnya) yaitu menghalanginya dari (jalan) yang 
utama (yang sebenarnya). Atau mengajaknya kepada 
kebaikan untuk menyeretnya kepada dosa yang (lebih) besar, 
yang kebaikannya tidak mencukupi untuk menghapus 
keburukannya itu. Seperti perbuatan ‘ujub (mengagumi amal 
sendiri) atau lainnya. 


Sebagai tambahan, Allah Ta'ala telah memilih pada diri 
manusia itu dua penyeru, yang mengajak pada manusia lain 
dan orang pun mendengar serta mengetahui ajakannya. 


Menurut sebuah riwayat, Nabi saw. pernah bersabda, 


Tar pra P No Tel wolio soy o P S 
opa KG a Ge SI OB Sia GOT a Mg Il 


7... o 2 2; Te Pera A aa A ro. $ LA 

Pura adi de Peta Olesi Be a Ola 
i 5 Ud A 9 a Lag zé Te. w -o ” of 2 
PAN a JS er D Aa 


Godaan-godaante 97 


“Apabila dilahirkan seorang bayi anak Adam, Allah 
Ta'ala menyertainya dengan satu malaikat dan setan 
menyertainya dengan satu setan. Maka setan tersebut 
menempel pada telinga hati sebelah kiri, sedang malaikat 
menempel pada telinga hati sebelah kanan. Keduanya 
(sama-sama) membisikkan ajakannya.” 


Dan Nabi saw. juga bersabda, 
dg Aa -= o Tar ros 
AI SAI, GT opo LS oU 


“Pada hati manusia terdapat persinggahan setan dan 
malaikat.” 


Yakni, tempat untuk mengajak, yang berasal dari kata 
“lamma bi al makan wa alamma bihi” (apabila singgah pada 
suatu tempat). 


Kemudian, Allah memasangkan pada diri anak Adam itu 
tabiat yang cenderung kepada syahwat dan kelezatan duniawi, 
baik maupun buruk. Itulah yang disebut dengan hawa nafsu, 
yang menjerumuskan manusia kepada berbagai penyakit 
moral. 


Bisikan-bisikan di dalam hati itu mendorong si hamba 
melakukan sesuatu atau tidak berbuat apa-apa, juga 
mengajaknya kepada apa yang dibisikkan itu. Inilah yang 
disebut khawathir (bisikan-bisikan hati). 

Bisikan hati ini ada empat jenis: 


1. Yang ditimbulkan oleh Allah dalam hati manusia di 
permulaan, ini disebut dengan bisikan semata. 


2. Ditimbulkan oleh-Nya sejalan dengan tabiat manusia, ini 
disebut hawa nafsu. 


3. Muncul setelah ajakan Mulhim, maka itu dinamakan ilham. 
4. Ditimbulkan-Nya setelah ajakan setan, dinamakan was-was. 


98 ma XMinhajul C#bidin 


Bisikan (khathir) yang datang dari sisi Allah Ta'ala sebagai 
permulaan itu bisa jadi berbentuk kebaikan, sebagai 
penghormatan dan untuk penetapan hujjah. Tapi bisa jadi 
berbentuk keburukan, yaitu sebagai cobaan dan fungsi 
pemberat dari ujian. Sedangkan bisikan yang datang dari 
malaikat pembawa ilham itu berbentuk kebajikan. Sebab, 
malaikat itu adalah pemberi nasihat, dan ia diutus oleh Allah 
memang untuk menuntun ke jalan kebaikan. 


Adapun bisikan yang datang dari sisi setan, pasti isinya 
buruk, menyesatkan dan menggelincirkan. Namun, bisa jadi 
pula bisikan itu awalnya muncul dalam bentuk yang baik 
sebagai sarana untuk menipu dan menyesatkan korbannya 
dengan perlahan. Sedangkan yang datang dari sisi hawa nafsu 
itu berupa keburukan, dan dengan sesuatu yang tidak 
mengandung kebaikan. Ini sebagai wujud dari pembangkangan 
dan sikap egois. Sebagian kalangan salaf menyebutkan, hawa 
nafsu itu juga kadang mengajak kepada kebaikan, namun 
tujuan akhir akhirnya tetap saja menjadi sekutu bagi setan. 
Inilah beragam jenis bisikan. 


Setelah mengenal bermacam-macam bisikan (khathir) di 
atas, engkau kini perlu memahami tiga soal penting yang 
mesti direnungkan dalam-dalam menyangkut pembagian 
khathir ini: 

Pertama, sangatlah penting untuk mengetahui secara 
umum perbedaan antara keinginan baik dan keinginan 
buruk. 


Kedua, selanjutnya perlu untuk mengetahui apakah sebuah 
keinginan buruk itu lahir dari godaan hawa nafsu atau 
disebabkan oleh bisikan setan. Jawabannya harus diketahui 
dari awal karena untuk metode untuk mengatasinya berbeda. 


Ketiga, mengenai keinginan baik, juga perlu diketahui 
sejak awal apakah itu berasal dari bisikan Allah ataukah dari 
bisikan setan? Sebuah keinginan yang berasal dari bisikan 


Godaan-godaan ts 99 


Allah bisa direalisasikan, sedang kalau berasal dari bisikan 
setan maka harus ditolak. Prinsip yang sama juga diterapkan 
dalam hal keinginan baik yang berasal dari bisikan hawa 
nafsu. 


Untuk membedakan antara ide atau keinginan yang baik 
dengan ide yang buruk, seorang ulama menyarankan untuk 
menimbang kecinginan-keinginan yang muncul dari hati 
dalam tiga timbangan: 


Timbangan pertama adalah syariah. Bila keinginan yang 
terlintas dalam hatimu itu sesuai dengan tuntunan agama, 
berarti itu baik. Namun, bila berlawanan dengan tuntunan 
yang hag atau berstatus syubhat (meragukan), maka itu berarti 
buruk. 


Akan tetapi, jika masih belum jelas bagimu dengan 
menggunakan timbangan ini, beralihlah kepada teladan yang 
ditunjukkan oleh para 'alim yang pernah hidup di masa lalu 
(salafus saleh). Apabila ada contohnya dari mereka, maka ide 
atau bisikan itu berarti baik, dan sebaliknya jika berlawanan 
dengan contoh dari orang-orang saleh tersebut, maka itu 
buruk. 


Kemudian apabila masih belum jelas juga bagimu dengan 
timbangan ini, tawarkan saja kepada hawa nafsu, lalu lihatlah 
reaksinya. Bilamana nafsumu tidak suka, berarti bisikan itu 
baik, tapi bila hawa nafsumu cenderung kepadanya secara 
insting lahiriah (bukan karena harapan kepada Allah), maka 
itu buruk. Sebab, nafsu itu benar-benar menyuruh kepada 
keburukan, dan pada asalnya tidak cenderung kepada 
kebaikan. 


Dengan menggunakan ketiga timbangan tersebut akan 


jelas bagimu perbedaan antara bisikan baik dari bisikan - 
buruk. Dan hanya Allah Ta'ala yang memberikan hidayah 


100 ma Minhajul C#bidin 


dengan anugerah-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Zat Yang 
Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. 


Seorang ulama mengatakan, untuk mengetahui apakah 
sebuah bisikan buruk yang muncul di hatimu itu berasal dari 
Allah atau setan, atau berasal dari hawa nafsu kita, maka ini 
juga harus diuji dalam tiga timbangan. 


Yang pertama, bila bisikan itu tertanam kuat sekali, maka 
itu berarti datang dari Allah Ta'ala. Tapi jika bisikan itu timbul- 
tenggelam dan labil, maka ketahuilah, bahwa itu berasal dari 
sisi setan. 


Ada seorang saleh mengungkapkan, 


“Perumpamaan hawa nafsu itu bagaikan harimau. 
Bila sudah menyerang lawannya, ia pantang 
berpaling kecuali karena mendapat perlawanan 
sengit atau memang kalah telak. Atau seperti 
tentara bayaran yang berperang karena uang. Ia 
juga tidak berpaling, kecuali terbunuh. Sedangkan 
setan itu ibarat binatang serigala. Bila engkau 
mengusirnya dari satu sisi, maka ia akan masuk 
dari sisi lainnya.” 


Timbangan yang kedua adalah, apabila bisikan tersebut 
mengiringi suatu perbuatan dosa yang engkau lakukan, maka 
itu datang dari Allah Ta'ala, sebagai penghinaan dan hukuman 
berupa dampak buruk dari dosa itu. 


Allah Ta'ala berfirman, 
r e . 39 Cd r o ð e 
OSG VAS G eg E o Ji NS 
“Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu 


mereka usahakan itu menutup hati mereka.” (al- 
Muthaffifiin: 14) 


Godaan-godaants 101 


Berkata Syaikh Al-Imam, 


“Demikianlah, dosa-dosa itu menyebabkan 
kerasnya hati. Awalnya adalah bisikan, kemudian 
menyebabkan hati menjadi keras dan tertutup.” 


Tapi, jika bisikan buruk ini muncul sedari awal, bukan 
setelah dosa yang engkau lakukan, berarti itu datang dari sisi 
setan. Inilah yang kebanyakan terjadi. Sebab, ia mulai dengan 
mengajak kepada keburukan lalu mengarah-kannya pada 
kesesatan dalam semua hal. 


Kemudian yang ketiga adalah, jika bisikan buruk itu tidak 
melemah dan tidak berkurang meski engkau sudah berzikir 
kepada Allah, maka berarti bisikan tersebut datang dari hawa 
` nafsu. Akan tetapi, jika bisikan itu melemah dan berkurang 
setelah engkau mengingat Allah, maka berarti bisikan itu 
datang dari sisi setan. Seperti disebutkan dalam firman Allah 
berikut, 

PE gaga Ta Tya 
“Dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersembunyi.” 
(an-Naas: 4) 


Sesungguhnya setan itu bercokol di dalam hati. Namun, 
apabila disebut nama Allah, ia akan bersembunyi. Akan tetapi, 
jika hati lalai, maka ia akan membisikkan kejahatan kembali. 


Apabila engkau ingin mengetahui apakah sebuah bisikan 
hati itu berasal dari Allah Ta'ala atau malaikat, maka lihatlah 
hal itu dari tiga segi: 


1. Apabila bisikan itu terkesan kuat dan teratur, maka itu 
datang dari Allah Ta'ala. Tapi, jika terlihat timbul- 
tenggelam, maka berarti bisikan itu datang dari malaikat. 
Sebab, Mulhim itu bertindak sebagai penasihat yang 
mengarahkanmu pada kebaikan dan menawarkan nasehat 


102 sma inhajul cC#bidin 


apapun kepadamu. Ia masuk ke dalam dirimu dari 
berbagai arah. 


2. Jika bisikan itu datang setelah melakukan ibadah dan 
latihan spiritual secara keras (jihad, usaha sungguh- 
sungguh), maka itu berarti datang dari Allah Ta'ala. 
Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, 


NIS II OX A, IP” PER 
A pe D A Call 


“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari 
keridhaan) Kami, maka benar-benar akan Kami tunjukkan 
kepada mereka jalan-jalan Kami.” (al-'Ankabuut: 69) 


Dan firman-Nya, 


san RI NA C2 
“Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, (Allah) 
menambah petunjuk kepada mereka.” (Muhammad: 17) 


Dan jika itu terjadi di awal, maka biasanya datang 
dari malaikat. 


3. Jika bisikan tersebut menyangkut persoalan ushul (pokok 
agama) dan amalan batin, maka itu datang dari Allah Ta'ala. 
Akan tetapi, jika menyangkut permasalahan cabang- 
cabang agama dan amalan lahiriah (zhahir), maka 
kebanyakan berasal dari malaikat. Sebab, seperti 
dikemukakan banyak ulama, malaikat itu tidak 
mengetahui isi batin seorang hamba. 


Mengenali tipu daya setan 


Ada dua metode besar untuk mengenali tipu daya setan: 


Pertama, Bila setan membisikkan hal-hal yang baik ke 
dalam hati kita, tujuannya adalah untuk memperdayakan 


Godaan-godaan & 103 


manusia, lalu menjerumuskannya secara perlahan-lahan 
kepada keburukan. 


Guru kami mengatakan, 


“Apabila engkau merasa senang untuk mengikuti 
bisikan itu, dan tidak ada rasa takut dalam 
melakukannya, serta engkau terburu-buru dan 
tidak berhati-hati dalam melakukannya, tidak 
khawatir dengan akibat akhirnya, maka ketahuilah 
bahwa itu datang dari sisi setan. Maka jauhilah! 
Akan tetapi, jika engkau mendapatkan dalam 
dirimu hal yang sebaliknya, misalnya ada perasaan 
takut dan tidak senang dalam melakukannya, 
berhati-hati serta tidak terburu-buru, khawatir dan 
tidak merasa aman, mengetahui akibat akhirnya, 
maka ketahuilah, bahwa hal itu datangnya dari sisi 
Allah Ta'ala atau dari malaikat.” 


Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi saw. 


bersabda, 


104 


r o, 0 C P 5 3. Ma 
BAN ang a Ka a Ca All 
” : 2 DL Sa E E EA a Lan o Ia 
AW Is DA PST Ga i>i ce BPK « an 


o ” C 3 r r 24 
ESAI HAN Ta KAN ISI cma 65333 


“Sikap tergesa-gesa itu berasal dari setan, kecuali dalam 
lima perkara: (1) Menikahkan anak gadis apabila telah 
dewasa. (2) Membayar utang apabila telah jatuh tempo. 
(3) Menyelenggarakan prosesi pengurusan jenazah apabila 
(seseorang) telah (dinyatakan) meninggal dunia. (4) 
Menjamu tamu apabila ia berkunjung (sesuai haknya). (5) 
Dan bertobat dari dosa apabila telah melakukan per- 
buatan dosa.” 


sa OMinhajul C&bidin 


Adapun mengenai rasa takut, seorang hamba Allah harus 
merasa prihatin dalam hatinya, apakah dia dapat me- 
laksanakan dengan baik semua perintah Allah ataukah tidak. 


Sedangkan mengenai gadha' (keputusan Allah), dia harus 
merasa yakin bahwa keputusan itu sangat baik baginya. 
Seorang hamba juga harus senantiasa mempunyai harapan 
akan memperoleh balasan di akhirat atas amal-amal yang ia 
kerjakan di dunia. Ketiga hal itu merupakan hal mendasar dan 
sangat penting untuk diketahui oleh seorang hamba. Ide dan 
bisikan yang terlintas di hati harus dipahami dengan baik agar 
kita bisa mengetahui detil, pembagian, dan perbedaan diantara 
bisikan-bisikan itu. Sebab, itu termasuk ilmu yang tinggi, 
rahasia, dan sangat mulia. 


Kedua: Dengan mengenali tujuh tingkatan siasat dan tipu 
daya setan yang digunakan untuk menjerat manusia. 


Pertama, dengan cara mencegah sang hamba mengerjakan 
amal ibadah. Apabila sang hamba dilindungi oleh Allah Ta'ala 
dan menolak bujukan setan itu dengan mengatakan, “Aku 
sangat membutuhkan amal baik, sebab aku harus membawa 
bekal dari dunia yang fana ini untuk menuju akhirat yang 
abadi,” maka setan tu akan melanjutkan dengan cara yang 
kedua. 


Kedua, setan membisikkan kepada sang hamba untuk 
menunda-nunda mengerjakan amal ibadahnya. Apabila si 
hamba dilindungi oleh Allah dan menolak bisikan itu dengan 
mengatakan, “Ajalku tidak berada di tanganmu, maka aku 
tidak akan menunda-nunda amal ibadahku hari ini untuk 
esok hari. Jika aku menunda amal hari ini untuk esok, maka 
kapan aku akan mengerjakan amal esok harinya? Sebab, 
setiap hari itu ada amalannya.” Maka setan akan melanjutkan 
dengan menggunakan cara yang ketiga. 


Godaan-godaangs 105 


Ketiga, setan menganjurkan kepada si hamba untuk 
tergesa-gesa dalam mengerjakan amal ibadah. Ia 
membisikkan, “Tergesa-gesalah, agar engkau cepat-cepat 
terbebas dari ini dan itu.” Apabila Allah melindungi si hamba 
dan ia menolaknya dengan mengatakan, “Amal yang sedikit 
tetapi sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak 
tapi kurang sempurna,” maka setan akan melanjutkan 
dengan menggunakan cara yang keempat. 


Keempat, setan membisikkan kepada sang hamba untuk 
mengerjakan ibadahnya sebagus mungkin agar orang-orang 
tahu bahwa ia seorang ahli ibadah. Apabila Allah melindungi 
si hamba dan ia menolak bisikan itu dengan mengatakan, 
“Apa perlunya aku beramal untuk dilihat manusia. Tidakkah 
cukup bagiku penglihatan Allah Ta'ala?” Maka setan akan 
melanjutkan dengan menggunakan cara yang kelima. 


Kelima, setan ingin menjerumuskan sang hamba pada 
perbuatan ‘ujub (mengagumi amal sendiri), dengan 
mengatakan, “Betapa hebatnya engkau, dan betapa 
bersemangatnya engkau dalam beramal ibadah.” Apabila 
Allah Ta'ala melindungi si hamba yang kemudian menolak 
pujian itu dengan mengatakan, “Anugerah itu milik Allah 
yang diberikan kepadaku. Dialah yang menentukannya 
kepadaku dengan taufig-Nya dan menjadikan amalku 
memiliki nilai yang besar. Kalau bukan karena anugerah-Nya, 
maka apalah nilai amal ini di samping nikmat Allah Ta'ala 
yang telah diberikan kepadaku, juga di samping ke- 
durhakaanku kepada-Nya.” Maka setan pun akan 
melanjutkan dengan menggunakan cara yang keenam. 


Keenam, ini cara yang paling dahsyat, yang tidak banyak 
diketahui orang kecuali yang memiliki hikmah. Setan 
mengatakan kepada seorang hamba, “Bersungguh- 
sungguhlah engkau beramal ibadah dengan rahasia, karena 
Allah lah yang menampakkan ibadah dan ketaatanmu itu ke 


106 ama IMAnhajul C#bidin 


masyarakat, dan itu akan membuatmu dikenal banyak 
orang.” Setan mengatakan demikian agar si hamba merasa 
riya’. Manakala Allah Ta'ala melindungi hamba itu dan ia 
menolak tipu daya setan dengan mengatakan, “Hai makhluk 
terlaknat, sampai saat ini engkau telah mendatangi aku dari 
berbagai sisi yang akan merusak amalku. Dan sekarang 
engkau mendatangi aku dari sisi yang sepertinya baik padahal 
bermaksud merusak. Aku ini hanyalah hamba Allah, dan Dia 
adalah majikanku. Apabila Dia berkehendak, maka amal 
ibadahku akan ditampakkan-Nya atau disembunyikan-Nya. 
Jika berkehendak, Dia akan menjadikanku sebagai orang 
yang terpandang atau seorang yang hina. Dan itu bergantung 
kepada-Nya semata. Aku tidak peduli, apakah hal itu 
ditampakkan pada manusia atau tidak ditampakkan. Sebab, 
tidak ada kekuasaan apa-apa di tangan mereka.” Maka setan 
akan melanjutkan dengan menggunakan cara yang terakhir. 


Setelah gagal dengan enam cara sebelumnya, setan kini 
mendatangi sang hamba dengan menggunakan cara terakhir 
(ketujuh). Ia berkata, “Wahai manusia, janganlah engkau 
menyusahkan diri dengan melakukan amal ibadah seperti 
itu. Sebab, jika Allah telah menetapkan engkau sebagai orang 
yang bahagia di alam akherat kelak, maka engkau 
meninggalkan ibadah pun tidak berpengaruh apa-apa. 
Engkau tetap akan menjadi orang yang berbahagia. Dan 
sebaliknya, bila engkau telah ditetapkan oleh-Nya sebagai 
orang yang celaka, tidak ada gunanya engkau beramal ibadah, 
karena engkau tetap akan celaka di akhirat nanti. Karena 
semuanya telah ditetapkan takdirnya oleh Allah, maka 
perbuatan baik atau burukmu tidak berpengaruh apa-apa 
terhadap nasibmu di akherat kelak.” 


Apabila si hamba dilindungi oleh Allah dan ia menolak 
bujukan setan itu dengan mengatakan, “Aku hanyalah 
seorang hamba dan hamba itu harus menjalankan perintah 
untuk menyembah-Nya. Sedang Allah itu lebih tahu 


Godaan-godaangs 107 


mengenai Rububiyyah-Nya, Dia dapat menghukum siapa saja 
yang Dia kehendaki dan dapat melakukan apa saja yang Dia 
inginkan. Dan bagaimana pun juga, beramal itu lebih 
bermanfaat bagiku. Sebab, jika aku diciptakan bahagia, maka 
aku tetap membutuhkannya untuk menyempurnakan 
pahalaku. Dan jika aku celaka, maka aku tetap mem- 
butuhkannya, agar aku tidak menyesali diriku nantinya. 
Karena Allah tidak akan mencelakakan dan menyiksaku 
lantaran aku taat kepada-Nya. Kalaupun aku dimasukkan ke 
dalam neraka karena ketaatanku, maka itu lebih aku sukai 
daripada aku dimasukkan ke dalamnya karena perbuatan 
durhaka yang telah aku lakukan. Namun, bagaimana bisa 
demikian, sedangkan janji-Nya adalah tepat dan firman-Nya 
adalah benar? Dia telah menjanjikan balasan pahala bagi 
hamba-hamba-Nya yang taat. Maka, siapa saja yang 
menjumpai Allah Ta'ala dalam keadaan beriman dan taat, ia 
samasekali tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, dan 
malah akan dimasukkan ke dalam surga-Nya. Bukan karena 
ia (hamba itu) berhak mendapatkan surga lantaran amal yang 
dikerjakannya, akan tetapi karena janji Allah Yang Mahatinggi 
lagi Mahasuci itu benar.” 


Kelak, orang-orang yang berbahagia ini akan mengatakan, 
» o s o- De 
oas g o sili h IAI 


“Segala puji bagi Allah yang telah menepati janji-Nya.” 
(az-Zumar: 74) 


Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita 
semua. Sesungguhnya, sangat banyak godaan dan tipu daya 
setan untuk menggagalkan ibadah dan ketaatan kita kepada 
Allah. Situasi ini sangat serius dan penuh resiko. Mohonlah 
selalu pertolongan kepada Allah Ta'ala dan mintalah 
perlindungan kepada-Nya, agar kita selamat dari tipu daya 
setan. Sebab, segala sesuatu itu berada dalam kekuasaan-Nya, 


108 24CMinhajul Abidin 


dan dari-Nya pula datangnya limpahan taufiq. Tidak ada daya 
dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Yang 
Mahatinggi lagi Mahaagung.” 


d. Godaan Keempat: Hawa Nafsu 


Kemudian hendaknya engkau, wahai para penempuh jalan 
ibadah, berhati-hati terhadap nafsu yang senantiasa 
mengajakmu kepada segala bentuk keburukan. Ia musuh 
paling berbahaya bagimu. Bencana yang diakibatkan olehnya 
akan sangat menyulitkanmu. Sementara cara mengatasinya 
amat berat. Penyakit yang ditimbulkan oleh nafsu sangat 
parah, dan obatnya sulit didapat. 


Itu semua disebabkan dua alasan: 


1. Nafsu itu seperti pencuri dan perampok di dalam rumah 
Anda sendiri. Sangat dan berat melindungi dirimu dari 
musuh yang seperti itu, yang bersembunyi dalam dirimu 
sendiri. 

Seorang penyair mengatakan, 
“Nafsuku selalu mengajak kepada yang membahayakanku, 
memperparah luka dan sakitku 
Bagaimana bisa saya melindungi diri dari musuhku, 
Yang bersembunyi di antara tulang rusukku.” 


2. Alasan kedua adalah, nafsu itu merupakan musuh yang 
dicintai. Manusia itu umumnya tertutup matanya 
terhadap aib yang terdapat dalam diri orang yang ia cintai. 
Seorang penyair menuturkan, 

“Engkau tak dapat melihat aib dari orang yang dicinta dan 
saudara 

tidak pada sebagian yang ada padanya jika engkau menyukai 
mata yang suka terhadap setiap aib tertutupi 

tapi mata yang benci menampakkan kejelekan-kejelekan.” 


Godaan-godaan & 109 


Apabila manusia memandang positif dorongan nafsunya 
yang jelek, dan hampir tidak melihat aibnya, padahal nafsu 
itu sangat memusuhinya dan berbahaya, maka ia bakal 
terjerumus kepada bahaya dan kebinasaan tanpa ia sadari. 
Kecuali, jika Allah Ta'ala menjaganya dengan anugerah dan 
pengawasan-Nya, serta berkat rahmat dari-Nya. 


Wahai para ahli ibadah, renungkaniah satu hal penting yang 
akan memuaskanmu. Apabila engkau perhatikan dengan 
seksama, maka engkau akan menemukan bahwa asal dari 
setiap fitnah, kerusakan, kehinaan, kebinasaan, dosa dan 
cacat yang terjadi pada diri manusia sejak manusia pertama 
hingga hari kiamat ialah berasal dari sisi nafsu ini. Baik itu 
dilakukan oleh nafsu itu sendiri atau melalui pertolongan, 
bantuan, atau melibatkannya. Iblis adalah yang pertama kali 
melakukan kemaksiatan terhadap Allah Ta'ala, yaitu menolak 
perintah Allah untuk bersujud pada Nabi Adam as. Penolakan 
iblis itu lahir dari hawa nafsu yang sombong dan iri (kepada 
Adam). Akibatnya ia jadi tercampak ke dalam lautan 
kesesatan setelah sebelumnya rajin beribadah selama delapan 
puluh ribu tahun. Ini terjadi pada saat belum diciptakan 
dunia dan makhluk yang akan mendiaminya. Ketidaktaatan 
itu timbul dari hawa nafsunya yang penuh kesombongan dan 
kedengkian. 


Adam dan Hawa berbuat dosa juga karena pengaruh nafsu. 
Iblis membujuknya untuk memakan buah terlarang agar bisa 
hidup kekal di surga. Keduanya pun tergoda, hingga 
keduanya diturunkan ke bumi yang rendah, sulit, fana dan 
merusak ini. Ini menjadikan anak cucu mereka dan 
keturunannya juga mengalami apa yang telah mereka alami 
hingga hari akhir nanti. 


Karena rasa iri dan dengki Oabil membunuh Habil, 
keduanya anak Adam dan Hawa. Dua malaikat, Harut dan 
Marut, juga menjadi korban dari nafsu. Dan yang demikian 


110 mm inhajul C#bidin 


akan terus terjadi hingga hari kiamat nanti. Maka engkau 
tidak menemukan fitnah, kebobrokan, kesesatan dan 
kemaksiatan yang menimpa manusia, melainkan hawa 
nafsulah yang menjadi biang keladinya. Jika bukan karena 
nafsu itu, manusia akan selamat dan berada dalam kebaikan. 
Melihat musuh yang begitu berat itu, maka orang yang bijak 
dan sadar pasti memberi perhatian serius untuk melindungi 
diri mereka dari terkaman nafsu dirinya. 


Apa siasat yang mesti ditempuh untuk menghadapi musuh 
semacam itu, agar kita bisa selamat darinya? 


Seperti sudah kami sebutkan di muka, masalah nafsu ini 
cukup pelik untuk diurai. Sebab, tidak mungkin 
melenyapkannya samasekali seperti halnya musuh-musuh 
yang lain. Sebab, nafsu itu kendaraan dan alat belaka. 


Ada seorang Arab dusun (A'rab) yang menyeru manusia 
kepada kebaikan. Ia berkata, “Allah Ta'ala telah melumpuhkan 
semua musuhmu kecuali nafsumu. Dan nafsu itu tidak bisa 
engkau lumpuhkan sama sekali, karena nafsu itu juga 
membantumu sebagai kendaraan dalam ibadah dan taat 
kepada Allah. Maka engkau membutuhkan jalan tengah 
dalam menghadapinya, yaitu dengan merawat dan 
memperkuatnya sebatas kesanggupanmu dalam mengerjakan 
segala kebaikan, dan melemahkannya guna melindungi diri 
dari sifat jahatnya. Nafsu tidak dapat engkau tahan dalam 
penjara dan kontrol yang ketat.” 


Semua itu menunjukkan betapa sulitnya mengontrol hawa . 
nafsu. Untuk mengobatinya diperlukan pikiran dan wawasan 
yang sangat dalam. Dan seperti sudah kami jelaskan 
sebelumnya, hendaknya engkau mengendalikan nafsu 
dengan kendali takwa dan sikap wara', agar engkau 
memperoleh kedua manfaat tersebut secara bersamaan. 


Godaan-godaants 111 


Jika engkau bertanya: Nafsu itu adalah binatang yang 
bandel dan sulit dikendalikan, lalu bagaimana caranya untuk 
dapat menguasai nafsu tersebut? 


Pertanyaan itu sangat relevan. Nafsu itu sangat bandel dan 
membangkang. Satu-satunya cara yang bisa ditempuh adalah 
membuatnya bertekuk lutut hingga mau mengikuti 
kendalimu. 


Seorang ulama besar mengatakan, ada tiga tindakan yang 
bisa digunakan untuk menekan nafsu dan eksesnya: 


1. Dengan mengekang keras keinginan nafsu. Sebab, 
binatang yang bandel akan melemah apabila makanannya 
berkurang. 


2. Memberi beban berat pada nafsu berupa ibadah-ibadah 
dan latihan spiritual yang keras. Sebab, seekor keledai 
apabila ditambah beban muatannya dan makanannya 
dikurangi, maka ia akan tunduk serta menurut pada 
tuannya. 


3. Memohon pertolongan kepada Allah “Azza wa Jalla serta 
merendahkan diri kepada-Nya, agar Dia berkenan 
menolongmu. Kalau tidak, maka tidak ada jalan untuk 
melepaskan diri dari jerat nafsu. Tidakkah engkau 
mendengar perkataan Yusuf as. seperti disebutkan dalam 
firman Allah Ta'ala berikut ini, 

» CI 8,9. eo, @ 
AP Ú Y SN A Ol 
“Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada 
kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku.” 
(Yusuf: 53) 


Jika engkau terus-menerus melakukan tiga tindakan di 
atas, maka nafsumu yang bandel itu akan menyerah padamu 


112 ma Minhajul C#bidin 


dengan seizin Allah “Azza wa Jalla. Maka, saat itu segeralah 
engkau menguasai, membelenggu, dan membebaskan diri 
dari keburukan nafsu tersebut. 


© ®© &® 


B. TAKWA: SENJATA MELAWAN GODAAN SETAN 
DAN NAFSU 


Apa itu takwa? 


Untuk menjawab pertanyaan tersebut, engkau terlebih 
dahulu mesti mengetahui bahwa takwa itu merupakan harta 
karun yang sangat berharga. Engkau akan memperoleh 
keuntungan yang sangat besar bila berhasil mendapatkan 
harta takwa ini, yang mengandung banyak ilmu pengetahuan, 
harta spiritual, sukses yang cemerlang, dan pahala berupa 
surga. Di dalam takwa itu Allah telah menggabungkan 
seluruh keuntungan dan kebaikan dunia, agama, dan akhirat. 


Jika engkau perhatikan ayat-ayat al-Qur'an, engkau akan 
melihat bahwa Allah Ta'ala telah menjanjikan banyak 
kebaikan, pahala dan balasan yang baik terhadap orang-orang 
yang bertakwa. Dan dengan takwa itu, engkau akan 
menemukan banyak kebahagiaan dan kesejahteraan. 


a. Manfaat Takwa 
Saya akan kutipkan untukmu sebagian dari pentingnya 
dan manfaat takwa itu. 


1. Pujian dan sanjungan kepada orang-orang yang bertakwa. 


ost, . 23 2 


97 0 - ON ia Lina oso 2° 2 
JAN pje ye A Op Iyan) Ig mai ol 


Godaan-godaants 113 


114 


“Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sesungguh-nya 
yang demikian itu termasuk urusan yang patut di- 
utamakan.” (Ali “Imran: 186) 


. Mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari musuh. 


Ian 033002 DE o lág oso gur 
uS LS al Y any lga Ols 
“Jika kalian bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya 


mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudharatan 
bagi kalian.” (Ali ‘Imran: 120) 


. Mendapatkan dukungan dan kemenangan. 


3s 9302 29 
Pa 


„O giaa OR AAG NYA iN RA o 
“Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa 
dan orang-orang yang berbuat kebaikan.” (an-Nahl: 128) 


oas S SAN 

KAA 3 Dy 

“Dan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang 
bertakwa.” (al-Jaatsiah: 19) 


. Diselamatkan dari kesulitan-kesulitan dan diberi rezeki 


yang halal. 
3 2. 2 0. o Ion EAE a “4 [Žore 
ae Y D ye Djy br Pa bea gag 
“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia 
akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya 


rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.” (ath- 
Thalaag: 2-3) 


. Diperbaiki amalnya. 


5.3 


otr o o AEE a A 2 an Oa an 
SI mekar Ajak YP 33 BNN IT ja GL 


wa Minhajul C#bidin 


“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian 
kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, 
niscaya Allah memperbaiki bagi kalian amalan-amalan 
kalian.” (al-Ahzab: 70-71) 


. Mendapatkan pengampunan dari dosa. 


oo oto ae 


PNS JI 


“Dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian.” (al- 
Ahzab: 71) 


. Dicintai oleh Allah. 
2.3 * , 


lE À ò) 


“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertakwa.” (at-Taubah: 4) 


. Diterima amalnya. 
20.539 z A ka PA 
a 


“Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari 
orang-orang yang bertakwa.” (al-Maa-idah: 27) 


. Mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. 


“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian 
di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara 
kalian.” (al-Hujuraat: 13) 


10. Mendapatkan kabar gembira di dunia dan di akhirat. 


3 GA adi E Sa AANG a a 
SA 


Godaan-godaan ts 115 


“(Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu 
bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam 
kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan) di akhirat.” 
(Yunus: 63-64) 


11. Selamat dari api neraka. 


3 


- PA 
Z Aá 


SA Ga LA Tua 


“Kemudian Kami akan menyelamatkan orang-orang yang 
bertakwa.” (Maryam: 72) 


“Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling bertakwa 
itu dari api neraka.” (al-Lail: 170) 


12. Mendapat anugerah kehidupan yang kekal di dalam 
surga. 


si 


. 0,839 20 é 
"akta wel 
ap Cd r 


“Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.” 
(Ali Imran: 133) 


Demikianlah penjelasan tentang besarnya manfaat dan 


kebaikan di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang mau 
bertakwa. Maka, wahai saudaraku, bertakwalah engkau! 


Khusus yang berkenaan dengan soal ibadah, ada tiga 


keuntungan yang bakal di dapatkan oleh orang yang 
bertakwa. 


1. Mendapatkan taufig dan bantuan dari Allah. Dan hal itu 
hanya diberikan kepada para ahli ibadah yang bertakwa 
penuh pada-Nya. 


aa MAnhajul C#bidin 


GEN ol 
“Bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa 
(muttagin).” (at-Taubah: 36) 


2. Diperbaiki amalnya dan disempurnakan kekurangannya. 


hg o Ifa o 
“Niscaya Allah memperbaiki bagi kalian amalan-amalan 
kalian.” (al-Ahzab: 71) 


3. Diterima amalnya. 


Log. A P T -$ 
oa ya AI a Lal 


“Sesungguhnya Allah hanya menerima (amalan) dari 
orang-orang yang bertakwa.” (al-Maa-idah: 27) 


Dan ibadah itu bertumpu pada ketiga perkara tersebut. 
Pertama-tama memperoleh taufig, agar ia dapat beramal. 
Kemudian diperbaiki kekurangan-kekurangannya, sehingga 
menjadi lebih sempurna. Setelah itu, diterima apabila telah 
sempurna. Dan ketiga perkara inilah yang dimohonkan secara 
sungguh-sungguh oleh para ahli ibadah kepada Allah Ta'ala 
dalam doa mereka, 


“Ya Tuhan kami, berilah kami taufig untuk menaati-Mu 
dan sempurnakan kekurangan kami, serta terimalah 
persembahan kami.” 


Allah Ta'ala telah menjanjikan semua itu karena rasa takwa 
mereka. Dan mereka dimuliakan oleh Allah, baik mereka 
meminta ataupun tidak. Maka, bila engkau ingin mem- 
peroleh kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat, 
hendaknya engkau bertakwa. 


Godaan-godaan & 117 


Sungguh indah pernyataan seorang penyair dalam bait 
syair berikut. 

“Barang siapa A kepada Allah, 

berarti ia sedang menjalankan bisnis yang menguntungkan.” 


Ada pula yang menulis bait syair berikut ini. 
“Tiada yang mengikuti seseorang sampai ke dalam kuburnya 
selain ketakwaan dan amal salehnya.” 


Yang lainnya bersyair, 

“Siapa yang mengenal Allah, 

Tapi tidak mau bertakwa kepada-Nya , 

maka dia orang yang celaka. 

Apa yang didapat seorang hamba yang membanggakan kekayaan, 
sedang puncak kemuliaan itu milik orang yang bertakwa. 


Tiada kerugian bagi orang yang taat dan pada apa yang ia 
dapatkan, 


dalam ketaatan kepada Allah dan pada yang dijumpainya.” 


Ada juga goresan pesan di bebatuan pada sebuah 
pemakaman, 

“Tiada bekal selain takwa, 

maka ambillah darinya dan tinggalkan selainnya." 


Kemudian renungkan satu prinsip pokok berikut ini. Yaitu, 
bahwa seandainya engkau telah menghabiskan seluruh 
umurmu dalam beribadah, berjuang dan bersusah-payah, 
tapi semua itu akan sia-sia jika Allah Ta'ala tidak menerimanya. 
Allah Ta'ala telah berfirman, 


Gam 08 


Ha Ga JS h 


“Sesungguhnya Allah hanya menerima (amalan) dari 
orang-orang yang bertakwa.” (al-Maa-idah: 27) 


18 sa cMinhajul C&bidin 


Jadi, diterima atau tidaknya ibadah seseorang itu amat 
tergantung pada tingkat takwa orang tersebut. 


Diriwayatkan dari Aisyah ra., bahwa ia pernah berkata, 


“Tidak ada sesuatu urusan duniawi yang membuat 
Rasulullah saw. kagum, dan tidak ada seorang pun 
yang membuat beliau kagum, selain orang yang 
bertakwa.” 


Dari Oatadah ra., ia berkata, 


“Sebagaimana telah tertulis di dalam Taurat, 
“Wahai anak Adam (manusia), bertakwalah kepada 
Allah dan tidurlah di mana pun engkau mau.” 


Juga diriwayatkan bahwa Amir bin Abdul Qais? menangis 
menjelang wafatnya. Padahal ia orang yang rajin melaksanakan 
shalat sunnah sampai seribu rakaat dalam sehari semalam. 
Saat mau tidur di suatu malam, ia menunjuk nafsu dalam 
dirinya sambil berkata, “Wahai tempat berlindungnya semua 
keburukan. Demi Allah, aku tidak rela kepadamu walau 
sekejap mata.” 


Dan pada suatu hari ia juga pernah menangis, lalu 
temannya bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?” 


Amir menjawab, “Saya menangis karena mengingat firman 
Allah, 


“Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang 
yang bertakwa.’ (al-Maa-'idah: 27)” 


Kemudian renungkan pula poin penting lainnya berikut 
ini, yang merupakan pokok dari segala perkara. Sebagian 


* Amir bin Abdul Qais adalah seorang tabi'in dari Basra (Irak). Ia 
meninggal di Damaskus (Syria). 


Godaan-godaan & 119 


alim dan orang saleh meminta kepada guru mereka, 
“Wasiatkan kepadaku dengan satu wasiat.” 


Maka sang guru menjawab, “Aku mewasiatkan padamu 
dengan wasiat Allah Rabb semesta alam kepada orang-orang 
terdahulu dan kemudian.” 


Yaitu, dengan firman-Nya Ta'ala, 


Ig Kong. 0 ol 0 PA pi Lot 08. oti 
Ia Ol SU (SES oe TERI II adl Uno Ii) 
A 

“Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang 


diberi Kitab sebelum engkau dan (juga) kepada engkau, 
‘bertakwalah kepada Allah.”” (an-Nisaa': 131) 


Allah swt. lebih tahu dari siapapun mengenai apa yang 
terbaik bagi seorang hamba. Maka, bukankah Dia yang lebih 
tepat memberikan nasihat dan lebih menyayangimu? Juga 
lebih mengasihanimu dari siapapun? Sekiranya di dunia ini 
ada perkara yang lebih utama dan lebih baik bagi seorang 
hamba daripada takwa, niscaya Allah akan memerintahkan 
hal itu kepada hamba-Nya dan mewasiatkannya kepada 
orang-orang pilihan-Nya. 


Maka, manakala Dia lalu menekankan hanya pada 'takwa', 
dan memerintahkan para hamba-Nya yang terdahulu 
maupun yang kemudian untuk bertakwa, tahulah engkau 
bahwa takwa adalah satu-satunya tujuan dan esensi dari 
ibadah, ketaatan, dan mujahadah. 


Allah “Azza wa Jalla juga telah menghimpun semua bentuk 
nasihat serta makna, petunjuk dan peringatan, pendidikan 
serta pengajaran dan budi pekerti. Dia-lah yang menghimpun 
kebaikan dunia dan akhirat, yang mencukupi bagi semua 
perkara penting, yang menyampai-kan kepada derajat yang 


120 sa Minhajul C#bidin 


tertinggi dalam bidang 'ubudiyyah. Ini adalah karena 
kesempurnaan hikmah dan keluasan rahmat-Nya. 


Sungguh bijak orang yang mengucapkan syair berikut ini, 


“Ingatlah, sesungguhnya takwa itulah kemegahan dan kemulian 
dan kecintaanmu pada dunia adalah kerendahan serta ketiadaan 
Tiada kekurangan bagi hamba yang bertakwa, 


apabila takwanya benar, sekalipun ia seorang tukang tenun dan 
tukang bekam.” 


Ini adalah prinsip yang tidak perlu tambahan lagi atasnya, 
cukup bagi orang yang mampu melihat cahaya dan 
mendapatkan petunjuk. 


Takwa sungguh besar nilainya, dan sangat mulia 
kedudukannya. Usaha keras untuk bisa meraih takwa ini 
merupakan keharusan dan kebutuhan vital bagi seorang 
hamba. Namun engkau pun pasti tahu, bahwa untuk bisa 
mendapatkan sesuatu yang sangat penting dan besar nilainya 
itu membutuhkan usaha yang sangat keras, serius, tekad 
tinggi, dan tak kenal kata menyerah. Dan memang, sebuah 
kemuliaan amat bergantung pada jerih payah yang 
dikeluarkan untuk memperolehnya, dan sebuah kenikmatan 
akan didapat sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. 


Allah Ta'ala berfirman, 
ab ga M bg a an gi 
“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari 
keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan 
kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah 


benar-benar beserta orang-orang yang berbuat kebaikan.” 
(al-'Ankabuut: 69) 


(Godaan-godaan & 121 


Dia adalah Zat Yang Mahamengasihani, yang di tangan- 
Nya terdapat kemudahan dari segala kesulitan. Maka 
dengarkanlah, perhatikan dan pahamilah dengan baik 
penjelasan masalah ini, agar engkau bisa menangkap 
maknanya, dan kemudian bertekad menjalankannya. 
Mohonlah pertolongan kepada Allah agar engkau dapat 
mengamalkan apa yang engkau ketahui dari-Nya. Allah lah 
yang memberikan taufig dan hidayah. 


b. Makna Takwa 


Wahai saudaraku, pahamilah apa yang dikatakan oleh 
syeikh-syeikh besar mengenai makna takwa ini. 


Menurut mereka, takwa itu adalah: “Menjaga hati dari 
segala bentuk perbuatan dosa yang belum engkau lakukan 
sebelumnya.” 


Disini ada tekad keras dalam hatimu untuk tidak 
melakukan dosa, dan kebencian terhadap perbuatan durhaka 
kepada Allah. Inilah batasan takwa yang dikemukakan oleh 
guru kami. 


Kata at taqwa («3,4 1) berasal dari kata Arab al wigayah ( 
46 Jl) yang artinya melindungi atau menjaga. Ketika seorang 
hamba menjaga diri dari kemaksiatan dengan tekad yang kuat, 
dan istigamah pada jalan ketaatan, maka ketika itu ia disifati 
sebagai orang yang bertakwa. Sedang yang ia lakukan itu 
dinamakan takwa. 


Kata takwa di dalam Al-Our'an dipergunakan untuk 
menyatakan tiga hal. 


1. Takut dan segan akan sesuatu. Sebagaimana firman Allah 
Ta'ala, 


122 aa Minhajul C#bidin 


“Dan hanya kepada Akulah kalian harus bertakwa 
(takut).” (al-Bagarah: 41) 


x l o, Co. 03 s0. og. 
A d Ogan Ku 


“Dan peliharalah diri kalian dari (adzab yang terjadi 
pada) hari yang pada waktu itu kalian semua dikembalikan 
kepada Allah.” (al-Baqarah: 281) 


2. Taat dan ibadah. Firman Allah, 


Sai 13 3g Keda Ka 
A a Ia opal Lalu 
“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian 
kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan 
kepada-Nya.” (Ali Imran: 102) 
Abdullah bin Abbas ra. mengatakan, 
“Taatlah kalian kepada Allah dengan sebenar- 
benarnya ketaatan.” 
Sementara Mujahid berkata, 


“Allah Ta'ala itu harus ditaati dan tidak di-durhakai, 
diingat serta tidak dilupakan, disyukuri dan tidak 
dikufuri.” 


3. Membersihkan hati dari dosa-dosa. 


Kata takwa juga mengandung makna usaha untuk 
melindungi hati dari buruknya dosa. Inilah sebenarnya 
makna hakiki dari kata takwa tersebut, sedang dua 
makna sebelumnya lebih bersifat metaforis. 


Allah Ta'ala telah berfirman, 
Kota UP mt Oa, 2,000 IOI ee Y bo... 
SB AS a aa eat, 


Godaan-godaants 123 


“Dan barangsiapa yang taat kepada Allah serta Rasul- 
Nya dan takut kepada Allah serta bertakwa kepada-Nya, 
maka mereka adalah orang-orang yang mendapat ke- 
menangan.” (an-Nuur: 52) 


Dalam ayat di atas Allah Ta'ala menyebutkan tiga hal, yaitu 
taat, takut kepada Allah, dan takwa itu sendiri. Ini sekaligus 
menunjukkan bahwa 'takwa' itu berbeda maknanya dari kata 
'taat' atau 'takut' tersebut. Yaitu, melindungi hati dari 
perbuatan dosa. 


Kalangan ulama mengungkapkan, ada tiga tingkatan 
takwa: 

- Takwa dari perbuatan syirik 

- Takwa dari perbuatan bid'ah, dan 


- Takwa dari perbuatan dosa. 


Ketiga tingkatan takwa itu telah disebutkan di dalam satu 
ayat Al-Our'an, 


ISI yah us Fa MUI Bala BET Sah dea 
YA SANG NA 23 ANA Lala ata YA 
o Ss o f 


A guh g 


r 
r 
3 
3, 


bi 


“Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amalan yang shalih karena memakan 
makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila 
mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan- 
amalan yang shalih, kemudian mereka tetap bertakwa 
serta beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan 
berbuat kebajikan.” (al-Maa-'idah: 93) 


124 mafinhajul C#sbidin 


Takwa pertama yang digunakan dalam ayat di atas adalah 
bermakna penolakan terhadap syirik, dan kata iman 
bermakna pengakuan atas keesaan Allah (tauhid). 


Takwa kedua dalam ayat itu bermakna penolakan atas 
perbuatan bid'ah, sedang maksud dari kata iman disini, yang 
melekat pada kata takwa, adalah pengakuan terhadap 
prinsip-prinsip ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. 


Takwa ketiga bermakna menjauhkan diri dari dosa dan 
kemaksiatan. Sedangkan kata ihsan yang mengikuti 'takwa' 
bermakna ketabahan, ketaatan, dan berbuat kebajikan. Jadi, 
dalam ayat di atas (al-Maa-'idah: 93), Allah swt. menyebutkan 
tiga tingkatan takwa, yaitu: 


- Tauhid, sebagai lawan dari syirik 


- Sunnah, sebagai lawan dari bid'ah, dan 


- Taat dan berbuat kebaikan, sebagai lawan dari dosa. 


Inilah penjelasan para ulama tentang makna takwa. 


Bagi kami, 'takwa' juga mengandung makna yang lebih 
luas, yaitu termasuk menjauhi perkara-perkara halal yang 
dilakukan secara berlebihan. Dalam sebuah hadits yang 
masyhur dari Nabi saw. disebutkan bahwa beliau bersabda, 


u ÚS Wib HE YG HS AA AL f 
? 
L 


AY 


Koa 
“Orang yang bertakwa itu disebut muttaqin karena 
meninggalkan apa-apa yang tidak mengandung dosa 
lantaran berhati-hati dari melakukan sesuatu yang 
mengandung dosa.” 


Godaan-godaangs 125 


Melihat isi hadits tersebut, kami lebih suka untuk 
memadukan antara apa yang dikatakan oleh para ulama 
dengan apa isi hadits Nabi tersebut. Sehingga definisi takwa 
itu menjadi lebih komprehensif dan maknanya lebih tajam. 


Bertitik tolak dari itu, maka kami mendefinisikan 'takwa' 
dengan: 


“Menjauhi semua yang engkau takuti akan 
mendatangkan bahaya terhadap agamamu.” 


Seseorang yang tengah menderita suatu penyakit lalu 
berpantang dengan beberapa jenis makanan, minuman atau 
buah-buahan tertentu, juga disebut al muttagi. Jadi, seorang 
muttagi adalah orang yang berpantang diri dari segala hal dan 
perbuatan yang bertentangan dengan perintah agama 
(syariah). 


Perbuatan yang bisa membahayakan agama seorang 
hamba adalah: 


- Perbuatan yang dilarang oleh Allah, disebut dosa. 
- Melakukan sesuatu yang dibolehkan tapi secara berlebihan. 


Bergelimang dalam perkara yang halal secara berlebihan 
dapat menyeret pelakunya pada perbuatan haram dan 
kemaksiatan. Ini karena dorongan nafsu yang jahat. Sedang 
kalau terlalu sering menggelamkam diri dalam perkara- 
perkara mubah, bisa menyebabkan hawa nafsumu mem- 
bangkang dan durhaka, yang akhirnya menjatuhkan seorang 
hamba dalam dosa. Maka dari itu, siapa yang ingin selamat 
dari ancaman atas agamanya, hendaknya ia menjauhi bahaya 
tersebut dan mencegah diri dari perkara halal secara 
berlebihan, karena takut hal itu akan menyeretnya kepada 
perkara yang haram. 


126 aa Minhajul C#bidin 


Rasulullah saw. bersabda, 


“Orang-orang yang takut kepada Allah meninggal- 
kan apa-apa yang dibolehkan lantaran berhati-hati 
dari melakukan suatu perbuatan dosa.” 


Yakni, karena mereka meninggalkan perkara halal yang 
berlebihan lantaran takut jatuh pada perkara yang 


diharamkan (karena berlebihannya itu, Ed.). 


Setelah melihat detil penjelasan diatas, maka dapat 
disimpulkan bahwa definisi takwa yang komprehensif 


adalah: 


“Menjauhi semua hal yang bisa mendatangkan 
bahaya terhadap agama, yaitu kemaksiatan dan 
segala sesuatu yang berlebihan.” 


Inilah realitas dan hakekat dari 'takwa'. 


Sementara itu, dalam tasawuf ‘takwa’ biasa didefinisikan 


sebagai: 


“Membersihkan hati dari keburukan yang belum 
pernah engkau lakukan, yang disertai kekuatan 
tekad untuk meninggalkannya. Sehingga hal itu 
menjadi alat untuk melindungi hati dari dosa dan 
keburukan.” 


Keburukan itu sendiri ada dua macam: 


- Keburukan murni, yang sudah dilarang secara jelas oleh 


syariah. 


- Keburukan yang tidak murni, yaitu sesuatu yang dilarang 


oleh Allah sebagai pendidikan (ta'dib) bagi hamba-Nya. 
Yakni perkara yang halal tapi berlebihan. Ini untuk 
menutup pintu terhadap masuknya keinginan nafsu 
syahwati. 


Godaan-godaan bek 127 


Yang pertama, yaitu keburukan murni atau dosa, 
hukumnya fardhu untuk ditinggalkan. Meninggalkan 
perbuatan seperti ini disebut takwa fardhu. 


Untuk keburukan jenis kedua, asalnya tidak apa-apa 
(boleh), tapi manusia disarankan untuk tidak mengerjakan- 
nya secara berlebihan. Ini untuk menutup pintu dari nafsu 
syahwati. Jika seorang hamba suka tenggelam dalam 
kesenangan duniawi yang dibolehkan (mubah) seperti itu, ia 
akan dimintai pertanggungan-jawab di akherat kelak dan 
akan menanggung malu di sana. Meninggalkan perbuatan 
buruk seperti ini disebuat takwa adab. 


Seorang hamba yang hanya mampu meninggalkan jenis 
keburukan pertama, hanya masuk dalam kategori Muttagi 
kelas dua. Sedang mereka yang mampu meninggalkan pula 
perkara-perkara mubah yang kurang bermanfaat, maka ia 
tergolong Muttagi utama, berada pada derajat takwa yang 
paling tinggi. 


Bagi hamba yang mampu meninggalkan dua jenis 
keburukan tersebut sekaligus, maka berarti ia telah mencapai 
takwa yang sempurna. Inilah yang disebut dengan sikap 
wara' kamil (wara' yang sempurna). Itulah inti dari agama. 


Engkau akan bertanya: Bagaimana bisa mengadopsi sifat 
takwa itu ke dalam diri kita, dan membawa nafsu kita ke 
jalan takwa tersebut? 


Dalam soal nafsu ini, bila nafsu itu memprovokasi engkau 
untuk berbuat dosa, maka engkau harus dapat mengontrol- 
nya sekuat mungkin agar dirimu jauh dari maksiat, bahkan 
dari perbuatan mubah yang tak ada manfaatnya dan 
berlebihan. Jika engkau bisa melakukannya, maka berarti 
engkau telah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Takwa itu akan 
otomatis menemukan jalannya ke seluruh anggota badanmu, 
luar dan dalam, seperti mata, telinga, lidah, hati, perut, 


128 ma Minhajul C&bidin 


kemaluan, dan anggota tubuhmu yang lain. Engkau juga telah 
mengendalikannya dengan kendali takwa. Untuk membahas 
ini lebih detil, silakan baca kitab “Ihya ‘Ulumuddin. 


Adapun dalam kitab yang sedang engkau baca ini, kami 
hanya akan menyebutkan dan membahas lima anggota tubuh 
saja untuk dilindungi dari berbuat dosa. 


c. Anggota Tubuh yang Harus Dilindungi dari Dosa 


Siapa yang ingin bertakwa kepada Allah Ta'ala, hendaknya 
ia memperhatikan lima anggota tubuhnya. Sebab, kelimanya 
merupakan media bagi perbuatan baik dan buruk. 


Kelima anggota tubuh itu adalah: mata, telinga, lidah, hati, 
dan perut. 


Kita harus berusaha keras untuk melindungi kelima 
anggota tubuh itu dari semua hal yang bisa mendatangkan 
bahaya pada agama, seperti maksiat, sesuatu yang haram, hal- 
hal yang tidak berguna, serta berlebihan dalam hal yang 
mubah. 


Apabila kita berhasil melindungi kelima anggota tubuh 
tersebut, maka cukup bagi seluruh anggota tubuh lainnya, 
dan dengan itu kita berhasil melaksanakan takwa secara 
komprehensif dengan seluruh anggota tubuh yang ada. 


Di bawah ini kami akan membahas secara rinci kelima 
anggota tubuh yang penting tersebut, dan apa-apa yang 
haram dikerjakan oleh kelimanya. 


Pembahasan Pertama: Menjaga Mata 


Hendaknya engkau menjaga mata dari pandangan yang 
membawa dosa, sebab mata itu merupakan sebab dari setiap 
keburukan dan sumber dari segala jenis penyakit. 


Godaan-godaan & 129 


Ada tiga petunjuk prinsip tentang menjaga mata ini: 


Prinsip pertama adalah seperti yang tertera dalam firman 
Allah Ta'ala, 


osoa? o v P o 3. Lo 03? 
aS a pra Bai o Igas Ia jadi 5 
Pa a OS, 


“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, 
‘Hendaklah mereka menahan pandangannya dan me- 
melihara kemaluannya.’ Karena, yang demikian itu adalah 
lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (an-Nuur: 30) 


Sekalipun pendek, ayat di atas mengandung tiga makna 
yang mulia, yaitu: pengajaran etika, peringatan, dan ancaman. 


Untuk mengajar etika (adab) para hamba-Nya, Allah 
memerintahkan di awal ayat tersebut, “Katakanlah kepada 
orang laki-laki yang beriman, “Hendaklah mereka menahan 
pandangannya.” Artinya, seorang hamba harus melaksana- 
kan perintah Tuhannya dalam hal etika yang ditetapkan oleh- 
Nya. Jika tidak, maka berarti ia beretika buruk (su'ul adab). 
Dan orang seperti ini tidak akan memperoleh kedudukan 
mulia di sisi Allah. 


Ayat tersebut juga mengandung peringatan Allah bagi 
seluruh hamba-Nya: “Yang demikian itu adalah lebih suci bagi 
mereka.” 


Kalimat ini mengandung dua makna: 


Pertama, menahan (menurunkan) pandangan itu bisa 
menyucikan hati mereka, seperti zakat yang bermakna 
penyucian (harta). Dan yang kedua, menahan pandangan itu 
bisa menyebabkan bertambahnya perbuatan baik bagi 


130 z8 Xinhajul C#bidin 


seorang mukmin, seperti zakat yang bisa menambah berkah 
dan keuntungan bagi yang menunaikannya. Kata zakat pada 
asalnya berarti numuw (tumbuh). Dengan kata lain, menahan 
pandangan mata itu bisa menyucikan hati dan menambah 
amal kebaikan. 


Sebaliknya, bila engkau tidak menahan pandanganmu, 
dan lebih suka melepaskan kendali mata untuk memandang 
obyek-obyek yang tidak berguna bagimu, maka matamu bisa 
melihat sesuatu yang diharamkan. Jika engkau sengaja 
memandangnya, maka itu dosa besar. Dan lantaran sebab itu 
hatimu akan terbayang-bayang dengannya, sehingga engkau 
bisa hancur karenanya. jika Allah Ta'ala tidak memberi 
rahmat. 


Saat memandang sesuatu, bisa jadi hati seorang hamba 
akan larut ke dalam obyek yang dipandangnya itu, seperti 
kulit yang tengah disamak bercampur dengan suatu warna. 
Wana itu tidak terlepas dari kulit tersebut selamanya. Obyek 
yang engkau pandang bisa saja bukan obyek terlarang, tapi 
mubah (diperbolehkan). Namun, begitu engkau terpikat 
dengannya, maka hatimu akan dipenuhi oleh keinginan- 
keinginan yang datang dari setan, berupa was-was dan 
bisikan-bisikan. Ketika engkau tak mampu mencapai 
keinginan yang dibisikkan setan tersebut, hatimu pun akan 
dipenuhi keraguan dan gundah gulana, hingga engkau 
tercerabut dari kebaikan. Padahal, andaikan engkau tidak 
memandang obyek tersebut, engkau akan selamat darinya. 


Nabi Isa as. juga menasehatkan hal yang sama. 


“Jauhkan matamu dari memandang hal-hal yang 
tidak baik (dosa), sebab ia 


akan menanamkan syahwat di hatimu, yang bisa 
mengundang fitnah bagimu.” 


Godaan-godaants 131 


Dzun Nun al-Mishri mengatakan, 


“Sebaik-baik penghalang syahwat itu adalah 
menahan pandangan mata.” 


Jadi, bila engkau berusaha mengontrol matamu dan 
menjaganya agar tidak memandang hal-hal yang tidak 
bermanfaat, maka hatimu akan selamat dari rasa khawatir 
(was-was) dan ragu-ragu. Sebab, dengan menjaga pandangan 
mata itu, nafsumu akan selamat dari penyakit-penyakit yang 
membinasakan, dan engkau bisa terus menambah amal 
kebaikan. Camkanlah poin yang menyeluruh ini. Semoga 
Allah “Azza wa Jalla memberi taufig pada kita semua dengan 
anugerah dan kemurahan-Nya. 


Adapun kandungan ancaman pada ayat tersebut ialah, 
“Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka 
perbuat.” 


Allah Ta'ala juga berfirman, 


Sa i 3 Lag PSE Ab bai 


“Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan 
apa yang disembunyikan oleh hati.” (al-Mu'min: 19) 


Cukuplah ini sebagai peringatan bagi orang yang takut 
pada Tuhannya. Dan ini adalah satu prinsip dari Kitabullah 
yang mulia dan suci. 


Sedangkan prinsip kedua dalam menjaga pandangan mata 
tertera dalam sebuah hadits Rasulullah saw., dimana beliau 
bersabda, 


08 4030 5 so. 


Sa gta LA Goat ta HA AN II 


. 


ya ie ab AG Ssi GS 


132 ssOfinhajul C#bidin 


“Sesungguhnya pandangan mata itu (pada wanita) ibarat 
panah beracun dari busur iblis. Barang siapa yang 
meninggalkannya karena takut pada Allah, maka Allah 
memberinya (mampu) merasakan kenikmatan ibadah yang 
membuatnya senang (melakukan ibadah).” 


Mendapatkan manisnya ibadah dan kelezatan munajat 
merupakan berkah bagi para ahli ibadah. Pengalaman banyak 
membuktikan, bahwa apa yang sudah dijanjikan dalam 
hadits nabi saw. itu sangat benar. Seorang ahli ibadah yang 
mencegah diri dari memandang kepada obyek yang haram, 
maka pasti ia akan memperoleh kelezatan beribadah dan 
manisnya ketaatan. Hatinya juga menjadi jernih. Ini tidak bisa 
ia peroleh sebelum menunaikan perintah yang tercantum 
dalam hadits tersebut. 


Prinsip ketiga ialah, hendaknya engkau meneliti setiap 
anggota tubuhmu. Apa yang harus diperbuat oleh tiap-tiap 
anggota tubuh itu? Dengan demikian, kita telah menjaga dan 
mengamankannya. Kaki itu untuk berjalan ke kebun-kebun 
surga dan istana-istananya. Tangan untuk memegang gelas 
minuman dan memetik buah-buahan yang menyegarkan di 
dalamnya (surga). Begitu pula dengan dengan anggota tubuh 
lainnya. Mata akan dipakai untuk melihat kepada keagungan 
Rabb semesta alam. Dan tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi 
serta lebih besar di dunia maupun akhirat daripada hal itu. 
Maka sangatlah patut bagi sesuatu yang berharap bisa 
memperoleh kemuliaan seperti itu dijaga dan dipelihara, 
dimuliakan serta dihormati. 


Ketiga prinsip pokok tersebut, apabila engkau 
merenungkannya dengan baik, akan cukup bagimu sebagai 
bekal dalam memahami persoalan ini. Dan hanya Allah Ta'ala 
yang memberikan taufiq. Cukuplah Dia bagiku dan Dia 
adalah sebaik-baik Pembimbing. 


(Godaan-godaants 133 


Pembahasan Kedua: Menjaga Telinga 


Hendaknya engkau melindungi telingamu dari men- 
dengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini dikarenakan 
dua alasan: 


Yang pertama, bahwa orang yang mendengarkan itu 
dianggap bersekutu dengan orang yang berbicara, baik 
berbicara yang baik maupun yang buruk. 


Ada sebuah syair yang berisi pesan tentang hal ini. 


“Pilihlah jalan tengah dari jalan-jalan yang ada, 

dan hindarilah kelokan yang meragukan. 

Dan pendengaranmu, jagalah dari mendengar yang buruk, 
seperti engkau melindungi lisanmu dari berucap yang buruk. 
Sebab, ketika engkau mendengar ucapan yang buruk, 

Maka engkau adalah sekutu bagi yang mengatakannya. 
Maka, waspadailah!” 


Yang kedua ialah, bahwa yang demikian itu (mendengar) 
membangkitkan angan-angan dan bisikan-bisikan setan di 
dalam hati. Dan rasa was-was yang meliputi si hamba akan 
memenuhi anggota-anggota tubuh lainnya, hingga hatinya 
akan sulit lagi untuk beribadah dengan baik. 


Pengaruh pendengaran terhadap hati adalah sama saja 
dengan pengaruh makanan di perut kita. Ada yang berbahaya 
dan ada pula yang bermanfaat. Ada yang menjadi gizi dan 
ada pula yang menjadi racun. Bahkan pengaruh pendengaran 
terhadap hati itu lebih membekas dan lebih sulit untuk 
dihilangkan daripada makanan. Pengaruh makanan itu akan 
hilang dengan tidur atau lainnya. Dan kalaupun memiliki 
dampak tertentu, tetap akan hilang beberapa lama kemudian. 
la memiliki penawar yang mampu menghilangkan dampak 
tersebut dari tubuh manusia. 


134 sa0XMinhajul C#bidin 


Adapun pengaruh ucapan yang didengar oleh seseorang, 
mungkin akan membekas sepanjang usia, tak dapat 
dilupakan. Jika perkataan itu buruk, maka itu akan terus 
mengikutinya dan menyesakkan dadanya. Lantaran itu, 
sampailah bisikan-bisikan dan was-was di dalam hatinya. Ia 
harus segera berpaling dari bisikan-bisikan itu, dan hatimu 
harus menghindar darinya dengan cara tidak mengingatnya 
lagi. Juga meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari 
keburukan yang ditimbulkannya. 


Bila itu tidak dilakukan, niscaya akan membawamu kepada 
kerusakan yang semakin hari kian membesar. 


Sekiranya engkau menjaga pendengaranmu dari apa yang 
tidak berguna bagimu, maka tentu engkau akan terbebaskan 
dari beban tersebut. Maka perhatikanlah hal itu, wahai orang 
yang berakal! Semoga Allah Ta'ala memberikan taufig kepada 
kita semua. 


Pembahasan Ketiga: Menjaga Lisan 


Kemudian hendaknya engkau menjaga lisan, mengekang 
dan mengendalikannya. Sebab, ia adalah anggota tubuh yang 
paling sulit untuk dikendalikan, paling mudah durhaka dan 
menjerumuskan. 


Menurut sebuah riwayat, Sufyan bin Abdullah pernah 
bertanya kepada Rasulullah saw., “Wahai Rasulullah, apa yang 
paling engkau takuti terjadi pada diriku?” 


Rasulullah menjawab sambil memegang lidahnya, “Ini!” 


Yunus bin Abdullah berkata, 


“Sesungguhnya aku mendapati diriku dapat 
menahan beban berpuasa pada saat panas terik di 


Godaan-godaanss 135 


Bashrah, namun aku tidak sanggup meninggalkan 
perkataan yang tidak berguna.” 


Oleh karena itu, hendaknya engkau berhati-hati dan sekuat 
tenaga menjaga lisanmu. 


Lima Prinsip Dasar Menjaga Lisan 


Ada lima prinsip dasar dalam kita menjaga lisan. 


Pertama, seperti diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri 
ra., "Apabila anak Adam (manusia) itu telah bangun di pagi 
hari, semua anggota tubuhnya memberi peringatan kepada 
lidah, “Kami menyerukan kepadamu dengan nama Allah 
Ta'ala, agar engkau bersikap baik! Sebab, jika engkau bersikap 
baik, maka kami akan ikut baik pula. Akan tetapi, jika engkau 
melenceng, maka kami pun ikut melenceng bersamamu.” 


Maksudnya, ucapan lidah (lisan) itu mempengaruhi 
anggota-anggota tubuh manusia lainnya, apakah akan 
mendapatkan taufig atau kesesatan. 


Makna ini diperkuat oleh apa yang dikisahkan dari Malik 
bin Dinar, bahwa ia berkata, “Apabila engkau melihat hatimu 
mengeras dan tubuhmu melemah, serta merasa rezekimu 
menyempit, maka ketahuilah, bahwa sungguh engkau telah 
mengucapkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirimu.” 


Kedua, menjaga waktumu. Waktu itu sangat berharga, tapi 
manusia umumnya lebih banyak menghabiskan waktu untuk 
ngobrol yang tak ada manfaatnya. Mereka mestinya lebih 
banyak menggunakan waktunya untuk zikir kepada Allah 
Ta'ala. 


Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Hasan bin Abu 
Sinan turun dari loteng sebuah rumah, lalu bertanya kepada 


136 sa Minhajul C#bidin 


pemilik rumah itu, “Kapan loteng ini dibangun?” Namun ia 
segera sadar bahwa pertanyaannya itu tak berguna. Ia 
kemudian bertanya kepada diri sendiri, “Wahai nafsuku yang 
terpedaya, apakah engkau menanyakan sesuatu yang tidak 
berguna bagimu?” Ia lalu menghukum lisannya dengan 
berpuasa selama satu tahun. 


Jadi, alangkah beruntung orang yang memperhatikan diri 
mereka. Sebaliknya, betapa celaka orang yang tak bisa 
mengendalikan diri dan lisannya. Hanya kepada Allah kita 
memohon pertolongan. 


Sungguh bijak syair berikut ini. 

“Ambilah manfaat dengan shalat dua rakaat, 

saat waktu istirahatmu di kegelapan malam yang sunyi. 
Apabila engkau cenderung dengan ucapan yang tiada guna, 
maka gantilah dengan kalimat tasbih. 

Tetap diam itu lebih baik daripada berbicara, 

sekalipun engkau fasih dalam merangkai kata.” 


Ketiga, menjaga lisan berarti menjaga amal saleh. Jika 
seorang hamba tak mampu menjaga lidah dan banyak 
berbicara, maka mau tidak mau ia akan membicarakan 
keburukan orang lain (ghibah). Seorang bijak berkata, 


“Siapa yang banyak berbicara, maka banyak pula 
kesalahannya. 


Sedangkan ghibah itu adalah bagaikan pertir yang 
merusak ketaatan.” 


Ada juga yang berkata, 


“Perumpamaan orang yang berbuat ghibah adalah 
bagaikan orang yang mendirikan senjata pelontar, 


Godaan-godaante 137 


kemudian dengan alat itu ia melontar-kan 
kebaikan-kebaikan yang ia miliki ke arah timur, 
barat, kanan dan kiri.” 


Dalam sebuah riwayat dituturkan bahwa pernah seseorang 
berkata kepada Hasan al-Bashri, “Wahai Abu Said, si fulan 
telah menceritakan keburukanmu.” 


Maka Abu Said (Hasan al-Bashri) segera mengirim satu 
nampan korma kepada orang yang telah membicarakan 
keburukannya itu. Ia juga berpesan pada orang itu, “Aku 
telah mendengar, bahwa engkau telah menghadiahkan 
kebaikan-kebaikanmu kepadaku, jadi aku senang membalas 
budi baikmu itu.” 


Ulama besar Abdullah bin Mubarak mengatakan, 


“Sekiranya aku boleh berbuat ghibah terhadap 
seseorang, maka tentu aku akan berbuat ghibah 
terhadap ibuku. Sebab, ia adalah orang yang lebih 
berhak mendapatkan kebaikan-kebaikan-ku.” 


Disebutkan pula, bahwa pada suatu malam Hatim al- 
Asham terlewat mengerjakan shalat malam. Ia lalu ditegur 
oleh istrinya keesokan harinya. Tapi al-Asham menjawab, 
“Semoga keteledoranku semalam terbayar oleh kejadian di 
malam itu. Beberapa orang telah melaksanakan shalat malam 
tadi malam, namun esok paginya mereka berkata sesuatu 
yang buruk tentang diriku. Maka, pahala shalat mereka itu 
diberikan kepada timbangan amalku pada hari kiamat nanti.” 


Keempat, dengan menjaga lisan dari kesalahan maka 
seorang hamba akan selamat dari celaka dan kehancuran. 


Sufyan ats-Tsauri berkata, 


“Jangan mengucapkan sesuatu dengan lisanmu 


138 aaCMinhajul C#bidin 


yang bisa membuat orang lain bisa mematahkan 
Bigi-gigimu." 
Ulama yang lain mengatakan, “Jangan engkau melepaskan 


lidahmu (dengan ghibah), karena itu akan merusak amal- 
amalmu.” 


Ada pula yang bersenandung sebagai berikut. 


“Jagalah lidahmu, jangan engkau berkata yang mengundang bala' 
Sesungguhnya bala' itu berpangkal pada perkataan.” 


Abdullah bin Mubarak mengatakan, 


“Ingatlah, jaga lidahmu! 


Karena lidah itu bisa mempercepat kehancuran 
manusia 


Dan lidah itu cerminan dari hati, 
Yang menunjukkan kualitas akal seorang manusia.” 


Ibnu Abi al-Muthi' juga bersyair, 


“Lidah seseorang ibarat singa di kandang. 
Apabila dilepaskan, maka akan menyerang. 
Jagalah lidahmu dengan kendali diam, 
maka engkau akan terjaga dari bencana.” 


Kelima, engkau harus selalu ingat bahwa salah satu 
hukuman yang dijatuhkan di hari kiamat kelak adalah karena 
menyalahgunakan lidah. Jadi, janganlah lisanmu gemar 
mengumbar pembicaraan yang diharamkan dan yang tidak 
ada gunanya. 


@odaan-godaan & 139 


Bila engkau berbicara hal-hal yang diharamkan, maka itu 
akan mengundang azab Allah yang tidak akan sanggup 
engkau menerimanya. 


Rasulullah saw. bersabda, 
KR en Ga A 3 k o o 08 Lor 
odli Oli OASE bg UI E Slj Ss Sp a 
2 ô MER HA ane La an NEE - 


“Pada malam ketika aku diisra'kan, aku melihat di dalam 
neraka suatu kaum yang memakan bangkai. Kemudian 
aku bertanya, ‘Wahai Jibril, siapa mereka itu?’ Jibril 
menjawab, "Mereka itu adalah orang yang memakan 
daging manusia (berbuat ghibah).'" 


Nabi saw. telah bersabda kepada Mu'adz, 
Pa 5... o è a32, zote a Po 3 Boga Pang 
II SENI IN ABI OI AL 12 MMI akasi 
AI SIS DAS Bia 


“Jaga lidahmu dari (memfitnah, ghibah) para pengemban 
Al-Qur'an (hafizh) dan penuntut ilmu. Dan janganlah 
engkau mencabik-cabik manusia dengan lidahmu, agar 
engkau tidak dicabik-cabik oleh anjing neraka.” 


Dan dari Abi Oilabah, ia berkata, “Bahwa sesungguhnya 
ghibah itu merusak hati dari menerima petunjuk (hidayah).” 


Marilah kita memohon kepada Allah Ta'ala agar dilindungi 
dari kejahatan itu. 


Itu adalah pembahasan seputar penggunaan lisan yang 
diharamkan Allah. 


140 ma inhajul C#bidin 


Adapun penggunaan lisan yang sifatnya mubah (di- 
perbolehkan), minimal dapat menyebabkan empat akibat: 


Pertama, merepotkan malaikat Kiraman Katibin dengan 
sesuatu yang tidak mengandung kebaikan dan manfaat. 
Malaikat tersebut memang bertugas mencatat (merekam) 
perkataan setiap manusia. Hingga sudah sewajarnya seseorang 
merasa malu kepada keduanya dan tidak membuat repot 
mereka. 


Allah Ta'ala berfirman, 


to. A 


Ig dn Bak u 


“Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan 
ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” 
(Oaaf: 18) 


Kedua, dikirimnya catatan tentang perkataan yang tidak 
berguna dan tidak bermakna itu kepada Allah Ta'ala. Jadi, 
hendaknya seorang hamba berhati-hati dari hal tersebut dan 
merasa malu kepada Allah “Azza wa Jalla. 


Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa ada seorang bijak 
melihat seseorang berbicara yang tak ada gunanya. Lalu si 
bijak tadi mengatakan kepada orang itu, “Wahai fulan, celaka 
engkau! Engkau hanya mendiktekan buku catatan yang nanti 
akan dikirimkan kepada Tuhanmu. Maka lihatlah apa yang 
engkau diktekan itu!” 


Ketiga, catatan ucapannya itu kelak akan dibacakan di 
hadapan para malaikat yang perkasa di hari kiamat, di depan 
para saksi di tengah suasana yang mencekam, dan keadaan 
mereka haus, lapar, telanjang, dan penderitaan lainnya. 
Mereka terputus dari pintu surga, dan tertahan dari 
memperoleh nikmat-Nya. 


Godaan-godaan & 14 


Keempat, mendapatkan celaan dan ejekan karena ucapan- 
ucapannya yang tak bermanfaat itu. Ia tak bisa lagi berdalih 
di hadapan Allah, dan ia akan menerima malu dari Allah 
Ta'ala. 


Seorang saleh mengatakan, 


“Jauhi olehmu perkataan yang tidak berguna, 
karena hisabnya (perhitungannya) di akhirat kelak 
akan sangat panjang.” 


Cukuplah prinsip-prinsip ini sebagai nasihat bagi orang- 
orang yang mau mendengar nasihat. Kami telah membahas 
soal ini lebih detil dalam kitab Asrar Mu'amalat ad-Din. 
Renungkan apa yang ditulis di dalamnya, niscaya engkau akan 
mendapatkan obat penawar darinya. 


Pembahasan Keempat: Menjaga Hati 


Hendaknya engkau menjaga dan memperbaiki hatimu. 
Sebab, hati ini merupakan bagian tubuh manusia yang paling 
besar bahayanya, paling kompleks dampaknya, paling halus 
masalahnya, paling berat diperbaiki dan paling rumit 
keadaannya. 


Ada lima prinsip untuk memperbaiki hati, yang bila diikuti 
dengan baik maka insya Allah hatimu akan menjadi lebih 
baik. 

Pertama, firman Allah Ta'ala, 

s032 ANIE rar., 27 
Ia ia AY Ios las Hu 


“Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan 
apa yang disembunyikan oleh hati.” (al-Mu'min: 19) 


142 maCMinhajul C#bidin 


Firman-Nya pula, 


o% o” 9 PA E A Ep ANN 

D a G plas i 
“Dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan)) dalam 
hatimu.” (al-Ahzab: 51) 


Dan firman Allah Ta'ala, 
AN Ha ANE á$ 


“Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati." 
(al-Anfaal: 43) 


Kita lihat, betapa masalah ini disebut berulang-ulang di 
dalam Al-Our'an. Allah Ta'ala mengetahui seluruh isi dan 
rahasia hati setiap hamba-Nya. Maka, cukuplah itu sebagai 
peringatan dan ancaman bagi para hamba pilihan-Nya. 
Engkau mestinya malu kepada Allah, atas dorongan hati 
buruk yang engkau simpan dalam dadamu, sebab Allah 
Mahamengetahui semuanya. 


Kedua, sabda Rasulullah saw., 
2 shos sge ote n ofo ote s3 E P DA 
SP ag Sopo RI Sa 
í E Ki d 5 ” 
Ser 
“Sesungguhnya Allah Yang Mahatinggi tidak melihat 


rupa dan bentukmu, tapi Dia melihat apa yang tersimpan 
dalam lubuk hatimu.” 


Jadi, hati merupakan pusat perhatian Allah Rabb semesta 
alam. Maka mengherankan kalau orang lebih suka merawat 
dan memperhatikan wajahnya agar diperhatikan orang lain, 
sampai-sampai ia.memoles mukanya, membersihkannya dari 


Godaan-godaante 143 


kotoran dan menghiasinya sebagus mungkin, agar makhluk 
tidak melihat kekurangan yang ada padanya. Namun, ia tidak 
memperhatikan hatinya, yang menjadi sasaran pandangan 
Rabb semesta alam. Ia tak mau membersihkan hatinya itu 
dari kotoran yang menempel, serta menghiasi dan 
memberinya wewangian, agar Rabb Yang Mahaagung tidak 
melihat hatimu dalam keadaan kotor, buruk, dan penuh aib. 
Ia mengabaikan hatinya penuh dengan keburukan, kotoran 
dan kejelekan, yang sekiranya manusia dapat melihatnya 
tentu ia akan menjauhi pemilik hati itu, melepaskan diri 
darinya dan mengusirnya. Maka kepada Allah jualah kita 
memohon pertolongan. 


Ketiga, sesungguhnya hati itu adalah raja yang ditaati dan 
penguasa yang diikuti. Maka, semua anggota tubuh itu 
tunduk mengikutinya. Apabila yang diikuti itu baik, akan 
baik pula para pengikutnya. Dan apabila rajanya lurus, maka 
rakyatnya pun lurus. 


Nabi saw. sudah menjelaskan hal itu dalam sebuah sabda- 
Nya, 


- és o Pa - - 2 o a 
BG AS Kental gate Si II akta KASN 3 Ol 


0-0 pa 83 o 3 
ERY YEAS MN A Ia 


“Sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal 
daging yang apabila baik, maka baiklah seluruh jasad. 
Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. 
Ketahuilah, bahwa ia adalah hati.” 


Karena seluruh kebaikan itu tergantung kepadanya (hati), 
maka wajib bagi kita untuk mencurahkan perhatian ekstra 
kepadanya. 


144 ma Minhajul Cebidin 


Keempat, sesungguhnya hati itu ibarat lemari besi tempat 
menyimpan seluruh permata spiritual seorang hamba. 
Permata yang paling berharga adalah ma'rifatullah 
(pengetahuan mengenai Allah Ta'ala), yang merupakan 
pangkal dari kebahagian di dunia maupun akhirat. Kemudian 
bashirah (mata hati), yang dengannya seseorang dapat 
menghadap dan memperoleh kemuliaan di sisi Allah “Azza 
wa Jalla. Setelah itu, niat yang ikhlas dalam menjalankan 
ketaatan, yang dengannya pahala akhirat digantungkan. 
Kemudian berbagai macam ilmu dan hikmah yang 
merupakan kemuliaan bagi hamba, serta seluruh akhlak yang 
mulia dan perbuatan yang terpuji. Dengan itulah terlihat 
kelebihan seseorang dari yang lainnya. Ini telah kami jelaskan 
dalam kitab Asrar Mu'alamat ad-Din. 


Maka, patutlah engkau memelihara dan melindungi lemari 
besi itu dari segala jenis kotoran serta berbagai bentuk 
kekurangan. Dilindungi dari pencuri dan perampok. 
Dimuliakan dan ditinggikan dengan berbagai macam 
kemuliaan, agar permata-permata mulia itu tak menjadi kotor 
dan tidak mudah dicuri. Semoga Allah melindungi kita dari 
musuh yang merusak hati. 


Kelima, setelah kami merenungkan keadaan hati itu secara 
mendalam, kami menemukan ada lima aspek menonjol di 
dalam hati itu yang tidak ditemukan di bagian tubuh lainnya: 


1. Musuh selalu membidiknya, mendatanginya, dan terus- 
menerus menjadikannya sebagai sasaran serangan. 
Sesungguhnya setan itu bercokol di dalam hati anak 
Adam. Sebab, hati merupakan tempat diturunkannya 
ilham dan juga tempat bersemayamnya rasa was-was 
(bisikan setan). Keduanya berlomba selamanya mengajak 
manusia untuk mengikuti malaikat (ilham) atau setan 
(was-was). 


Godaan-godaan & 145 


2. Hati itu sangat sibuk, tak pernah istirahat. Akal dan hawa 
nafsu terus menerus memasukinya bersama bala tentara 
masing-masing. Maka, hati selamanya menjadi ajang 
peperangan dan adu kekuatan antara keduanya. 
Karenanya kita mesti membatasi masuknya setiap musuh 
ke dalam hati kita, dengan cara selalu menjaganya. 


3. Hati itu secara konstan dikelilingi oleh godan dan rintangan, 
yang jatuh ke hati seperti hujan yang tiada henti. Proses 
ini tak ada akhirnya, dan upaya menghentikannya 
tergantung pada kemampuan si pemilik hati tersebut. Hati 
itu tidak seperti mata yang terpejam saat ada bahaya 
mengancam dan lalu terbuka kembali manakala bahaya 
itu sudah berlalu. Juga tidak berada pada tempat yang jauh 
atau bersembunyi di kegelapan malam, hingga musuh 
tidak bisa melihatnya: tidak pula seperti lidah yang 
terlindungi oleh gigi dan bibir. Akan tetapi, hati itu adalah 
sasaran dari bisikan-bisikan yang engkau tidak sanggup 
untuk menahan dan menjaganya kecuali dengan per- 
juangan keras. 


4. Mengobati hati ini sangat sulit, karena ia tidak terlihat 
olehmu. Kadangkala engkau bahkan tidak menyadari 
bahwa hatimu telah terkena bermacam-macam penyakit. 
Diperlukan usaha yang sangat keras untuk mendeteksi 
sumber penyakitnya dan konsisten dalam mengobatinya. 


5. Penyakit itu sangat cepat masuk ke hati. Dan, kondisi hati 
itu penuh gejolak, bahkan lebih cepat daripada ber- 
golaknya air mendidih di dalam kuali (ceret). 


Bila hati tergelincir, semoga Allah Ta'ala melindungi kita 
darinya, maka akan lebih berbahaya dari lainnya. Sebab, 
akibat paling ringan dari hati yang tergelincir itu adalah ia 
(hati) akan mengeras dan condong kepada selain Allah Ta'ala. 
Dan ujungnya nanti adalah, hati menjadi terkunci dengan 


146 sa Minhajul C#bidin 


kekufuran. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari itu 
semua. 


Tidakkah engkau pernah mendengar firman Allah Ta'ala 
berikut ini, 

Sa Na Ba BRA oa ah 

GA Pa as SEN, 8! 

“Ia enggan serta takabur. Dan adalah ia termasuk golongan 


orang-orang yang kafir.” (al-Baqarah: 34) 


Hatinya menjadi sombong, dan itu membawanya kepada 
penolakan dan kekufuran secara lahiriah kepada Allah. 


Tidakkah engkau juga pernah mendengar firman Allah 
Ta'ala berikut ini, 


Sp PA DA SG, 


“Tetapi ia cenderung kepada dunia dan memperturutkan 
hawa nafsunya yang rendah.” (al-A'raaf: 176) 


Hatinya cenderung dan mengikuti hawa nafsu, hingga 
membawanya kepada dosa dan kemalangan. 


Tidakkah pula engkau pernah mendengarkan firman Allah 
Ta'ala berikut ini, 


oss SR “Bt 0302 Ore - OI És oag CE Paya 
Poly pp da ajaa JUS paha asi ol, 
Las-o-o „a? o, 
Oyga egilib d 
“Dan (begitu pula) Kami memalingkan hati serta peng- 
lihatan mereka, seperti mereka belum pernah beriman 
kepadanya (Al-Qur'an) pada permulaannya. Dan Kami 


biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang 
sangat.” (al-An'aam: 110) 


Godaan-godaan & 147 


Dan terhadap makna ini, para hamba Allah sejati merasa 
takut itu akan terjadi di dalam hati mereka. Mereka lalu 
menangis karenanya, dan mencurahkan perhatian mereka 
kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman mengenai 
gambaran mereka itu, 

PAPAN i eE AE SN NI D Dee Sen an 

kar) oal a CAS Lag Opa 
“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan 
tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah. Juga 
(dari) mendirikan shalat dan (dari) membayarkan zakat. 
Mereka takut kepada suatu hari yang (pada hari itu) hati 
dan penglihatan menjadi guncang.” (an-Nuur: 37) 


Semoga Allah Ta'ala menjadikan kami dan engkau 
termasuk orang-orang yang mengambil i'tibar (pelajaran) dari 
orang-orang yang mendapatkan petunjuk tentang bahaya- 
bahaya gejolak hati. Mereka telah memperoleh taufig dari 
Allah untuk memperbaiki hati mereka dengan cara yang baik. 
Dan sesungguhnya Dia adalah Zat Yang Maha Penyayang dari 
seluruh yang penyayang. 


Pembahasan mengenai hati ini memang amat penting, tapi 
itu memerlukan waktu panjang hingga tak mungkin bisa 
dirangkum seluruhnya dalam kitab ini. Hanya saja, para guru 
kami telah menyebutkan poin pentingnya, termasuk adanya 
sembilan puluh sifat yang baik untuk memperbaiki hati, dan 
sejumlah perkara buruk yang bisa merusak hati. Mereka juga 
menyebutkan faktor-faktor yang kondusif bagi perbaikan hati 
serta cara memperbaikinya. Sementara faktor-faktor yang 
bisa merusak proses perbaikan hati itu merupakan masalah 
serius yang harus dikaji dan didiskusikan secara rinci. 


Orang-orang yang memandang penting urusan agama dan 
tidak tenggelam dalam kelalaian, akan mudah mengetahui 


148 saCKinhajul Abidin 


rincian soal itu. Kami telah menyebutkannya sekelumit saat 
menjelaskan tentang keajaiban-keajaiban hati dalam kitab 
Ihya' ‘Ulumuddin. Kami juga telah menerangkan hal itu secara 
rinci serta bagaimana cara mengatasinya di dalam kitab Asrar 
Mu'amalat ad-Din, yaitu kitab yang khusus membahas 
masalah tersebut, yang sangat bermanfaat. Dan tidak dipetik 
manfaatnya kecuali oleh para ulama yang mendalam ilmunya. 


Sedang dalam kitab Minhajul “Abidin ini, kami mem- 
bahasnya secara umum saja, tidak mendalam atau rinci. Ini 
agar bisa dimengerti oleh semua lapisan, baik yang pemula 
maupun yang tinggi ilmunya, yang kuat maupun yang 
lemah. Kami ungkapkan prinsip-prinsip yang harus 
dilakukan dalam upaya mengobati hati, juga betapa kita 
sangat membutuhkan obat itu. 


Faktor-faktor perusak hati 


Setelah melewati proses perenungan dan berpikir yang 
cukup lama, kami akhirnya mengetahui ada empat prinsip 
dalam proses perbaikan dan pengobatan hati. Kami juga 
menemukan empat faktor yang terkait dengan proses 
rusaknya hati itu. Keempat faktor itu merupakan godaan bagi 
para ahli ibadah dan orang-orang taat, yang menyusahkan 
diri dan menjadi menghalangi proses perbaikan hati. Itu 
semua mengarahkan hati ke jalan kehancuran. 


Keempat faktor perusak hati itu adalah: 


1. Panjang angan untuk hidup lama di dunia 


2. Iri hati 
3. Tergesa-gesa dalam beribadah 
4. Sombong 


Sedang empat prinsip yang menjadi lawannya, yang 
merupakan pilar-pilar ibadah yang memperbaiki hati adalah: 


Podaan-godaan Ga 149 


Tidak mengharapkan dunia 

Baik kepada seluruh makhluk Allah 

Tenang dalam ibadah dan berbagai urusan lain 
Rendah hati 


Pa RA 


Inilah delapan prinsip yang memperbaiki keadaan hati 
dan yang merusaknya. Poin tersebut sangat penting untuk 
diperhatikan. Maka, kerahkan tenagamu untuk menjaga diri 
dari penyakit-penyakit tersebut dan berusaha untuk 
mendapatkan kebalikannya. Jika itu engkau lakukan, 
cukuplah itu sebagai bekal mengarungi dunia, dan engkau 
akan berhasil mencapai tujuan, insya Allah. 


Mari kita bahas empat penyakit yang merusak hati itu satu 
persatu. 


(a). Panjang angan (Thulul amal) 


Panjang angan adalah penghalang atas segala bentuk 
kebaikan dan ketaatan, juga mendatangkan keburukan dan 
godaan. Ini adalah penyakit ganas yang membawa manusia 
kepada berbagai macam kerusakan. Ketahuilah, bila engkau 
menjadi korban dari penyakit panjang angan, maka dosamu 
akan bertambah dengan empat macam dosa lagi. 


Pertama, malas melakukan ibadah dan ketaatan, dan 
akhirnya akan meninggalkannya sama sekali. Nafsumu akan 
berkata, “Aku akan melakukannya nanti, karena waktu di 
hadapanku masih panjang. Aku tidak akan ketinggalan.” 


Dalam kaitan ini adalah benar apa yang dikatakan oleh 
Daud ath-Tha'i, 


“Bagi orang yang takut pada ancaman Allah, maka 
jarak yang jauh akan menjadi dekat. Dan siapa saja 
yang panjang angan, maka menjadi buruklah 
amalannya.” 


150 »aoXinhajul C4bidin 


Yahya bin Mu'adz ar-Razi mengatakan, 


“Panjang angan itu penghalang bagi setiap 
kebaikan, sedang tamak mencegah setiap 
kebenaran. Kesabaran membawa kepada 
kemenangan, dan nafsu mengajak kepada setiap 
keburukan.” 


Kedua, menunda-nunda tobat karena merasa umurnya 
masih panjang. Nafsunya berkata, “Aku akan bertobat nanti, 
waktunya masih lama. Aku masih muda, dan pintu tobat itu 
masih terbuka. Aku sanggup melakukannya kapan saja aku 
mau.” Ia lupa bahwa ajalnya akan tiba pada saat yang tidak 
ia duga, sehingga ia meninggal dunia sebelum sempat 
bertobat kepada-Nya. 


Ketiga, lebih bersemangat mencari kekayaan dan harta 
dunia daripada berbuat untuk akhiratnya. Ia akan 
mengatakan, “Aku takut miskin di masa tuaku, di saat aku 
sudah tak sanggup lagi berusaha. Maka, aku harus 
mendapatkan harta banyak sekarang yang dapat aku simpan 
untuk berjaga-jaga kalau aku sakit, tua, atau jatuh fakir.” 
Sikap semacam ini menggerakkan hati kita cenderung kepada 
dunia dan terlalu berambisi terhadapnya. 


Dalam soal rezeki ia akan sering berkata, “Apa yang akan 
aku makan nanti? Apa yang akan aku minum nanti? Pakaian 
apa yang akan aku pakai? Bagaimana menghadapi musim 
dingin ini? Bagaiamana menghadapi musim panas ini, 
padahal aku belum memiliki apa-apa? Barangkali umurku 
panjang, maka aku harus mengumpulkan harta banyak- 
banyak dari sekarang. Sebab, di masa tua nanti saya bakal 
sangat membutuhkannya, dan aku tidak perlu tergantung 
kepada orang lain.” 


Godaan-godaan Ge 151 


Itu semua bakal mendorongmu untuk makin mencintai 
dunia dan mengumpulkan kekayaan darinya. Dan engkau 
pun jadinya menyia-nyiakan umur dan waktumu tanpa 
manfaat apapun bagi kepentingan abadi di akhirat nanti. 
Sahabat Abu Dzar al-Ghiffari ra. mengungkapkan, “Se- 
sungguhnya angan-anganku melampaui batas ajalku.” 


Keempat, menyebabkan hati menjadi keras dan lupa 
kepada akhirat. Sebab, jika engkau mengangankan hidup 
yang lama, maka engkau tidak ingat kepada kematian dan 
kehidupan di alam kubur. Sebagaimana dikatakan oleh 'Ali 
bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, 


"Sesungguhnya yang paling aku takuti terhadap 
kalian itu ada dua. Yaitu, panjang angan dan 
mengikuti kehendak hawa nafsu. Ketahuilah, 
bahwa panjang angan itu menyebabkan lupa 
kepada akhirat, sedangkan mengikuti hawa nafsu 
itu menghalangi kita dari melihat kebenaran.” 


Jika seorang hamba menjadi korban dari panjang angan- 
angan, maka pikiran dan perhatiannya hanya akan terfokus 
pada kenikmatan dunia semata. Ia semakin banyak bergaul 
dengan orang lain, hingga berakibat hatinya menjadi keras. 
Sesungguhnya, kelembutan dan kebeningan hati itu disebab- 
kan oleh mengingat kematian dan kehidupan alam kubur, 
pahala dan siksa, serta berbagai kondisi akhirat. Jika hal 
tersebut tidak ada pada dirimu, mana mungkin hatimu dapat 
lembut dan jernih? 


Allah Ta'ala berfirman, 
osm o PE M3 S0 a tra dad 


“Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, 
lalu hati mereka menjadi keras.” (al-Hadiid:16) 


152 saw finhajul C&bidin 


Jadi, bila engkau memiliki panjang angan, niscaya 
ketaatanmu pada Allah berkurang, tobatmu tertunda dan 
kemaksiatanmu bertambah banyak, ambisimu menjadi kuat, 
hatimu mengeras, serta engkau bertambah lalai dari akhirat. 
Apakah ada keadaan yang lebih buruk dari itu? Penyakit apa 
yang lebih besar darinya? Semua ini disebabkan karena 
panjangnya angan-angan. 


Maka, pendekkan angan-anganmu, dan dekatkan jiwamu 
kepada kematian, kemudian ingatlah keadaan rekan dan 
saudara-saudaramu yang telah dikagetkan oleh datangnya ajal 
pada waktu yang tidak mereka duga. Sebab, mungkin saja 
engkau akan mengalami keadaan seperti mereka. Maka, 
berhati-hatilah wahai jiwa yang terpedaya. 


Dan ingatlah apa yang dikatakan oleh “Auf bin 
Abdullah, 


“Berapa banyak orang yang memasuki suatu hari 
namun tidak dapat menyelesaikan hari itu 
(meninggal sebelum hari itu habis -Ed.)? 


Dan berapa banyak orang yang menanti hari esok, 
namun tidak dapat menjumpainya? Sekiranya 
engkau mengetahui ajal itu dan perjalanannya, 
maka tentu engkau benci berpanjang angan dan 
mengikuti tipuan dunia.” 


Tidakkah engkau mendengar perkataan Nabi Isa bin 
Maryam as., 


“Dunia itu ada tiga hari. Yakni, (1) hari kemarin 
yang telah berlalu, yang tidak dapat engkau raih 
kembali. (2) Hari esok yang engkau tidak tahu, 
apakah bisa engkau akan menjumpainya atau 
tidak? (3) Hari ini, hari yang engkau masih miliki, 
maka manfaatkanlah ia dengan baik.” 


Godaan-godaants 153 


Abu Dzar al-Ghifari ra. juga mengatakan hal yang 
sama, 


“Dunia itu ada tiga waktu. Waktu yang telah 
berlalu, waktu yang sedang engkau hadapi, dan 
waktu yang engkau tidak tahu apakah akan 
menjumpainya atau tidak.” 


Maka engkau pada hakikatnya hanya memiliki satu waktu. 
Sebab, kematian itu berada di antara waktu ke waktu. Berapa 
banyak orang yang sebelumnya masih bernafas, kemudian 
ia dikejutkan oleh datangnya maut sebelum tarikan nafasnya 
yang terakhir. Jadi sebenarnya engkau hanya memiliki satu 
nafas, satu hari, dan satu waktu. 


Oleh karena itu, bersegeralah memenuhi nafas yang satu 
ini dengan ketaatan dan tobat, sebelum ia lenyap. Sebab, 
barangkali engkau tak sempat menarik nafas yang kedua. 
Janganlah engkau terlalu memperhatikan rezekimu, karena 
engkau belum tentu masih hidup setelah rezekimu itu kamu 
dapatkan. Dan jika itu terjadi, maka engkau tidak lagi 
membutuhkannya. Itu berarti engkau telah menyia-nyiakan 
waktumu. Mengapa manusia tidak memberi perhatian 
terhadap rezeki yang dibutuhkan dalam hari itu saja, atau 
satu waktu atau satu tarikan nafas saja? Tidakkah engkau 
ingat apa yang disabdakan oleh Nabi saw. tentang sahabat 
mudanya, Usamah bin Zaid: 


“Tidakkah kalian heran dengan Usamah yang 
membeli gandum untuk keperluan sebulan. 
Sungguh Usamah itu panjang angannya. Demi 
Allah, tidaklah aku meletakkan kaki lalu aku 
mengira akan mengangkatnya, tidak satu suapan 
kemudian aku mengira akan mengunyahnya, 
sehingga tiba-tiba maut menjumpaiku. Demi 


154 as Winhajul C&bidin 


jiwaku yang berada di tangan-Nya, sesungguhnya 
yang dijanjikan kepada kalian itu benar-benar 
akan datang. Sedangkan kalian tidak dapat 
berlepas diri darinya.” 


Apabila engkau mengingat pesan-pesan ini dan rajin 
mengulang-ulangnnya, niscaya engkau tak lagi mau 
berpanjang angan-angan. Ketika itu, engkau akan mendapati 
dirimu bersegera menuju ketaatan dan bertobat, dan 
gugurlah kemaksiatanmu. Engkau akan bersikap zuhud 
terhadap urusan dunia, termasuk mencari kekayaan duniawi. 
Maka, perhitungan dan tanggunganmu menjadi ringan. 
Hatimu akan senantiasa mengingat akhirat, dan berbagai 
ketakutan yang menghantuimu akan segera berlalu. 


Hal itu akan terjadi secara bertahap, dari satu nafas ke nafas 
berikutnya. Hatimu yang keras akan berubah menjadi lembut 
dan semakin bening. Saat itu, engkau akan merasa takut 
kepada Allah Ta'ala, sehingga engkau pun makin istigamah 
dalam beribadah. Makin besar tercapai harapanmu untuk 
hidup bahagia di akhirat nanti. Semua itu diperoleh setelah 
engkau tak lagi berpanjang angan-angan. 


Ada seorang bermimpi bertemu dengan Zararah bin Aufa 
yang sudah meninggal dunia. Dalam mimpi itu Zararah 
ditanya, “Amalan apa yang paling baik menurutmu?” 


Zararah menjawab, “Ridha (ikhlas) terhadap keputusan 
Allah dan memperpendek angan-angan.” 


Engkau pun mesti mencoba meraih kedudukan mulia itu 
sesuai kemampuanmu, wahai saudaraku! Tindakan menahan 
diri dari panjang angan-angan itu sangat terpuji karena itu 
merupakan sarana yang efektif dalam memperbaiki hati dan 
nafsu. 


Godaan-godaan ts 155 


Semoga Allah Ta'ala memberikan taufig dengan anugerah 
dan rahmat-Nya. 


(b). Iri hati (hasad) 


Iri hati adalah perbuatan buruk yang merusak amal baik 
seorang hamba. Sifat ini juga mendorong seorang hamba 
pada perbuatan dosa yang lebih besar. Ini merupakan 
penyakit berat, dan dengannya telah diuji para gurra (ahli 
membaca Al-Our'an) dan para ulama. Apalagi kalangan 
awam dan orang-orang yang bodoh. Penyakit ini 
membinasakan mereka dan memasukkan mereka ke dalam 
neraka. 


Tidakkah engkau mendengar sabda Rasulullah saw., 

o- ? La wA s z AAP a á PA Zoso 15 
ll TA, da aga) Maa SG ó A zw 
in o” Oai” 5 Par Ta 2 3 sA, e 2 3 Ong bye 
Ji SALA Ia adu EA AL AK, 

. 3 -9 
AAS MUA 


“Enam golongan yang masuk neraka karena enam 
perkara: (1) Orang-orang Arab karena sikap ashabiyah 
(fanatisme kesukuan) mereka, (2) penguasa karena 
kezalimannya, (3) para tuan tanah dan pejabat karena 
kesombongan mereka: (4) para pedagang karena sifat 
khianat mereka, (5) orang dusun karena kebodohannya, 
(6) dan ulama karena sifat dengki (iri hati) yang ada pada 
diri mereka.” 


Sungguh, perbuatan iri hati ini sangat membahayakan. 
Bahkan para ulama pun tidak selamat dari penyakit ini, yang 
menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. 


156 sa Minhajul C#bidin 


Sifat hasad (dengki, iri hati) ini bisa menimbulkan lima 
macam kerusakan: 


1. Merusak ketaatan. 


Rasulullah saw. bersabda, 


a Age a SIA r P LAI, X 
CASN UN IE CS MEI ISU KLS 


“Hasad itu memakan pahala kebaikan, sebagaimana api 
memakan kayu bakar.” 


2. Hasad itu maksiat dan jahat. Wahab bin Munabbih 
mengatakan, 


“Orang yang iri hati memiliki tiga tanda. Yaitu, 
mencari muka apabila berhadapan, menjelek- 
jelekkan apabila tidak ada di hadapan kita, dan 
bergembira apabila terjadi musibah pada diri 
orang lain.” 


Cukuplah bagimu, bahwa Allah Ta'ala telah 
memerintahkan kita untuk meminta perlindungan dari 
kejahatan orang-orang yang iri hati (dengki). 


Allah Ta'ala berfirman, 


ASI dalan Aa 
“Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia 
mendengki.” (al-Falag: 5) 


Lihatlah, bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan orang 
yang iri hati itu sejajar dengan setan dan tukang sihir 
(di ayat sebelumnya -Ed.), dan Dia memerintahkan kita 
untuk meminta perlindungan dari kejahatan mereka 


Godaan-godaan bsa 157 


158 


semua. Sampai-sampai, tidak ada tempat untuk 
memohon per-tolongan terhadapnya dan tidak ada 
tempat meminta perlindungan darinya, kecuali kepada 
Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. 


. Hasad mendatangkan kelelahan dan kesusahan tanpa ada 


manfaatnya. Bahkan, itu mendatangkan dosa dan 
mengundang kemaksiatan. Sebagaimana dikatakan oleh 
Ibnu as-Samak, 


“Aku tidak pernah melihat orang zalim yang lebih 
mirip dengan orang yang dizalimi daripada 
seorang pendengki. Juga nafsu yang terus 
menguasai diri, akal yang tidak waras dan 
kesusahan yang senantiasa melekat kepada 
pelakunya.” 


. Hasad menyebabkan kebutaan hati, sehingga orang yang 


berpenyakit ini sulit memahami hukum-hukum Allah 
“Azza wa Jalla. 


Sufyan ats-Tsauri berkata, 


“Hendaknya engkau berdiam diri (tidak banyak 
bicara), niscaya engkau memiliki sifat wara’. Dan 
jangan berambisi pada dunia, niscaya engkau 
menjadi orang yang cepat menghafal. Juga jangan 
menjadi orang yang suka menjelek-jelekkan, 
niscaya engkau selamat dari omongan manusia. 
Serta jangan menjadi orang yang pendengki, 
niscaya engkau akan cepat memahami segala 
sesuatu.” 


. Hasad menghalangi kita dari mendapatkan kebaikan dan 


membuat kita mudah tersesat. Juga menjadikan kita sulit 
memperoleh apa yang kita inginkan, dan malah 
membantu musuh. Sebagaimana yang dikatakan oleh 
Hatim al-Asham, 


28 Minhajul C#bidin 


“Orang yang pendengki itu tidak memiliki agama. 
Dan orang yang suka mencela itu bukanlah 
seorang ahli ibadah. Sedang orang yang suka 
memfitnah tidak memperoleh keamanan, dan 
orang yang memiliki sifat dengki tidak men- 
dapatkan pertolongan.” 


Mana mungkin seorang pendengki akan memperoleh apa 
yang diinginkannya, sementara yang ia inginkan sebetulnya 
adalah hilangnya nikmat-nikmat Allah dari hamba-hamba- 
Nya yang Muslim? Dan bagaimana mungkin ia akan ditolong 
dari ancaman musuh, sementara musuh-musuhnya itu adalah 
para hamba Allah yang beriman? Alangkah bijaknya Abu 
Ya'gub ketika ia berdoa, 


“Ya Allah, berikan kami kesabaran atas ke- 
sempurnaan nikmat yang engkau anugerahkan 
terhadap para hamba-Mu, dan atas kondisi baik 
mereka.” 


Saya tegaskan, dengki atau iri hati adalah penyakit yang 
merusak sikap taatmu kepada Allah, memperbanyak 
perbuatan syirik dan maksiat. Juga menghalangimu dari 
ketenangan jiwa, pemahaman hati, kemenangan terhadap 
musuh, dan memperoleh apa yang diinginkan. Sungguh, tak 
ada penyakit yang lebih fatal dari itu. Oleh sebab itu, 
hendaknya engkau mengobati dirimu dari penyakit tersebut. 
Semoga Allah Ta'ala memberikan taufig dengan anugerah dan 
kemurahan-Nya. 


(c). Tergesa-gesa dalam ibadah (isti'jal) 

Tergesa-gesa dan terburu-buru dalam berbuat kebaikan 
dapat menjauhkan kita dari tujuan yang hendak dicapai. Juga 
banyak menjerumuskan kita kepada tindak ke-maksiatan. 
Sifat ini menimbulkan empat macam penyakit: 


Godaan-godaan ts 159 


160 


1. Mengerjakan suatu ibadah dengan maksud untuk 


mencapai kedudukan istigamah, tapi bila dilakukan secara 
tergesa-gesa padahal belum masuk waktunya yang tepat 
bagi dirinya. Sikap tersebut akan menyebab-kan dirimu 
melemah dan putus asa karenanya, lalu berhenti 
bermujahadah. Akibatnya, ia gagal mendapat-kan 
kedudukan yang hendak ingin ia capai. 


Akan tetapi, bisa pula ia berlebihan dalam ber- 
sungguh-sungguh dan memberatkan jiwanya, sehingga 
ia tidak sampai ke tujuan yang diinginkan. Maka, ia 
berada di antara sikap yang terlalu longgar dan 
berlebihan. Dan keduanya adalah akibat dari sikap 
tergesa-gesa. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Nabi 
saw., bahwa beliau bersabda, 


TI ne Guan UT 0 a San NP NT AAN DA 
Ss CN LE op gia JAE GAS ol 
ng 22 ” 

So so{, [i 

BY, 
“Sesungguhnya agama kita ini kokoh. Maka masukilah ia 
dengan lembut. Sebab, tumbuhan itu tidak membelah bumi 


dan tidak menyisakan tempat yang keras (melainkan 
ditumbuhinya).” | 


Dan di dalam perumpamaan yang cukup populer 
disebutkan, 


“Jika tidak tergesa-gesa engkau akan 
sampai.” 
Sementara itu, seorang penyair mengatakan, 


“Orang yang bersikap tenang sering mendapat apa yang 
diinginkan, 


sedang orang yang terburu-buru bisa tergelincir." 


=a Yinhajul C#bidin 


2. Ketika seorang hamba memiliki keperluan, kemudian ia 
berdoa kepada Allah Ta'ala untuk bisa memperoleh-nya, 
dan ia memperbanyak doanya serta bersungguh-sungguh 
meminta kepada Allah agar doanya itu di ijabah 
(dikabulkan) sesegera mungkin. Ia menyangka, Allah pasti 
akan segera memenuhi permohonannya itu. Hingga ketika 
Allah tidak mengabulkan permintaannya saat itu juga, ia 
langsung lemah semangat dan putus asa. Lalu ia tinggalkan 
sikap mujahadah, dan akhirnya semakin jauh dari tujuan 
yang ingin dicapainya. 


3. Suatu saat, seorang penempuh jalan agama (salik) mungkin 
dizalimi oleh seseorang, hingga membuatnya marah. Lalu, 
secara tergesa ia mendoakan orang itu agar mendapat 
celaka, dan dengan sebab itu seorang Muslim menjadi 
binasa. Maka ini berarti si salik itu telah melampaui batas 
dalam masalah itu, hingga ia pun terjatuh pada kemaksiatan 
dan kebinasaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, 


Sa WAY 0S HIU 63 FU SSI E 


“Dan manusia berdoa untuk kejahatan, sebagaimana ia 
berdoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia itu bersifat 
tergesa-gesa.” (al-Israa': 11) 


4. Dasar ibadah adalah wara', dan dasar dari sikap wara' 
adalah memperhatikan secara teliti segala hal. Misalnya 
terhadap makanan, minuman, berbicara dan melakukan 
sesuatu. Orang yang suka terburu-buru dalam berbagai 
perkara dan tidak meneliti lebih dulu secara seksama, 
terburu-buru berbicara apa saja hingga ia mengalami 
kesalahan, terburu-buru makan sampai jatuh pada apa 
yang diharamkan atau yang berstatus syubhat, maka itu 
akan merusak sikap wara' mu itu. 


Tak ada ibadah tanpa sikap wara’. Maka, wajib bagi 
seorang hamba untuk mengobati dan melenyap-kan 


Godaan-godaants 161 


penyakit suka terburu-buru ini, yang dampaknya tidak 
hanya merusak kebaikan dirinya saja, tapi juga 
menyebabkan kerugian bagi Muslim lainnya. Sungguh 
mengerikan! 


(d). Penyakit sombong (kibr) 


Penyakit sombong atau angkuh (arogan) menghapuskan 
seluruh jejak kebaikan dan kesalehan. Ini dosa yang sangat 
buruk, yang membuat rusak amalan agama kita. Ini langsung 
menyerang keyakinan kita. Bila sudah berurat-berakar di hati 
kita, maka penyakit sombong itu sulit disembuhkan lagi, dan 
dampaknya akan kemana-mana. 


Tidakkah engkau mendengar akan firman Allah Ta'ala, 
PE aa A SNN SEN SERI 3 


“Ia enggan dan takabur. Dan adalah ia termasuk golongan 
orang-orang yang kafir.” (al-Baqarah: 34) 


Paling sedikit ada empat bahaya yang ditimbulkan oleh 
sifat sombong ini pada diri pelakunya: 


1. Ja akan terhalang dari kebenaran. Hatinya buta, tak 
mampu melihat ayat-ayat Allah dan memahami hukum- 
hukum-Nya. Sebagaimana firman-Nya, 

8.0 o EN an IA DO Ke Oa . o £. 
SA PI 3 OLS Gil Je 58 Uje 
“Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan 


dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar.” (al- 
A'raaf: 146) 


# $ # 


“Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang 
sombong dan sewenang-wenang.” (al-Mu'min: 35) 


162 aa0Xinhajul C&bidin 


2. Ia dimurkai dan dibenci oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana 
Dia berfirman, 


Lo yasa? 3. 55 
PSA Hu Y Al 


“Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
sombong.” (an-Nahl: 23) 


Juga sebagaimana dialog antara Nabi Musa as. dengan 
Allah swt., dimana Musa mengatakan, “Wahai Tuhanku, 
siapakah makhluk-Mu yang paling engkau benci?” 


Allah Ta'ala menjawab, “Orang yang sombong, kasar 
lidahnya, memalingkan pandangan dari kebenaran, bakhil 
tangannya, dan buruk perangainya.” 


3. Ia akan mendapatkan penghinaan dan siksa di dunia 
maupun akhirat. Berkata Hatim, 


“Hindarilah bertemu kematian dalam tiga 
keadaan: sombong, rakus, dan angkuh. Orang 
yang sombong itu tidak akan bertemu kematian 
sebelum ia dihinakan oleh keluarga, kerabat, dan 
para pelayannya. Sedangkan orang yang rakus, ia 
tidak menemui kematian sebelum hidup dalam 
kekurangan makanan dan minuman. Dan bagi 
orang yang angkuh, tidak dikeluarkan oleh Allah 
Ta'ala dari dunia ini sebelum ia dilumuri oleh 
kencing serta kotorannya sendiri.” 


Ia juga mengatakan, 


“Siapa saja yang bersikap sombong atas sesuatu 
yang tidak dibenarkan, maka Allah Ta'ala akan 
mewariskan kepadanya kehinaan yang tidak ada 
kebaikan sedikit pun padanya.” 


Godaan-godaante 163 


4. Ia bakal mendapatkan balasan neraka dan azab yang amat 
pedih di akhirat kelak. 


Allah Ta'ala pernah berfirman di dalam hadits qudsi, 


r 3 2 9 P) or” 

Vga Ja 3 PU ad Lah TEA IS UI 

mig dasi 

“Kesombongan itu adalah pakaian kebesaran-Ku dan 

keagungan itu adalah kain penghias-Ku. Oleh karena itu, 

siapa saja yang menyaingi Aku pada salah satu dari 

keduanya, maka Aku akan memasukkannya ke dalam 
Neraka Jahanam.” 


Maknanya, bahwa keagungan dan kesombongan itu 
adalah sifat yang khusus bagi Allah Ta'ala, maka ia tidak 
pantas disandang oleh selain-Nya. Ibaratnya, sepotong 
pakaian kebesaran dan selendang milik seseorang yang 
khusus dipakainya sendiri, serta tidak diperkenankan untuk 
dipakai bersama-sama dengan orang lain. 


Kini kita tahu bahwa sifat sombong itu akan menutup- 
mu dari mengetahui kebenaran dan memahami makna ayat- 
ayat Allah beserta hukum-hukum-Nya, yang menjadi inti dari 
semua perkara. Sifat sombong itu juga menyebab-kan murka 
Allah swt. dan kehinaan di dunia serta api neraka di akhirat 
kelak. Maka, tidak seharusnya bagi orang yang berakal 
membiarkan sifat buruk itu bersemi dalam dirinya. Ia harus 
secepatnya mengenyahkan sifat itu, dengan cara meminta 
perlindungan kepada Allah dari sifat itu. Sebab, hanya Dia- 
lah Yang Mahaagung dan Mahamulia, yang sanggup 
melindungi serta memberikan taufiq kepada kita semua. 


Inilah empat penyakit hati (panjang angan, iri hati, tergesa- 


gesa, dan sombong) yang dapat kami sampaikan. Bagi orang 
yang mau menggunakan akalnya cukup kiranya penjelasan 


164 sa0finhajul C#bidin 


tersebut, apabila ia menganggap penting urusan hatinya serta 
melindungi urusan agamanya. 


Engkau mungkin akan bertanya: apabila aneka penyakit 
yang dapat ditimbulkan oleh empat perkara tersebut ternyata 
sangat berat, dan kita harus sangat berhati-hati darinya, maka 
mau tidak mau harus diketahui hakikat dan batasan- 
batasannya. Tolong jelaskan kepada kami mengenai hal itu, 
agar kami mengetahui jalan untuk menghindarinya. 


Baiklah, kami akan jelaskan hal itu, tapi hanya pokok- 
pokoknya saja. Penjelasan yang lebih detil mengenai empat 
penyakit tersebut bisa dibaca dalam dua kitab kami: Ihya’ 
Ulumuddin dan Asrar Muamalat ad-Diin. 


Tentang panjang angan (thulul amal), kebanyakan 
ulama mendefinisikan sebagai, “Menginginkan 
kehidupan untuk waktu yang lama (kekal) dengan 
memutuskannya sendiri.” 


Kebalikan dari ini adalah gisharul amal, yaitu tidak 
memutuskan suatu hal sendiri, melainkan menggantung-kan 
semuanya pada kehendak dan ilmu Allah Ta'ala. Misalnya 
dengan mengatakan: besok saya akan ke situ, insya Allah. 
Atau kalimat sejenis. 


Jadi, bila seseorang yakin bahwa dia akan tetap hidup 
setelah nafas pertama ke nafas berikutnya, maka berarti ia 
adalah orang yang panjang angan. Itu termasuk tindakan 
maksiat pada Tuhan. Sebab, dalam kalimat itu ada makna 
bahwa engkau telah membuat keputusan terhadap suatu 
perkara yang gaib. Akan tetapi, jika engkau mengaitkannya 
dengan kehendak Allah Ta'ala dan pengetahuan-Nya, 
misalnya engkau mengatakan, “Aku akan hidup jika Allah 
menghendaki (insya Allah),” atau mengatakan, “Jika 
menurut pengetahuan Allah aku akan hidup,” maka engkau 


Godaan-godaan bk 165 


dianggap telah memutus sikap panjang angan itu, sudah 
meninggalkan panjang angan. 


Oleh karena itu, janganlah sekali-kali memastikan akan 
tetap hidup, meski itu hanya di dalam hati. Pahamilah hal 
itu baik-baik, insya Allah engkau akan mendapatkan 
petunjuk. 


Angan-angan itu sendiri ada dua macam, yaitu: 


-  Angan-angan yang ada pada masyarakat umum, dan 
-  Angan-angan yang dimiliki kalangan khusus. 


Angan-angan di masyarakat umum bentuknya adalah 
keinginan untuk mengumpulkan harta benda dunia dan 
bersenang-senang dengannya, serta membuat rencana jangka 
panjang bagi hidupnya. Ini adalah tindak ke-maksiatan yang 
murni. 


Allah swt. berfirman, 


S E PEE seba HE ISU AA 


“Biarkanlah mereka (di dunia ini) makan dan bersenang- 
senang, serta dilalaikan oleh angan-angan (kosong), maka 
kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatan mereka 
itu).” (al-Hijr: 3) 


Adapun angan-angan yang dilakukan oleh orang-orang 
khusus (berilmu) adalah, menginginkan hidup terus guna 
menyempurnakan amal kebaikan. Ini juga berbahaya, karena 
belum tentu hidup lebih panjang itu akan mendatangkan 
kebaikan, bahkan bisa sebaliknya. Jadi, hendaknya ia 
mengaitkan hal itu dengan kehendak Allah atau dengan syarat 
kebaikan, agar ia terbebas dari aib panjang angan. 


166 maAnhajul Abidin 


Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya, 
PA aon Sd PON Pat MRT A aa 
KALA YI NS 3 jeb Sd oa Y; 


“Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap 
sesuatu, ‘Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok 
pagi, kecuali (dengan menyebut) insya Allah.’” (al-Kahfi: 
23-24) 


Para ulama telah menyarankan sebuah alternatif dari 
panjang angan ini, yaitu sebuah “keinginan” atau “harapan” 
yang didasarkan pada niat yang terpuji. Ini terdengar seperti 
sebuah dispensasi. Namun ada syarat mutlak yang harus 
diperhatikan, yaitu “harapan panjang” tersebut harus disertai 
dengan niat yang kuat akan melakukan perbuatan yang baik 
saja. Ia juga harus yakin benar bahwa pada akhirnya, berhasil 
atau tidaknya harapan itu tergantung hanya kepada 
pertolongan dan kehendak Allah Ta'ala semata. 


Definisi di atas menunjukkan bahwa sebuah perbuatan 
baik harus didasarkan pada niat yang kuat, namun proses 
terwujudnya niat itu dan akhir yang terjadi harus diserahkan 
pada kehendak Allah Ta'ala (istitsna”). 


Pasti ada yang bertanya: Mengapa demikian? Kenapa awal 
dan akhirnya tidak diserahkan saja kepada kehendak Allah? 


Pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan mengatakan: 
Awal suatu amal perbuatan itu tidak mengandung bahaya. 
Yang berbahaya justeru proses berikutnya, misalnya godaan 
dan rintangan yang dihadapi, serta timbulnya sifat 'ujub dan 
riya’. 


Ada dua resiko yang menghadang perjalanan suatu amal 
perbuatan, masing-masing: 


- Bisa atau tidaknya perbuatan itu terlaksana. 


Godaan-godaan Ba 167 


- Resiko perbuatan itu rusak di tengah atau di akhir jalan, 
misalnya karena berubahnya niat atau munculnya rasa 
bangga diri ('ujub). Kitapun tidak tahu akhir dari amal 
perbuatan tersebut, apakah baik ataukah buruk. Karena 
demikian resikonya, maka wajib bagi kita mengucapkan 
kata 'insya Allah’ dan menyerahkan hasil akhir dari 
perbuatan kita itu kepada Allah swt. 


Kata 'insya Allah' itu diucapkan untuk memastikan 
selesainya perbuatan kita, dan secara keseluruhan kita 
menyerahkan proses akhir dari amal perbuatan kita itu 
kepada kehendak Allah untuk melindunginya dari masuknya 
rasa "ujub dan riya’ (pamer amal). Niat yang terbentuk untuk 
mengerjakan perbuatan baik itu dinamakan niyat mahmudah. 


Jalan lain agar terhindar dari panjangan angan-angan, yang 
juga merupakan benteng dari pendek angan (gisharul amal) 
adalah selalu ingat pada kematian, dimana kematian itu bisa 
datang kapan saja tanpa bisa di duga. Kematian itu akan 
datang menjemput, baik di kala kita sadar maupun saat kita 
lengah. Apajadinya bila ketika kematian itu datang kita dalam 
masih dalam keadaan tertipu dan lemah karena panjang 
angan-angan itu. Maka camkanlah uraian ini baik-baik. 
Mudah-mudahan kita mendapatkan taufig. 


Ini sangat mendesak untuk disadari. Jangan lagi sia-siakan 
waktumu dengan mendengarkan perkataan-perkataan yang 
tidak jelas dan ajakan orang-orang yang melenakan. 


Adapun penyakit dengki (hasad), penderitanya meng- 
inginkan hilangnya nikmat yang tengah dikenyam oleh 
saudaranya sesama Muslim. Jika engkau tidak menginginkan 
hilangnya kenikmatan dari sisi saudaramu, namun engkau 
menginginkan kenikmatan yang sama untuk dirimu, maka 
itu disebut ghibthah. 


168 aa inhajul C#bidin 


Rasulullah saw. bersabda, 


“la hasada illa fi itsnataini” tidak ada hasad kecuali pada 
dua perkara. 


Yakni, tidak boleh iri atas kenikmatan yang didapat oleh 
orang lain. Di sini beliau menggunakan kata ghibthah dalam 
pengertian yang mirip dengan hasad (iri), karena makna di 
antara kedua kata itu memang sangat dekat. Sedang 
keinginan agar kenikmatan yang dialami saudaramu itu 
hilang karena tidak ada maslahat di dalamnya, itu disebut 
kecemburuan (ghirah). Inilah perbedaan di antara perkara- 
perkara tersebut. 


Adapun kebalikan dari sifat dengki itu adalah nashihah. 
Yaitu, menginginkan agar saudara Muslimnya itu tetap 
merasakan nikmat Allah yang membawa kebaikan baginya. 


Jika ditanyakan: Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa 
kenikmatan itu membawa maslahat (kebaikan) atau mudharat 
(keburukan) baginya, yang akan membawa pada nashihah 
atau hasad? 


Terkadang kita memiliki kecenderungan untuk menilai 
sebuah kenikmatan yang sedang dialami oleh saudara kita 
itu. Bila kita melihat bahwa nikmat itu baik bagi orang 
tersebut, maka lakukan nashihah. Namun bila dari berbagai 
kemungkinan yang ada muncul keraguan apakah nikmat itu 
baik atau buruk, kita dilarang untuk berharap agar nikmat 
itu lenyap dari tangan saudara seagama kita itu. Dalam situasi 
ini, kita serahkan segalanya pada ilmu dan kehendak Allah. 
Ini agar engkau selamat dari sifat dengki. 


Cara lain untuk mencegah diri berbuat hasad, serta lebih 
memilih melakukan nashihah (mengharapkan kebaikan) bagi 
saudara sesama Muslim, adalah dengan mengingat hak-hak 


Godaan-godaanee 169 


— orang mukmin, yang derajatnya diagungkan oleh Allah, serta 
dikarunia kemuliaan di hari kemudian. Serta berbagai 
manfaat besar yang engkau dapatkan di dunia dengan saling 
saling tolong-menolong di antara kalian, dan aktif ber- 
partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Tapi keuntungan 
terbesar adalah harapan untuk memperoleh syafaat Allah atas 
perantaraan Muslim lainnya. 


Kesemuanya itu akan memotivasi kita untuk memberikan 
nashihah bagi setiap Muslim dan menjauhkanmu dari 
kedengkian terhadap sesama Muslim, atas nikmat yang Allah 
berikan kepadanya. Dan hanya Allah Ta'ala yang memberikan 
taufig dengan anugerah-Nya. 


Adapun sikap tergesa-gesa, itu disebabkan oleh insting 
yang ada dalam diri seorang manusia (ajalah), yang 
mendorongnya untuk melakukan sesuatu tanpa memikir-kan 
akibatnya. Lawan dari insting semacam ini adalah insting 
ana'ah (berhati-hati), yaitu melakukan sesuatu dengan sabar 
dan penuh pertimbangan. Ini adalah jenis insting yang 
mendorong kebiasaan untuk mengerjakan sesuatu dengan 
tidak terburu-buru, dan dengan mempertimbangkan semua 
hal yang berkaitan dengan isu atau masalah yang dihadapi. 


Demikian pula dengan sikap tawagguf (kecermatan), 
kebalikan dari kata ta'assuf (fanatik). 


Menurut guru kami, perbedaan antara tawagguf 
(kecermatan) dan ta'anni (kehati-hatian) adalah, bahwa 
tawagguf itu terjadi sebelum melakukan sesuatu. Ia akan 
memikirkan dan mempertimbangkan lebih dahulu akibat 
dari tindakan yang akan dilakukan. Sedangkan sikap ta'anni 
adalah mengamati terus dampak perbuatan itu dan bersabar 
atasnya (setelah sebuah tindakan diambil). 


Untuk menciptakan ana'ah atau ta'anri itu di dalam hati, 
maka perlu untuk mengingat sisi-sisi bahaya dari beragam 


170 aa cfinhajul C#bidin 


masalah yang tengah dihadapi manusia, serta berbagai 
macam penyakit yang ada. Juga dengan mengingat 
keselamatan yang diperoleh karena dilakukannya proses 
penalaran sebelum bertindak, serta mengingat penyesalan 
dan cela yang lahir dari sikap fanatik dan terburu-buru itu.” 


Sikap semacam ini merupakan pendorong bagi kita untuk 
bersikap hati-hati serta cermat terhadap segala bentuk 
masalah, juga berfungsi untuk mencegah sikap terburu-buru 
dan fanatik. Dan hanya Allah Ta'ala yang memberikan 
perlindungan dengan kasih sayang-Nya. 


Sombong (kibr, takabbur) adalah berpikir bahwa dirinya 
lebih agung dan lebih tinggi dibanding orang lain. Sedang 
kebalikannya disebut rendah hati (al wadha', tawadhu'). 
Kedua sikap itu ada yang bersifat umum dan khusus. 


Sikap tawadhu' yang umum mengarah pada sikap hidup 
sederhana, dimana ia merasa cukup dengan pakaian, tempat 
tinggal, makanan, dan binatang tunggangan (kendaraan) yang 
sederhana. Sementara lawan dari ini, yaitu sikap takabbur 
yang umum, memilih gaya hidup yang sangat tinggi (mahal) 
dalam banyak hal. 


Kemudian sikap tawadhu' yang bersifat khusus adalah 
melatih diri untuk menundukkan hawa nafsunya, dan 
membuatnya mau menerima kebenaran dari siapapun yang 
membawanya, termasuk dari orang yang derajat sosialnya ada 
di bawahnya. Sedang kebalikannya, yaitu fakabbur yang 
bersifat khusus adalah merasa tinggi hati dari hal-hal tersebut. 
Itu merupakan kemaksiatan besar dan kesalahan yang fatal. 


Benteng dari tawadhu’ yang bersifat umum ialah, bahwa 
engkau mengingat asal mula kejadianmu dan akhir dari 
kehidupanmu, serta apa yang sedang engkau alami saat ini 
berupa berbagai macam kekurangan dan cela. Sebagaimana 
dikatakan oleh seorang yang bijak, 


Godaan-godaanes 171 


“Permulaanmu adalah dari setetes mani yang 
dipancarkan, dan akhirmu adalah bangkai yang 
busuk di dalam tanah. Sedangkan pada rentang 
Waktu di antara keduanya, engkau memikul 
berbagai kelemahan.” 


Adapun benteng dari tawadhu' yang bersifat khusus 
adalah, mengingat siksaan di akhirat kelak karena di dunia 
suka menyimpang dari kebenaran dan terus berada dalam 
kebatilan. 


Uraian ini sangat cukup bagi orang yang mencari 
pencerahan hati. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufig, 
karena hanya Dialah Yang Maha Menguasai taufig itu. 


Pembahasan Kelima: Menjaga Perut 


Bagi hamba yang tengah menempuh jalan ibadah dan 
ketaatan, wajiblah menjaga perut mereka. Sebab, perut itu 
adalah anggota tubuh yang paling besar bahayanya dan paling 
sulit diperbaiki. Perut adalah pusat kekuatan tubuh. Di 
dalamnya tersimpan energi bagi seluruh anggota badan. Perut 
ini juga merupakan anggota tubuh yang darinya berasal 
sumber kekuatan, kelemahan, kesalehan, kenakalan, dan sikap 
membangkang. 


Engkau diperintah oleh Allah untuk menjaga perut ini dari 
hal-hal yang haram maupun yang syubhat. Juga dari 
mengonsumsi makanan halal secara berlebihan. Ini jika 
engkau ingin hidup yang bermakna dan bermanfaat. 


Menjaga perut dari barang haram maupun syubhat itu 
harus dilandasi atas tiga perkara. 


Pertama, karena takut terhadap ancaman Neraka Jahanam. 
Sebagaimana firman Allah Ta'ala, 


1722 aaCfinhajul C#bidin 


eo ofso "3 -e Ž a? PP P Ta NA Koe 
melar su UB AE ga SIS LAN o 
sor Loro wb Pg 
Ayw O gla 4 Lu 
“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak 
yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan bara 


api sepenuh isi perutnya dan mereka akan dimasukkan ke 
dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (an-Nisaa': 10) 


Dan Nabi saw. bersabda, 


PEs aT 02 o o g PR 

BSI N aw e ES pad JS 

“Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang diharamkan, 
maka neraka lebih utama bagi (tempat kembali)nya.” 


Kedua, bahwa orang yang memakan sesuatu yang 
diharamkan dan yang syubhat tidak akan memperoleh taufiq 
dari sisi-Nya dalam beribadah. Sebab, tidak pantas 
berkhidmat kepada Allah Ta'ala, kecuali orang yang suci dan 
telah disucikan. 


Seperti kita ketahui bersama, Allah swt. telah melarang 
orang yang junub memasuki rumah-Nya dan orang yang 
berhadats menyentuh kitab-Nya. Sebagaimana firman-Nya, 


2 Se 0r o PAN # ep 
Sea D Jawa Su Car Y; 


“(Jangan pula hampiri masjid) sedang engkau dalam 
keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga 
engkau mandi.” lan-Nisaa': 43) 


Eg ” o 2 Sa 
Oele Y) iaa Y 


“Tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang 
disucikan.” (al-Waagi'ah: 79) 


Godaan-godaan be 173 


Padahal, kondisi junub dan hadats itu adalah perkara yang 
mubah. Lalu bagaimana dengan orang yang bergumul dalam 
kotoran yang diharamkan dan najis serta yang syubhat? Mana 
mungkin Allah menerima ibadahnya? 


Mu'adz ar-Razi berkata, 


“Ketaatan itu disimpan dalam gudang-gudang 
Allah, dan kunci untuk membukanya adalah 
dengan doa. Sedangkan gigi-gigi kuncinya adalah 
rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal. 
Apabila kunci itu tidak memiliki gigi, maka pintu 
itu tidak akan terbuka. Dan apabila pintu tersebut 
tidak dapat dibuka, maka bagaimana ia akan 
sampai kepada ketaatan?” 


Ketiga, bahwa orang yang memakan apa yang diharamkan 
dan yang syubhat itu terhalangi dari berbuat kebaikan. Apabila 
ia kebetulan melakukan kebaikan, maka itu tertolak dan 
tidak diterima oleh Allah kebaikannya itu. Jika itu terjadi, 
berarti ia tidak mendapatkan apa-apa, kecuali lelah dan susah, 
serta hanya menghabiskan waktu. 


Nabi saw. bersabda, 
PN ar ° olee 205 a 2a 0 s- YG ao 07 
od piko ot S3 AE NY AS nd e S5 oe eS 
Ei i yii ni 


“Berapa banyak orang yang shalat malam, namun tidak 
mendapatkan apa-apa dari shalat malamnya itu, selain 
kelelahan akibat begadang. Dan berapa banyak orang yang 
berpuasa, namun tidak mendapatkan apa-apa dari 
puasanya itu, selain rasa lapar dan dahaga saja.” 


174 ma Xinhajul C#bidin 


Abdullah bin Abbas ra. mengatakan, 


“Allah tidak menerima shalat seseorang yang dalam 
perutnya penuh dengan makanan haram.” 


Adapun sesuatu yang dihalalkan namun dikonsumsi secara 
berlebihan, maka ia menjadi sumber penyakit bagi para 
hamba Allah dan cobaan (bala') bagi ahli ijtihad. Setidaknya 
ada sepuluh macam penyakit yang diakibatkannya. 


1. Banyak makan itu menyebabkan hati menjadi keras dan 
kehilangan cahayanya. Telah diriwayatkan dari Nabi saw., 
bahwa beliau bersabda, 


OA cii op AANG Pala a TES 
Ad la S À] EIS 


“Jangan kalian mematikan hati dengan memperbanyak 
makan dan minum. Sebab, hati itu akan mati seperti 
tanaman apabila kebanyakan disiram air.” 


Orang-orang saleh telah memberi perumpamaan, 
bahwa perut itu laksana periuk yang mendidih di bawah 
hati. Asapnya naik ke hati, dan semakin lama semakin 
bertambah banyak, hingga membuat hati menjadi 
buram dan panas. 


2. Makan yang terlalu banyak itu merangsang anggota tubuh 
lainnya cenderung pada perbuatan yang tidak baik. Pada 
gilirannya itu akan mendorong seseorang berbuat jahat 
dan tak tahu malu. Seseorang yang perutnya kenyang 
cenderung menjadi angkuh dan matanya tergiur untuk 
melihat hal-hal yang tidak berguna, baik terhadap sesuatu 
yang haram maupun yang tidak bermanfaat. Demikian 
pula dengan telinga, lisan, kemaluan dan kakinya. 
Sebaliknya bila ia lapar, maka seluruh anggota tubuhnya 


Godaan-godaants 175 


176 


menjadi tenang dan diam, tidak ingin melakukan hal-hal 
semacam itu. 


Al-Ustadz Abu Ja'far mengatakan, 


“Perut itu adalah anggota tubuh yang apabila 
lapar, maka semua anggota tubuh lainnya 
menjadi kenyang: yakni menjadi tenang. Maka 
ia tidak akan menuntutmu dengan sesuatu. 
Dan jika ia kenyang, maka semua anggota 
tubuh lainnya menjadi lapar, dan mendorong 
pada perbuatan dosa.” 


Garis besarnya ialah, bahwa perbuatan-perbuatan 
seseorang dan perkataan-perkataannya itu bergantung 
pada apa yang dimakan dan diminumnya. Jika yang 
masuk adalah sesuatu yang diharamkan, maka yang 
keluar darinya (dampaknya) akan cenderung kepada 
yang diharamkan pula. Jika yang masuk adalah hal-hal 
yang tidak berguna, maka yang keluar pun adalah hal- 
hal yang tidak berguna. Seakan-akan, makanan itu 
adalah benih dari berbagai bentuk perbuatan. Dan 
perbuatan-perbuatan itu adalah tumbuhan yang 
muncul darinya. 


. Makan yang (terlalu) banyak menyebabkan ber-kurangnya 


pemahaman dan ilmu. Sebab, perut yang buncit 
menghilangkan kecerdasan. Benar apa yang dikatakan oleh 
ad-Darani, 


“Apabila engkau menginginkan suatu ke- 
butuhan dunia dan akhirat, maka jagalah 
makanan yang masuk ke dalam perutmu, 
sehingga engkau bisa mendapatkannya. 
Sebab, makanan itu mengubah keadaan 
akal. Dan ini adalah perkara nyata yang 
diketahui oleh orang yang berpengalaman di 
bidangnya.” 


ma Ofinhajul C&bidin 


4. Keinginan untuk beribadah akan berkurang bila terlalu 
banyak makan. Tubuhnya akan terasa berat dan matanya 
akan mengantuk. Juga, anggota-anggota tubuh lainnya 
menjadi lemah, sehingga ia enggan melaksanakan ibadah, 
sekalipun ia berusaha untuk itu. Ia hanyabisa tidur seperti 
mayat yang tergeletak. 


Ada peribahasa, “Jika engkau orang yang besar 
perutnya, anggaplah dirimu tengah lumpuh.” 


Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi Yahya 
as. melihat iblis menampakkan diri dengan membawa 
beberapa jala. Kemudian Nabi Yahya bertanya, “Apa 
itu?” 


Iblis menjawab, “Ini adalah keinginan-keinginan 
nafsu yang dengannya aku memburu anak Adam.” 


Nabi Yahya bertanya kembali, “Apakah ada jala itu 
dalam diriku?” 


Iblis menjawab, “Tidak, hanya saja pada suatu malam 
engkau tengah berada dalam kondisi kenyang, lalu aku 
membuatmu berat mengerjakan shalat.” 


Nabi Yahya berkata, “Betul, dan mulai saat itu aku 
tak mau lagi berada dalam kondisi kenyang selama- 
lamanya.” 


Iblis berkata lagi, “Tentu. Dan aku tidak akan 
memberitahu rahasia ini kepada siapa pun, selamanya.” 


Contoh Nabi Yahya di atas adalah contoh tentang 
keadaan orang yang tidak pernah kenyang seumur 
hidup kecuali pada satu malam saja. Dan itu sudah 
membuatnya jadi makanan iblis. Lalu bagaimana 
dengan keadaan orang yang tidak pernah lapar seumur 


@Godaan-godaan & 177 


178 


hidupnya, kecuali hanya semalam, apakah ia punya 
keinginan untuk beribadah? 

Sufyan ats-Tsauri berkata, 

“Ibadah itu ibarat sebuah pekerjaan. Tempat- 


nya bekerja adalah berkhalwat, sedang 
alatnya untuk bekerja adalah lapar.” 


. Dengaf banyaknya makanan yang masuk ke dalam perut, 


maka akan sulit merasakan manisnya ibadah. Abubakar 
ash-Shiddig ra. berkata, 


“Aku tidak pernah kenyang semenjak aku 
masuk Islam, agar aku mendapatkan manis- 
nya beribadah kepada Tuhanku. Dan aku 
tidak pernah menghilangkan dahaga semenjak 
aku masuk Islam, agar aku rindu bertemu 
dengan Tuhanku.” 


Inilah sifat orang-orang yang telah dibukakan tabir 
kebenaran bagi mereka. Dan Abubakar termasuk di 
dalamnya. 


Dalam sebuah sabdanya Nabi saw. mengisyaratkan 
kepada mereka, 


ele o Ia -gá nya QE o 0, roso era 2 
DAR Do pye fiai SSA (Sai Ù 
P 


“Kalian tidak kalah oleh Abubakar dalam soal puasa dan 
shalat, tapi kalah karena sesuatu yang terpatri di dalam 
dadanya.” 


Ad-Darani mengatakan, 

“Ibadah yang paling manis aku rasakan 
adalah ketika perutku melekat (rata) dengan 
punggungku.” 


sa@Qfinhajul C#bidin 


6. Banyak makan akan menjerumuskanmu pada perkara 
yang syubhat dan haram. Sebab, yang dihalalkan itu tidak 
datang kepadamu kecuali untuk memenuhi kebutuhan 
pokokmu saja. 


Rasulullah saw. bersabda, 


SN Ke PARA DAN E Ar aa Ea 
BA Use rn Ep Y UE Y JIE OI 


An 


“Sesungguhnya yang halal itu akan datang kepadamu 
dalam jumlah minimal yang diperlukan. Sedang yang 
haram itu datang kepadamu secara melimpah.” 


7. Orang yang kenyang, hati dan akalnya dipenuhi oleh 
keinginan untuk mencari dan mencari uang terus, di 
luar kebutuhan yang diperlukan untuk hidup. Seluruh 
sarana dalam akal dan tubuhnya digunakan secara 
penuh untuk menyiapkan dan mencari rezeki yang 
haram, lebih dari apa yang ia butuhkan, serta 
memakannya. Setelah memakan rezeki itu, ia pun sibuk 
mengobati penyakit di tubuhnya yang disebabkan oleh 
makan secara berlebihan tersebut. Banyak jenis dosa 
lainnya yang disebabkan oleh terlalu kenyangnya perut. 
Rasulullah saw. telah bersabda, 


KAA KS IS NA aa 315 ega! gs Ja í 
ba PAN Ji UT DI pa ed 
Je JS Joly a gan) 15 JS Je 
“Asal setiap penyakit itu adalah rakus makan, dan asal 
setiap obat itu adalah lapar serta semangat.” 


Malik bin Dinar berkata, 

“Wahai kalian yang berada di sekelilingku, 
aku terlalu sering pergi ke tempat buang 
hajat. Aku malu kepada Tuhanku, lantaran 
aku terlalu banyak makan. Seandainya saja 
Allah menjadikan kerikil sebagai rezekiku, 
aku akan menghisapnya sampai aku mati.” 


Godaan-godaants 179 


180 


Karena urusan perut ini, mau tidak mau orang 
dipaksa untuk mencari kesenangan duniawi, seperti 
ingin bertemu dengan banyak orang dan membuang- 
buang waktu. Dan, karena terlalu banyak makan, kita 
sampai kehilangan rasa takut pada Allah. 


. Makan berlebihan akan menyebabkan kesulitan di akhirat 


nanti dan saat menghadapi sakaratul maut. Dalam banyak 
riwayat diceritakan bahwa kesulitan saat sakaratul maut 
itu sesuai dengan kadar kenikmatan dunia yang 
direguknya. Jadi, siapa yang banyak mereguk kenikmatan 
dunia, akan mendapatkan kesulitan lebih besar saat 
menghadapi momen menakutkan tersebut. 


. Makan yang terlalu banyak akan mengurangi pahala di 


akhirat kelak. 
Allah Ta'ala berfirman, 


0-0 3-90. 


Da CU Yap An AN SAS 13 SAI ai 
Ma aa Oli 
3 Ba 


“Kalian telah menghabiskan rezeki yang baik dalam 
kehidupan duniawi kalian (saja), dan kalian telah 
bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kalian 
dibalas dengan adzab yang menghinakan, karena kalian 
telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan 
karena kalian telah berbuat fasik.” (al-Ahqaaf: 20) 


Jika engkau banyak mereguk kenikmatan dunia, 
maka kenikmatan akhirat akan berkurang bagimu. 


Sesuai dengan makna ini, ketika Allah menawar-kan 
dunia kepada Nabi Muhammad saw., Dia berfirman 


aa Ifinhajul C#bidin 


kepada beliau, “Dan Aku (Allah) tidak akan mengurangi 
dari bagian akhiratmu sedikit pun.” Hal ini menunjuk- 
kan, bahwa bagi selain Nabi, bagian akhiratnya 
dikurangi bila ia mereguk banyak kenikmatan duniawi. 
Kecuali jika Allah memberi karunia khusus pula. 


Telah diriwayatkan pula, bahwa Khalid bin Walid ra. 
mengundang Umar ibnul-Khaththab ra. dan menyiap- 
kan makanan untuk Umar. Maka Umar bertanya, “Ini 
untuk kami, lalu mana untuk para fakir miskin yang 
ikut berhijrah? Mereka itu meninggal dan belum 
sempat kenyang dengan roti dari gandum.” 


Khalid menjawab, “Mereka itu mendapatkan surga, 
wahai Amirul Mukminin!” 


Umar lalu menukas, “Jika mereka mendapatkan 
surga dan ini adalah bagian dunia kita, maka sungguh 
keadaan mereka sangat berbeda dengan kita.” 


Dan diriwayatkan pula bahwa Umar ibnul-Khaththab 
ra. pada suatu hari merasa sangat haus, kemudian ia minta 
diambilkan air. Lalu seseorang memberikan kepadanya 
wadah yang berisi air yang dicampur dengan perasan 
kurma. Ketika Umar mendekatkan wadah itu ke 
bibirnya, ia pun merasakan manis. la lalu berhenti 
meneguknya dan bertanya, “Apa ini?” 


Orang yang membawakan minuman tersebut 
menjawab, “Demi Allah, aku tidak menambahkan rasa 
manis ke dalam minuman itu, wahai Amirul Mukminin.” 


Umar lantas menukas, “Itulah yang mencegahku 
meminumnya. Kalau bukan karena takut akan 
perhitungan di akhirat, maka tentu aku akan mengikuti 
kehidupan kalian.” 


cPodaan-godaan G 181 


10. Orang yang biasa makan berlebihan akan membawa akan 
merasakan kesulitan besar di akhirat. Ia akan 
dipermalukan, dihisab dengan keras, dicela dan 
dicemooh, akibat lebih memilih bersenang-senang di 
dunia. Allah kelak akan memperhitungkan dari mana ia 
mendapatkan yang halal, dan akan menyiksanya karena 
makanan yang haram. 


Inilah sepuluh akibat dari makan berlebih. Bagi orang yang 
paham, satu akibat buruk saja sudah cukup untuk 
membuatnya berhenti makan sampai kekenyangan. Maka 
hendaknya engkau berhati-hati dalam mendapatkan 
makanan, agar engkau tidak terjatuh ke dalam perkara yang 
diharamkan dan perkara yang syubhat, yang bisa 
membuatmu terkena siksa. 


Lalu, hendaknya engkau juga membatasi diri dengan 
hanya memakan yang halal, dan sekedar sesuai kebutuhan 
pokok untuk menopang ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini agar 
engkau tidak jatuh dalam perbuatan buruk. Semoga Allah 
Ta'ala memberikan taufig. 


Makanan haram dan syubhat 


Jika engkau minta diterangkan tentang hukum yang 
haram dan syubhat, perlu engkau ketahui bahwa kami telah 
mengupasnya panjang lebar dalam kitab Asrar Mu'amalat 
ad-Din, serta dalam bagian khusus di kitab Ihya" 
Ulumuddin. maka, di kitab Minhajul “Abidin ini kami hanya 
akan menjelaskan sccara singkat agar dapat dipahami oleh 
orang yang masih membutuhkan dan oleh para pemula. 
Memang, kitab ini dimaksudkan untuk membantu orang- 
orang yang baru mulai menekuni ibadah dan para pencari 
jalan ibadah. 


182 macXinhajul C#bidin 


Sebagian ulama mengatakan, “Setiap apa yang engkau 
yakini sebagai milik orang lain dan ia dilarang oleh agama 
untuk engkau ambil secara zalim, maka itu mutlak haram. 
Adapun bila engkau tidak yakin pemilik sebenarnya dari 
sebuah harta, akan tetapi hatimu lebih cenderung untuk 
menjauhi harta itu (tidak mengambilnya), maka itu termasuk 
perkara yang syubhat.” 


Ada pula ulama yang menganggap haram perbuatan 
mengambil harta yang hati kita lebih cenderung 
menyatakannya haram. Sebab, dugaan kuat adakalanya 
dianggap sebagai yakin oleh syariat. Tapi, jika kecenderungan 
di hati kita setengah-setengah antara menyatakan haram atau 
halal, maka itu dinamakan syubhat.” 


Mencegah diri dari sesuatu yang mutlak haram adalah 
keharusan, dan hukumnya wajib. Sedangkan sikap kita 
terhadap sesuatu yang syubhat lebih merupakan wujud 
ketakwaan dan sikap wara' kita. Menurut kami, ini adalah 
pendapat yang lebih utama di banding dua pendapat lainnya. 


Jika ada yang bertanya: Bagaimana kalau kita menerima 
hadiah-hadiah dari para penguasa sekarang? 


Para ulama berbeda pendapat dalam soal ini. Satu golongan 
mengatakan, “Setiap yang tidak diyakini keharamannya, 
maka seseorang boleh mengambilnya.” Dan golongan lainnya 
mengatakan, “Ia tidak boleh mengambil apapun yang belum 
- pasti kehalalannya. Dan, barang yang tidak halal seperti itulah 
yang lebih banyak terdapat pada harta para penguasa di masa 
sekarang ini.” 


Sedangkan golongan yang lain mengatakan, “Hadiah dari 
para penguasa itu halal bagi orang kaya maupun orang 
miskin, apabila ia telah dipastikan tidak mengandung sesuatu 
yang haram. Dan akibatnya ada pada orang yang memberi 
(bukan yang menerima.” 


Godaan-godaants 183 


Mereka menambahkan, “Nabi saw. pernah menerima 
hadiah dari Mukaukis, Raja Iskandariah (Mesir), dan beliau 
juga pernah berutang pada seorang Yahudi. Padahal Allah 
Ta'ala berfirman (tentang mereka), '... banyak memakan yang 
haram.’ (al-Maa-'idah: 42)” 


Mereka juga berargumen bahwa sekelompok sahabat Nabi 
saw. juga mau menerima hadiah dari para penguasa, seperti 
Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan 
lain-lain. Semoga Allah Ta'ala meridhai mereka semua. 


Tapi ada ulama lain yang tegas mengatakan, “Harta mereka 
(para penguasa) itu tidak halal sedikit pun, baik untuk orang 
kaya maupun miskin. Sebab, mereka itu telah nyata berbuat 
zalim, dan kebanyakan harta itu berasal dari apa yang 
diharamkan. Sementara hukum itu berlaku bagi keyakinan 
yang lebih dominan (kemungkinan haramnya), hingga 
haruslah dijauhi.” 


Sementara yang lain mengatakan, “Harta penguasa yang 
tidak diyakini keharamannya, maka halal hukumnya diterima 
oleh orang fakir, tapi tidak bagi orang kaya. Tapi, jika orang 
fakir itu mengetahui benar bahwa harta itu hasil rampasan, 
maka ia tidak boleh mengambilnya, kecuali kalau ia 
bermaksud mengembalikan harta tersebut kepada pemilik 
asalnya (orang yang hartanya diambil secara zalim oleh 
penguasa itu). Namun, bila harta itu merupakan harta pribadi 
Si penguasa, baik dari harta fa'i (harta rampasan perang), 
pajak, dan sebagainya, maka tidak mengapa bagi si fakir 
untuk mengambilnya. Sebab, orang fakir itu memiliki 'hak' 
atas harta tersebut. Demikian pula bagi ahli ilmu.” 


Ali bin Abi Thalib ra. berkata, 


“Siapa saja yang masuk Islam secara sukarela, taat 
kepada Allah, dan gemar membaca Al-Our'an, 
maka ia boleh mendapatkan harta dari Baitul Mal 


184 maCMinhajul C#bidin 


kaum Muslimin setiap tahunnya sebesar dua ratus 
dirham. (Dalam riwayat lain disebutkan seratus 
dinar). Bilamana orang itu tidak mendapatkan itu 
di dunia, maka ia akan memperolehnya di akhirat 
kelak.” 


Maka dari itu, orang yang fakir dan orang yang 'alim boleh 
mengambil apa yang menjadi ‘hak’ mereka dari Baitul Mal. 


Kemudian, jika harta itu bercampur dengan harta yang 
dirampas oleh penguasa dan tidak mungkin untuk dipilah- 
pilah, atau merupakan harta rampasan yang tidak mungkin 
dikembalikan kepada pemiliknya serta keluarganya, maka 
tidak ada jalan bagi penguasa untuk membebaskan diri dari 
harta haram semacam itu, kecuali dengan menyedekahkannya. 


Allah sendiri tidak memerintahkan si penguasa untuk 
menyedekahkan hartanya itu kepada orang fakir atau 
melarang orang fakir menerimanya. Juga tak mengizinkan 
orang fakir untuk menerima harta yang yang sudah jelas 
keharamannya. Maka, orang fakir hanya boleh mengambil 
benda-benda rampasan saja, sedangkan yang diharamkan 
tidak boleh diambil. 


Masalah-masalah ini tidak mungkin difatwakan, kecuali 
setelah dengan detil memilah dan menampilkan pendapat- 
pendapat yang ada mengenainya. Dan kalau dikupas di sini 
maka dapat mengalihkan tujuan awal dari penulisan kitab 
ini. Jika engkau ingin mengetahuinya secara lebih mendalam, 
maka engkau dapat menelaah kitab “Halal dan Haram”, yang 
merupakan bagian dari kitab Ihya’ “Ulumuddin yang telah 
kami tulis. Niscaya engkau akan mendapatkan keterangannya 
dengan jelas, insya Allah. 


Jika ditanyakan: Apa pendapatmu mengenai hadiah-hadiah 
yang di dapat dari para pedagang di pasar, apakah harus 


Godaan-godaan G 185 


dikembalikan atau diteliti dulu? Sebab, seperti engkau 
ketahui, mereka itu suka menggampangkan dan kurang teliti 
dalam bertransaksi. Bagaimana pula dengan hadiah-hadiah 
dari para rekanan? 


Maka jawabnya: Apabila secara lahiriah orang itu baik dan 
dikenal biasa menjaga diri, maka tidak mengapa engkau 
menerima hadiah dan sedekah darinya, serta tidak harus 
menelitinya, misalnya dengan berdalih bahwa zaman telah 
rusak. Sebab, itu berarti engkau berburuk sangka terhadap 
Muslim tersebut. Allah Ta'ala justeru memerintahkan kita 
untuk berbaik sangka kepada kaum muslimin. 


Kemudian ketahuilah, apa yang menjadi hal pokok dalam 
bab ini? 


Masalah pokok dalam bab ini ada dua, yaitu: 


- Hukum syara’ 
- Hukum wara’ 


Dari segi hukum syara’, engkau boleh menerima pem- 
berian oleh orang yang secara lahiriah tampak baik, dan 
engkau tidak perlu menanyakan atau menelitinya, kecuali 
jika engkau yakin bahwa barang yang diberikan kepadamu 
itu hasil rampasan atau zatnya memang haram. 


Sedangkan menurut sudut pandang wara', engkau tidak 
boleh menerima suatu pemberian dari seseorang, hingga 
engkau menelitinya secara seksama dan menelusuri secara 
dalam asal dari barang yang akan diberikan kepadamu itu, 
sampai engkau yakin bahwa tidak ada unsur syubhat di 
dalamnya dari sisi apapun. Kalau tidak demikian, maka 
engkau harus mengembalikannya. 


Telah sampai kepada kita riwayat dari Abubakar ash- 
Shiddig ra., bahwa seorang budaknya membawakan susu 


186 sa Anhajul C#bidin 


kepadanya, lalu ia meminumnya. Kemudian budaknya itu 
mengatakan, “Biasanya apabila aku membawakan sesuatu, 
engkau menanyakannya terlebih dahulu asal dari barang yang 
aku bawakan kepadamu. Namun mengapa kali ini engkau 
tidak menanyaiku tentang asal susu tersebut?” 


Abubakar lalu bertanya, “Memang ada apa dengan susu 
ini?” 


Budak itu menjawab, “Aku terbiasa membantu orang 
untuk menjampi-jampi suatu kaum pada masa Jahiliah dulu. 
Dan mereka lah (orang yang pernah aku tolong itu) yang tadi 
memberikan susu ini.” 


Mendengar penuturan itu, Abubakar segera memuntah- 
kan kembali susu yang telah diminumnya, dan berkata, “Ya 
Allah, hanya ini yang bisa saya keluarkan kembali, sedang 
yang sudah masuk ke dalam urat-uratku, aku kembalikan 
kepada-Mu.” 


Ini menunjukkan keharusan meneliti apa-apa yang 
diberikan kepadamu, jika engkau ingin jelas dalam melihat 
unsur wara' dan haknya. 


Mungkin ada yang bertanya, apakah ada kontradiksi atau 
pertentangan antara sikap atau etika wara' dengan perintah 
syara'? 


Maka ketahuilah, bahwa hukum syara' itu ditetapkan 
untuk memberi kemudahan dan keringanan. Oleh karena 
itu, Nabi saw. pernah bersabda, 


n“ 06 „%0 0 38» 

RUPA | Aha Kakang 

pa Perr Ta 
” r 


“Aku diutus dengan membawa agama yang lurus dan 
mudah.” 


Godaan-godaanes 187 


Sedangkan sikap wara' ditetapkan untuk memperketat 
(meneliti) urusan hukum dan berhati-hati atasnya. Ada yang 
mengatakan, “Perintah terhadap seorang yang bertakwa itu 
ebih sulit dari mencatat bilangan sembilanpuluh.” 


Sikap wara’ itu sendiri berasal dari syara’ (syariat). 
Keduanya memiliki asal yang sama. Akan tetapi, hukum 
syara' itu memiliki dua macam sisi. Yaitu, hukun yang bersifat 
boleh dan hukum yang bersifat afdhal (lebih utama), yang 
lebih hati-hati. Lalu, yang boleh itu kemudian disebut hukum 
syara', sedangkan yang afdhal dan lebih berhati-hati disebut 
wara’. Sekalipun berbeda dalam penerapan, namun asalnya 
satu. 


Pasti ada yang kemudian menyatakan keberatan dan 
berkata: apabila seorang wara' diharuskan meneliti dan 
menelusuri semua pemberian orang kepadanya, maka saat 
ini akan sangat menyulitkan orang tersebut, terutama bagi 
hidupnya sehari-hari. 


Maka ketahuilah, bahwa jalan wara' itu sejatinya adalah 
jalan yang ketat, dimana para penempuh jalan itu disyaratkan 
untuk menekan keras nafsunya, dan hatinya siap 
menanggung aneka kesulitan hidup. Kalau tidak, maka tidak 
akan tercapai tujuan wara' nya itu. 


Untuk mencapai makna ini, banyak dari ahli wara' di 
zaman dahulu yang pergi ke gunung-gunung di Lebanon dan 
lainnya. Di sana mereka mencukupi diri dengan memakan 
sayuran dan buah-buahan, yang tidak mengandung nilai 
syubhat apa pun. Jadi, siapa saja yang memiliki keinginan 
keras untuk mencapai derajat wara' yang tertinggi, maka 
hendaknya ia memikul (menjalani) kesulitan-kesulitan hidup 
ini dan bersabar terhadapnya. Juga menempuh jalan yang 
mereka tempuh, agar memperoleh derajat yang sama seperti 
mereka. 


188 sa OMinhajul Cgbidin 


Adapun jika ia bermukim di tengah-tengah masyarakat 
dan makan makanan mereka, maka hendaknya ia bersikap 
seperti terhadap bangkai. Ia tidak menyentuhnya kecuali 
dalam keadaan terpaksa, dan memakannya sekedarnya saja, 
guna menguatkan tubuh untuk ibadah. Maka, disitu ia 
dihukumi sama dengan kedudukan udzur (halangan), selama 
itu tidak membahayakannya. Dan jika pada dasarnya itu 
adalah syubhat, maka Allah Ta'ala lebih utama untuk 
dijadikan halangan. 


Oleh karena itu, Imam Hasan al-Bashri 
mengatakan, 


“Kerusakan telah menyebar luas di pasar, maka 
hendaknya kalian ambil sesuai kebutuhan untuk 
makan saja (pokok).” 


Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Wahab bin al- 
Ward sengaja membuat dirinya lapar selama satu hari atau 
dua hari atau tiga hari, kemudian baru ia mengambil sepotong 
roti seraya berdoa, 


“Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwa aku 
tidak kuat menjalankan ibadah bila tak memakan 
roti ini, dan aku takut akan menjadi lemah. Kalau 
bukan karena hal itu, maka aku tidak akan 
memakannya. Ya Allah, jika pada roti itu terdapat 
suatu hal yang keji atau yang Engkau haramkan, 
maka janganlah engkau menyiksaku karenanya.” 
Kemudian ia membasahi roti itu dengan air, lalu 
memakannya. 


Kedua jalan tersebut, yaitu siap menanggung berbagai 
kesulitan hidup dan makan sekedarnya agar bisa kuat 
beribadah dan taat, hanya berlaku bagi ahli wara’, yang ingin 
mencapai magam (tingkatan) tertinggi. Adapun bagi orang 


Godaan-godaan se 189 


yang berada di bawah tingkatan mereka, maka cukup dengan 
berhati-hati dan meneliti sekedarnya. Mereka juga 
mendapatkan bagian dari tingkatan wara’, meski derajatnya 
berbeda, yaitu sesuai dengan kadar perhatiannya. Semakin 
keras engkau berusaha, maka akan semakin besar 
peluangmu meraih sukses. Allah Ta'ala tidak akan menyia- 
nyiakan balasan atas amal orang yang beramal dengan baik. 
Dia adalah Zat Yang Maha-mengetahui apa yang mereka 
perbuat. 


Memanfaatkan yang mubah 


Setelah membahas cukup panjang tentang uang dan harta 
benda yang haram, kini kita dikusikan mengenai yang 
mubah, terutama sampai dimana batas memanfaat-kan hal 
yang mubah itu Ini agar kita tidak terkena hukuman Allah 
di akhirat kelak. 


Untuk membahasnya, kita perlu mengetahui bahwa 
mubah itu secara garis besar terbagi dalam tiga kategori: 


1. Mubah yang dimanfaatkan untuk bermegah-megahan, 
menumpuk kekayaan, dan memamerkannya kepada 
orang lain (riya'). Ini jelas perbuatan munkar dan dosa. 
Di akhirat kelak, para pelakunya akan ditahan lama untuk 
ditanyai oleh Allah tentang perbuatannya itu, dan akan 
dipermalukan di depan makhluk-makhluk Allah lainnya. 


Allah swt. berfirman, 
AGS FA - er SS ad ui Ta 
AG JSI Le i JES NI, IPS to 
sł 5 sin 23 
Dis NI ex ira Se ~ Daas ol Te ~ 


190 s8 Winhajul C#bidin 


“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu 
hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, 
perhiasan dan bermegah-megah antara kalian serta 
berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, 
seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan 
para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan 
kalian lihat warnanya menguning kemudian menjadi 
hancur. Dan di akhirat (nanti) ada adzab yang keras...” 
(al-Hadiid: 20) 


Nabi saw. pun telah bersabda, 
í pa c $ r pa r A - T 04 
AN AA Ban MASA A y GM E 15 
2 - ore 23 nrg 
oa ale gag JK 


“Barang siapa mencari harta dunia secara halal untuk 
tujuan berbangga-banggaan, saling bersaing memper- 
banyaknya, untuk bermegah-megahan dan pamer, maka 
ia akan menjumpai Allah Ta'ala dalam keadaan dimurkai 
(oleh-Nya).” 


Ancaman itu merupakan peringatan keras terhadap 
mereka yang hatinya memang berniat mencari dunia 
untuk bermegah-megahan dan pamer. 


2. Ia memanfaatkan sesuatu yang halal demi memenuhi 
kesenangan nafsunya saja. Ini juga perbuatan buruk yang 
akan membuatnya lama tertahan dalam proses 
pertanggungjawaban di akhirat kelak. Ini berdasarkan 
pada firman Allah Ta'ala, 


3, 3 
og r . 0. fo xó 
EP a Je g 


“Kemudian engkau pasti akan ditanyai pada hari itu 
tentang kenikmatan (yang engkau megah-megahkan di 
dunia).” (at-Takaatsur: 8) 


Godaan-godaangts 191 


Dan Rasulullah saw. bersabda, 
4 P 722 r 
“Terhadap yang halal juga dikenai perhitungan (hisab).” 


. Seseorang yang mengambil dari yang halal di dunia hanya 
seperlunya saja, dan untuk kepentingan ibadah serta 
ketaatan kepada Allah semata. Cara ini tentu sangat baik, 
dan amat dihargai oleh Allah. Maka, pelakunya tidak akan 
dihisab dan disiksa atas perbuatannya itu, bahkan ia 
mendapatkan pahala serta pujian dari Allah. 


Allah swt. telah berfirman, 


03? z o posing 

Pyas Gi Ca e a 

“Mereka itulah orang-orang yang mendapat bagian dari 
apa yang mereka usahakan.” (al-Baqarah: 202) 


Rasulullah saw. bersabda, 
” sè P? o 8. f e er 

oi é aha Seali oé viaa Y GW L ea 

AI AS g AA e Ia Gg 
“Barang siapa mencari dunia secara halal untuk menjaga 
diri dari meminta-minta, untuk mengasihi tetangganya 
dan berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya, maka ia 
akan muncul pada hari kiamat kelak dengan wajah berseri 
bak rembulan di bulan purnama.” 


Hal itu dikarenakan niat baik amalnya untuk sesuatu yang 
terpuji dan untuk menggapai ridha Allah Ta'ala. Maka 
beramallah dengan amalan seperti ini. 


a YMinhajul C#bidin 


Jika ada yang bertanya: Apa syarat menjalankan sesuatu 
yang mubah agar menjadi sebuah amal baik? 


Ketahuilah, agar menjadi baik diperlukan dua syarat: (1) 
keadaan khusus dan (2) tujuan. 


Yang dimaksud dengan keadaan khusus adalah kondisi 
yang benar-benar memerlukan, sangat terpaksa, dimana 
hanya yang mubah itu yang bisa dilakukan. Dan bilamana ia 
tidak menggunakan yang mubah itu maka ia akan terputus 
dari mengerjakan kewajiban syariah. 


Penjelasannya ialah, sekiranya ia tidak mengambil sesuatu 
yang mubah itu, maka tubuhnya akan menjadi lemah hingga 
tak mampu melaksanakan perintah agama yang fardhu dan 
sunnah hukumnya. Dalam kondisi demikian, maka ia harus 
mengambil yang mubah itu, karena hal itu lebih utama 
daripada meninggalkannya. Meninggalkan yang mubah 
memang suatu keutamaan, tapi jika keadaannya seperti 
tersebut, maka mengambilnya merupaka uzur (darurat) . 


Adapun syarat tujuan ialah, bahwa ia mengamil yang 
mubah itu semata agar mampu dan kuat dalam beribadah 
kepada Allah. Tanpa itu, maka ia tidak bisa menunaikan 
kewajiban agamanya dengan penuh khusyu dan ketaatan. 
Dengan kata lain, ia harus merasakan dalam hatinya, bahwa 
ia tidak akan menggunakan hal yang mubah itu kecuali untuk 
tujuan ibadah kepada-Nya. 


Jika kedua aspek tersebut (syarat keadaan dan tujuan) ada, 
maka penggunaan hal yang mubah itu baik dan dibenarkan. 
Namun, jika tak ada dua syarat atau alasan di atas, kuranglah 
baik untuk memanfaatkannya. 


Dalam kaitan dengan penggunaan hal-hal yang mubah 
tersebut, diperlukan sikap istigamah (konsisten) untuk 


Godaan-godaan ba 193 


menjaga adab ini dalam kerangka ibadah. Seorang hamba 
harus setia dengan tujuannya. 


Guru kami mengatakan bahwa sangat penting untuk 
memperhatikan tiga hal. Dua diantaranya sudah dijelaskan 
di atas (keadaan khusus dan tujuan), dan hal yang ketiga 
menuntut keteguhan dan konsistensi (istigamah) dari hamba 
tersebut dalam memenuhi syarat yang diminta. Maka 
pahamilah itu dengan baik. 


Beberapa pertanyaan mungkin muncul dari penjelasan di 
atas: Apakah termasuk dosa dan bakal mendapatkan siksa 
bila seseorang menggunakan sesuatu yang mubah demi 
kemasyhuran namanya? Dan apakah penggunaan yang 
mubah itu karena alasan terpaksa tak dapat dihindari? 


Jawaban bagi pertanyaan itu adalah: Mengambil atau 
menggunakan hal-hal yang mubah di dunia ini karena alasan 
terpaksa bukanlah sebuah kewajiban, tapi hanya merupakan 
keutamaan (afdhal) dan memperoleh meng-untungkan bagi 
seorang hamba. Sedangkan menggunakan yang mubah 
untuk tujuan pamer dan mencari nama memang adalah dosa, 
tapi tidak dikenakan siksa neraka karenanya. Hanya saja, ia 
akan tertahan lama di Padang Mahsyar karena ditanyai banyak 
hal tentang kelakuannya itu, termasuk dicela dan dicemooh. 


Pasti akan ada pertanyaan lagi, apa penahanan (dari surga) 
dan pertanyaan interogasi yang harus dialami oleh hamba 
tersebut? 


Maka ketahuilah, bahwa di Hari Pengadilan itu seorang 
hamba akan ditanyai tentang bagaimana ia mencari rezeki di 
dunia, digunakan untuk apa saja, dan apa tujuannya? 


Di Hari Kebangkitan, seorang hamba Allah akan tertahan 
masuk surga sebelum mempertanggung-jawabkan seluruh 
perbuatannya di dunia. Dan hal itu terjadi di Padang 


194 sa CMinhajul C#bidin 


Mahsyar, di tengah rasa takut yang mencekam, dalam keadaan 
telanjang dan kehausan. Dan cukuplah hal itu sebagai 
barometer bagi kita dalam melangkah. 


Jika ditanyakan: Kalau Allah Ta'ala telah menghalalkan bagi 
kita hal-hal yang dibolehkan (mubah), kenapa terus dicela 
dan dicemooh di akhirat? 


Ketahuilah, bahwa celaan dan cemoohan itu lantaran 
pelakunya meninggalkan adab. Seperti halnya orang yang 
dipersilahkan duduk di hadapan meja makan seorang raja, 
lalu ia meninggalkan adab (kesopanan) yang lazim atasnya, 
maka ia akan dicela dan dipersalahkan karena tindakannya 
itu, meskipun makanan itu sendiri boleh dimakannya. 


Jadi intinya, Allah telah menciptakan manusia untuk 
beribadah kepada-Nya, maka manusia wajib untuk membuat 
Allah senang, baik dalam perkataan maupun dalam tindakan. 
Maka, ia patut dicela apabila lebih mementingkan kesenangan- 
kesenangan nafsunya, serta meninggalkan ibadah tanpa 
alasan. Negeri ini sendiri diciptakan bagi manusia agar 
mereka mengabdi dan beribadah kepada-Nya, bukan untuk 
tempat menikmati dunia semata dan bersenang-senang di 
dalamnya. Karena itulah ia berhak mendapatkan cela dan 
cemoohan dari Tuhannya. 


Renungkanlah prinsip ini dengan baik. Dan tiada daya 
serta upaya, melainkan dengan pertolongan Allah Azza wa 
Jalla. 


Inilah penjelasan kami yang berkaitan dengan perbaikan 
nafsu, serta mengendalikannya dengan kendali takwa. Jagalah 
itu dengan sunggguh-sungguh, niscaya engkau akan 
beruntung dengan mendapatkan kebaikan yang banyak di 
dunia maupun akhirat, insya Allah. Dan hanya Allah Ta'ala 
yang mampu memberikan perlindungan serta taufig dengan 
anugerah-Nya. 


Godaan-godaangta 195 


C. Cara Mengatasi Berbagai Godaan 


Saudaraku! Hendaknya engkau mengerahkan segenap 
tenaga dan kemampuan untuk menempuh perjalanan yang 
melelahkan dan sangat panjang ini. Sebab, ini perjalanan yang 
paling sulit dan sangat banyak membutuhkan kesiapan. Juga 
paling banyak pengaruh dan godaannya. Tidak sedikit hamba 
Allah yang binasa karena tak mampu melewati jalan yang 
benar ini, yang seringkali disebabkan oleh urusan duniawi, 
sesama manusia, setan dan nafsu. Dan kami telah membahas 
masalah tersebut dalam kitab-kitab yang telah kami tulis, 
seperti Ihya’ ‘Ulumuddin, Asrar Mu'amalat ad-Din, dan Al 
Rurbah Ilallah. 


Sedangkan tujuan pembahasan soal tersebut dalam kitab 
Minhajul “Abidin ini ialah untuk mengungkap rahasia nafsu, 
aneka penyakit yang disebabkannya, serta cara mengobati 
dan memperbaikinya. Itulah yang aku mohon kepada Allah 
Ta'ala. Maka kamipun membatasi bahasan pada poin-poin 
terpenting saja secara singkat. Mudah-mudahan bisa 
memuaskan orang yang merenunginya serta mengajaknya 
kepada jalan yang terang. insya Allah! 


Kami akan jelaskan secara khusus tentang cara mengatasi 
urusan dunia, hubungan dengan sesama manusia, tipu daya 
setan dan bujuk rayu nafsu. 


Wahai saudaraku! Adapun tentang dunia, ada tiga alasan 
yang membuatmu harus menjauhkan diri (zuhud) dari 
godaan dunia yang kotor ini: 


1. Bila engkau tergolong orang yang bijak dan cerdas, 
kemudian jauh dari kotoran dunia, maka cukup bagimu 
mengerti bahwa dunia itu adalah musuh Allah, dan Allah 
itu kekasihmu. Akal manusia itu adalah modal kerja yang 
sangat hebat, tapi dunia ini bisa merusak akalmu. 


196 3 CMinhajul C#&bidin 


2. Bila engkau tidak tergolong orang yang cerdas, tapi engkau 
memiliki kemauan keras serta kesungguhan dalam 
beribadah kepada Allah Ta'ala, maka cukuplah bagimu 
untuk mengetahui bahwa ketertarikan terhadap dunia itu 
menghalangimu dari jalan ibadah dan amal baik. Orang 
yang sibuk memikirkan dunia, akan lupa atau lalai 
beribadah dan berbuat baik. 


3. Bila engkau tidak tergolong sebagai orang yang cerdas atau 
orang yang berkemauan keras untuk beribadah, tapi 
engkau termasuk dalam golongan orang yang sangat lalai 
terhadap kewajiban agama, maka ingatlah bahwa suatu 
hari engkau akan meninggalkan dunia ini. 


Imam Hasan al-Bashri mengatakan, 


“Bahkan jika dunia ini berada di bawah 
kekuasaanmu, engkau tetap saja tidak kekal. 
Engkau tidak akan hidup terus di dunia dan 
memperoleh keuntungan darinya. Maka, kenapa 
engkau terus rindu dan mengejar dunia? Apa 
gunanya kau habiskan hari-harimu demi dunia 
itu? “ 


Alangkah bijak perkataan penyair berikut ini: 

“Andaikan dunia itu digiring kepadamu begitu saja, 

namun bukankah itu semua akan sirna? 

Apa yang kau harap dari kehidupan yang tak kekal? 

Yang segera menghilang dan berubah seiring pergantian masa 


Dan duniamu itu tiada lain hanyalah seperti bayangan yang 
menaungimu, kemudian berlalu meninggalkanmu.” 


Jika demikian, maka tidak sepantasnya bagi orang yang 
berakal tertipu dengannya. 


Godaan-godaan & 197 


Dan benarlah apa yang dikatakan oleh seseorang berikut ini, 


“Bagaikan kembang-kembang tidur atau seperti bayangan yang 
sirna. 


Orang yang cerdik tidak akan terpedaya olehnya.” 


Adapun mengenai setan, maka terhadapnya cukuplah 
bagimu sebagai peringatan atas apa yang difirmankan oleh 
Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya saw., 


u CELS o &, 2220 2 Ist o ° 

Ol A a A ah a SA C Ji 

10330 5 

Pren 

“Dan katakanlah, “Ya Rabbku aku berlindung kepada-Mu 

dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung (pula) 

kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka 
kepadaku.'” (al-Mu'minuun: 97-98) 


Initah manusia terbaik, yang paling mengetahui, paling 
cerdas, dan paling utama di sisi Allah. Sekalipun demikian, 
Nabi saw. tetap merasa perlu untuk memohon perlindungan 
kepada Allah dari kejahatan bisikan setan (was-was). Lalu 
bagaimana denganmu yang tidak mengetahui apapun dan 
serba kekurangan serta lalai? 


Engkau harus pula melindungi dirimu dalam hubungan 
dengan sesama manusia, karena itu bisa merusak akhiratmu. 
Sebab, ada resiko dalam hubungan itu, baik engkau berusaha 
menyenangkan orang-orang tersebut, atau bila engkau 
menjengkelkan mereka. Jika engkau mengikuti mereka, maka 
engkau bisa jatuh dalam sikap arogan dan membangga- 
banggakan, akibat bujuk rayu mereka. Engkau akan sulit lepas 
dari ajakan mereka ke tempat-tempat berkumpul yang 
banyak maksiat, sehingga engkau pun terjerumus ke dalam 
kejahatan, sama seperti mereka. 


198 maCfinhajul C#bidin 


Namun jika engkau tidak mau mengikuti mereka, itu akan 
membuat mereka jengkel dan mengancam kehidupanmu. 
Jadi, apapun sikap yang engkau ambil, pasti akan merugikan 
dirimu sendiri. 


Ingatlah tiga hal yang akan engkau alami dengan mereka 
bila engkau meninggal dan dimasukkan ke dalam liang 
kubur: Mereka akan meninggalkanmu, mendiamkanmu, lalu 
melupakanmu. Dan mereka hampir tidak lagi ingat 
kepadamu, seakan-akan engkau tidak pernah berjumpa 
dengan mereka sehari pun dan mereka tidak pernah 
melihatmu. Maka pada saat itu, tidak ada siapa-siapa lagi 
selain Allah Ta'ala. 


Apakah engkau tidak menyesal telah menyia-nyiakan hari- 
harimu bersama manusia seperti mereka? Demi orang-orang 
yang tak setia dan membalas budi itu engkau telah rela 
meninggalkan Allah swt. Padahal, hanya kepada-Nya lah 
semua urusan itu dikembalikan. Tak ada yang dapat engkau 
andalkan selain Dia selama-lamanya. 


Hanya Dia yang bisa memenuhi kebutuhanmu, maka 
serahkan dirimu hanya kepada-Nya saja, tidak kepada yang 
lain. Mintalah perlindungan kepada-Nya saja, dalam setiap 
keadaan dan kesulitan serta ketakutan yang engkau hadapi. 
Tiada sekutu bagi-Nya. Maka renungkanlah hal ini, wahai 
orang yang tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan! 
Semoga saja engkau mendapatkan petunjuk dengan seizin 
Allah Ta'ala. Sesungguhnya hanya Allah-lah yang mem- 
berikan hidayah atas anugerah-Nya. 


Mencela Nafsu 


Berkaitan dengan nafsu, maka perlu bagimu untuk selalu 
menyalahkan dan mencelanya. Engkau bisa mengenali 
kenakalan nafsumu itu dari kehidupanmu sehari-hari. 


Godaan-godaan G 199 


Beberapa kecenderungan jahat dari nafsu adalah: pikiran 
salah dan kotor, aktifitas anti syara’, bertingkah lebih buruk 
dari binatang di saat nafsu syahwat dan kemarahan 
memuncak. Ada juga yang ketika ditimpa suatu musibah 
lantas bertingkah laku seperti anak kecil, menangis meraung- 
raung. Dan ketika mendapatkan nikmat, bertingkah seperti 
Fir'aun yang lupa diri. Pada saat lapar, ia seperti orang gila, 
dan ketika kenyang engkau melihatnya seperti seorang yang 
angkuh. Jika engkau mengenyangkan nafsu, maka nafsu itu 
akan amat girang. Namun, jika engkau membuatnya lapar, 
maka ia akan berteriak dan berduka. 


Seorang bijak menggambarkan kondisi nafsu itu sebagai 
berikut. 


“Nafsu itu bagaikan keledai jahat. 

Jika engkau membuatnya kenyang, 
ia akan menyerang manusia, 

dan jika lapar, ia meraung-raung.” 


Ada seorang saleh berkata, “Nafsu yang jelek dan durhaka 
ini begitu licik dan angkuh saat siap untuk berbuat dosa atau 
memenuhi hasrat syahwati. Nafsu itu tidak akan pernah 
menghentikan niat untuk bermaksiat meski engkau berusaha 
keras mencoba berhenti dari perbuatan dosa itu, karena ingat 
Allah. Atau karena engkau ingat akan beratnya siksa kubur, 
Hari Pengadilan Allah, surga dan neraka, dan lain-lain. 
Engkau bisa mencoba kekejian nafsu itu dengan memberinya 
sepotong roti, lalu engkau tahan sepotong roti lainnya, jangan 
diberikan lagi. Mungkin ini akan mengurangi kerakusan dan 
membuat nafsu syahwatmu tertahan.” 


Maka janganlah engkau lalai dengannya. Sebab, nafsu itu 
cenderung kepada keburukan. Seperti difirmankan oleh Allah 
Yang Mahatahu tentangnya, Yang Mahatinggi keagungan-Nya, 


200 sa Minhajul C&bidin 


en Ka Ta 
Sd BUY Gak Ol 
“Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada 
kejahatan.” (Yusuf: 53) 


Cukuplah ayat ini menjadi peringatan bagi orang yang 
menggunakan akalnya. 


Dalam sebuah riwayat dituturkan bahwa seorang saleh 
bernama Ahmad bin Argam al-Balakhi suatu hari berniat 
untuk ikut berjihad. Di luar dugaannya, ternyata nafsunya 
justeru mendesaknya untuk berjihad pula. Orang saleh ini 
sangat heran melihat kelakuan nafsunya itu, sebab Alla Ta'ala 
telah berfirman, “Karena sesungguhnya nafsu itu selalu 
menyuruh kepada kejahatan” (Yusuf: 53) 


"Apakah ini berarti nafsuku itu telah menyuruhku kepada 
kebaikan?” kata al-Balakhi dalam hati. “Itu tidak mungkin 
sama sekali! Ia justeru hendak membuatku menghentikan 
cara hidup menyepiku yang indah ini, lalu menyuruhku 
untuk berhubungan dengan masyarakat dan merebut hati 
mereka. Nafsuku pasti ingin agar diriku menjadi bahan cerita 
di antara mcreka, sehingga mereka akan menyambutku 
dengan penghormatan, kebaikan dan memuliakanku. 


Aku lalu berkata kepada nafsu, 'Aku tidak akan berbuat 
demikian kepada orang-orang itu.” Dan kembali nafsuku 
menurut. 


Aku tetap berburuk sangka kepadanya, lalu berkata: Allah 
Ta'ala adalah Zat Yang Mahabenar perkataan-Nya dari siapa 
pun. Aku katakan kepada nafsuku, “Saya siap ambil bagian 
dalam jihad melawan musuh, dan engkau sendiri adalah 
musuh utamaku. Maka, aku akan melancarkan jihad 
terhadapmu terlebih dahulu. Aku akan memerangi musuh 


(Godaan-godaants 201 


dengan lemah, sehingga engkau akan terbunuh pertama kali.’ 
Tapi ancaman ini tak berdampak pada nafsuku. Ia tetap 
tenang, dan tidak melawanku. 


Saya pun terheran-heran dibuatnya. Akhirnya aku berdoa 
kepada Tuhanku, ‘Ya Allah, engkau dan kata-kata-Mu adalah 
benar, dan nafsu itu pendusta. Beritahulah kepadaku apa yang 
sebenarnya terjadi dengan ini semua.' 


Lalu Allah memberitahuku lewat ilham (inspirasi), yang 
saya rasakan seakan nafsuku berkata kepadaku, ‘Wahai 
Ahmad, engkau telah menyiksa dan membunuhku setiap hari 
dengan terus-menerus mencegah keinginan-keinginanku. 
Engkau selalu menentang kemauanku, hingga tak seorangpun 
merasakan keberadaanku. Jika engkau pergi berperang dan 
terbunuh, berarti aku akan mati sekali saja, tidak berkali- 
kali seperti sekarang. Dan aku akan terlepas darimu selama- 
lamanya. Kemudian, aku akan umumkan pada semua orang 
bahwa engkau telah mendapatkan syahid. Ini akan membuat- 
ku juga mendapatkan kedudukan baik dan masyhur.'” 


Lihatlah tipu daya nafsu itu. Ia ingin memamerkan kepada 
manusia setelah kematian, dengan amal yang belum 
dilakukan. Benarlah apa yang dikatakan oleh seseorang 
berikut ini, 


“Hindarilah nafsumu 
Jangan merasa aman dengan tipuannya 
Sebab, nafsu itu lebih buruk daripada tujuhpuluh setan.” 


Berhati-hatilah kepada tipuan ini, yang senantisa 
menyuruh kepada kejahatan. Dan posisikanlah hatimu untuk 
menentangnya dalam semua keadaan, niscaya engkau akan 
selamat dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian hendaknya 
engkau mengendalikan nafsumu itu dengan kendali takwa. 
Tak ada siasat lain selain itu. 


202 sacMinhajul Cebidin 


Selamat dari Nafsu dengan Iktisab dan Ijtinab 


Ibadah itu terdiri dari dua bagian, yaitu ibadah dengan 
melakukan suatu usaha (iktisab) dan ibadah dengan menjauhi 
sesuatu (ijtinab). 


Ibadah yang bersifat iktisab adalah dengan taat pada 
perintah-perintah Allah, sedang ibadah yang ijtinab adalah 
dengan mencegah diri dari melakukan kemaksiatan- 
kemaksiatan dan berbagai bentuk keburukan. Itulah makna 
takwa yang sebenarnya. Dan, ditinjau dari semua segi, bagian 
yang menjauhi (ijtinab) itu lebih selamat, lebih baik, lebih 
utama, dan lebih mulia bagi seorang hamba daripada bagian 
yang berupa usaha (iktisab). 


Mereka yang baru menempuh jalan ibadah (pemula) 
umumnya lebih fokus pada ibadah yang iktisab. Mereka 
melakukan puasa di siang hari, mendirikan shalat di malam 
hari, dan semacamnya. Sementara para ahli ibadah yang telah 
mencapai tingkat spiritualitas yang tinggi, yaitu kalangan ulil 
abshar, justeru lebih fokus pada bagian ijtinab, yaitu menjauhi 
larangan-larangan Allah. Seluruh perhatian ditujukan untuk 
menjaga hati dari kecenderungan kepada selain Allah. Juga 
menjaga perut dari makan yang berlebihan, lidah dari 
perkataan yang tidak berguna, dan mata dari melihat sesuatu 
yang haram dan yang tidak penting. 


Tujuh orang ahli ibadah berkata kepada Nabi Yunus as., 


“Hai Yunus, sesungguhnya di antara manusia itu 
ada yang dijadikan suka mengerjakan shalat, 
sehingga mereka tidak mementingkan selain 
shalat, karena shalat itu tiang ibadah. Mereka 
melaksanakannya dengan keteguhan hati kepada 
Allah Ta'ala, jujur, merendahkan diri di hadapan- 
Nya dan memohon dengan mengiba. Di antara 


Godaan-godaante 203 


mereka ada juga yang dijadikan senang dengan 
berpuasa, sehingga mereka tidak mengutamakan 
sesuatu pun selainnya. Ada pula yang dijadikan 
senang bersedekah, sehingga mereka tidak meng- 
utamakan ibadah lainnya. 


Hai Yunus, kami akan menafsirkan perkara ini 
untukmu. Lakukan shalatmu secara teratur agar 
engkau bisa bersabar terhadap derita dan 
kesusahan yang menimpa, yang menjadi ketetapan 
Allah “Azza wa Jalla, dan sebagai bentuk ketaatan 
total kepada Allah. Jadikan puasamu sebagai diam 
dari segala bentuk kejahatan. Dan jadikan 
sedekahmu sebagai usaha untuk tidak menyakiti 
orang lain. Itu adalah sedekah terbaik dan tingkat 
kebaikan paling tinggi.” 


Jadi, yang lebih utama adalah menjauhi perbuatan yang 
dilarang oleh Allah, dalam setiap aktifitas hidup. Dan, 
manakala kedua bagian itu bisa engkau raih, yaitu iktisab dan 
ijtinab, maka urusan agamamu telah sempurna, tujuanmu 
telah tercapai dan engkau telah selamat serta beruntung. Dan 
jika engkau hanya mampu mencapai salah satunya, maka 
fokuskan pada bagian yang kedua, yaitu ijtinab, agar engkau 
selamat, meski engkau tidak mendapatkan keuntungan. 
Sebab, jika tidak demikian, engkau akan mengalami kerugian 
pada kedua bagian itu sekaligus. Tak ada gunanya engkau 
melaksanakan shalat malam dan lelah dengannya, untuk 
kemudian engkau hanguskan pahalanya dengan satu 
keinginan buruk. Dan tidak berguna bagimu berpuasa di 
siang hari yang panjang, kemudian engkau merusaknya 
dengan satu ucapan saja. 


Abdullah bin Abbas ra. pernah ditanya, “Apa pendapatmu 
mengenai dua orang yang salah satunya memiliki banyak amal 


204 mao0Minhajul C#bidin 


baik dan buruk, sedang yang lainnya sedikit amal baiknya 
dan juga sedikit keburukannya, mana yang lebih baik?” 


Ibnu Abbas menjawab, 


“Aku tidak dapat memilih, sebab keduanya sama 
saja. Tak ada keselamatan sedikit pun pada kedua 
orang itu.” 


Saya sudah katakan di muka bahwa lebih penting bagi 
kita untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ini bisa 
kita lihat dari contoh orang yang menderita sakit. 


Dalam mengobati orang sakit harus ditempuh dua jalan, 
pertama dengan memberinya obat, dan kedua dengan 
berpantang dari makanan atau minuman tertentu. Jika kedua 
hal itu bisa dilakukan, maka insya Allah engkau akan sembuh. 
Tapi, kalau engkau harus memilih di antara dua cara itu, 
pilihlah berpantang. Sebab, meminum obat tidak ada 
gunanya bila engkau mengabaikan pantangan. Dan kadang 
berpantang itu lebih memberi manfaat, meski tanpa 
meminum obat. 


Nabi saw. telah bersabda, | 
| a ð »3 3 >o £ 
Anal AK J Jl 


“Pengobatan atas setiap penyakit itu ialah dengan 
berpantang.” 


Maksudnya, berpantang itu cukup sebagai pengganti 
obat. 


Maka, bisa dimengerti bila cara pengobatan yang 


dilakukan di India adalah dengan cara berpantang. Orang 
yang sakit dicegah untuk mengonsumsi makanan dan 


cGodaan-godaan& 205 


minuman tertentu, serta dilarang berbicara selama beberapa 
hari, sampai ia sembuh dan sehat dengannya. 


Dengan uraian di atas menjadi jelaslah bagimu, bahwa 
takwa itu adalah pilar dan inti segala urusan. Dan, orang yang 
memiliki takwa itu adalah golongan ahli ibadah yang memiliki 
tingkat spiritual yang tinggi. 


Oleh karenanya, kerahkan seluruh tenagamu untuk bisa 
mencapai derajat takwa tersebut, dan curahkan segenap 
perhatian kepadanya. 


Semoga Allah Ta'ala memberikan taufig dengan berkat 
kasih sayang-Nya. 


Menjaga Empat Anggota Tubuh 


Kemudian, jagalah empat anggota tubuhmu yang paling 
penting, dari perbuatan buruk. 


a. Mata 


Baik atau buruknya urusan dunia dan agama itu 
tergantung pada hati. Dan yang paling bertanggungjawab atas 
rusaknya. hati itu adalah pandangan mata. Oleh karena itu, 
Ali bin Abi Thalib ra. berkata, | 


“Bila seseorang tidak bisa menjaga pandangan 
matanya, maka hatinya jadi tidak bernilai dan 
kosong, tak memiliki cahaya.” 


b. Lidah (lisan) 


Dengan menjaga lidah ini engkau akan memperoleh 
manfaat dan hasil dari perbuatan baik, ibadah, dan ketaatan 
yang engkau lakukan. Sebaliknya, bila engkau tidak mampu 
menjaga lidahmu dari perkataan yang buruk dan sia-sia, 
maka amal baik, ibadah, dan ketaatanmu pada Allah bisa 


206 3 Mnhajul C#bidin 


rusak dan hilang tak berbekas. Terkadang, dengan satu 
ucapan buruk saja, bisa rusak seluruh amal ibadahmu yang 
sudah engkau tekuni selama bertahun-tahun. 


Maka dari itu, seorang yang saleh sampai-sampai 
mengatakan, “Tak ada yang lebih tepat dipenjara lebih lama 
daripada lidah.” 


Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa salah seorang 
dari tujuh orang ahli ibadah berkata kepada Nabi Yunus as., 
“Wahai Yunus, sesungguhnya ahli ibadah itu apabila 
bersungguh-sungguh dalam beribadah, maka tidak ada yang 
lebih baik untuk melindungi ibadah mereka selain dengan 
sabar tidak berbicara untuk waktu yang lama. Maka, menjaga 
lidah itu lebih utama bagimu dari lainnya. Ini juga satu- 
satunya cara untuk menyelamatkan hatimu dari rasa was-was, 
prasangka buruk, dan niat jahat.” 


Jangan pula engkau tenggelam dalam ingatan masa lalu, 
yaitu mengingat kembali momen-momen lama dalam 
hidupmu, karena itu hanya membuang-buang waktu saja. 
Namun, jika engkau mengingatnya dengan tujuan untuk 
meminta ampun pada Allah atas jalan hidup yang telah 
engkau lalui, maka penyesalan di hatimu itu akan diterima 
oleh Allah, dan dosamu mungkin akan dihapuskan. Dan, jika 
engkau mengucapkan kembali kalimat syahadat 'La Ilaha 
Ilallah', maka engkau akan memperoleh pahala dan ganjaran 
yang tak pernah engkau bayangkan. Atau, bila ketika 
mengingat-ingat momen lama tersebut engkau lalu 
mengucapkan, “Aku memohon keselamatan kepada Allah 
Ta'ala”, barangkali Allah akan mengabulkan doamu, sehingga 
engkau selamat dari bencana dunia dan akhirat. 


Sungguh amat merugikan dan memperdayakan jika 
engkau sampai melepaskan semua keuntungan yang mulia 
itu dari sisimu, dan menghabiskan waktu dalam kesia-siaan. 


Godaan-godaants 207 


Sebab, itu akan membuatmu kelak minimal mendapat cela 
dan harus melalui proses hisab yang lama pada hari kiamat. 


Renungkan kalimat orang bijak berikut ini. 


“Bila engkau hendak mengucapkan kata-kata buruk, 
maka gantilah dengan ucapan tasbih (subhanallah).” 


c. Perut 


Penting bagi kita kita untuk menjaga perut kita, sebab 
makanan yang kita makan itu seperti benih dan air bagi 
tumbuhnya amal baik. Bila benih itu buruk dan tidak ada 
pengaturan pengairan yang benar, maka tanaman tidak akan 
tumbuh secara baik. Jika itu yang terjadi, maka engkau tidak 
bisa mengambil keuntungan apapun dari tanah yang engkau 
tanami itu. 


Ma'ruf al-Kurkhi berkata, 


"Apabila engkau berpuasa, lihatlah dengan apa 
engkau berbuka dan dengan siapa, serta makanan 
siapa yang engkau makan. Sebab, berapa banyak 
orang yang memakan suatu makanan, kemudian 
hatinya berbalik dan tidak kembali kepada 
keadaannya yang semula, selama-lamanya. Juga 
berapa banyak makanan yang kemudian meng- 
halangimu mendirikan shalat malam. Dan berapa 
banyak pandangan haram telah menghalangimu 
dari membaca ayat-ayat Al-Our'an. Terkadang, 
sepotong makanan bisa menghalangi seorang 
hamba dari melaksanakan shalat malam selama 
satu tahun.” 


Maka dari itu, wahai orang yang bijak, hendaknya engkau 
teliti dan berhati-hati dengan sumber makananmu, bila 
engkau ingin membersihkan hatimu dan memiliki kemauan 


208 sa cMAinhajul C#bidin 


keras untuk beribadah kepada Tuhanmu. Kemudian, jagalah 
adab makanmu, makanlah dalam porsi secukupnya saja. 
Sebab, kita akan sulit beribadah secara baik bila perut itu 
terisi terlalu penuh. Meski engkau memaksa hatimu dan 
berusaha keras untuk beribadah secara baik, engkau tetap 
tidak akan bisa merasakan lezatnya ibadah. Itulah sebabnya 
seorang wali’ Allah sampai berkata, 


“Jangan harap bisa memperoleh manisnya ibadah 
jika engkau makan terlalu banyak. Bagaimana 
cahaya akan bersinar di hati tanpa ibadah? Apa 
nikmatnya ibadah yang tak disertai rasa manis dan 
kelezatan?” 


Sesuai dengan makna ini pula Ibrahim bin Adham 
berkata, 


“Aku berteman dengan orang-orang yang 
mengabdikan dirinya kepada Allah Ta'ala di 
gunung Lebanon, dan mereka berpesan kepadaku, 
bahwa jika aku pulang kepada para ahli dunia, 
nasihatilah mereka dengan empat perkara: (1) 
Orang yang banyak makan tidak akan mendapat- 
kan lezatnya ibadah, (2) orang yang banyak tidur 
tidak akan mendapatkan keberkahan pada 
umurnya yang panjang: (3) siapa yang mencari 
ridha manusia, jangan berharap memperoleh ridha 
Allah Ta'ala, (4) dan barang siapa yang banyak 
berbicara dengan perkataan yang tidak berguna 
serta berbuat ghibah, maka ia tidak akan keluar 
dari dunia ini dalam keadaan beragama Islam.” 


Sahl bin Abdullah Tastari berkata, 


“Seluruh kebaikan itu bergantung pada empat hal, 
yaitu: (1) Menjaga perut kosong: (2) Berdiam diri: 


Godaan-godaants 209 


(3) Menjauhi manusia: dan (4) Tidak tidur di 
malam hari.” 


Dan seorang “arif mengatakan, 


“Lapar itu adalah modal kita.” 


Maksudnya, semua yang kita dapatkan berupa 
kesungguhan, keselamatan, ibadah, ilmu dan amal yang 
bermanfaat itu adalah lantaran perut kita lapar dan kesabaran 
atasnya (menahan rasa lapar) karena Allah Ta'ala. 


d. Hati 


Anggota tubuh keempat yang perlu dirawat baik dan 
dijaga serius adalah hati. Sebab, jika rusak hatimu, maka akan 
rusaklah semuanya. Dan jika engkau memperbaikinya, maka 
menjadi baiklah semuanya. Hati itu bagaikan batang pohon, 
sedang anggota tubuh lainnya ibarat dahan-dahannya. Dari 
batang pohon tersebut dahan-dahan yang ada memperoleh 
asupan makanan, menjadi baik atau rusak karenanya. Di 
samping itu, hati adalah raja, sementara seluruh anggota 
tubuh lainnya menjadi pengawal dan rakyatnya. Apabila 
rajanya baik, maka rakyatnya pun ikut baik. Dan apabila 
rajanya rusak, maka rusak pula rakyatnya. 


Apabila ada kekurangan dan kerusakan pada mata, lidah, 
perut dan lainnya, pasti itu dikarenakan oleh kekurangan dan 
kerusakan yang terjadi pada hati. Bahkan kerusakan pada 
hati lebih banyak porsinya. Tapi, bila mata, lidah, perut, 
telinga dan lainnya itu baik, berarti hatimu juga dalam kondisi 
baik. Maka dari itu, curahkan perhatianmu kepadanya dan 
perbaikilah ia, niscaya semua akan menjadi baik bagimu. Dan 
engkau menjadi tenang karenanya. 


Penyakit hati itu berkaitan dengan pikiran dan prasangka 
yang berada di luar kontrol manusia, maka memperbaikinya 


210 sa Xinhajul C#bidin 


merupakan tugas berat. Untuk memper-baikinya diperlukan 
kebijaksanaan, kecerdasan dan kewaspadaan. Itulah sebabnya 
mengapa para shalihin (orang saleh) di masa lalu berpikir 
bahwa sangat sulit untuk memperbaiki hati. Orang-orang 
yang pandai dan bijaksana itu menggunakan cara khusus 
dalam memperbaiki hati mereka. Abu Yazid al-Busthami 
mengungkapkan, 


“Aku telah mengobati hatiku selama sepuluh 
tahun, lidahku selama sepuluh tahun, dan jiwaku 
selama sepuluh tahun. Namun, hatiku yang paling 
sulit diobati dari ketiga lainnya.” 


Untuk memperbaiki hati, engkau harus mampu menahan 
diri dari empat kelemahan yang sudah kami sebutkan 
sebelumnya, yakni: (1) penjang angan, (2) tergesa-gesa, (3) 
sombong: (4) iri hati. 


Kami sebutkan empat sifat buruk itu dari sekian banyak 
sifat buruk lainnya, agar engkau memberi perhatian dan 
menjaganya secara khusus. Sebab, penyakit itu juga biasa 
menghinggapi para ahli ibadah dan para gurra (ahli membaca - 
Al-Our'an). Pada orang-orang khusus itu, keempat penyakit 
tersebut jadi lebih mengerikan. 


Terkadang engkau melihat seorang gurra terlibat dalam 
panjang angan, seolah ia akan hidup lama, dan merasa niatnya 
sudah baik. Ia mengatakan besok akan beramal ini atau itu, 
tanpa mengucapkan kata insya Allah (jika Allah mengijinkan). 
Akibatnya, sifat buruk itu membuatnya malas dan menunda- 
nunda mengerjakan amal baik. 


Dan terkadang engkau melihatnya tergesa-gesa untuk 
memperoleh derajat kebaikan, misalnya membaca atau 
mempelajari sebuah kitab dengan terburu-buru, agar cepat 
selesai hingga bisa berpindah membaca kitab lain yang lebih 
tinggi tingkatannya. Akibatnya, iajusteru gagal mendapatkan 


Godaan-godaan ts 211 


kebaikan itu. Atau ia berdoa dengan tergesa-gesa dan berharap 
doanya itu dikabulkan, tapi kemudian Allah tidak mengabul- 
kannya (karena sikap tergesa-gesa itu). Atau ia dengan 
terburu-buru berdoa kepada Allah agar orang yang 
dibencinya mendapat celaka. Padahal, ia akan sangat 
menyesal bila Allah mengabulkan doanya itu. 


Kadangkala kita dapati seseorang yang sangat iri kepada 
temannya yang mendapatkan anugerah berupa kekayaan dari 
Allah. Dan rasa iri atau dengki itu bisa membawanya pada 
perbuatan dosa dan kejahatan yang amat mengerikan. 


Sufyan ats-Tsauri mengatakan, 


“Aku tidak mengkhawatirkan keselamatan jiwaku, 
kecuali terhadap para gurra' dan ulama.” 


Orang-orangpun keheranan mendengarkan per- 
kataan Sufyan itu, tapi ia menjawab, “Bukan aku 
yang mengatakannya, tapi Ibrahim an-Nakha'i.” 


Dari Atha', ia berkata bahwa ats-Tsauri telah 
mengatakan kepadanya, 


“Berhati-hatilah terhadap para gurra' dan ulama, 
termasuk diriku. Sebab, bila kami berbeda pendapat, 
misalnya aku mengatakan buah delima itu manis 
sementara ulama lainnnya mengatakan itu asam 
rasanya, mungkin saja aku akan difitnah dan 
dilaporkan kepada penguasa yang zalim.” 


Malik bin Dinar menuturkan, 


“Aku mau menerima kesaksian seorang gurra” 
terhadap manusia lain, namun aku tidak akan 
menerima kesaksian sebagian mereka terhadap 
sebagian lainnya. Sebab, aku mendapati mereka 
sangat iri hati.” 


2122 sm Minhajul C&bidin 


Dan dari Fudhail, bahwa ia berkata kepada 
anaknya, 


“Belikan untukku sebuah rumah yang jauh dari 
kediaman para ulama. Untuk apa aku tinggal 
bersama suatu kelompok yang apabila tampak 
suatu kekeliruan dariku mereka akan me- 
ngecamku, dan jika aku mendapatkan nikmat, 
maka mereka iri terhadapku.” 


Engkau lihat, para ulama, ahli ibadah, atau sufi itu 
kadangkala juga suka menyombongkan diri dan meremehkan 
orang lain, memalingkan wajah, cemberut, seakan-akan 
mereka boleh memberi tambahan dua rakaat shalat untuk 
dikerjakan manusia. Atau mereka seolah mendapatkan pesan 
dari Allah bahwa mereka akan masuk surga atau dibebaskan 
dari siksa neraka. Atau mereka telah yakin, bahwa diri mereka 
sajalah yang akan mendapatkan kebahagiaan, sedangkan 
seluruh manusia lainnya akan menderita. 


Namun, meski terjangkit penyakit sombong, para 'alim 
itu tetap tampil dalam pakaian sederhana, seperti orang-orang 
yang tawadhu'. Padahal pakaian seperti itu tidak sesuai untuk 
dijadikan alat kesombongan dan mem-banggakan diri. Jadi, 
secara lahiriah mereka nampak tawadhu', sementara hatinya 
takabur. Akan tetapi, orang-orang yang buta itu tidak dapat 
melihat. 


Fargad as-Sabkhi telah menemui Imam Hasan al-Bashri 
dengan mengenakan kain biasa, sedangkan Hasan memakai 
kain yang sangat halus, lalu ia mengusap-usapnya. Kemudian 
Hasan bertanya, 


“Mengapa engkau memperhatikan kainku? Ini 
adalah kain penghuni surga, sedangkan kainmu 
adalah kain penghuni neraka. Dan telah sampai 


Godaan-godaanee 213 


kabar kepadaku, bahwa kebanyakan penghuni 
neraka itu adalah orang-orang yang sengaja 
berpakaian lusuh.” 


Kemudian Hasan al-Bashri berkata lagi, 

“Mereka itu (orang 'alim, ulama) menampakkan 
kezuhudan dalam pakaian mereka dan ke- 
sombongan di dalam dada mereka. Dan orang yang 
meniru-niru gaya berpakaiannya adalah lebih besar 
kesombongannya daripada orang yang memakai 
kain sutra.” 


Dzun Nun al-Mishri mengisyaratkan hal yang sama dalam 
bait-bait puisinya: 


“Ia berpakaian seperti seorang sufi, 

namun justeru dengan pakaian itu terlihat kebodohannya. 
Sebagian manusia memakai pakaian kasar itu, 

untuk menunjukkan bahwa ia orang yang sederhana, 
padahal ia dengan angkuh melihat rendah orang lain. 
Kesederhanaan sejati itu bebas dari rasa sombong. 


Dia berpakaian seperti sufi agar orang menilainya terpercaya 
dan baik, 


padahal ia tidak berniat mengambil jalan kebaikan. 
Ia tidak mau mendekat pada Allah. 

Yang ia inginkan dengan pakaian itu adalah, 
mencari jalan untuk berkhianat.” 


Maka dari itu, hendaknya engkau berhati-hati wahai 
manusia, dari keempat penyakit yang kami sebutkan tadi 
(panjang angan, tergesa-gesa, sombong, dan irihati). Apalagi 
terhadap penyakit sombong (takabur), yang merupakan 


214 sm Xinhajul C#bidin 


perusak yang sesungguhnya. Sekiranya engkau tergelincir 
dalam kesombongan, maka tentu engkau akan tercebur ke 
dalam lautan kekufuran dan kesesatan. Sedang untuk tiga 
penyakit lainnya, sekiranya engkau tergelincir padanya, bisa 
membawamu pada kemaksiatan. 


Janganlah engkau lupa dengan cerita tentang iblis dan 
godaannya, dimana ia mcrasa sombong hingga tcrmasuk 
kelompok yang kafir. Dan hendaknya kita kembali kepada 
Allah “Azza wa Jalla, agar Dia melindungi kita semua dengan 
pandangan-Nya yang baik. 


Sesungguhnya Dia lah Zat Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Pemurah. 


Kesimpulan 


Dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa, bila 
engkau melihat dengan akal pikiranmu, wahai manusia, 
niscaya engkau akan mengetahui dunia itu tidak abadi. Dan 
bahwa manfaat dari dunia ini tidak sebanding dengan bahaya 
yang menghadangmu. Belum lagi dengan dampak buruk 
yang bakal dialami oleh para pengejar dunia, seperti tubuh 
yang lelah, hati yang cenderung pada dunia, dan azab pedih 
dan proses hisab yang lama di akhirat nanti. 


Maka, setelah mengetahui dengan benar hal tersebut, 
bersikaplah zuhud terhadap dunia. Ambillah dari dunia itu 
sekedarnya saja, yang cukup untuk menguatkan tubuhmu 
dalam beribadah kepada Tuhanmu. Tundalah bersenang- 
senang di sini, serta berharap untuk menikmati kelezatan 
yang abadi di surga nanti, di negeri kenikmatan, sebagai 
tempat bermukim yang sesungguhnya di dekat Rabb 
semesta alam, Raja Yang Mahakuasa, Mahakaya dan 
Mahamulia. 


Godaan-godaan & 215 


Engkau pun akan tahu, tidak ada gunanya berharap 
ketaatan dan kesetian dari manusia lain, yang selalu 
mendatangkan kesulitan dan kemalangan daripada rasa 
simpati dan bantuan kerjasama. Tinggalkan pergaulan 
dengan mereka, kecuali pada hal-hal mendesak yang mau 
tidak mau harus melibatkan mereka. Engkau disarankan 
untuk mengambil manfaat dari mereka dalam hal kebaikan, 
tapi jauhi mereka dalam hal yang membahayakan 
akhiratmu. 


Sebaliknya, tingkatkan frekwensimu berhubungan 
dengan Allah Ta'ala, yang takkan membuatmu sulit dalam 
hal apapun. Taklukkan nafsumu dengan ibadah kepada Allah, 
agar di akhirat kelak dirimu tak menangguk rasa malu dan 
cemoohan. Jadikan Kitab-Nya, Al-Our'an, sebagai pem- 
bimbing bagimu, dan turuti perintah-perintah-Nya dalam 
Kitab itu dengan setia. Bila engkau jalankan perintah-perintah- 
Nya, maka Dia akan memecahkan kesulitanmu dan akan 
membantumu. Dia akan menunjukkan kedermawanan-Nya, 
hadiah dan penghormatan kepadamu, dan membantumu 
dalam mengatasi kesulitan di dunia dan di akhirat. 


Rasulullah saw. bersabda, 


. 0. 2 


I A “9 
AA D dekan Dl Jail 
“Ingatlah Allah, niscaya engkau akan mendapati-Nya 
kemanapun engkau pergi.” 


Bila engkau telah menyadari bahwa setan itu amat keji dan 
selalu siap memusuhimu, maka mintalah perlindungan 
kepada Tuhanmu Yang Mahakuasa, Yang Mahamenaklukkan 
dari gangguan makhluk terlaknat itu, serta janganlah engkau 
lengah dari tipu daya dan perangkap-perangkapnya. Usirlah 
setan itu dengan berzikir kepada Allah. Janganlah engkau 
mempedulikan godaannya. Sebab, setan itu sebenarnya tidak 


216 sa Minhajul C#bidin 


sulit dihadapi apabila engkau memiliki tekad keras sebagai 
seorang hamba Allah sejati. 


Allah Ta'ala telah berfirman, 


Ata Snas ahad ME On T SEK De oag 
“Sesungguhnya setan ini tidak ada kekuasaannya atas 


orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada 
Rabbnya.” (an-Nahl: 99) 


Dan benarlah Abu Hazm ketika ia mengatakan, 


“Apakah dunia dan iblis itu? Mengenai dunia, apa 
yang telah berlalu dari dunia sudah menjadi 
mimpi, sedangkan apa yang belum terjadi menjadi 
angan-angan. Sedangkan setan, meski ia menaati 
Allah, ia tidak mendatangkan manfaat apapun 
bagi-Nya. Dan bila setan itu mendurhakai Allah, 
maka ia tidak mampu mendatangkan bahaya 
kepada-Nya.” 


Dan engkau pun tahu tentang kebodohan nafsu serta 
kenakalannya ini, yang ingin menggiringmu ke arah yang 
membahayakan dan membinasakan. Gunakan cara orang- 
orang cerdik dan kaum ulama, yang lebih suka melihat 
kepada akibat-akibat yang ditimbulkan nafsu itu. Bukan 
dengan pandangan orang-orang jahil dan anak muda yang 
melihatnya dari sudut kepentingan sesaat. Mereka tak 
menyadari parahnya penyakit tersebut, dan tak mau 
menggunakan obat yang pahit rasanya. 


Hendaknya engkau kekang nafsumu itu dengan kendali 
takwa, dengan mencegahnya dari perkataan, pandangan dan 
makanan apa saja yang tidak engkau butuhkan, dan tidak 
berguna. Juga dari menyandang pakaian yang merusak, 


Godaan-godaanes 217 


seperti panjang angan-angan atau sikap tergesa-gesa dan iri 
hati terhadap sesama Muslim, atau sombong yang bukan pada 
tempatnya, serta makan semata-mata karena dorongan 
syahwat dan rakus. Kemudian, berilah nafsu itu dengan apa 
yang harus ia miliki, dan dengan apa saja yang tidak cngkau 
takutkan bakal membahayakan dirimu. Sebab, tidak ada 
keadaan darurat bagi sesuatu yang berlebihan. 


Allah Ta'ala dengan rahmat-Nya melindungi para hamba- 
Nya dari kehilangan iman dan penyimpangan, selama hamba- 
hamba itu bertakwa dan taat kepada-Nya. Allah Azza wa Jalla 
juga bertanggung-jawab untuk mengatasi berbagai kesulitan 
yang dihadapi para hamba-Nya itu. Tapi mengapa para hamba 
itu tetap melakukan perbuatan sia-sia, yak tak ada 
manfaatnya, meski ia tahu tahu sedang diawasi oleh Allah 
Raja Yang Paling Agung? Seorang saleh mengatakan, dirinya 
Sangat mudah hidup dalam ketakwaan karena ia selalu 
menjauhi perkara yang syubhat (yang hukumnya meragukan 
antara halal dan haram), dan nafsunya sudah terbiasa dengan 
kepatuhan dan derita. Nafsu itu akan tenang dan terbiasa, 
selama engkau membiasakannya. 


Seorang penyair menggambarkan kondisi nafsu itu dalam 
sebuah syairnya: | 

“Nafsu itu akan suka apabila engkau membuatnya suka 

dan apabila engkau beri sedikit, ia pun mau." 


Penyair yang lain mengungkapkan: 

“Saya buat jiwaku jauh dari nafsu syahwat, 
sampai sejumlah besar syahwatku lenyap. 

Saya paksakan sabar pada nafsuku, 

sampai ia terbiasa dengannya. 

Nafsu itu mengikuti apa yang diberikan orangnya. 


218 mm Minhajul C#bidin 


Jika engkau beri makan cukup, 

maka ia akan tenggelam dalam gejolak syahwat. 
Tapi jika engkau beri makan sedikit, 

engkau akan bisa mengontrolnya.” 


Ringkasnya, engkau akan termasuk orang-orang yang 
zuhud terhadap dunia dan menyukai akhirat bila engkau 
mengikuti nasihat-nasihat kami ini secara cerdas. Dan 
ketahuilah, bahwa bila seseorang telah menjadi zahid, berarti 
telah dihiasi dengan seribu macam kebaikan. Engkau 
sekarang tercatat dalam jajaran hamba-hamba Allah yang 
memilih untuk hidup menyendiri, memutuskan untuk 
menjalin hubungan cinta yang intensif dengan Allah Ta'ala, 
dan amat tulus ketaatannya pada Allah. 


Engkau akan termasuk golongan seperti yang di- 
gambarkan oleh seorang penyair dalam syairnya berikut ini. 


“Orang-orang sibuk dengan urusan dunia mereka, 

sementara yang lain meluangkan waktu untuk ibadah, 

dan berkhalwat untuk menjadi pelayan Rabb mereka. 

Allah telah memilih mereka di pintu keridhaan-Nya, 

dan membuat mereka tidak tergantung pada makhluk lainnya. 
Di malam hari mereka membariskan kaki untuk shalat, 
sedang pandangan Sang Mahapelindung mengawasi mereka. 
Maka, beruntunglah mereka dan sungguh beruntung mereka, 
karena dapatkan penghargaan sangat besar dari-Nya.” 


Jika engkau memenuhi seluruh syarat takwa yang sudah 
kami sebutkan sebelumnya, maka engkau akan termasuk 
dalam kelompok para hamba utama Allah. Sebab, engkau 
telah melakukan jihad besar terhadap hawa nafsumu di jalan 
Allah. 


Godaan-godaan & 219 


Allah Ta'ala telah menyatakan dalam sebuah firman-Nya, 
0.20 o or- r - r or a r 2 
“Oak Hae DI al cool Ol 


“Sesungguhnya hamba-hamba-Ku, tidak ada kekuasaan 
bagimu (iblis) terhadap mereka.” (al-Hijr: 42) 


Ketika itu, namamu akan tercatat dalam daftar orang-orang 
yang bertakwa (muttagi), yang menikmati ke-bahagiaan di 
dunia dan di akhirat kelak. Dan engkau akan memperoleh 
kedudukan yang lebih mulia dibanding para malaikat. Sebab, 
para malaikat itu tidak memiliki keinginan nafsu yang 
mengajak mereka kepada keburukan. 


Bila engkau mengikuti nasihat-nasihatku, insya Allah 
engkau akan mampu melewati tahapan perjalanan ketiga ini, 
yang merupakan tahapan perjalanan yang paling sulit, dan 
dengan rahmat Allah engkau makin mendekati tujuan yang 
ingin engkau capai. Sebab, dengan meminta pertolongan 
kepada Allah Ta'ala dan berlindung kepada-Nya, hal itu 
menjadi sangat ringan. 


Kami hanya memohon kepada Allah Ta'ala, karena Dia 
adalah sebaik-baik tempat meminta, semoga Dia mem- 
berikan kita semua taufig, pertolongan dan kemudahan-Nya. 
Dia-lah yang mencukupi semua keperluan kita, Dia-lah yang 
kita mintai pertolongan saat menghadapi segala rintangan. 
Sebab, semua makhluk dan urusan itu ada dalam kekuasaan- 
Nya. Dia Mahakuasa terhadap segala sesuatu. 


Inilah yang ingin kami sebutkan pada pembahasan kali 
ini. Tiada daya dan upaya, melainkan dengan pertolongan 
Allah Yang Mahamulia lagi Mahaagung. 


© © @ 


220 »anhajul C#bidin 


Tahapan Keempat: 
KENDALA-KENDALA 


DI JALAN IBADAH 


ahai para penuntut jalan ibadah, redamlah 
W serasa kendala yang mengganggumu dari 
beribadah kepada Allah Ta'ala dan merintangi 
jalan menuju-Nya. Agar kendala-kendala itu tidak me- 


nyibukkanmu dari tujuanmu yang sesungguhnya. 


Empat Kendala di Jalan Ibadah 


Seperti sudah kami sebutkan di awal, kendala tersebut ada 
empat jenis: 

1. Rezeki dan Tuntutan Nafsu 

2. Ragu dan Khawatir 


3. Qadha' 
4. Musibah dan Kesulitan Hidup 


Godaan-godaan ba 221 


Mari kita bahas kendala-kendala itu satu persatu. 


1. Rezeki dan Tuntutan Nafsu 


Untuk mengatasi kendala rezeki ini, sebenarnya cukup 
bagimu dengan bertawakal. Yaitu, engkau pasrahkan kepada 
Allah urusan sumber rezeki dan kebutuhanmu, dalam semua 
keadaan. 


Ada dua alasan kenapa engkau harus bertawakal. 


Pertama: Agar engkau bisa berkonsentrasi penuh dalam 
beribadah dan berbuat kebaikan lainnya. Sebab, orang yang 
tidak bertawakal (berserah diri) pasti lahir dan batinnya lebih 
sibuk pada urusan mencari rezeki dan kebutuhan duniawi 
lainnya daripada ibadah kepada Allah. Ia gunakan tubuhnya 
untuk bekerja sepanjang hari guna memperoleh nafkah, 
sedang hati dan pikirannya senantiasa memikirkan rezeki 
dengan rasa was-was dan curiga. 


Padahal, ibadah itu membutuhkan konsentrasi hati dan 
tubuh, sementara konsentrasi itu tak bakal terwujud kecuali 
pada orang-orang yang memasrahkan diri. Orang yang lemah 
hatinya tidak akan tenang dalam beribadah, kecuali setelah 
ia memperoleh rezeki. 


Guruku (Abu Muhammad) sering berkata, 


"Hanya ada dua tipe manusia yang sukses di atas 
bumi ini. Yang satu adalah manusia yang berani, 
dan lainnya adalah manusia yang bertawakal 
kepada Allah.” 


Perkataan ini mengandung makna yang dalam dan 
menyeluruh. 


Orang yang berani, bila hendak melakukan sesuatu akan 
mengandalkan ambisi dan keberanian semata. Ia tidak 


222 maCXinhajul cC#bidin 


mempedulikan rintangan dan bahaya yang menghadang, atau 
bisikan hati yang bisa melemahkan. Sehingga semuanya 
berjalan tanpa kendali. 


Sedangkan orang yang tawakal akan melakukan sesuatu 
atas dasar kekuatan dan pandangan yang tajam (bashirah), 
serta keyakinan yang sempurna padajanji Allah Ta'ala. Untuk 
itu ia tidak mundur terhadap manusia yang menakut- 
nakutinya, dan pada setan yang membisikkan tipu daya 
kepadanya. Hingga ia pun mencapai tujuannya dan 
memperoleh apa yang diinginkannya secara sempurna. 


Adapun orang yang memiliki perangai yang lemah, maka 
selamanya ia berada antara kondisi tawakal dan ke- 
bimbangan, kelemahan serta kebingungan. Seperti keledai 
yang berada dalam kandang, atau ayam di dalam sarangnya, 
dimana mereka menanti-nanti pemberian dari pemiliknya. 
Jiwanya beku, tak mampu memikirkan hal-hal yang mulia. 
Sehingga hampir-hampir ia tidak menuju kepada perkara 
yang mulia. Jika pun ia terlihat menuju kepadanya, maka 
hampir-hampir ia tidak memperolehnya dan hal itu tidak 
tercapai baginya. 


Tidakkah engkau melihat para pemburu dunia yang penuh 
ambisi? Mereka itu tidak mampu meraih martabat mulia di 
dunia kecuali dengan mengorbankan harga diri, keluarga, 
dan harta benda mereka. Misalnya para raja. Mereka terjun 
ke berbagai peperangan, menghadapi musuh, dengan pilihan: 
mati atau terus menjadi raja. Dengan itu ia mendapatkan 
kedudukan sebagai raja dan sekaligus kekuasaan. Muawiyah 
bin Abi Sufyan ketika menyaksikan dua pasukan bertempur 
di Perang Shiffin5, lalu berkata, “Siapa saja yang 


* Perang antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi 
Sofyan. (-Ed) 


Hendala-kendala di Zalan Pbadahts 223 


menginginkan kedudukan penting, maka pasti akan 
menghadapi kesulitan dan tantangan berat.” 


Sementara para saudagar (pedagang) akan menempuh 
perjalanan jauh yang penuh bahaya, baik di daratan maupun 
di lautan. Mereka mempertaruhkan diri dan harta mereka 
selama menempuh perjalanan ke Timur maupun Barat. 
Mereka pasrah dengan dua pilihan hidup: hilang nyawa atau 
mendapat keuntungan. Dengan sikap seperti itu mereka 
mendapatkan keuntungan besar, berupa harta yang 
berlimpah. 


Adapun para pemilik toko yang berhati lemah dan kurang 
keberanian, hatinya selalu bergantung pada diri dan harta. 
Sehingga ia hanya mondar-mandir dari rumah ke tokonya 
sepanjang usia. Tapi, ia tidak mencapai kedudukan mulia 
seperti para raja, tidak pula keuntungan yang sangat besar 
seperti para saudagar, yang berani menerjang marabahaya. 
Jika ia mendapatkan keuntungan dagangan satu dirham, 
maka itu sudah sangat cukup baginya. Hanya itulah yang ia 
ketahui, dan kepadanya ia bergantung. Inilah panggung 
dunia dan orang-orang yang menyukainya. 


Adapun orang-orang yang menginginkan kebahagiaan 
akhirat, maka modalnya adalah tawakal. Ia tak mau 
menggantungkan hidupnya kepada hal-hal duniawi. Dengan 
rasa tawakal itu mereka beribadah kepada Allah secara khusyu. 
Mereka mengasingkan diri dari manusia, tegar berjalan di 
muka bumi, menerobos lembah-lembah curam, serta tinggal 
di gunung-gunung dan bukit-bukit. Merekapun menjadi 
orang-orang kuat dalam ibadah, pemangku-pemangku agama, 
dan manusia yang terbebas dari belenggu dunia. 


Mereka adalah raja yang sebenarnya di bumi. Mereka pergi 
ke mana saja mereka mau, singgah di manapun mereka suka, 
untuk keperluan ibadah dan ilmu. Tidak ada yang merintangi 


224 sa NMinhajul C#bidin 


mereka, dan tidak ada penghalang di hadapan mereka. 
Semua tempat bagi mereka adalah sama. Semua zaman bagi 
mereka adalah sama. 


Rasulullah saw. bersabda, 
. 02 or r -° E Sa 
ofa g in e E i Ka A a 
P EPET sa. ose 1 gas By 2 TP 
A Si a Fb A ana S 


3, 0r 


o r Ga Ea GY S A a 


“Siapa saja yang ingin menjadi orang terkuat, maka 
hendaknya ia bertawakal kepada Allah. Siapa saja yang 
ingin dirinya menjadi orang yang paling mulia, maka 
hendaknya ia bertakwa kepada Allah. Dan siapa saja yang 
ingin menjadi orang yang paling kaya, maka hendaknya 
ia lebih percaya dengan apa yang berada di Tangan Allah 
daripada apa yang ada di tangannya sendiri.” 


Sulaiman al-Khawwas pernah mengatakan, “Sekiranya saja 
seseorang itu bertawakal kepada Allah dengan niat yang benar 
dan tulus, maka ia tentu akan dibutuhkan oleh para 
pemimpin, raja, orang kaya dan orang miskin. la sendiri tidak 
membutuhkan manusia sebagai tempat bergantung. 
Pelindungnya hanyalah Allah, Zat Yang Mahakaya lagi 
Mahaterpuji.” 


Ibrahim al-Khawwas, berkata, “Aku bertemu dengan 
seorang anak muda di padang pasir yang luas, sepertinya ia 
seorang tukang sepuh perak. Kemudian aku bertanya 
kepadanya, “Hendak kemana engkau wahai anak muda” 


Ia menjawab, ‘Aku akan pergi ke Mekkah.” 


Aku bertanya lagi, ‘Engkau hendak ke sana tanpa bekal 
dan binatang tunggangan” 


XX endala-kendala di Zalan obadah& 225 


la menjawab, “Wahai orang yang lemah imannya! Allah 
Yang Mahakuasa, yang menjaga langit dan bumi, adalah Zat 
Yang Mahakuasa pula untuk menyampaikan aku ke Mekkah 
tanpa bekal maupun kendaraan.” | 


Dan setelah aku sampai di kota Mekkah, aku benar-benar 

melihatnya sedang mengerjakan thawaf seraya mengatakan, 

“Wahai jiwa, bertasbihlah selamanya | 

Usah engkau pedulikan seorang pun 

kecuali Zat Yang Mahamulia 

dan tempat seluruh makhluk bergantung 

Wahai jiwa, 

matilah engkau dalam keadaan berserah." 


Dan ketika ia melihatku, ia pun berkata, "Wahai Syaikh, 
apakah imanmu masih lemah?” 


Abu Muthi' bertanya pada Hatim al-Asham, “Telah sampai 
berita kepadaku, bahwa engkau mengarungi padang pasir 
tanpa bekal.” 


Hatim berkata, “Bekalku ada empat.” 
la bertanya, “Apa itu?” 


Hatim menjawab, “Aku melihat dunia dan akhirat 
merupakan urusan Allah. Aku melihat makhluk semuanya 
adalah hamba Allah dan di bawah tanggungan-Nya. Aku 
melihat rezeki dan semua sebab itu berada di Tangan Allah. 
Dan aku melihat gadha' Allah pasti terlaksana di seluruh 
bumi-Nya.” 


Sungguh bijak orang yang mengucapkan bait syair 
berikut ini, 


226 mm Minhajul C&bidin 


“Aku melihat orang yang zuhud itu dalam ketenangan dan 
kedamaian 

Hati mereka memandang dunia sebagai senda gurau 

Bila engkau melihat mereka, 

niscaya engkau melihat kaum yang manjadi raja-raja di bumi 
yang penuh kesabaran.” 


Kedua, Meninggalkan tawakal itu sangat mem-bahayakan 
iman kita. Bukankah Allah Ta'ala telah menyertakan rezeki 
kepada makhluk-Nya? Sehingga Dia berfirman, 


Tpi VENNA IP JS 
“Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup (kekal), 
yang tidak mati.” (al-Furgaan: 58) 


Juga fiman-Nya, 


20o 0205 2 ea an 
ep AS Ol IS 3 As na 
“Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, 


jika kalian benar-benar orang yang beriman.” (al-Maa- 
'idah: 23) 


Maka dari itu, siapa saja yang tidak memandang kepada 
firman-Nya, tidak merasa cukup dengan janji-Nya, tidak 
tenang dengan jaminan-Nya dan tidak puas dengan 
pembagian-Nya, kemudian tidak memperhatikan atas apa 
yang menjadi perintah-Nya, janji serta ancaman-Nya, maka 
lihatlah bagaimanajadinya ia, dan ujian apa yang bakal dijalani 
akibat sikapnya itu. Dan ini, demi Allah, merupakan musibah 
yang amat berat. Sebab kita telah lalai kepada-Nya. 


Orang yang paling benar dan terpercaya, Rasulullah saw., 
telah berkata kepada Abdullan bin Umar ra., 


Kendala-kendala di Jalan badahts 227 


-a t 2 


KN Bao A ean . BL sor s oue Zy 2 E a 02 
aa epia Djy Oaa GP yd Cir IL CA AS 


“Bagaimana jika engkau tinggal di tengah-tengah kaum 
yang suka menimbun harta mereka selama setahun karena 
kurang percaya dan kurang bergantung pada Allah?” 


Dan Hasan al-Bashri berkata, “Allah Ta'ala melaknat kaum 
yang tidak mempercayai janji-Nya dalam soal rezeki.” 


Ketika ayat ini turun, para malaikat berkata, “Demi Rabb 
langit dan bumi, Bani Adam (manusia) itu binasa, karena 
mereka telah membuat murka Rabb mereka, meski Allah 
telah membagikan rezeki kepada mereka.” 


Uwais al-Oarni ra. mengatakan, 


“Allah tidak akan menerima ibadah dan ketaatan- 
mu meskipun itu sebanyak ibadah seluruh 
penghuni langit dan bumi, sampai engkau percaya 
kepada jaminan-Nya.” 


Lalu ia ditanya, “Apa yang dimaksud dengan 
percaya kepada jaminan-Nya itu?” 


la menjawab, “Yakinlah kepada jaminan Allah 
untuk memberi rezeki kepadamu. Yakinlah 
dengan itu, lalu curahkan dirimu untuk beribadah 
kepada-Nya.” 


Dan Harm bin Hayyan telah bertanya pula kepadanya, 
“Dimana engkau menyuruhku untuk tinggal?” Ia kemudian 
memberi isyarat dengan tangannya ke negeri Syam. Harm 
bertanya lagi, “Bagaimana dengan penghidupan di sana?” Ia 
menjawab, “Duhai, hati seperti ini telah dijangkiti dengan 
keraguan, maka nasihat apa pun tidak lagi berguna baginya.” 


228 ma Minhajul C#bidin 


Dan telah sampai pula kepada kami, bahwa seorang 
penggali kubur telah bertobat dengan sebab Abu Yazid al- 
Busthami. Abu Yazid lalu menanyakan keadaannya, dan 
penggali kubur itu menjawab, “Aku telah menggali seribu 
liang lahat dan aku tidak pernah melihat wajah mereka 
menghadap kiblat, kecuali dua orang lelaki.” 


Abu Yazid kemudian berkata, “Sungguh kasihan mereka. 
Wajah mereka dipalingkan dari arah kiblat lantaran 
meragukan rezeki dari-Nya.” 


Seorang sahabat saya menuturkan bahwa dalam 
mimpinya dia melihat seorang yang saleh, dan kemudian 
bertanya keadaannya. “Apakah engkau selamat karena 
imanmu?” Orang saleh itu menjawab, “Iman hanya 
menyelamatkan orang-orang yang juga bertawakal kepada- 
Nya.” 


Marilah kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Dia 
memperbaiki kita dengan anugerah-Nya dan tidak menyiksa 
kita walau sebenarnya kita memang pantas untuk disiksa. 
Sesungguhnya Dia adalah Zat Yang Maha Pengasih dari yang 
paling pengasih. 


Hakekat Tawakal 


Barangkali engkau akan bertanya, “Beritahukan kepada 
kami apa hakikat tawakal itu dan hukumnya, juga apa yang 
harus dilakukan seorang hamba dalam tawakal ini berkaitan 
dengan soal rezeki?” 


Masalah tawakal ini mengandung empat poin penting. 


Arti kata ‘tawakal’ 

Tempat dan saat bertawakal 
Batasan tawakal 

Benteng tawakal 


a.n Tp 


K&endala-kendala di Jalan Sbadahts 229 


a. Arti kata ‘tawakal’ 


Kata tawakal berasal dari kata tawakkala (JS  ), bentuk 
tafa'ala (Jxi5 ) dari kata al wakalah (IS „3 ). Dengan kata 
lain, orang yang menyerahkan urusannya terhadap orang lain, 
maka ia adalah orang yang mengangkat orang lain itu sebagai 
wakil yang menangani segala urusan dirinya, yang menjamin 
untuk kepentingannya, yang mencukupi seluruh kebutuhan 
dirinya, dengan tidak membebankan serta mencari perhatian 
kepada selainnya. Inilah arti kata ‘tawakal’. 


b. Tempat dan saat bertawakal 
Kata tawakal dipakai dalam tiga tempat: 


1 Tawakal pada keputusan Allah. Maksudnya, engkau harus 
punya keyakinan penuh dan merasa puas dengan 
keputusan apapun dari Allah. Hukum Allah tidak akan 
berubah, seperti yang tercantum dalam Al-Our'an dan 
Hadits. 

1 Tawakal pada pertolongan Allah. Engkau harus bersandar 
dan percaya penuh pada pertolongan Allah “Azza wa Jalla. 
Bila engkau menyandarkan diri pada pertolongan Allah 
dalam dakwah dan berjuang bagi agama Allah, maka Allah 
pasti akan menolongmu. 


Allah Ta'ala berfirman, 


ra 3 Ane ` AN a Aan 
DES ES a aa Ie ISP Ap Iss 
“Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, 
maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 


menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” 
(Ali “Imran: 159) 


Allah Ta'ala juga berfirman, 
° 5 05 0r u 


: A a3 oa? 
(3 ran A Ig mas ol 


” 


230 ma XMinhajul C#bidin 


“Jika kalian menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 
menolong kalian.” (Muhammad: 7) 


Firman-Nya pula, 
o - 2 Pa 
a pai Vale 5 OS, 
“Dan Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang 


yang beriman.” (ar-Ruum: 47) 


1 Tawakal berkaitan dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. 
Engkau harus yakin bahwa Allah Azza wa Jalla akan 
mencukupi nafkah dan keperluan kita sehari-hari. 


Allah Ta'ala telah berfirman, 


In» e IL, Aa aa E SA 
ea ES 
“Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, 


niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.” (ath- 
Thalaag: 3) | 


Rasulullah saw. bersabda, 


osoz -of see ege egyei Nea é- > (3 EG ar 
SA at Sa GS MIPA GP AI de AS 
ÚG CA Cola 


“Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan 
sebenar-benarnya tawakal kepadanya, niscaya Dia akan 
memberimu rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki 
kepada burung. Burung itu keluar dari sarangnya di pagi 
hari dalam keadaan perut yang kosong dan pulang di sore 
hari dalam keadaan perut yang terisi penuh.” 


Inilah fardhu yang sepatutnya dijalankan oleh seorang 
hamba berdasarkan dalil agli maupun syar'i. Tawakal yang 


Xendala-kendala di Jalan Sbadahss 231 


berkaitan dengan rezeki ini adalah yang paling penting. Jadi, 
obyek tawakal itu adalah rezeki, yakni rezeki yang telah 
dijamin oleh Allah. Demikian pendapat orang-orang yang 
alim. Hal ini akan menjadi semakin jelas dengan uraian 
mengenai macam-macam rezeki itu berikut ini. 


Ketahuilah, bahwasanya rezeki itu ada empat macam, yaitu 
rezeki yang dijamin, rezeki yang dibagikan, rezeki yang 
dimiliki, dan rezeki yang dijanjikan Allah. 


Rezeki yang dijamin merujuk pada makanan dan segala 
apa yang bisa menopang tubuh dan jiwamu. Jenis rezeki 
seperti ini tak terkait dengan sumber-sumber alam lainnya 
di dunia. Jaminan terhadap rezeki jenis ini datang dari Allah 
Ta'ala. Maka bertawakal terhadap rezeki ini adalah wajib, 
berdasarkan pada dalil agli dan syar'i. Sebab, Allah telah 
membebankan kepada kita untuk mengabdi kepada-Nya dan 
menaati-Nya dengan tubuh kita, maka Dia pasti telah 
menjamin apa-apa yang menjadi sumber energi bagi sel-scl 
tubuh kita, agar kita dapat melaksanakan apa yang telah Dia 
tugaskan. 


Sebagian syaikh dari aliran Karamiah mengatakan, “Bahwa 
pada dasarnya jaminan terhadap rezeki para hamba itu wajib 
menurut kebijaksanaan Allah Ta'ala karena tiga perkara: 


(i) Allah itu majikan, sedangkan kita adalah para hamba- 
Nya. Dan majikan itu berkewajiban memenuhi keperluan 
hamba, sebagaimana halnya seorang hamba ber- 
kewajiban mengabdi kepada tuannya. 


(ii) Dia telah menciptakan mereka dalam keadaan memerlukan 
rezeki, namun Dia tidak memberikan jalan bagi mereka 
untuk mencarinya. Sebab, mereka tidak mengetahui apa 
yang menjadi rezeki mereka itu, di mana letaknya dan 
kapan adanya. Sehingga mereka dapat mencari rezeki 
yang sudah ditentukan dari tempatnya dan pada 


232 mm OMinhajul C#bidin 


waktunya. Agar mereka sampai kepadanya, maka 
wajiblah Dia mencukupkan mereka akan hal itu dan 
menyampaikan mereka kepada rezeki itu. 


(iii) Dia menugaskan kepada mereka untuk berkhidmat, 
sedangkan mencari rezeki itu merupakan perkara yang 
menyibukkan diri dari berkhidmat kepada-Nya. 
Sehingga wajiblah Dia mencukupi mereka dengan bekal, 
agar mereka dapat berkonsentrasi untuk mengabdi.” 


Tapi pendapat para syaikh Karamiah itu sangat keliru, dan 
ini menunjukkan bahwa mereka tidak menguasai rahasia- 
rahasia Rububiyyah. Dan orang yang mengatakan memberi 
rezeki itu wajib bagi Allah Ta'ala tidak perlu dianggap. Kami 
telah menjelaskan tentang kerusakan pendapat tersebut pada 
pembahasan mengenai ilmu kalam. Sekarang mari kita 
kembali kepada bahasan semula. 


Adapun rezeki yang dibagi ialah, apa yang telah dibagikan 
oleh Allah Ta'ala dan telah ditulis-Nya di Lauhul Mahfuzh 
secara detil. Masing-masing sesuai kadar yang telah 
ditentukan dan waktu yang ditetapkan, tidak lebih serta tidak 
kurang, tidak maju dan tidak mundur dari apa yang telah 
ditulis itu. Sebagaimana sabda Nabi saw., 


tes os e Se 


s> Y ea Ei s i i EI E DA 
HA rÜ 


“Rezeki itu telah dibagikan dan kemudian diberikan 
semuanya. Tidaklah ketakwaan seorang yang bertakwa 
dapat menambahnya dan kejahatan orang yang berlaku 
jahat dapat menguranginya.” 


Sedangkan rezeki yang dimiliki, ialah harta benda dunia 
yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan apa yang telah 


Kendala-kendala di alan ðbadahs 233 


ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk dia miliki. Dan itu 
termasuk rezeki dari Allah Ta'ala. Sebagaimana Dia berfirman, 


Mt o * „£ 

SS Lan pail 
“Belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang 
telah Kami berikan kepadamu.” (al-Baqarah: 254) 


Yakni, dari apa yang telah Kami kuasakan kepada kalian 
sebagai milik kalian. 


Adapun rezeki yang dijanjikan adalah segala apa yang telah 
dijanjikan oleh Allah kepada para hamba-Nya yang bertakwa 
dengan syarat ketakwaan, sebagai rezeki yang halal, tanpa 
didahului oleh usaha yang bersusah-payah. 


Allah Ta'ala berfirman, 


3 Sen ama Tan Pa E 22305 T ta IT Lapan Seo. 
ai Y Ea ye jg brand Jami AI 32 TOS, 
“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia 
akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya 


rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." (ath- 
Thalaag: 2-3) 


Inilah beberapa jenis rezeki dari Allah. Dan wajib bagi kita 
untuk bersikap tawakal dengan rezeki yang dijamin oleh-Nya. 
Ketahuilah hal ini dengan seksama. 


c. Batasan tawakal 


Adapun mengenai batasan tawakal, seorang syaikh sufi 
menyebutkan, “Tawakal adalah menyandarkan hati kepada 
Allah Ta'ala dengan berserah secara total kepada-Nya, serta 
memutuskan ketergantungan dari selain-Nya.” 


Ada juga syaikh lain yang menyebutkan, “Makna tawakal 
ialah menjaga hati dari sesuatu selain Allah dan : 


234 ma MAnhajul C#bidin 


mengalihkannya hanya pada perlindungan dan penjagaan 
Allah semata.” 


Berkata Imam Abu 'Umar, “Tawakal itu adalah memutuskan 
ketergantungan pada selain Allah.” 


Berkata pula guruku, “Tawakal dan ta'allug (keter- 
gantungan) itu dua jenis kesadaran hati. Tawakal adalah 
menyadari bahwa hidup dan tegaknya tubuhmu itu adalah 
karena Allah. Sedangkan ta'allug adalah yakin bahwa itu 
semua datang dari selain Allah.” Jadi, tawakal adalah lawan 
dari ta'allug. 


Pendapat-pcndapat tersebut menurutku kembali kepada 
satu asal, yaitu engkau menempatkan hatimu dalam 
keyakinan mantap bahwa soal hidup, pemenuhan kebutuhan, 
dan kecukupan itu hanya datang dari Allah “Azza wa Jalla, 
bukan dari selain Allah. Tidak pula dari benda-benda duniawi 
atau lainnya. Kemudian, jika Allah menghendaki, Dia bisa 
saja menjadikan seorang manusia atau makhluk lainnya 
sebagai sebab dari itu semua. Tapi, Dia pun bisa mencukupi 
itu semua dengan kekuasaan-Nya, tanpa melalui sebab-sebab 
dan perantara-perantara. 


Apabila engkau mengingat hal itu dengan hatimu, maka 
engkau akan terikat padanya dan hati menjadi terputus dari 
segala makhluk. Juga pada benda-benda itu secara total, dan 
hanya bergantung kepada Allah Ta'ala semata, hingga tawakal 
tersebut mencapai tingkat yang benar. 


d. Benteng tawakal 


Adapun benteng tawakal dan yang membangkitkannya 
ialah mengingat akan jaminan Allah Ta'ala. Untuk melapisi 
benteng itu ingatlah selalu keagungan Allah dan kesempurnaan 
ilmu-Nya, kekuasaan-Nya, serta percaya penuh bahwa Allah 
tidak akan pernah mengingkari janji. Allah juga tak pernah 


KHendala-kendala di Jalan Jbadahts 235 


lupa, lemah, dan berbagai bentuk kekurangan lainnya. Apabila 
seorang hamba terus mengingat itu niscaya akan mendorong- 
nya untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala dalam 
urusan rezeki. 


Jika ditanyakan, “Apakah seorang hamba diharuskan 
mencari rezeki dan penghidupan?” Maka ketahuilah, bahwa 
rezeki berupa makanan dan penghidupan itu tidak mungkin 
kita cari, karena itu merupakan kewajiban Allah bagi para 
hamba-Nya. Seperti halnya hidup dan mati, seorang hamba 
tidak kuasa untuk mendatangkan maupun menolaknya. 


Adapun mengenai firman Allah Ta'ala, 
A Jia Ta AN 
“Dan carilah karunia Allah.” (al-Jumu'ah: 10) 
Yang dimaksudkan disini adalah mencari ilmu dan pahala. 


Ada yang mengatakan, bahwa itu merupakan kelonggaran, 
jadi kita tetap dibolehkan 'mencari' rezeki itu. Sebab, itu 
adalah perintah yang datang setelah larangan. Sehingga 
mengandung pengertian dibolehkan, bukan dalam pengertian 
diwajibkan atau diharuskan. 


Jika terus ditanyakan: Akan tetapi, rezeki yang dijamin 
itupun ada sebab-sebabnya. Lalu apakah kita diharuskan 
menempuh sebab-sebab itu? 


Jawabnya adalah: Tidak perlu! Sebab Allah akan 
mendatangkan rezeki itu dengan sebab atau tanpa sebab. 


Lalu dari mana jalannya kita diharuskan menempuh sebab 
itu? Ketahuilah, bahwasanya Allah Ta'ala telah memberi 
jaminan bagimu dengan jaminan yang mutlak, tanpa syarat 
mencari maupun berusaha. 


236 sa XAnhajul C#bidin 


Allah Ta'ala berfirman, 
f x “a 2 oÉ 2 a. nir 0 or 
Bj Ml EN AN Sun ya GG 


“Dan tidak ada suatu binatang yang melata pun di muka 
bumi ini, melainkan Allahlah yang memberi rezekinya.” 
(Huud: 6) 


Jadi, bagaimana mungkin Allah menyuruh seorang hamba 
mencari sesuatu yang tidak diketahui tempatnya. Sebab, si 
hamba itu tidak tahu darimana rezekinya akan datang, dan 
dengan lantaran apa rezeki itu akan sampai kepadanya. Maka, 
tidaklah tepat untuk membebankan kewajiban mencari 
rezeki makanan dan penghidupan itu kepada seorang hamba. 


Agar hatimu tenang, renungkanlah apa yang terjadi dalam 
hidup para nabi dan wali Allah yang hidup dengan penuh 
tawakal itu. Mereka umumnya lebih menggantung-kan diri 
kepada Allah dalam urusan rezeki mereka, dan tak banyak 
berusaha mencari rezeki itu ke sana kemari. Mereka lebih 
memusatkan diri untuk beribadah kepada Allah. Dan 
menurut ijma’, dengan meninggalkan upaya mengejar rezeki, 
mereka tidak meninggalkan perintah Allah atau mem- 
bangkang pada-Nya dalam soal itu. Sehingga jelaslah bagimu, 
bahwa mencari rezeki dan penyebabnya itu bukanlah perkara 
yang diharuskan bagi seorang hamba. 


Jika engkau bertanya: Apakah rezeki itu akan bertambah 
dengan cara mencari, dan apakah akan berkurang kalau kita 
tidak mencarinya? 


Maka ketahuilah, bahwa soal rezeki itu telah tertulis di 
Lauhul Mahfuzh, telah ditentukan jumlah rezeki bagi setiap 
makhluk dan kapan itu akan diberikan. Tidak ada perubahan 
dalam hukum dan keketapan Allah, termasuk dalam soal 
pembagian (distribusi) rezeki tersebut. Inilah pendapat 
umum para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. 


Kendala-kendala di Jalan Sbadahts 237 


Namun, sebagian pengikut Hatim dan Syagig mempunyai 
pendapat yang berbeda. Menurut mereka, rezeki itu memang 
tidak bertambah dan tidak berkurang karena perbuatan 
hamba. Akan tetapi, harta itu bisa bertambah dan berkurang 
karena proses pencarian oleh seorang hamba. 


Pendapat itu keliru besar, sebab dalil mengenai dua 
masalah itu adalah satu, yaitu apa yang telah tercatat dan yang 
telah dibagikan. Dan untuk hal tersebut firman Allah berikut 
ini mengisyaratkan, 


Sa an NU Tb de MAT ne Sea aa 3 

MS Ve Lag YG SEN MEN SI 
“(Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kalian jangan 
berduka cita terhadap apa yang luput dari sisi kalian dan 


supaya kalian jangan terlalu gembira terhadap apa yang 
diberikan-Nya kepada kalian.” (al-Hadiid: 23) 


Sekiranya dengan proses mencari itu rezeki akan 
bertambah dan sebaliknya akan berkurang bila tidak dicari, 
maka itu bisa menyebabkan timbulnya rasa puas dan juga 
rasa kecewa. Maka, orang yang lemah dan lambat tak akan 
banyak mendapat rezeki, sementara orang yang kuat dan 
bekerja keras bakal mendapat rezeki berlimpah. 


Rasulullah saw. pernah berkata pada seorang 
pengemis, 


“Itulah, kalaupun engkau tidak mendatanginya 
(rezeki), maka ia (rezeki) akan mendatangimu.” 


Mungkin ada orang yang bertanya: Pahala dan siksa itu 
juga telah dicatat di Lauhul Mahfuzh, tapi kita diharuskan 
mencari pahala serta meninggalkan apa-apa yang menyebab- 
kan terjadinya siksa. Lalu, apakah bila kita mencarinya maka 
rezeki itu pasti akan bertambah, dan bila kita tidak 
mencarinya akan berkurang? 


238 ma Minhajul Cebidin 


Ketahuilah, bahwa mencari pahala itu wajib hukumnya, 
karena Allah Ta'ala memerintahkannya dengan perintah yang 
wajib dan memberi ancaman kepada orang yang 
meninggalkannya. Dia tidak memberi jaminan adanya pahala 
tanpa adanya perbuatan kita. Bertambahnya pahala serta siksa 
itu adalah atas dasar perbuatan si hamba. 


Perbedaan di antara kedua hal itu bisa dilihat dari pendapat 
para ulama. Menurut ulama, yang tertulis di Lauhul Mahfuzh 
itu ada dua macam. 


Yang pertama, tertulis secara mutlak, tanpa syarat, dan 
tidak bergantung pada amal perbuatan si hamba, yaitu rezeki 
dan ajal. Tidakkah engkau lihat bagaimana Allah Ta'ala 
menyebutkan keduanya secara mutlak, tanpa syarat? 


4 ` ., 2 oÉ o f a B 
MB E Y AY è A a G 
“Dan tidak ada suatu binatang yang melata pun di muka 


bumi ini, melainkan Allahlah yang memberi rezekinya.” 
(Huud: 6) 


Juga pada firman Allah Ta'ala, 


2 


-7o » BB Tantan Lo fo -l,o pe RA 
OAE Yg E SANI ala 2 (53 


“Apabila telah datang waktu ajalnya, maka mereka tidak 
dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak 
dapat (pula) memajukannya.” (al-A'raaf: 34) 


Rasulullah saw. bersabda, 


Deh Tao na NN RN ND H0 On | 
JI BIG SPI GE el Da 


“Empat hal yang telah dituntaskan (ketetapannya), yaitu 
penciptaan, budi pekerti, rezeki dan ajal.” 


Kendala-kendala di Jalan Sbadahts 239 


Adapun yang kedua, ditulis dengan syarat tertentu, yakni 
dengan perbuatan si hamba. Ini adalah pahala dan siksa. 


Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah Ta'ala 
menyebutkan keduanya di dalam kitab-Nya dengan 
dihubungkan pada perbuatan hamba? 


pi GE as BN SI 
33 opi S3 


“Dan sekiranya Ahli Kitab beriman serta bertakwa, maka 
tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-kesalahan mereka 
dan tentulah Kami masukkan mereka ke dalam surga yang 
penuh kenikmatan.” (al-Maa-'idah: 65) 


Pasti ada yang bertanya: Kami lihat orang-orang yang 
mencari (rezeki) itu bisa kaya dan berkecukupan, sedangkan 
yang tidak mencari, ia tidak memperoleh apa-apa serta fakir. 


Pertanyaan itu bisa dijawab: Engkau sepertinya tidak 
melihat bahwa tidak kurang pula orang yang mencari-cari 
rezeki tapi tetap saja miskin. Di sisi lain, tidak sedikit pula 
orang yang tidak mengejar rezeki dan lebih banyak berdiam 
diri malah kaya raya. Bahkan, yang seperti inilah yang lebih 
banyak. Jadi engkau mesti tahu bahwa itu merupakan takdir 
dari Yang Mahaperkasa dan pengaturan Raja Yang 
Mahabijaksana. 


Dan Abubakar Muhammad bin Sabiq pernah ber- 
senandung kepada Al-Waizh ash-Shaqali di Syam dengan 
syair berikut ini: 

“Berapa banyak orang yang kuat, berani dan cerdas, 

namun rezeki berpaling darinya 

Dan berapa banyak orang lemah dan pasif, 

tapi seakan rezekinya seperti memungut saja dari lautan luas 


240 m3 Sinhajul CHbidin 


Ini adalah bukti bahwa Tuhan itu punya rahasia 
yang tak mampu dipahami oleh akal manusia.” 


Seseorang mungkin bertanya: Benar atau salah, bila 
seorang manusia melakukan perjalanan di padang pasir atau 
hutan tanpa membawa bekal? 


Ketahuilah, bahwa jika engkau memiliki kekuatan hati 
terhadap Allah dan benar-benar percaya dengan janji Allah, 
maka lakukanlah perjalanan itu. Tapi, bila engkau tidak 
memiliki sikap tawakal yang sangat mantap, lakukanlah saja 
seperti orang kebanyakan, yaitu dengan membawa bekal 
yang cukup. 


Dan aku telah mendengar Imam Abu Ma'ali berkata, 


“Sesungguhnya orang yang bersikap terhadap Allah Ta'ala 
sebagaimana umumnya manusia, maka Allah pun bersikap 
terhadapnya seperti pada manusia umumnya.” 


Ini ungkapan yang sangat tepat dan mengandung manfaat 
yang besar bagi orang yang merenungkannya. 


Jika engkau berpendapat, bukankah Allah Ta'ala telah 
berfirman, 


o O -r P 
Ka 


“Berbekallah! Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah 
takwa.” (al-Baqarah: 197) 


Ada dua pendapat terhadap ayat ini. Salah satunya adalah 
bahwa hal itu berkaitan dengan bekal di akhirat. Oleh karena 
itu Dia berfirman, bahwa sebaik-baik bekal adalah 
ketakwaan, dan tidak menyebutkan harta benda dunia. Dan 


Kendala-kendala di alan Sbadahts 241 


kedua, bahwa ayat itu berkenaan dengan suatu kaum yang 
tidak membawa bekal dalam perjalanan pergi beribadah haji, 
karena bergantung pada bantuan manusia serta meminta- 
minta kepada orang lain, lalu mereka meragukan janji Allah. 
Di samping itu, mereka cenderung memaksa dalam 
meminta. Maka, mereka diperintahkan untuk membawa 
bekal sebagai peringatan, dan bahwa mengambil bekal dari 
penguasa adalah lebih baik daripada mengambilnya dari harta 
sesama jamaah haji dan bergantung kepada mereka. Dan 
itulah pendapat kami. 


Jika engkau bertanya: Apakah orang yang benar-benar 
bertawakal juga harus membawa bekal dalam kondisi 
bepergian? 


la bisa saja membawa bekal, namun tidak meng- 
gantungkan hatinya pada bekal itu, atau merasa bahwa bekal 
itulah yang pasti menjadi rezekinya dan sumber tenaga bagi 
dirinya. Ia hendaknya tetap menggantungkan hati hanya 
kepada Allah dan bertawakal kepada-Nya saja. Juga yakinilah 
bahwa rezeki itu telah dibagi dan sudah ditentukan jatah bagi 
setiap hamba. Apabila Allah menghendaki, Dia akan 
membantumu melalui bekal tersebut atau dengan lainnya. 
Bekal tersebut juga bisa digunakan untuk menolong manusia 
lainnya saat dalam perjalanan. 


Jadi, masalahnya tidak terletak pada membawa bekal atau 
tidak, akan tetapi pada keadaan hati orang yang 
membawanya. Jangan gantungkan hatimu kecuali pada janji 
Allah, karena pada hakekatnya hanya Dia-lah yang memberi 
bantuan dan jaminan kepadamu. Banyak orang yang 
membawa bekal saat bepergian dan hatinya ada bersama 
Allah, tidak bergantung kepada bekalnya. Tapi sebaliknya, 
tidak sedikit pula orang yang tidak membawa bekal namun 
hatinya tergantung kepada bekal yang tidak dibawanya, 
bukan kepada Allah Ta'ala. 


242 ma Cinhajul Abidin 


Ada yang berkata: Nabi saw. sendiri membawa bekal 
ketika bepergian. Demikian pula para sahabatnya dan 
kalangan salafus saleh. 


Tidak diragukan lagi, bahwa hal itu boleh dilakukan, tidak 
haram. Yang diharamkan adalah ketergantungan hati dengan 
bekal yang dibawa, dan ketergantungan kepada selain Allah 
Ta'ala. Pahami itu baik-baik. 


Perhatikan bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan 
Rasulullah saw. untuk bertawakal kepada-Nya. 


Allah Ta'ala berfirman, 


E On Ma ah Ban 
“Dan bertawakallah kepada Allah Yang Maha Hidup 
(kekal), yang tidak mati.” (al-Furgaan: 58) 


Apakah ini bermakna beliau telah mendurhakai-Nya, dan 
menggantungkan hatinya kepada bekal makanan atau uang 
yang beliau bawa dalam perjalanan? Tentu sama sekali tidak 
demikian. Hati beliau justeru bergantung kepada Allah Ta'ala 
dan ia hanya pasrah kepada-Nya seperti yang.telah 
diperintahkan-Nya. Sebab, beliau adalah orang yang tidak 
cenderung kepada dunia dengan segala macam kenikmatan 
semu di dalamnya, serta kekayaan duniawi meski kunci 
untuk itu semua ada di tangannya. Beliau hanya mengambil 
bekal sekedarnya. 


Demikian pula dengan para salafus saleh, mereka 
mengambil bekal dengan niat baik, bukan untuk 
mengalihkan hati mereka dari Allah Ta'ala kepada bekal yang 
mereka bawa. Maka hendaknya engkau mengambil i'tibar 
dan bertujuan seperti yang kami telah jelaskan kepadamu. 
Pahamilah dan bangunlah dari tidurmu, sadarlah dari 


Kendala-kendala di Jalan Sbadahts 243 


kelalaianmu, serta mengertilah. Semoga Allah Ta'ala memberi- 
mu bimbingan. 


Jika engkau tanyakan: Mana yang lebih utama, membawa 
bekal atau meninggalkannya? Maka ketahuilah, bahwa 
jawabannya bisa berbeda, tergantung dengan situasi dan 
kondisi. Jika ia seorang yang menjadi teladan, yang ingin 
menjelaskan bahwa membawa bekal itu dalah mubah atau ia 
meniatkan dengannya untuk menolong seorang Muslim atau 
membantu orang yang sangat membutuhkan dan semacam- 
nya, maka membawa bekal adalah lebih utama. Dan jika ia 
seorang diri, yang hatinya kuat bergantung kepada Allah 
Ta'ala, dimana bekal itu dapat menyibukkannya dari 
beribadah kepada Allah Ta'ala, maka meninggalkannya adalah 
lebih utama. Jadi, pahami benar-benar uraian ini, dan jagalah 
dengan baik. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufig. 


2. Ragu dan Khawatir 
Tafwidh (penyerahan) 


Untuk mengatasi rasa ragu dan khawatir ini, cukuplah 
bagimu dengan melakukan penyerahan diri sepenuhnya 
kepada Allah Ta'ala. Dalam terminologi 'suluk' itu dikenal 
dengan istilah tafwidh. 


Ada dua alasan yang mengharuskan kita berserah diri 
kepada Allah dalam segala urusan. 


Pertama: Dengan menyerahkan semua urusan kepada 
Allah, maka hati akan menjadi tenang dan tenteram. Sebab, 
jika perkara yang engkau hadapi itu masih samar baik dan 
buruknya, bisa menyebabkan hatimu cemas dan kalut. 
Engkau tidak tahu apakah engkau akan jatuh pada kebaikan 
atau kerusakan. Apabila engkau menyerahkan urusan itu 
seluruhnya kepada Allah Ta'ala, maka engkau akan tahu 
bahwa engkau tidak akan jatuh kecuali pada kemaslahatan 


44 sm Oinhajul C&bidin 


dan kebaikan. Maka, engkau pun merasa aman dari bahaya, 
mudharat dan penyimpangan, serta merasakan ketenangan 
hati seketika itu. Ketenangan, keamanan dan kelegaan hati 
ini adalah keuntungan yang besar bagimu. 


Guru kami sering mengungkapkan di dalam majelisnya, 
“Biarkan soal pengaturan itu menjadi urusan penciptamu, 
niscaya engkau akan tenang karena bersandar hanya kepada- 
Nya.” 


Ada juga syair mengenai hal tersebut: 


“Orang yang tidak mengetahui, 

apakah pada perkataan yang disukai itu ada manfaat baginya 
ataukah pada perkara yang dibenci, 

maka sepantasnyalah ia menyerahkan apa yang ia tidak sanggupi 
kepada yang mencukupi kebutuhannya, 

Rabb Yang Mahabaik lagi mengasihani, 

yang lebih lembut daripada ibu dan bapaknya sendiri.” 


Kedua: Sikap berserah diri itu akan mendatangkan 
kebaikan di masa mendatang. Manusia banyak menghadapi 
perkara yang samar, hingga sulit disikapi dengan mudah. 
Banyak perkara yang nampak baik ternyata buruk, dan 
banyak masalah yang membahayakan tapi tertutupi oleh 
retorika manfaatnya. Tak sedikit pula racun yang berbentuk 
madu. Padahal engkau tidak mengetahui akibat dan rahasia- 
rahasia yang terkandung di balik semua itu. Maka, apabila 
engkau ingin suatu hal berjalan sesuai keinginan dan 
rencanamu sendiri, niscaya engkau akan jatuh dalam 
kegagalan yang kadang tidak engkau sadari. 


Telah dikisahkan, bahwa ada seorang ahli ibadah memohon 
kepada Allah agar diperlihatkan Iblis kepadanya. Allah 
mengimbau kepadanya untuk mengurungkan keinginannya 


KHendala-kendala di alan badahts 245 


itu, dan memintanya puas dan tenteram dengan keadaan yang 
ada sekarang. Namun, orang itu menolak imbauan Tuhan itu, 
dan tetap meminta diperlihatkan Iblis. Akhirnya Allah Ta'ala 
menampakkan Iblis kepadanya. Dan ketika ahli ibadah itu 
diberi kemampuan melihat Iblis, ia spontan berusaha me- 
mukulnya. Tapi Iblis itu segera berkata kepadanya, “Kalau 
bukan karena engkau telah ditakdirkan akan hidup selama 
seratus tahun, maka tentu aku akan membunuhmu dan 
menyiksamu." 


Si ahli ibadah rupanya terpedaya oleh ucapan iblis yang 
penuh tipu daya itu, yang seolah mengetahui bahwa umurnya 
akan mencapai 100 tahun. Ia pun berkata pada dirinya 
sendiri: Umurku masih panjang, maka aku akan melakukan 
apa saja yang aku mau, baru kemudian aku bertobat. Ia pun 
lalu terjerumus dalam kefasikan dan meninggalkan 
ibadahnya. Dan, ia mati sebelum sempat bertobat. 


Kisah tersebut mengandung pelajaran penting bahwa kita 
tidak boleh memaksakan keinginan kita agar terwujud. Juga 
mengingatkan kita semua agar tidak panjang angan-angan. Itu 
penyakit yang sangat membahayakan. 


Benarlah apa yang dikatakan oleh seorang penyair berikut 
“Jauhi olehmu ketamakan dan angan-angan 


sebab berapa banyak angan-angan itu mendatangkan 
kematian.” 


Adapun jika engkau menyerahkan urusanmu kepada Allah 
Ta'ala semata dan meminta hanya kepada-Nya untuk 
dipilihkan apa yang terbaik bagi dirimu, niscaya engkau tidak 
akan mendapatkan selain pilihan yang tepat dan membawa 
kebaikan. 


246 sa inhajul C&bidin 


Allah Ta'ala berfirman ketika menceritakan tentang hamba- 
Nya yang saleh, 


ME 


P 2, A Dn r 2 da P A 8 y 7o o 216 
Ga A6 aa a aa A h 
“. 2 33 g Sea a P yg PENE 

AI ega OE SL a y 


“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Melihat akan hamba-hamba- 
Nya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya 
mereka. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh adzab 
yang amat buruk.” (al-Mu'min: 44-45) 


Tidakkah engkau perhatikan, akibat dari berserah diri 
kepada-Nya itu? Dia pelihara hamba-Nya dari kejahatan 
Fir'aun dan mendapatkan pertolongan dari ancaman musuh. 
Maka renungkanlah, insya Allah engkau akan mendapatkan 


taufig. 


Pembahasan masalah penyerahan (tafwidh) ini me- 
ngandung dua aspek pokok: 


1. Penyerahan segala sesuatu kepada Allah beserta hukumnya 
2. Makna, batasan (definisi), dan lawan kata tersebut. 


Keinginan manusia itu tergolong dalam tiga kategori, 

yaitu: 

1. Keinginan pada sesuatu yang tidak diragukan lagi 
keburukan dan kerusakannya. Misalnya api neraka, siksa, 
berbagai perbuatan buruk seperti kufur, bid'ah dan 
bermacam kemaksiatan. Itu dilarang secara total. Jadi, 
tidak boleh bagi kita berpendirian untuk menyerahkan 
soal itu (tafwidh) kepada Allah, apakah kita ingin masuk 
surga atau masuk neraka. 


Kendala-kendala di Jalan Sbadahts 247 


2. Keinginan yang sudah pasti baik. Misalnya surga, iman, 


perbuatan sunnah dan semacamnya. Untuk hal seperti 
ini hendaknya engkau berniat dan melakukan perbuatan 
tersebut. Tak ada tempat untuk menyerah-kan urusan ini 
pada-Nya. Sebab, perbuatan-perbuatan itu tidak 
mengandung bahaya apapun bagimu, bahkan semuanya 
baik dan mengandung kemaslahatan. 


. Keinginan yang tidak diketahui secara pasti apakah 


mengandung kemaslahatan atau kerusakan bagi dirimu. 
Misalnya, yang terdapat pada perkara-perkara mubah 
(dibolehkan). Di sinilah saatnya melakukan penyerahan 
kepada Allah. Sebab, ada resiko atau bahaya dalam jenis 
keinginan yang demikian. 


Makna tafwidh 


Beberapa ulama telah memberi makna penyerahan urusan 
(tafwidh) ini. 


248 


Beberapa diantara mereka menyimpulkan, 


“Semua hal yang mengandung bahaya atau . 
keharaman, maka harus diserahkan urusannya 
kepada Allah Ta'ala Sang Pengatur Alam, dimana 
tidak ada tuhan selain Dia.” 


Sedangkan Syaikh Abu Muhammad as-Sajzi 
mengungkapkan makna tafwidh dengan, 
“Menyerahkan pilihan yang mengandung bahaya 
bagi kita kepada Zat yang tepat pilihan-Nya untuk 
memilihkan apa yang terbaik bagimu.” 


Syaikh Abu Umar menyebut tafwidh sebagai, 


“Meninggalkan sikap tamak. Sebab, sifat tamak 
itu cenderung menginginkan sesuatu yang 
mengandung bahaya.” 


23 MAinhajul C&bidin 


Inilah ungkapan para ulama. Kami sendiri ingin 
menambahkan, bahwa penyerahan urusan (tafwidk) itu 
adalah keinginan agar Allah Ta'ala menjaga kemaslahatan 
dirimu dari segala apa yang bisa membahayakan. 


Sedangkan lawan dari tafwidh itu adalah sikap tamak 
(thama”). 


Secara garis besar tamak ada dua jenis: 


1. Thama' raja’ (tamak harapan), dimana engkau menginginkan 
sesuatu yang tidak ada bahayanya. Kalaupun ada sedikit 
bahaya, ucapkanlah insya Allah (jika Allah mengijinkan) 
sebelum melakukan perbuatan itu. Jenis tamak yang ini 
justeru bagus, tidak tercela. Allah Ta'ala berfirman, 

p soro “s opr on! Et bo o 

a h ia Ol gabl SA 

“Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni 
kesalahanku pada hari kiamat.” (asy-Syu'araa': 82) 


Firman-Nya pula, 
Ca o £ P 


bs g Oa AR 


“Sesungguhnya kami sangat menginginkan bahwa Rabb 
kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami 
adalah orang-orang yang pertama-tama beriman.” (asy- 
Syu'araa': 51) 


Kami tidak akan mengomentari soal thama' raja' ini. 


2. Thama' mazmum; tamak yang tercela. 
Nabi saw. bersabda, 


3 


A as a si 


Kendala-kendala di Jalan Sbadahts 249 


“Jauhilah olehmu sifat tamak. Sebab, itu adalah kefakiran 
yang nyata.” 


Ada pula yang berkata, “Rusak dan hancurnya agama 
seseorang adalah karena sikap tamak, sedang yang menjadi 
sendi-sendi agama adalah sikap wara’. 


Guru kami mengatakan, “Tamak yang tercela itu ada dua 
macam: (1) kecendrungan hati kepada manfaat yang 
diragukan, dan (2) menginginkan sesuatu yang me-ngandung 
bahaya dengan memberikan keputusan atasnya. 


Keinginan seperti itulah yang merupakan lawan dari 
penyerahan urusan (tafwidh). Maka ingatlah baik-baik hal 
tersebut. 


Adapun benteng dari penyerahan diri ialah, mengingat 
bahaya yang timbul dari berbagai masalah yang ada, yang 
bisa menyebabkan kerusakan dan kehancuran pada kita. 


Sedangkan lapisan yang membentenginya ialah: 
mengingat kelemahanmu dalam melindungi diri dari berbagai 
macam bahaya, serta mencegah diri dari terjerumus ke dalam 
bahaya itu akibat kebodohanmu, kelalaianmu serta 
kelemahan dirimu. Dan mengingat secara terus-menerus 
kedua hal ini, akan membawamu untuk menyerahkan semua 
urusan itu hanya kepada Allah, serta menjaga diri dari 
memberikan keputusan tentang itu kepada selain-Nya. Juga 
mencegah diri dari menginginkan-nya, kecuali dengan syarat 
kebaikan dan kemaslahatan. 


Barangkali ada yang bertanya padamu: Apa bahaya yang 
bakal menimpa, yang mengharuskan kita untuk me- 


nyerahkan segenap urusan hanya kepada Allah Ta'ala? 


Ketahuilah, bahwa yang namanya bahaya itu secara garis 
besar ada dua macam: 


250 ma inhajul C#bidin 


1. Bahaya yang diragukan, apakah sesuatu itu akan terjadi 
atau tidak, akibat dari suatu perbuatan. Dalam hal ini 
engkau cukup ucapkan insya Allah (jika Allah 
menghendaki) untuk membentengi dirimu dari bahaya 
yang mungkin timbul. 


2. Bahaya yang merusak. Yaitu engkau tidak merasa yakin 
bahwa dalam bahaya itu terkandung kebaikan bagi 
dirimu. Dan inilah yang membutuhkan kepada 
penyerahan urusan (tafwidh) kepada Allah. 


Para imam memberi penjelasan yang berbeda-beda 
mengenai apa yang disebut bahaya itu. Sebagian dari mereka 
mengatakan, bahaya juga terdapat dalam sebuah amal 
perbuatan yang sebetulnya baik, tapi dalam pelaksanaanya 
mungkin tercampuri dengan unsur dosa. Menurut batasan 
ini, maka iman, istigamah dan Sunnah tidak mengandung 
bahaya. Sebab, dalam keimanan hanya ada keselamatan saja, 
dan istigamah itu tak mungkin tercampur dengan unsur dosa. 
Jadi dibenarkan bagi kita untuk membuat keputusan sendiri 
untuk beriman dan istigamah dalam kebaikan, tanpa perlu 
mengucapkan kata insya Allah. 


Seorang syaikh yang lain mengungkapkan, “Bahaya dalam 
sebuah perbuatan tidak mungkin dihalangi selama engkau 
menyibukkan diri dengan mengerjakan kebaikan. Dan 
mendahulukan sesuatu yang urgen (wajib didahulukan) 
adalah lebih utama daripada melakukan perbuatan baik lain 
yang sama nilainya (tapi kalah urgennya). Dan hal itu terjadi 
pada perkara-perkara mubah, sunnah dan fardhu. 


Sebagai contoh, ada orang yang hendak shalat dan 
waktunya sudah cukup sempit, kemudian ia melihat 
kebakaran atau orang yang tenggelam dalam sungai dimana 
ia mampu untuk menyelamatkannya. Maka, menyelamatkan 
orang yang tengah dalam bahaya itu lebih utama daripada 


Kendala-kendala di Jalan fbadahts 251 


melaksanakan shalat saat itu. Jadi, tidaklah dibenarkan untuk 
memutuskan sendiri kalau engkau ingin mengerjakan hal- 
hal yang fardhu, mubah atau sunnah.” Semuanya harus 
didahului dengan kata insya Allah.” 


Berkenaan dengan contoh di atas mungkin ada yang 
bertanya: Bagaimana bisa Allah Ta'ala mewajibkan hamba- 
Nya untuk melakukan sesuatu dan mengancam hamba itu 
bila meninggalkannya (shalat), tapi kemudian menjadikan 
ibadah itu tidak baik untuk dilaksanakan dalam suatu waktu? 


Maka ketahuilah, bahwa guru kami mengatakan, 
“Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memerintahkan kepada 
seorang hamba dengan sesuatu, kecuali di dalamnya 
terkandung kebaikan bagi diri si hamba. Allah tidak akan 
memerintahkan sebuah kewajiban yang memberatkan dan 
menyempitkan hati para hamba-Nya. Demikian pula, apabila 
ia terbebas dari rintangan-rintangan dan tidak sempit 
waktunya untuk melakukan sesuatu yang fardhu, maka 
mengerjakan perintah yang fardhu itu sangat utama. 


Namun, Allah Ta'ala mungkin saja mendatangkan suatu 
uzur baginya, sehingga kewajiban itu berpindah kepada 
ibadah lain yang sama-sama diperintahkan oleh-Nya. Maka, 
lebih utama untuk mengerjakan perintah yang kedua, yang 
datangnya bersamaan. Pada yang demikian itu hamba 
tersebut dimaafkan, bahkan mendapatkan pahala. Namun, 
bukan pahala karena meninggalkan yang fardhu, tapi karena 
mengerjakan fardhu kedua yang lebih utama.” 


Al Imam mengatakan, “Dalam setiap ibadah yang fardhu, 
seperti shalat, puasa, haji dan lain-lain, pastilah terdapat 


Sebab bisa jadi Allah menggantikannya secara mendadak dengan 
amal lain yang lebih utama untuk dilakukan saat itu, seperti 
menyelamatkan orang yang mau tenggelam dalam contoh tersebut 
(-Ed.). 


252 8 Minhajul C&bidin 


kemaslahatan bagi hamba tersebut. Maka, bolehlah bagi 
seorang hamba untuk menginginkan amal ibadah itu dengan 
keputusannya sendiri, tidak perlu mengucapkan insya Allah 
bila berniat mengerjakannya. Dan para ulama sepakat dalam 
masalah itu. Hal-hal yang sifatnya fardhu dan wajib tidaklah 
mengandung resiko, hanya ada maslahat. Sehingga yang 
tersisa adalah hal-hal yang mubah dan sunnah pada hukum 
tersebut, dan itu termasuk masalah yang samar hingga harus 
di tafwidhkan kepada Allah.” 


Jika ada yang bertanya: Apakah orang yang menyerah-kan 
urusan (tafwidh) itu terbebas dari kehancuran dan kerusakan, 
padahal dunia ini sendiri adalah ladang ujian? 


Kami jawab, pada umumnya, orang yang menyerahkan 
urusannya kepada Allah tidak akan mendapatkan selain 
kebaikan. Kalau ada yang mendapatkan hal yang tidak baik, 
itu pasti karena ulahnya sendiri. Dia pasti meragukan 
tafwidhnya, hingga sebenarnya ia tak bisa lagi disebut tafwidh 
kepada Allah. Tak ada kebaikan bagi seorang hamba yang 
berada dalam keraguan serta keluar dari kedudukan tafwidh. 
Demikian pendapat Syaikh Abu Umar rahimahullah. 


Beberapa ahli ilmu lainnya mengatakan, orang-orang yang 
menyerahkan segala urusannya kepada Allah tidak akan 
memperoleh dari-Nya selain kebaikan, atas perkara-perkara 
yang ia pasrahkan kepada-Nya itu. Ia juga akan terlindung 
dari bahaya dan keragu-raguan. Guru kami menilai itu sebagai 
pendapat yang paling benar. Sebab, mana mungkin tafwidh 
itu dikatakan baik jika tidak mampu mewujudkan harapan 
selamat dari kejahatan dan kehancuran. 


Jika ditanyakan: Bila sescorang sudah menyerahkan semua 
urusannya (tafwidh) kepada-Nya, apakah Allah wajib 
memilihkan yang paling utama baginya? 


XK endala-kendala di Zalan ddbadahts 253 


Ketahuilah, bahwa perkara yang diwajibkan bagi hamba 
adalah mustahil terhadap hak Allah Ta'ala. Maka, tidak ada 
sesuatu pun yang wajib terhadap-Nya bagi hamba-Nya, dan 
terkadang Dia malah berbuat yang lebih baik bagi hamba- 
Nya, bukan yang lebih utama, sebagai suatu hikmah dari 
perbuatan-Nya. Anda pasti tahu, bahwa Allah Ta'ala pernah 
menakdirkan kepada Nabi saw. dan para sahabatnya tertidur 
sepanjang malam hingga terbit fajar, sampai-sampai mereka 
tertinggal dari mendirikan shalat malam dan shalat shubuh. 
Padahal shalat itu lebih baik daripada tidur. Ini terjadi saat 
mereka melakukan per-jalanan ke sebuah tempat. 


Mungkin saja Allah menakdirkan kepada seorang hamba 
kekayaan serta kenikmatan di dunia, sekalipun kefakiran itu 
lebih utama bagi hamba tersebut. Atau Dia menakdirkan 
seorang hamba sibuk mengurusi istri dan anak-anak, 
sekalipun hamba itu lebih mengutamakan diri berkonsentrasi 
dalam ibadah kepada Allah “Azza wa Jalla. Sebab, Dia adalah 
Zat Yang Mahamengetahui lagi Mahamelihat. Ini seperti yang 
dilakukan oleh seorang dokter ahli (spesialis) yang memilih 
air tawar untuk diminum pasiennya, sekalipun air gula itu 
lebih enak serta lebih manis rasanya. Sebab ia tahu, bahwa 
untuk kesembuhan pasiennya itu diperlukan air tawar. 
Begitupula dengan Allah Ta'ala, yang mementingkan 
keselamatan hamba-Nya dari kebinasaan, bukan ke-utamaan 
dan kemuliaan si hamba yang kemudian diikuti dengan 
kerusakan dan kebinasaan. 


Mungkin ada di antara kalian yang bertanya: Apakah 
seorang hamba yang menyerahkan urusannya (tafwidh) itu 
boleh memilih di antara dua hal yang ia pandang baik? 


Menurut para ulama, ia boleh memilih di antara dua hal 
baik, dan itu tidak merusak tafwidhnya. Namun bila Allah 
kemudian memilihkan apa yang menurut hamba itu kurang 


254 sma inhajul C#bidin 


baik, karena Allah melihatnya itu lebih baik bagi si hamba 
itu, maka si hamba harus ikhlas menerimanya. 


Misalnya, si hamba menginginkan kebaikan yang utama 
dan yang lebih utama lagi. Ia lalu minta pada Allah agar diberi 
kebaikan yang lebih utama baginya. Ini ibarat seorang pasien 
yang meminta pada dokternya, “Berikan aku obat berupa air 
yang manis, selain air tawar, apabila keduanya baik untukku, 
agar aku mendapatkan yang utama dan yang baik secara 
bersamaan.” Maka, demikian pula dengan seorang hamba 
apabila meminta kepada Allah Ta'ala, agar Dia menjadikan 
kebaikan baginya pada apa yang lebih utama, agar bisa 
terhimpun keutamaan dan kebaikan secara bersamaan. Akan 
tetapi dengan syarat, bahwa apabila Allah Ta'ala memilihkan 
baginya kebaikan bukan pada yang lebih utama, maka 
hendaknya ia ridha dengan keputusan-Nya tersebut. 


Bertalian dengan masalah ini pula, mungkin ada yang 
bertanya: Mengapa hamba itu boleh memilih yang lebih 
utama dan tidak boleh memilih yang lebih maslahat? 


Memang ada perbedaan di antara dua hal tersebut. Si 
hamba mengetahui apa yang lebih utama dari yang utama, 
namun ia tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang 
akan menghancurkannya. Maksud dari pilihannya terhadap 
yang lebih utama itu ialah, bahwa ia ingin Allah memberi 
yang baik bagi dirinya dari apa yang lebih utama, dan 
memilihkan hal yang lebih utama dan baik itu serta 
menakdirkan untuknya. Jadi, bukan bermakna hamba 
tersebut boleh memastikan keputusan yang ia inginkan. 


Inilah uraian yang cukup rumit mengenai misteri-misteri 
yang terkandung dalam soal tawakal kepada Allah. Kalau 
bukan karena kebutuhan yang sangat mendesak, maka tentu 
kami tidak akan membahasnya. Sebab, itu bersinggungan 
dengan panasnya ilmu mukasyafah. Kami berusaha 


Kendala-kendala di Zalan Sbadahts 255 


membatasi diri dalam membahasnya, hingga tidak melebar 
kemana-mana. 


3. Qadha’ Allah 


Sebagai seorang hamba Allah kita harus ikhlas menerima 
gadha' (keputusan) Allah, apapun bentuknya. Sikap ikhlas 
itu dikarenakan dua faktor: 


a. Agar engkau dapat tenang dan berkonsentrasi penuh 


256 


dalam beribadah kepada Allah. Sebab, jika engkau tidak 
bersikap rela dengan gadha'-Nya, maka hati dan 
pikiranmu akan terus dipenuhi oleh rasa cemas dan ragu- 
ragu. Engkau akan selalu bertanya: mengapa demikian? 
Dan mengapa itu yang terjadi? Bila hati ini sudah dipenuhi 
perasaan dan pikiran yang meng-ganggu, maka bagaimana 
mungkin bisa tenang dan khusyuk beribadah? Bila 
hatimu yang cuman satu itu telah disesaki dengan 
berbagai urusan dunia, lantas mana tempat yang tersisa 
untuk berzikir kepada Allah dan beribadah kepada-Nya, 
serta memikirkan akhirat? 


Syafig Baalkhi pernah mengatakan, 


“Sesungguhnya menyesali perkara-perkara 
yang telah berlalu dan merencanakan 
perkara-perkara yang akan datang itu telah 
menghilangkan keberkahan waktumu yang 
sekarang ini.” 


. Kemarahan terhadap gadha' bisa mendatangkan murka 


Allah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa salah 
seorang nabi mengadukan kepada Allah atas sebagian 
penderitaan yang ia alami. Kemudian Allah bertanya 
kepadanya, “Apakah engkau mengadu (komplain) kepada- 
Ku, sedangkan Aku bukanlah Zat yang memiliki cela dan 
dapat diajui keberatan? Mengapa engkau kesal dengan 


aa Yinhajul C#bidin 


gadha'-Ku terhadap dirimu? Apakah engkau menginginkan 
Aku mengubah dunia demi engkau? Atau Aku mengubah 
Lauhul Mahfuzh karena engkau? Lalu Aku memutuskan 
apa yang engkau inginkan, bukan apa yang Aku inginkan? 
Dan yang kemudian terjadi adalah apa yang engkau sukai, 
bukan yang Aku sukai? Maka demi kemuliaan-Ku, jika 
hal ini terlintas di benakmu untuk kedua kalinya, maka 
Aku benar-benar akan mencabut pakaian kenabian 
darimu dan Aku tanpa ragu akan memasukkan engkau 
ke dalam neraka.” 


Wahai orang-orang yang berakal, dengarkan 
kebijakan yang agung ini dan ancaman yang sangat 
besar terhadap para nabi serta orang pilihan-Nya. 
Bagaimana pula dengan yang selain mereka? 


Renungkan pernyataan Allah Ta'ala ini, “Kalau hal 
ini terlintas di dalam benakmu untuk kedua kalinya....” 
Kalimat ini hanya merujuk pada bisikan jiwa dan 
keraguan hati. Lantas bagaimana dengan orang yang 
secara terang-terangan menyatakan kekesalannya 
terhadap keputusan Allah, dengan cara meratap dan 
berteriak kepada Rabbnya Yang Mahamulia lagi 
Mahabaik? 


Kisah di atas baru menggambarkan orang yang 
mengadu satu kali saja. Maka, bagaimana dengan orang 
yang kesal terhadap Allah sepanjang usianya? 
Bagaimana pula dengan orang yang mengadu kepada 
selain-Nya? Dan seterusnya. Maka, kita memohon 
perlindungan kepada Allah dari kejahatan nafsu kita 
dan dari keburukan perbuatan kita, serta kita memohon 
kepada-Nya agar memaafkan kita, mengampuni 
keburukan adab kita dan memperbaiki perilaku kita. 
Sesungguhnya Dia Maha Pengasih dari yang paling 
pengasih. 


Kendala-kendala di Zalan Sbadahes 257 


Terus, apa makna ridha (rela) dengan gadha' itu, dan 
apa hukumnya? Para ulama mengatakan, yang dimaksud 
dengan ridha itu ialah tidak mengeluh terhadap apapun 
keputusan (takdir) Allah. Mengeluh itu juga termasuk 
membandingkan gadha' Allah dengan lainnya, yang 
menurutnya lebih utama dan lebih baik baginya. 


Ada pertanyaan: Bukankah kejahatan dan maksiat 
juga terjadi dengan gadha' Allah dan gadar-Nya? Lalu 
bagaimana seorang hamba akan ikhlas menerima 
kejahatan dan maksiat? 


Maka ketahuilah, bahwasanya ridha itu hanya 
diharuskan terhadap qadha’. Sedangkan qadha’ yang 
buruk itu bukanlah suatu keburukan. Namun, yang 
buruk adalah perkara yang menjadikan munculnya 
gadha' tersebut. Maka, itu tidak berarti ridha dengan 
keburukan. 


Para guru kami mengatakan, “Sesungguhnya 
perkara-perkara yang menjadi gadha'-Nya itu ada empat 
macam: 


- Kenikmatan 
Kesulitan 

- Kebaikan, dan :' 
- Kejahatan. 


Kenikmatan: Wajib bagi kita untuk ridha dengan Zat yang 
memutuskan gadha', atas gadha'-Nya, dan dengan apa yang 
menjadi gadha' (ketentuan) itu sendiri. Kita wajib 
mensyukurinya, karena itu adalah nikmat (pemberian). Di 
samping itu, kita wajib menampakkan apa yang sudah 
dianugerahkan berupa kenikmatan tersebut. 


Kesulitan: Kita wajib pula bersikap ridha kepada Zat yang 
memutuskan qadha’ itu, atas gadha'-Nya dan dengan apa 


258 mw Minhajul C&bidin 


yang menjadi gadha' tersebut (kesulitan). Kita mesti bersabar 
menerimanya, karena itu merupakan ujian. 


Kebaikan: Wajib bagi kita untuk bersikap ridha terhadap 
Zat yang memutuskan gadha' itu, atas gadha'-Nya, dan 
dengan apa yang menjadi qadha’ tersebut (kebaikan). Kita 
wajib pula mengingat anugerah yang telah didapat itu. 


Kejahatan: Terhadap jenis gadha ini, kita tetap wajib 
bersikap ridha pada Zat yang memutuskan gadha', atas gadha' 
itu sendiri, dan dengan apa yang menjadi gadha' tersebut 
(keburukan). Jadi, bukan berarti ridha terhadap kejahatan- 
nya. Apabila kita marah terhadapnya (gadha' kejahatan), 
maka marah itu pada hakikatnya kembali kepada gadha' dan 
Zat yang memutuskan gadha' tersebut. Ini sama seperti halnya 
engkau mempelajari sebuah mazhab yang menyimpang 
sebagai suatu ilmu bagimu, bukan sebagai acuan atau mazhab 
yang engkau ikuti. Kamu hanya mempelajarinya sebagai ilmu 
dan untuk mengetahui lebih jauh tentang mazhab tersebut, 
bukan untuk mengikuti mazhab tersebut. Demikian pula 
halnya dengan sikap ridha atas apa yang menjadi gadha' Allah 
Ta'ala yang bertalian dengan kejahatan. 


Mungkin ada yang bertanya: Apakah orang yang ridha 
terhadap gadha' Allah itu boleh meminta tambahan dalam 
beberapa soal? 


Jawaban atas pertanyaan itu adalah: Boleh! Dibenarkan 
meminta tambahan seperti itu tapi hanya dalam kebaikan 
dan kemaslahatan. Bukan untuk menentang keputusan atau 
takdir Allah. Meminta tambahan atas takdir yang baik justeru 
membuktikan bahwa hamba itu ridha dengan keputusan- 
Nya. 


Dan Nabi saw., apabila dihidangkan susu kepada beliau 
maka beliau berdoa, 


Kendala-kendala di Zalan Sbadahts 259 


3o 2 o elo BIT 


“Ya Allah, berilah kami keberkahan padanya dan 
tambahkan atas kami keberkahan padanya.” 


Dan pada riwayat yang lain beliau berdoa, 


30% s0. 


data Vas UDG 
“Dan tambahkan kami dengan yang lebih baik darinya.” 


Tidak satu pun dari kedua riwayat di atas yang 
menunjukkan, bahwa beliau bersikap tidak ridha dengan apa 
yang telah ditakdirkan oleh Allah baginya. 


Apabila engkau mengatakan: Engkau katakan bahwa 
meminta tambahan itu hanya boleh dalam kebaikan dan 
maslahat, padahal dalam hadits tersebut Nabi saw. tidak 
menyebutkan pengecualian (istitsna”), seperti syarat kebaikan 
dan maslahat itu. Maka itu bisa dijawab, bahwa perkara- 
perkara ini ada di dalam hati, dan tidak semuanya diucapkan 
dengan lisan. 


4. Musibah dan Kesulitan Hidup 


Untuk mengatasi kendala yang disebabkan oleh musibah 
dan kesulitan hidup yang menimpa, cukup bagimu untuk 
bersabar. Bersabarlah dalam semua ikhwal kehidupan. 


Pentingnya bersabar ini didorong oleh dua alasan: 


Pertama, agar sampai kepada hakikat dan tujuan ibadah. 
Sebab, fondasi dari ibadah adalah kesabaran dan tahan 
terhadap berbagai kesulitan hidup. Siapa saja yang tidak 
mampu bersabar, maka tidak akan sampai kepada hakikat 
dan tujuan ibadahnya. Sebab, orang yang beribadah kepada 


260 sa Minhajul C#bidin 


Allah Ta'ala pasti menghadapi berbagai kesulitan, ujian dan 
musibah. Ini semua disebabkan oleh beberapa segi: 


a. Setiap bentuk ibadah dan ketaatan itu sendiri mengandung 
berbagai kesukaran. Tidak ada ibadah yang dilakukan 
tanpa menekan hawa nafsu, sebab hawa nafsu itu 
senantiasa berusaha mencegah seorang manusia beribadah 
dan taat kepada Allah. Dan menjadi tugas paling sulit 
seorang ahli ibadah untuk mengontrol hawa nafsu 
tersebut. 


b. Setelah mengerjakan kebaikan dengan bersusah payah, 
seorang hamba harus berhati-hati menjaganya, agar 
ibadahnya itu tidak rusak. Sebab, konsisten dan menjaga 
suatu amal ibadah itu jauh lebih sulit daripada 
mengerjakannya pada kali pertama. 


c. Dunia ini merupakan tempat ujian. Maka, siapa saja yang 
berada di dalamnya pasti akan mendapatkan ujian dengan 
berbagai kesulitan dan musibah. Misalnya musibah 
kematian pada keluarga, saudara, kerabat, dan para 
sahabat kita. Juga musibah yang bisa menimpa diri sendiri, 
seperti penyakit dan kelaparan. Bisa juga musibah 
terhadap kehormatan kita, misalnya dibunuh, disakiti, 
dihinakan, dijadian sasaran, diceritakan kejelekannya dan 
dibohongi. Musibah kehilangan dan bangkrut terhadap 
harta yang kita miliki. Seseorang mungkin merasa amat 
terpukul dan sedih dengan salah satu jenis musibah, tapi 
tidak terlalu sedih dengan musibah lainnya. Apapun yang 
terjadi, diperlukan kesabaran dalam menghadapi semua 
jenis musibah yang menimpa kita. Kalau kita tidak mampu 
bersabar, maka kesedihan yang berlarut-larut itu akan 
meng-ganggu konsentrasi kita dalam beribadah. 


d. Orang-orang yang lebih memilih akhirat daripada dunia 
itu akan mengalami cobaan yang lebih parah dan lebih 
banyak. Semakin ia dekat kepada Allah, maka musibah 
dan ujian dunia akan lebih banyak dan lebih keras 


Hendala-kendala di Jalan Jbadahés 261 


menerpanya. Tidakkah engkau mendengar sabda 
Rasulullah saw, 
eg al Nan nak eta h NA 
JG JI (3 ella SS 2 A If 
“Manusia yang paling berat cobaannya ialah para nabi, 
kemudian para ulama, kemudian orang yang terbaik dan 
kemudian yang terbaik di bawahnya.” 


Jadi, siapa saja yang berada di jalan kebaikan dan lebih 
mempedulikan akherat, pasti akan menghadapi berbagai 
macam ujian. Jika ia tidak bersabar menghadapi-nya, maka 
ia akan gagal mencapai tujuan karena ia bakal kehilangan 
konsentrasi dalam beribadah kepada-Nya. 


Allah Ta'ala telah memberitahu kita melalui firman-Nya, 
bahwa kita akan menjumpai berbagai bentuk cobaan, 
musibah, dan akan menguji kita dengannya. 


Pan Pena RR Ai Sana KB Tos 
EI a a SAR, Sail Wat a 033 
o7 T Pa LoL note ol 0 

AAS SA IBAN GAN 59 (SUS La 

“Kalian sungguh-sungguh akan diuji terhadap harta dan 
diri kalian. Dan (juga) kalian sungguh-sungguh akan 
mendengar dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum 
kalian serta dari orang-orang yang mempersekutukan 


Allah, gangguan yang banyak, yang menyakitkan hati.” 
(Ali Imran: 186) 


Firman-Nya pula, 
JAN or o 2 a oso ° 2 
II pje oe HIS Ob TA) Ig mai Ol 
“Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya 


yang demikian itu termasuk urusan yang patut di- 
utamakan.” (Ali Imran: 186) 


262 mw MAnhajul CAbidin 


Maksudnya, persiapkan diri kalian karena pasti kalian akan 
mengalami berbagai macam ujian. Dimana apabila kalian 
bersabar atasnya, maka kalian termasuk orang-orang yang 
gagah berani dan bertekad kuat. Sebab, orang yang punya 
tekad untuk beribadah kepada Allah itu wajib lebih dulu 
bertekad untuk bersabar dalam waktu yang lama, dan 
menyiapkan diri untuk menanggung berbagai kesulitan yang 
terus menerus menghadang hingga ajal menjemput. Kalau 
tidak demikian, maka ia seperti scorang yang ingin menang 
dalam sebuah pertempuran tanpa menggunakan senjata yang 
memadai. Atau dia telah menempatkan dirinya dalam sebuah 
kegiatan yang tidak menolong upayanya dalam mencapai 
tujua. 


Telah disebutkan dari Al-Fudhail bin Iyaz, 


“Siapa saja yang bertekad untuk menempuh jalan 
menuju akhirat, maka hendaknya ia mem- 
persiapkan diri terhadap empat perkara: maut 
putih, maut merah, maut hitam dan maut hijau.” 


Maut putih adalah kelaparan, maut hitam adalah ejekan 
dan hinaan manusia lain, maut merah yaitu melawan setan, 
sedangkan maut hijau adalah cobaan-cobaan yang datang silih 
berganti.” 


Kedua, karena di dalam kesabaran terkandung nilai 
kebaikan dunia dan akhirat. Di antaranya ialah keselamatan 
serta kesuksesan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, 

3 2 2 0. o 223007 8 29. AN Pe a% Bur 
ID op Say pi Jam MN Ga eng 
“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia 
akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya 


rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya.” (ath- 
Thalaag: 2-3) 


Kendala-kendala di Zalan badahsea 263 


Maknanya ialah, siapa yang bertakwa kepada Allah dengan 
penuh kesabaran, maka Dia akan menjadikan jalan keluar 
bagi hamba tersebut dari berbagai bentuk kesulitan yang 
menerpa. 


Balasan bagi orang yang sabar itu antara lain kemenangan 
terhadap musuh. Firman Allah Ta'ala, 


Lo ag a 9 9 r 
GE gul o "2 


“Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik 
adalah bagi orang-orang yang bertakwa.” (Huud: 49) 


Seorang yang sabar juga akan memperoleh apa yang 
diinginkan. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfiman, 


OI ye loaro 2 Te P Na ata Mn nan Gia 
No Va IYA de Li WP) KAS AI) 
“Dan telah sempurnalah perkataan Rabbmu yang baik 


(sebagai janji) untuk Bani Israil disebabkan kesabaran 
mereka.” (al-A'raaf: 137) 


Diceritakan, bahwa Nabi Yusuf as. menulis surat sebagai 
jawaban kepada ayahnya, Nabi Yakub as., “Sesungguhnya 
nenek moyangmu adalah penyabar, dan mereka dikarunia 
kesuksesan. Maka bersabarlah seperti mereka, niscaya engkau 
juga akan mencapai sukses sebagaimana mereka.” 


Dan renungkanlah bait syair berikut ini, yang menunjuk- 
kan makna penting sebuah kesabaran: 

“Jangan sekali-kali berputus asa 

sekalipun pencarian telah panjang 

Apabila engkau mohon bantuan dengan sabar, 

akan ada jalan keluar 

Bersikaplah sebagaimana orang sabar dalam mencapai hajatnya 

dan terus-menerus mengetuk pintu agar dapat memasukinya." 


264 ma Ninhajul C#bidin 


Keuntungan lain yang diperoleh dari sikap sabar adalah, 
seorang yang sabar akan lebih mudah menjadi pemimpin atau 
pembimbing di masyarakat umum. Allah Ta'ala berfirman, 


Ape BU aon aa ab dan, 
“Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin- 


pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami 
ketika mereka bersabar.” (as-Sajdah: 24) 


Orang yang bersabar juga mendapatkan pujian khusus dari 
Allah Ta'ala. Firman-Nya, 


BE Jg 3o? 0 g 


EA a A a Val 9 as UI 


“Sesungguhnya Kami dapati ia (“Ayyub) seorang yang 
sabar. Ia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya ia amat 
taat (kepada Rabbnya).” (Shaad: 44) 


Seorang yang sabar juga memperoleh kabar gembira, doa 
dan rahmat dari-Nya. Allah Ta'ala berfirman, 


SU, SANG Ta HA II aah. abah A 
g i Ki te p - 
“Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang 

sabar. (Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, 

mereka mengucapkan, sesungguhnya segala sesuatu 


berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada-Nya.” 
(al-Baqarah: 155-156) 


Juga firman-Nya Ta'ala, 


D 


esa DI A00 ee ni 
R3 er ya Apk mede GLY i 


Kendala-kendala di Qalan Sbadahts 265 


“Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna 
dan rahmat dari Rabb mereka.” (al-Bagarah: 157) 


Orang yang bersabar juga amat dicintai oleh Allah swt. 
Sebagaimana Dia telah berfirman, 
o 2 on 
nge Éd Gu al 3 
“Allah menyukai orang-orang yang sabar.” (Ali “Imran: 
146) 


Seorang penyabar juga mendapatkan derajat tinggi di 
dalam surga. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, 


PNS MERASA E Ba | 
Nge Ca BAN Oa GY 


“Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan 
martabat yang tinggi (dalam surga) karena kesabaran 
mereka.” (al-Furgaan: 75) 


Kebaikan lainnya yang didapat oleh seorang yang sabar 
adalah kemuliaan yang besar di sisi Allah. Firman-Nya, 


o 2. 2 a Tentang 

. Pr? Las ra (Naa 
“Salaamun “alaikum bimaa shabartum (keselamatan 
atasmu berkat kesabaranmu).” (ar-Ra'd: 24) 


Selain itu, seorang penyabar mendapatkan pula pahala 
yang tidak terhingga dan tidak terbatas, di luar yang bisa 
dibayangkan oleh manusia. Allah Ta'ala berfirman, 


Pa pb AAA ON Ap GÍ 

P ” r . r 
“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah 
yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (az- 
Zumar: 10) 


266 mw Minhajul C#bidin 


Sungguh Mahasuci Rabb Yang Mahamulia, betapa 
pemurahnya Dia. Dan semua kemuliaan ini diperoleh di 
dunia hingga akhirat. Dia berikan kepada hamba-Nya karena 
mereka bersabar. Maka menjadi jelaslah bagimu, bahwa sabar 
itu merupakan dasar bagi kebaikan dunia dan akhirat. 
Rasulullah saw. pernah bersabda, 


AAN a mag am alan LA Ia SAKA 


“Tidak ada pemberian Tuhan yang diberikan kepada 
seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada 
kesabaran.” 


Dari Abdullah bin Umar ra., ia mengatakan, 


“Seluruh kebaikan orang-orang mukmin itu 
terkumpul dalam sabar yang hanya sesaat itu.” 


Dan sungguh bijak perkataan seseorang berikut 
ini, 

“Kesabaran adalah kunci dari apa yang diharap- 
kan dan setiap kebaikan itu dengannya tercapai 
maka bersabarlah sekalipun malam itu panjang 
sebab barangkali kesulitan-kesulitan teratasi dan 
barangkali akan diperoleh karena kesabaran sedang 
apa yang dikatakan orang hampir tidak terjadi.” 


Setelah mengetahui tentang kebaikan dan manfaat dari 
sabar ini, maka tanamkan kebaikan sabar itu dalam hatimu. 
Cobalah dengan keras untuk bisa memiliki sifat mulia ini 
sampai engkau bisa menjadi salah seorang yang sukses 
(beruntung) memperindah diri dengan kebaikan ini. Semoga 
Allah Ta'ala memberikan taufig. 


Apa hakikat kesabaran dan hukumnya? 


Dari segi bahasa, kata 'sabar' itu bermakna “menahan diri”. 


XKendala-kendala di Falan Sbadahts 267 


Allah Ta'ala berfirman, 


03X Tes. La aa 


MH IN cpi & JU mel 
“Dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang 
menyeru Rabbnya.” (al-Kahfi: 28) 


Maksudnya, bertahanlah dirimu dalam bergaul dengan 
orang-orang yang sabar. 


Kata ‘sabar’ ini juga digunakan bagi diri Allah Ta'ala karena 
Dia menahan (menangguhkan) siksa terhadap orang-orang 
yang berdosa, tidak segera menyiksa mereka di dunia ini. 


Sifat sabar itu menahan hati dari jaza’. Menurut para ulama, 
kata al-jaza' bermakna mengungkapkan kegelisahan di dalam 
hati saat menghadapi kesulitan hidup. Ada juga yang 
berpendapat bahwa jaza' adalah keinginan dan keluhan 
seorang hamba agar bisa segera keluar dari kesulitan yang ia 
derita. Sebaliknya, sabar menghentikan keinginan seperti itu. 


Di saat-saat kritis ketika didera musibah dan kesulitan 
hidup, seorang hamba hendaknya berpikir bahwa sikap 
gelisah dan tidak sabar tidak akan mengurangi atau 
menambah derita yang sedang ia alami. Juga tidak akan 
membuat jarum sejarah berubah maju atau mundur. Jadi, 
tidak ada gunanya bersedih hati atau meratapi musibah itu. 
Bahkan, tindakan tersebut justeru lebih membawa bahaya 
atau mudharat daripada manfaat. 


Jalan terbaik untuk bisa mencapai derajat sabar adalah 
dengan mengingat janji-janji Allah swt. Dia telah berjanji akan 
memberi pahala pada para hamba-Nya yang mampu bersabar 
dan tabah dalam menghadapi suatu musibah dan kesulitan 
hidup lainnya. 


268 sa Minhajul Cebidin 


B. Mengatasi Kendala dalam Ibadah ` 


Agar bisa beribadah dengan sepenuh hati, hendaknya 
engkau berusaha keras untuk mengatasi berbagai kendala di 
atas, serta menyingkirkan penyakit yang mengitarinya. Jika 
tidak, maka mereka tidak akan membiarkanmu melewati 
hadangan mereka. Dan bila itu yang terjadi, maka engkau 
tidak akan mampu mencapai tujuanmu, bahkan tidak 
mampu untuk sekedar mengingat tujuan ibadahmu. Setiap 
kendala itu memiliki tabiat yang berbeda-beda untuk 
menjerumuskan manusia, baik cepat maupun lambat. 


Kendala yang paling sulit diatasi dan paling besar resikonya 
adalah masalah rezeki dan cara-cara untuk mencarinya. Ini 
ujian yang paling besar bagi kebanyakan manusia, dan 
melelahkan jiwa mereka. Upaya mencari rezeki ini sangat 
menyita waktu manusia, menyusahkan dan memakan usia 
mereka, mendatangkan keburukan dan dosa. Akibatnya, 
banyak memalingkan mereka dari pintu ibadah dan ketaatan 
kepada Allah menuju pengkhidmatan kepada dunia dan 
sesama manusia. 


Sibuk dalam urusan mencari rezeki dunia ini banyak 
membuat manusia lalai dalam ibadah kepada-Nya, dan 
menjerumuskan mereka ke jurang dosa yang gelap. Hingga 
mereka pada akhirnya akan tiba di alam akhirat dalam 
keadaan bangkrut. Di hadapan mereka menunggu hisab dan 
azab, jika Allah Ta'ala tidak memberikan rahmat-Nya. 


Dan lihatlah, berapa banyak ayat yang telah diturunkan 
oleh Allah Ta'ala mengenai hal itu, serta berapa banyak pula 
Dia menyebutkan janji-Nya, jaminan-Nya dan pembagian- 
Nya terhadap para hamba? Para nabi dan ulama tidak bosan- 
bosannya memberi nasihat tentang jalan kebaikan yang harus 
mereka tempuh. Mereka menulis berbagai kitab dan memberi 
contoh-contoh untuk mengingatkan manusia pada ancaman 


Hendala-kendala di Zalan Sbadahts 269 


Allah. Namun, kebanyakan manusia tidak mau menempuh 
jalan takwa, dan tidak punya keberanian untuk meng- 
gantungkan hidup mereka pada Allah Sang Penjamin dan 
Sang Pemberi rezeki. Mereka tetap saja cemas memikirkan 
rezeki mereka, termasuk untuk makan pagi dan makan 
malam mereka. 


Penyebab dari semua itu adalah kurangnya perenungan 
terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala, kurangnya tafakur mereka 
terhadap ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala, tidak mengingat kepada 
sabda Rasulullah saw., dan tidak merenungkan perkataan 
orang-orang saleh. Mereka lebih cenderung mengikuti 
bisikan-bisikan setan, mendengar omongan orang-orang 
bodoh, tertipu oleh adat kebiasaan orang-orang lalai, sehingga 
setan dapat menguasai mereka. Itu jelas memperlemah hati 
dan keyakinan mereka. 


Adapun orang-orang pilihan, yaitu para cerdik pandai yang 
memiliki kesungguhan dan keseriusan dalam ibadah dan 
ketaatan pada Allah, mereka mampu melihat jalan ke surga, 
dan tidak peduli dengan hal-hal duniawi. Mereka berpegang 
teguh dengan tali Allah, tidak bergantung kepada sesama 
makhluk. Mereka yakin dengan ayat-ayat Allah dan melihat 
jalan-Nya, hingga tidak menoleh pada bisikan-bisikan setan, 
tipu daya manusia dan nafsunya sendiri. 


Apabila mereka mendapat bisikan dari setan, manusia lain, 
atau nafsu sendiri, maka mereka segera membantah, menolak 
dan menentangnya. Akibatnya manusia berpaling dari 
mereka, setan menyingkir, dan nafsu pun menuruti keinginan 
mereka. Merekapun istigamah di jalan ibadah yang lurus. 


Lihatlah teladan yang ditunjukkan oleh Ibrahim bin 
Adham. Suatu hari ia ingin masuk ke sebuah dusun, tapi ia 
didatangi oleh setan yang kemudian menakut-nakutinya. 
“Perkampungan ini sangat berbahaya, lagipula engkau tidak 


270 sacMAnhajul C#bidin 


membawa bekal,” kata setan itu. Namun, Ibrahim bertekad 
untuk tetap mengarungi padang pasir ke dusun itu, tanpa 
bekal apapun. Dan untuk mengalahkan bujukan setan, 
Ibrahim mengerjakan shalat 1000 rakaat setiap satu mil 
perjalanan. Ia pun sampai di tujuan, dan tinggal di dusun itu 
selama duabelas tahun. 


Ketika Khalifah Harun ar-Rasyid hendak pergi haji di masa 
itu, ia melihat Ibrahim sedang shalat pada satu mil perjalanan. 
Khalifah berkata, “Itu Ibrahim bin Adham sedang shalat.” 
Lalu ar-Rasyid mendatanginya dan bertanya, “Bagaimana 
engkau bisa berada di sini, wahai Abu Ishag?” 


Ibrahim menjawab dengan bait-bait syair berikut ini. 


“Kita menyuburkan dunia dengan mencabik-cabik agama kita, 


maka agama kita tak tersisa lagi, tidak pula dunia yang kita 
suburkan 


Beruntunglah hamba yang mengutamakan Allah Rabbnya, 
dan meninggalkan dunia demi mencari akhirat.” : 


Mendengar jawaban Ibrahim itu, Khalifah Harun ar-Rasyid 
menangis tersedu-sedu. 


Ada lagi kisah lain tentang seorang yang saleh, yang pergi 
melintasi padang pasir luas. Kemudian datang setan mem- 
bisikkan dalam hatinya, bahwa perjalanan di gurun itu sangat 
beresiko, baik karena binatang buas, lebih lagi karena orang 
itu tidak membawa bekal yang cukup untuk melintasi padang 
pasir tersebut. 


Namun orang saleh itu tetap bertekad melanjutkan 
perjalanan, tanpa bekal. Ia melalui jalan yang tidak biasa 
dilalui para musafir, dan bertekad tidak makan apapun 
sampai ada orang yang menjejalkan madu dan minyak samin 
ke mulutnya. 


Kendala-kendala di Zalan fbadahts 271 


Si musafir saleh itu lalu menuturkan. “Aku berjalan terus 
kemana yang Allah kehendaki. Tiba-tiba lewat satu kafilah 
di dekatku. Rupanya mereka tersesat dari jalan yang 
semestinya. Agar mereka tidak melihatku, aku lalu 
membenamkan diri ke tanah. Namun, Allah “Azza wa Jalla 
menuntun kafilah itu hingga berhenti di dekatku. Aku 
memejamkan mata. Lalu mereka mendekatiku seraya 
berkata, “Orang ini kehabisan bekal, ia pingsan karena lapar 
dan haus. Berikan kepadanya samin dan madu, letakkan di 
mulutnya, barangkali ia akan tersadar.’ 


Mereka mengambil samin dan madu, tapi aku menutup 
mulut dan gigiku rapat-rapat. Lalu mereka mengambil pisau 
untuk membuka mulutku, hingga mereka dapat membukanya. 
Aku pun tersenyum dan membuka mulutku. Ketika mereka 
melihat aku tersenyum, mereka bertanya, 'Engkau orang 
gila? 


Aku menjawab, “Tidak, segala puji bagi Allah Ta'ala.” Aku 
lalu menceritakan kepada mereka sebagian dari apa yang aku 
alami bersama setan. Mereka keheranan mendengarnya.” 


Salah seorang guru kami menuturkan pengalaman serupa, 
yang menunjukkan rasa tawakal kepada Allah. 


“Di masa aku masih menjadi santri, aku pernah singgah 
di sebuah masjid yang terpencil. Aku memutuskan tidak 
membawa bekal apa-apa seperti kebiasaan para wali kita. 
Kemudian setan membisikkan kepadaku, bahwa masjid itu 
sangat jauh tempatnya dari tempat tinggal manusia. ‘Kenapa 
engkau tidak pergi ke masjid yang ada di tengah desa, agar 
orang-orang melihatmu dan memberi makan padamu?' bisik 
setan. 


Aku kemudian berkata, “Tidak, aku tidak mau. Aku hanya 
mau ke masjid itu, dan aku berjanji kepada Allah bahwa aku 


272 ma Minhajul C#bidin 


tidak akan makan apapun kecuali makanan manis yang 
dimasukkan ke mulutku, sesuap demi sesuap.’ 


Kemudian aku shalat isya di masjid terpencil itu, lalu 
menutup pintu masjid. Dan ketika lewat tengah malam, tiba- 
tiba seseorang mengetuk pintu dengan membawa lampu. 
Karena ia terus-menurus mengetuk, aku pun membukakan 
pintu. Ia ternyata wanita tua yang ditemani seorang anak 
muda yang langsung masuk dan meletakkan satu piring 
khabish (makanan manis yang terbuat dari tepung gandum). 
Perempuan itu berkata, ‘Pemuda ini anakku. Aku 
membuatkan khabish ini untuknya, tapi ia bersumpah tidak 
akan memakannya kecuali jika makan bersama orang asing 
yang berada di masjid ini. Maka makanlah, semoga Allah 
Ta'ala memberimu rahmat.' Kemudian perempuan tua itu 
menyuapkan ke mulutku satu suap dan ke mulut anaknya 
satu suap, sampai kami merasa cukup (kenyang). Kemudian 
keduanya kembali pergi dan menutup pintu. Dan aku pun 
terheran-heran dengan apa yang telah terjadi." 


Kisah-kisah di atas dan kisah-kisah serupa lainnya 
menggambarkan bentuk mujahadah orang-orang saleh serta 
perlawanan mereka terhadap setan. Di dalam kisah-kisah itu 
terkandung tiga hikmah untukmu: 


Pertama, agar engkau mengetahui bahwa rezeki itu dalam 
keadaan apa pun tidak akan terlewatkan dari orang yang telah 
ditakdirkan untuk mendapatkannya. 


Kedua, agar engkau tahu betapa pentingnya sikap tawakal 
dalam urusan rezeki itu. Dan bahwa bisikan dan konspirasi 
setan itu sangat berbahaya dan merusak (destruktif), sampai- 
sampai para imam yang zuhud dan orang-orang saleh pun 
tidak luput dari tipu dayanya. Setan tidak pernah putus-asa 
dalam menggoda mereka meskipun mereka telah melewati 
masa latihan (riyadhah) yang panjang dan mujahadah yang 


Kendala-kendala di Jalan Sbadahts 273 


banyak. Maka, mereka harus siaga selalu menghadapi bisikan 
dan godaan anak cucu Iblis tersebut. 


Orang yang telah berjuang melawan bisikan nafsu dan 
setan selama tujuh puluh tahun pun tidak akan terbebas dari 
godaan keduanya. Apalagi para pemula yang belum lama 
menempuh jalan ibadah. Bahkan, orang-orang yang berakal 
sekalipun, yang sudah bersungguh-sungguh dalam 
riyadhahnya, jika nafsu dan setan berhasil menggodanya, 
tetap akan hancur sebagaimana orang-orang yang lalai dan 
sembrono. 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran 
bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.” (Ali 
‘Imran: 13) 


Ketiga, agar engkau mengetahui bahwa tingkat tawakal 
yang seperti itu dalam soal rezeki tidak akan tercapai kecuali 
dengan usaha yang keras dan sungguh-sungguh. Meskipun 
orang-orang saleh itu lebih lemah tubuh dan tulangnya 
dibanding kita, tapi hati mereka penuh dengan cahaya iman 
dan ilmu. Anggota badan mereka kokoh dan kuat dalam 
menjalankan ajaran agama. Itulah sebabnya mengapa 
mujahadah-mujahadah dan upaya yang mereka lakukan 
berhasil membawa mereka ke tingkat yang tinggi. Kita harus 
belajar dari pengalaman hidup mereka itu guna me- 
nyembuhkan penyakit-penyakit spiritual yang selama ini 
tidak bisa disembuhkan. 


Maka lihatlah apa yang baik bagi dirimu, semoga Allah 
memberi rahmat-Nya bagi kita, serta menyembuhkan kita 
dari penyakit yang melumpuhkan ini. Semoga engkau 
beruntung atas izin Allah Ta'ala. 


274 sa MAnhajul C#bidin 


C. Yakin pada Janji Allah 


Berdasar pengetahuan dan pengalaman, kami akan 
ungkapkan di bawah ini beberapa poin penting tentang sikap 
tawakal dalam urusan rezeki, agar bisa me-nyelamatkan 
engkau dari tekanan nafsu. Pahami benar poin-poin tersebut 
dengan akal dan hatimu, lalu laksanakan. Insya Allah, jalan 
ke arah petunjuk yang benar akan terbuka lebar di 
hadapanmu. 


Pertama: Hendaknya engkau benar-benar percaya dan 
yakin pada janji Allah di dalam Kitab-Nya yang telah 
menjamin rezeki untuk para hamba-Nya. Dia telah menjamin 
rezekimu dan menanggungnya untukmu. 


Apa yang akan engkau katakan sekiranya ada seorang raja 
besar di dunia ini berjanji akan mengundangmu makan nanti 
malam, sementara engkau yakin bahwa dia seorang yang 
jujur? Juga ada seorang Yahudi atau Nasrani yang cukup 
dihormati menjanjikan kepadamu hal yang sama. Dalam 
situasi seperti itu, engkau tentu tidak akan lagi kuatir dengan 
makan malammu saat itu. Engkau malam itu menggantungkan 
makan malammu pada orang-orang yang janji dan kata- 
katanya engkau percaya. 


Kalau terhadap sesama manusia engkau bisa begitu yakin 
dan percaya, kenapa kepada Allah Ta'ala tidak? Bukankah 
Dia telah berjanji kepadamu dan menjamin rezeki bagimu, 
serta menanggungnya? Bahkan Dia telah bersumpah tentang 
itu di beberapa ayat di dalam Al-Our'an. Apakah engkau tidak 
akan merasa tenang dengan janji-Nya, tidak merasa tenteram 
dengan ucapan dan jaminan-Nya, tidak mengindahkan apa 
yang dibagi oleh-Nya, bahkan hatimu guncang lalu menuduh- 
Nya? 


Xendala-kendala di Jalan Sbadahts 275 


Tahukah engkau, bahwa meragukan janji Allah itu sangat 
buruk akibatnya dan dosa bagimu? 


'Ali bin Abi Thalib ra. berkata, 


“Engkau mencari rezeki Allah dari sisi selain-Nya. 
Engkau merasa itu akan membuatmu aman dari 
waktu dan kemalangan. Engkau bisa percaya pada 
jaminan orang lain meski ia kafir, tapi engkau tak 
percaya dengan jaminan rezeki yang diberikan 
oleh Allah. Engkau nampaknya tak membaca apa 
yang tertulis di dalam Kitabullah (mengenai 
rezeki), sehingga imanmu lemah dan goyah 
(dalam mempercayai janji Allah).” 


Masalah ini (meragukan janji Allah) sering menyeret 
seorang hamba kepada keraguan dan kegamangan. Orang 
yang berpendirian demikian juga dikhawatirkan akan 
tercabut ilmu dan agamanya. 


Dalam kaitan ini Allah Ta'ala telah berfirman, 
20 03 0x P MN, to 
cp ES OS dh deg 
“Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakkal, 


jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman.” (al- 
Maa-'idah: 23) 


Dia juga berfirman, 
Los.” Parens Y fre 
Oya fadl JS pan al Pa 
“Dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman 
harus bertawakal.” (at-Taubah: 51) 


Maka cukuplah poin ini sebagai pedoman bagi seorang 


manusia yang beriman dan punya perasaan peduli yang tinggi 
pada agama. 


276 sm inhajul C#&bidin 


Kedua, Hendaknya engkau tahu, bahwa rezeki manusia 
itu telah dibagikan oleh Allah sebelum kita dilahirkan. Hal 
ini telah disebutkan secara jelas dalam Kitabullah dan hadits- 
hadits Rasulullah saw. Dan engkau pun tahu, bahwa apa yang 
dibagikan-Nya itu tidak dapat diganti dan tidak pula 
berubah. Jika engkau menolak pembagian tersebut dan 
berharap agar diubah, maka berarti engkau mendekati 
kekufuran. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari 
berpikir seperti itu. 


Jika engkau mengetahui bahwa pembagian rezeki dari 
Allah itu benar adanya dan tidak mungkin berubah karena 
suatu hal, lalu apa manfaatnya kita pontang-panting di dunia 
untuk mencarinya, yang bisa membuat kita rendah dan hina 
di dunia serta susah di akhirat? 


Rasulullah saw. bersabda, 


OP Lea NO A PLAN oss 01 Te or. 
KALA IS G DSB Sip A DA Sa 
80 


AYI 


“Sudah tertulis di punggung ikan dan banteng tentang 
rezeki si fulan. Maka orang yang tamak tidak akan 
mendapatkan tambahan selain kepayahannya.” 


Bertalian dengan itu, guru kami mengatakan, 


“Sesungguhnya apa yang ditakdirkan sebagai 
makanan yang engkau kunyah, maka tidak akan 
dikunyah oleh orang lain. Maka, makanlah bagian 
rezekimu itu dengan mulia, jangan engkau 
memakannya dengan hina.” 


Poin ini sangat cukup bagi orang yang bijaksana. 
Ketiga: Aku mendengar dari guruku, Al-Imam 


rahimahullah, dimana ia mengatakan, “Di antara yang 


Xendala-kendala di Jalan badahss 277 


membuatku tenteram dalam urusan rezeki ini adalah, bahwa 
rezeki itu diperuntukkan bagi yang hidup, bukan bagi yang 
sudah mati. Orang yang sudah mati tak bisa lagi makan dan 
minum. Seperti halnya hidup seorang hamba, urusan rezeki 
hamba pun berada di tangan Allah Ta'ala. Apabila 
berkehendak, Dia akan memberi padaku, dan apabila 
berkehendak, Dia juga akan mencegahku. Persoalan rezeki 
itu gaib bagiku, karena itu kita serahkan saja kepada Allah 
Ta'ala, agar Dia yang mengatur seperti kehendak-Nya. Dengan 
bersikap seperti itu, jiwaku pun menjadi tenang.” Poin ini 
begitu penting dan memuaskan bagi para peneliti. 


Keempat, Allah Ta'ala telah menjamin rezeki para hamba- 
Nya, pada tingkat mencukupi suplai makanan untuk 
memastikan pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh kita. 
Dalam masalah makan, manakala seorang hamba 
mencurahkan diri secara khusus dalam ibadah kepada Allah 
dengan penuh kepercayaan kepada-Nya dan mengisolasi total 
diri dari manusia lain, akan nampak seolah-olah kuota rezeki 
baginya telah ditahan darinya. Menghadapi situasi seperti itu, 
seorang hamba tidak boleh merasa kesal, karena Allah Ta'ala 
telah berjanji untuk menjaga tetap tegaknya tubuhmu sampai 
hari kematian yang dijanjikan. Inilah pengertian dari 
bergantung kepada Allah Ta'ala (dalam hal rezeki). 


Allah pasti memberi tenaga dan kekuatan bagi hamba-Nya 
untuk beribadah dan mengabdi, selama ia masih memiliki 
umur serta tugas untuk beribadah. Dan Allah Ta'ala berkuasa 
atas segala sesuatu yang Dia kehendaki. Dia yang membuat 
para hamba-Nya merasa kenyang dan tidak haus dengan 
perantaraan makanan dan minuman. Tapi, jika Dia mau, Dia 
juga bisa membuat hamba-Nya kenyang dan tidak haus 
hanya dengan sebab tanah, debu, atau dengan membaca 
kalimat tasbih dan tahlil. Seperti halnya para malaikat. Sebab, 
kebutuhan utama scorang hamba itu adalah tenaga dan 


278 sa XMinhajul C#bidin 


kekuatan, sedangkan makan dan minum itu hanya alat 
perantara untuk melahirkan tenaga dan kekuatan. 


Oleh karena itu, para ahli ibadah dan zahid di masa lalu 
sanggup melakukan perjalanan-perjalanan jauh selama 
berhari-hari. Ada di antara mereka yang tidak makan selama 
sepuluh hari, ada pula yang tidak makan selama satu atau 
dua bulan, sementara tubuh mereka tetap dalam kondisi kuat. 
Di antara mereka ada juga yang mengayak (menyaring) pasir 
dan Allah menjadikan pasir itu sebagai makanannya. Sufyan 
ats-Tsauri pernah selama lima belas hari di Mekkah hidup 
hanya dengan makan pasir setelah kehabisan bekal. 


Abu Mu'awiyah al-Aswad berkata, “Aku mendengar 
Ibrahim bin Adham memakan tanah basah selama duapuluh 
hari.” 


Dari A'masy, “Telah berkata Ibrahim at-Tamimi, ‘Aku tidak 
pernah makan sejak satu bulan lalu.” 


A'masy bertanya (menegaskan), “Sejak satu bulan?” 


Ibrahim menjawab, “Sebenarnya malah dua bulan. Tetapi 
di bulan satunya itu seseorang memaksaku makan setangkai 
buah anggur, lalu aku merasakan sakit perut karenanya.” 


Wahai manusia! Jangan engkau merasa heran dengan hal 
tersebut. Sebab, Allah Ta'ala memiliki kekuasaan terhadap 
apa saja yang dikehendaki-Nya. Misalnya, seseorang yang 
sakit, engkau melihatnya tidak makan selama satu bulan, 
namun ia masih tetap hidup. Padahal orang sakit itu pasti 
lebih lemah jiwanya dan lebih lunak tabiatnya daripada orang 
yang schat. Adapun yang meninggal karena kelaparan, maka 
itu karena ajal memang telah menjemputnya. Sama halnya 
dengan orang yang meninggal dalam keadaan kenyang atau 
bahkan terlalu kenyang.” 


Kendala-kendala di Jalan Ybadahts 279 


Abu Said al-Kharraz menuturkan, “Aku selalu bersama 
Allah Ta'ala, dimana Dia memberiku makan setiap tiga hari. 
Kemudian aku masuk ke sebuah wilayah gurun di 
pedalaman, dan aku tak mendapati makanan sampai lewat 
tiga hari. Di hari keempat tubuhku terasa lemah, lalu aku 
duduk istirahat. Tiba-tiba sescorang menyeru dengan suara 
keras menanyakan, 'Hai Abu Said, mana yang lebih engkau 
sukai, makanan atau kuat untuk berjalan?’ 


Maka aku menjawab, ‘Kekuatan!’ 


Dan mendadak rasa laparku hilang, sedang tubuhku 
kembali merasa kuat. Aku pun menyelesaikan perjalananku 
selama dua belas hari tanpa merasa lemah.” 


Jika sumber kekuatan dari luar (makanan) tertahan 
darinya, dan ia tetap bertawakal penuh kepada Allah Ta'ala, 
yakin kalau Allah akan memberi kekuatan kepadanya maka 
ia tidak akan gelisah karenanya. Bahkan ia akan bersyukur 
atas kondisi tersebut dengan rasa syukur yang besar. Sebab, 
Allah telah memberinya karunia dan bersikap lembut 
kepadanya, dalam bentuk hilangnya rasa lelah dan lapar, scrta 
bertambahnya kekuatan untuk menopang tubuh. Dia juga 
telah memusnahkan ketergantunganmu pada makanan, 
memperlihatkan padamu jalan kekuasaan Allah Ta'ala. 
Engkau disamakan keadaannya dengan keadaan para 
malaikat dan diangkat dari keadaan binatang dan manusia 
biasa, menuju keadaan yang mulia. Maka renungkanlah 
prinsip yang bcsar ini, niscaya engkau akan memperoleh 
keuntungan yang banyak, insya Allah. 


Sementara orang mungkin keberatan dengan kami karena 
telah memperpanjang bahasan soal ini, dan melanggar janji 
awal untuk membahasnya dengan singkat saja. Untuk 
menjawab keberatan tersebut kami perlu menyampaikan 
bahwa semua paparan di atas sebetulnya masih kurang 


280 macXinhajul C#bidin 


dibandingkan dengan urgensi masalah mencari nafkah 
(rezeki) itu. Soal rezeki ini malah merupakan poros dari 
seluruh urusan duniawi dan urusan ‘ubudiyah. Maka, bagi 
siapa saja yang punya keinginan kuat beribadah kepada Allah, 
laksanakan naschat-nasehat tadi. Jika scorang manusia tidak 
mau meyakini seperti itu, maka berarti ia telah menyimpang 
jauh dari tujuannya. 


Orang-orang yang memiliki pandangan tajam, seperti para 
ulama akhirat yang bersikap “arif kepada Allah, mereka itu 
menjadikan tawakal kepada Allah sebagai dasar dalam segala 
urusan mereka, dan fokus sepenuhnya untuk beribadah 
kepada-Nya, serta memutuskan semua ketergantungan 
kepada selain-Nya.” 


Berapa banyak kitab yang telah mereka karang, berapa 
banyak nasihat yang telah mereka berikan, dan Allah Ta'ala 
melimpahkan kepada mereka pertolongan-pertolongan-Nya. 
Mereka itu para tokoh umat ini dan sahabat-sahabat kami. 
Kebaikan sejati mengalir bagi mereka, yang tidak didapatkan 
oleh kelompok zahid dari sekte Karamiah, yang bertentangan 
dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab, mereka itu 
mendasarkan mazhab mereka atas prinsip-prinsip agama 
yang tidak lurus. 


Dan kita pengikut Ahlus Sunnah wa Jamaah, akan 
senantiasa menjadi orang yang mulia, selama kita berada pada 
jalan yang ditempuh oleh para imam, yang senantiasa 
memakmurkan tempat-tempat ibadah dan madrasah- 
madrasah kita sctiap saat. Baik sebagai imam ilmu, seperti 
Abu Ishag dan Abu Hamid, Abu Thayib, Ibnu Faurak dan 
guru kami Al Imam, dan imam-imam lainnya, atau sebagai 
para ahli ibadah yang lurus, seperti Abu Ishag ash-Shirazi, 
Abu Said ash-Shufi, Nashr al-Magdisi, dan ahli ilmu serta 
para zahid lainnya. Mereka adalah pribadi-pribadi tangguh 
dalam mempraktekkan ibadah dan takwa. 


Kendala-kendala di Zalan Sbadahss 281 


Kita mestinya menyesal karena hati kita tidak mampu 
mengikuti penuh para imam agama itu, dan terperangkap 
dalam kelindan aneka godaan dan kendala yang merugikan. 
Akibatnya, hati kitapun melemah terkotori dengan 
ketergantungan yang lebih banyak bahayanya daripada 
manfaatnya. Kita kehilangan keberanian, semangat beribadah 
terhenti, keberkahan-keberkahan terbang, kelezatan dan rasa 
manis dalam iman dan ibadah pun lenyap. Maka dalam 
kondisi seperti itu sangatlah sulit bagi kita untuk bisa 
mencapai kedudukan tinggi dalam ilmu dan agama, seperti 
yang diperoleh oleh Harits al-Muhasibi, Muhammad bin Idris 
asy-Syafi'i, al-Muzni, Harmalah dan para ahli agama lainnya. 
Hati mereka disinari oleh ilmu dan makrifat. Semoga Allah 
Ta'ala merahmati mereka semua. 


Mereka itu laksana ungkapan bijak berikut ini, 
“Tidaklah mereka melewati hari-hari 
selain dengan menjaga kehormatan. 


Dan tak pernah cinta mereka terhadap Tuannya 
(Allah) berpaling. 


Mereka adalah orang-orang utama, 
dan ahli dalam ilmu 
Tujuan mereka hanyalah Allah 


Orang yang bersabar tak pernah hilang 
kesabarannya 


Dan hari demi hari janji mereka tak pernah lepas.” 


Di masa-masa awal sejarah Islam, kita berhasil menjadi 
raja-raja yang menaklukkan berbagai bangsa. Kita pernah 
menjadi bala tentara yang sangat hebat dan heroik, berhasil 
menaklukan para pemberani. Semoga saja kita tidak terputus 
dari jalan itu samasekali. Dan kepada Allah Ta'ala kita 
memohon pertolongan dari musibah-musibah yang 


282 3 Minhajul C#bidin 


menimpa. Kepada Dia-lah kita memohon, agar Dia tidak 
menanggalkan kehormatan ini dari kita. Sunggu Dia 
Mahapemurah dan Mahamulia, pemberi anugerah lagi 
Mahakasih. Dan tiada daya serta kekuatan, melainkan dengan 
pertolongan Allah Ta'ala, Zat Yang Mahamulia lagi 
Mahaagung. 


Tafwidh 
Mengenai tafwidh (menyerahkan urusan sepenuhnya 


kepada Allah), terdapat dua prinsip yang harus kita 
renungkan: 


Pertama, Otoritas yang memutuskan apakah suatu hal itu 
baik atau buruk, benar ataukah salah, adalah hak eksklusif 
Allah. Dia-lah yang mengetahui perkara-perkara tersebut 
dengan semua seginya, lahir maupun batin, keadaannya 
sekarang dan akibat yang akan terjadi. Manusia tidak tahu 
apa-apa tentang itu, hingga ia bisa saja menilai yang buruk 
dan salah itu sebagai baik dan benar, begitupula sebaliknya. 
Tidakkah engkau melihat, bahwa apabila engkau berkata pada 
seorang badui atau penggembala kambing: pilihkan saya 
uang-uang dirham ini dan bedakan yang baik dari yang buruk! 
Orang badui itu tidak akan tahu. Bila engkau mengatakan 
itu kepada orang pasar yang bukan penukar uang, barangkali 
iajuga akan kesulitan. Kalau begitu, engkau tidak akan aman 
kecuali dengan menunjukkannya kepada penukar uang yang 
ahli dengan urusan emas dan perak, beserta ciri-ciri dan 
rahasia dua logam itu. 


Ilmu pengetahuan itu meliputi seluruh segi kehidupan, 
dan itu tidak dimiliki sepenuhnya kecuali oleh Allah Ta'ala 
saja, yang tidak ada sekutu bagi-Nya. 


Allah Ta'ala berfirman, 


3 2e e 


t wan C Gaa Pa Lana iba 
SAN Ad OS UE olah La Gie Wb 


Kendala-kendala di Jalan ðbadahes 283 


“Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki serta 
memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka.” 
(al-Oashshash: 68) 


Kemudian firman-Nya, 


KONI 22 033033 3 43. 3 Tove 
Oyie GG A GS La pai Ul 
“Dan Rabbmu mengetahui apa yang disembunyikan 


(dalam) dada mereka serta apa yang mereka nyatakan.” 
(al-Oashshash: 69) 


Ada kisah tentang seorang yang saleh. Allah memerintah- 
kan kepadanya untuk berdoa meminta apa saja kepada-Nya. 
“Mintalah, niscaya engkau akan Aku berikan,” perintah-Nya. 


Tapi rupanya orang itu memiliki tingkat iman dan tawakal 
yang sangat tinggi. Maka ia pun menjawab, “Engkau adalah 
Yang Mahatahu dan Mahabijaksana. Berilah kami dengan apa 
saja yang menurut Engkau tepat bagi kami.” 


Kedua: Apa yang akan engkau katakan jika ada seseorang 
berkata kepadamu bahwa ia akan menangani seluruh 
urusanmu dan mengatur semua yang engkau butuhkan. 
Serahkan seluruh urusan tersebut kepadaku dan sibukkan 
dirimu dengan keadaanmu yang dapat membantumu. 
Sedangkan menurutmu dia adalah orang yang paling mengerti 
di zamanmu, paling bijaksana, paling kuat, paling pengasih, 
paling bertakwa, paling jujur dan paling menepati janji. 
Tidakkah engkau akan memanfaat-kan hal itu dan 
memandangnya sebagai nikmat yang paling besar, serta 
mendapatkan kehormatan besar darinya, lalu menyampaikan 
banyak terima kasih kepadanya dan pujian yang paling bagus? 


Kemudian, bila dia memilihkan untukmu sesuatu yang 
tidak engkau ketahui baik atau buruknya, engkau tidak akan 


284 ma CMinhajul C#bidin 


cemas karenanya. Bahkan engkau akan percaya dan merasa 
tenang dengan apa yang dipilihkannya. Engkau begitu yakin 
bahwa ia akan memilihkan yang terbaik bagimu, dan akan 
memperlihatkan yang maslahat. Apapun yang terjadi, urusan 
itu telah engkau limpahkan semua kepadanya. 


Jika kepada manusia engkau bisa percaya penuh, mengapa 
engkau sulit melimpahkan semua urusanmu hanya kepada 
Allah Ta'ala, Sang Pemelihara semesta alam Yang Mahasuci? 
Sebab, Dia-lah yang mengatur seluruh perkara itu dari langit 
hingga bumi. Dan Dialah yang paling mengetahui dari seluruh 
orang yang mengetahui. Paling berkuasa dari seluruh orang 
yang berkuasa. Paling pengasih dari seluruh orang yang 
pengasih. Paling kaya dari seluruh orang yang kaya. Untuk 
memilihkan yang terbaik bagimu dengan ilmu-Nya yang 
Mahatinggi dan tak terbatas, dan pengaturan-Nya yang baik, 
yang tidak dicapai oleh ilmumu serta tidak dijangkau oleh 
pemahamanmu. Dan engkau lalu sibukkan diri dengan 
ibadah dan amal baik guna mendapatkan kebaikan akhirat. 


Dan apabila Dia memilihkan untukmu suatu perkara yang 
engkau tidak tahu rahasianya, maka engkau akan ridha 
menerimanya, dan merasa tenang dengannya, bagaimanapun 
keadaannya. Sebab, itulah yang maslahat dan baik bagimu. 
Maka renungkanlah ini, insya Allah baik bagimu. Semoga 
Allah Ta'ala memberikan taufiq. 


Adapun mengenai ridha dengan gadha', maka renungkanlah 
dua prinsip penting berikut ini: 


Prinsip pertama: Dalam keridhaan atas ketetapan Allah itu 
terkandung manfaat bagi kehidupanmu saat ini dan 
kemudian hari. 


Adapun manfaat yang segera engkau dapatkan sekarang 
di dunia ialah, kekosongan hati dari kcinginan-keinginan 


Kendala-kendala di Zalan cfbadahts 285 


terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Hatimu juga akan 
menjadi tenang dan tenteram. 


Seorang saleh yang hidup zuhud mengatakan, 


“Apabila takdir itu benar adanya, maka tak ada 
guna untuk berkeluh kesah.” 


Pernyataan ini merujuk pada sebuah hadits Nabi saw. 
Beliau pernah bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud ra., 


“Hendaknya engkau jangan banyak berkeluh kesah. 
Sebab, apa yang telah ditakdirkan pasti akan terjadi dan 
apa yang tidak ditakdirkan pasti tidak akan datang 
kepadamu.” 


Hadits Nabi ini sangat menyeluruh maknanya meski hanya 
diungkapkan dalam kalimat pendek. 


Adapun manfaat yang diperoleh nanti di akhirat ialah, 
pahala dari Allah Ta'ala dan keridhaan-Nya. 


Allah Ta'ala berfirman, 


Sor O3, 22 030. A 7 
“Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada 
Allah.” (al-Bayyinah: 8) 


Kita senantiasa memerlukan keridhaan Allah dalam semua 
perbuatan kita. Sebaliknya, menyatakan kesal dengan 
ketetapan yang sudah dibuat oleh Allah bisa membuat engkau 
tenggelam dalam kesedihan dan kerusakan di dunia sekarang, 
dan nantinya bakal menerima hukuman berat di akhirat 
kelak. Sebab, qadha’ itu pastilah terlaksana. Keputusan Allah 
itu tidak akan berubah karena kesusahan dan kekesalanmu. 


286 m3 Minhajul C#bidin 


Seorang penyair menyatakan, 


“Terhadap gadha', wahai jiwa, maka bersabarlah, 

dan engkau akan aman dari apa yang tidak ditakdirkan. 

Dan pastikan bahwa apa yang ditakdirkan itu akan terjadi 
- secara pasti terhadapmu, baik engkau sabar atau tidak sabar.” 


Orang yang bijaksana tidak akan memilih resiko: 
menghadapi hukuman siksa pedih di akhirat. Mereka pasti 
lebih memilih ketenangan hati, pahala, dan hidup penuh 
kenikmatan di surga. 


Prinsip kedua: Karena kesal terhadap keputusan (takdir) 
Allah mendatangkan bahaya, mudharat, kufur dan 
kemunafikan. Kecuali jika Allah Ta'ala menyelamatkannya. 


Renungkan makna firman Allah Ta'ala berikut ini, 


yea 21 t 9, San PL Ope Y Uya 0 

AD uis Ie. sias LP ap Yi 
“Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak 
beriman, hingga mereka menjadikan engkau hakim dalam 
perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka 
tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap 
putusan yang engkau berikan dan mereka menerima 
dengan sepenuhnya.” (an-Nisaa': 65) 


Dalam ayat ini Allah Ta'ala bersumpah bahwa kufurlah 
orang yang tidak mau menerima keputusan Rasulullah saw. 
Maka, bagaimana pula terhadap orang-orang yang tak mau 
menerima keputusan Allah? 


Dalam sebuah hadits Oudsi disebutkan bahwa Allah telah 
berfirman kepada Nabi-Nya, 


XKXendala-kendala di Jalan Sbadahts 287 


7 ; t 4 s 7 D BN OP a 
e a gak 


“Siapa saja yang tidak rela dengan qadha'-Ku, tidak 
bersabar atas ujian-Ku dan tidak bersyukur atas nikmat- 
nikmat-Ku, maka silahkan ia mencari Rabb selain Aku." 


Dalam hadits gudsi itu jelas bahwa bila seorang manusia 
tidak puas dengan pemberian dan keputusan Allah, maka 
berarti ia tidak mengakui kekuasaan Allah sebagai Pemilik 
alam semesta serta sebagai Pemberi dan Pengatur Rezeki. 
Karena itu, orang tersebut disuruh untuk memilih tuhan lain 
bagi dirinya. 


Orang-orang bijak dan berperasaan tahu benar bahwa 
kalimat-kalimat Allah di atas mengandung ancaman dan 
peringatan keras. 


Para salafus saleh ketika ditanya: Apa perbedaan pengertian 
antara tauhid ‘ubudiyah dan Rububiyah itu? Maka mereka 
menjawab: Rububiyah ialah mengakui bahwa Allah Ta'ala itu 
. Satu-satunya kekuatan dan kekuasaan yang berhak 
melakukan perintah apapun yang Dia pandang tepat. Sedang 
‘ubudiyah adalah bahwa seorang hamba harus melaksanakan 
apa saja yang diperintahkan oleh Allah itu. Bila seorang hamba 
tidak menaati perintah Allah, maka Allah tak menganggap 
mereka memiliki tauhid rububiyah dan ‘uluhiyah. 


Renungkanlah prinsip ini dan lihatlah apa dirimu sudah 
sesuai dengan itu. Mudah-mudahan engkau selamat. 


Adapun sifat sabar itu merupakan obat yang pahit dan 
minuman yang tidak disukai, namun berkah. Dengan sabar 
seorang hamba akan memperoleh banyak keuntungan dan 
terhindar dari segala mudharat. Dengan khasiat seperti itu, 


288 mcMinhajul C#&bidin 


. orang yang berakal sehat pasti akan memaksa diri untuk 
meminum obat tersebut, dan rela tahan pada rasa pahitnya. Ia 
yakin bahwa rasa pahit yang sebentar itu akan menghasilkan 
ketenangan jiwa selamanya. Di bawah ini kami akan 
membahas banyak manfaat dari sabar. 


Ada empat macam sabar: 


1. Sabar dalam ibadah dan ketaatan. 
2. Sabar dari berbuat maksiat 


3. Sabar dari melakukan hal-hal yang tidak berguna dan 
berlebihan di dunia. 


4. Sabar dalam menghadapi ujian dan musibah. 


Bila engkau bisa menahan pahitnya ujian hidup dan 
mampu bersabar dengan empat macam kesabaran tersebut, 
niscaya engkau akan memperoleh karunia berupa ketabahan, 
istigamah, serta karunia yang lebih besar di akhirat kelak. 
Engkau juga akan selamat dari beragam tindakan maksiat, 
beserta bencana yang akan didapatkan bila engkau 
bermaksiat, baik di dunia maupun di akhirat. Hasil positif 
lainnya dari bersabar adalah, engkau tidak akan terjerembab 
dalam urusan dunia yang tak bermanfaat, serta tenggelam 
dalam dosa yang merugikan. 


Tidak terbayangkan banyaknya pahala yang bakal 
diperoleh dari sikap sabar atas ujian yang menimpa kita itu, 
dan atas apa yang hilang dari sisi kita. Sikap sabar akan 
membuat kita mampu meraih lezatnya ibadah, kemuliaan, 
ketakwaan, kezuhudan, kebajikan, dan selamat dari dosa. 
.Rincian keutamaan sabar itu tidak diketahui selain oleh Allah 
“Azza wa Jalla sendiri. 


Seorang yang sabar akan tetap selamat di dunia dari 
kebingungan, kegelisahan, kesal, dan ratap tangis kesedihan. 


Kendala-kendala di Zalan Sbadahts 289 


Juga selamat dari hukuman dan siksa di akhirat kelak. Sedang 
mereka yang justeru menunjukkan sikap lalai, gelisah dan 
tidak sabar, maka akan lenyap seluruh manfaat sabar itu 
darinya, dan ia akan menghadapi berbagai kerusakan dan 
kerugian. Bila ia tidak istigamah dalam ibadah dan ketaatan 
pada Allah, ia tidak akan dapat menyembah Allah secara 
benar. Bila ia tidak bersabar dalam upayanya melindungi 
pengabdiannya, maka ibadahnya bisa rusak. Dan jika ia tidak 
sabar dalam beribadah secara teratur, maka ia tidak akan 
dapat mencapai derajat taat yang paling tinggi. 


Begitu pula bila dia tidak bersabar dalam menghindari 
dosa, maka ia akan terjatuh dalam perbuatan dosa. Bila ia 
tak mampu sabar dalam upaya mengindar dari perbuatan 
sia-sia dan berlebih-lebihan di dunia, niscaya ia akan larut 
dalam perbuatan itu. Jika ia tak mampu sabar saat 
menghadapi berbagai derita dan bencana, maka akan dicabut 
pahalanya. Sedang bila ia menunjukkan ketidak-sabaran dan 
kecemasan yang sangat besar, maka ia bisa kehilangan seluruh 
pahala yang pernah didapatnya. 


Di sini ia akan menghadapi dua derita sekaligus: (1) 
kehilangan sesuatu yang telah menyebabkannya tidak sabar, 
(2) kehilangan pahala yang bakal ia dapat kalau bisa tahan 
dalam kesengsaraan yang dialami. 


Ada yang berkata, gagal bersabar terhadap musibah yang 
menimpanya itu lebih parah akibatnya daripada derita yang 
disebabkan oleh akibat musibah itu sendiri. Maka, apa 
untungnya engkau melakukan sesuatu yang bisa 
melenyapkan apa yang telah berhasil engkau raih, sementara 
yang lenyap itu kemudian tidak bisa kembali lagi kepadamu? 
Berusahalah dengan sungguh-sungguh, dan bilamana ada 
sesuatu yang terlepas dari tanganmu, janganlah sampai yang 
lain turut terlepas pula. 


29 mm inhajul C&bidin 


Ali bin Abi Thalib ra. ketika berta'ziah (mengunjungi orang 
yang tengah mendapat musibah dan kesedihan) mengatakan, 


“Jika engkau bersabar, maka takdir tetap terjadi 
terhadapmu, sedangkan engkau mendapatkan 
pahala atasnya. Dan jika engkau larut dalam 
kesedihan, maka takdir tetap terjadi padamu dan 
engkau berdosa karenanya.” 


Saya tegaskan, ini semua adalah pekerjaan berat, yaitu: 
memutus hati dari nafsu syahwat, tawakal penuh kepada 
Allah, menjaga hati dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah 
berurat-berakar, serta membiarkan Allah Ta'ala mengatur 
segala urusan kita. Sebab, yang lain tidak mengetahui rahasia 
yang ada pada perkara-perkara tersebut. Berat juga tugas 
untuk menahan jiwa dari sedih dan rasa kesal: memaksa jiwa 
dengan kendali kerelaan dan meneguk minuman kesabaran 
sekalipun itu pahit. Itu semua adalah obat yang keras, tidak 
cnak, dan beban yang berat. Akan tetapi, itu merupakan cara 
yang tepat dan jalan yang lurus, yang bisa mendatangkan 
kesembuhan dan kebahagian di dunia dan akhirat. 


Bagaimana pendapatmu mengenai orang tua yang sangat 
menyayangi anaknya dan memiliki banyak harta, tapi ia 
mencegah anak tercintanya dari makan korma segar dan buah 
apel karena sang anak tengah menderita sakit mata. Orang 
tua tersebut juga menyerahkan anaknya kepada seorang guru 
yang keras lagi tegas, yang menghukum anak itu berdiri 
sepanjang hari di tempatnya apabila si anak melakukan 
kesalahan, agar si anak tumbuh menjadi anak yang disiplin 
dan terdidik. Sang ayah juga membawa anaknya kepada 
tukang bekam untuk dibekam, hingga ia merasakan sakit 
dan terguncang. 


Apakah tindakan orang tua itu mencegah anaknya makan 
korma dan apel itu didorong oleh sikap pelit? Dengan 


X&cendala-kendala di Galan Sbadahtea 291 


menyerahkan anaknya untuk dididik orang lain dan memberi 
kebebasan kepada gurunya itu untuk menghukum, apakah 
orang tua itu mencelakakan anaknya, padahal ia telah 
menyediakan apapun yang ia miliki untuk kebahagiaan 
anaknya? Apakah dengan itu ia bermaksud membuat 
anaknya lelah dan menyakitinya, karena marah kepadanya, 
sedangkan ia adalah anak kesayangan dan belahan jiwanya? 
Tentu tidak demikian. Orang tua itu melakukan demikian 
karena tahu bahwa itu yang terbaik bagi anaknya. Kelelahan 
yang sedikit itu akan membawa anaknya sampai kepada 
kebaikan yang banyak, serta manfaat yang besar. Ia tak mau 
anaknya tumbuh dengan membawa pengaruh negatif, yang 
akibatnya juga akan sangat berat bagi tanggung jawabnya 
sebagai orang tua. 


Apa pula komentarmu terhadap seorang dokter yang 
melarang pasiennya minum air di pagi hari saat perut masih 
kosong, padahal si pasien sangat haus dan livernya kering. 
Sang dokter justeru memberi ramuan obat yang tidak enak 
rasanya dan tidak disukai oleh pasiennya. Apakah engkau 
menilai tindakan dokter itu sebagai menyakiti atau memusuhi 
si pasien? Tentu tidak! Bahkan tindakan si dokter sangat tepat 
dan demi kebaikan pasien. Sang dokter juga tahu persis, bila 
ia menuruti keinginan pasiennya unuk minum air, maka itu 
akan mencelakakannya. Sementara dengan mencegah si 
pasien makan dan minum kesukaannya, maka pasien itu 
akan sembuh dan tetap hidup. 


Dari contoh-contoh di atas engkau mestinya mengerti 
bahwa bila Dia menahan sepotong roti atau satu dirham uang 
bagimu, maka itu demi kepentinganmu sendiri. Engkau tahu 
persis bahwa Dia memiliki apa saja yang engkau inginkan 
dan berkuasa untuk mendatangkannya kepadamu, serta Dia 
memiliki sifat pemurah, mengetahui keadaanmu, tidak ada 

sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya. Dia bukannya tidak 


292 mm Minhajul C#bidin 


ada, bukan lemah, tidak ada yang samar bagi-Nya, tidak pelit, 
serta Dia Mahamulia dari semua itu dan Mahasuci, sebab Dia 
adalah Yang Mahakaya dari semua yang kaya, Yang 
Mahakuasa dari semua yang berkuasa, Yang Maha- 
mengetahui dari semua ulama, Yang Mahapemurah dari 
semua yang pemurah. Dan Dia tidak mencegahmu 
mendapatkan makanan dan uang itu kecuali demi 
kemaslahatan serta kebaikanmu juga. 


Allah swt. telah berfirman, 


fo z PE PER E E 
a PI SU G gill ga 


“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi 
untuk kalian.” (al-Baqarah: 29) 


Bagaimana tidak? Dia-lah yang telah menciptakanmu, jadi 
Dia bermurah hati dengan melimpahkan karunia terbesar 
bagimu, yaitu mengetahui-Nya dan mengakui-Nya. Di 
bandingkan ini, karunia apapun di dunia tak ada nilainya 
sama sekali. 


Dalam sebuah hadits qudsi dikatakan oleh Nabi saw. 
bahwa Allah Ta'ala berfirman, 


“Sesungguhnya aku benar-benar akan mencegah para 
waliku dari kenikmatan dunia, sebagaimana seorang 
penggembala yang penyayang mencegah ontanya 
menduduki kotoran." 


Dan apabila Allah Ta'ala mengujimu dengan kesusahan, 
maka yakinlah bahwa Dia sebenarnya tidak butuh untuk 
menguji dan mencobamu, sebab Dia Mahamengetahui 
keadaanmu, Mahamelihat kelemahanmu, dan Dia Maha- 
lembut lagi Maha Penyayang terhadapmu. Tidakkah engkau 
mendengar akan sabda Rasulullah saw., 


Kendala-kendala di Zalan Sbadahta 293 


PP ag mn Dang oi os A4. of Tea ST 

da Akh SI yg? pa aan e7 de Ai 
“Allah Ta'ala lebih penyayang kepada hamba-Nya yang 
beriman daripada seorang ibu kepada anak kandungnya.” 


Jika engkau mengetahui hal ini, maka engkau pasti tahu 
bahwa Dia tidak menurunkan apa yang tidak disukai hamba 
ini selain untuk kebaikan hamba itu sendiri. Hanya saja 
engkau tidak tahu rahasia hal tersebut, sementara Dia tahu. 
Untuk tujuan inilah para wali dan orang-orang pilihan-Nya 
mendapat banyak ujian, padahal mereka adalah hamba- 
hamba-Nya yang paling mulia. Sampai-sampai Rasulullah 
saw. bersabda, 

PERASA LE 

AA Ld Ml Ui Is 
“Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji 
mereka.” 


Nabi saw. juga bersabda, 


“Sesungguhnya manusia yang paling keras ujiannya 
adalah para nabi, kemudian para syuhada', kemudian 
yang terutama lainnya setelah itu, dan seterusnya..." 


Jadi, apabila engkau melihat Allah Ta'ala mencegah engkau 
memperoleh karunia dunia atau menimpakan banyak 
kesusahan dan musibah padamu, maka ketahuilah, bahwa 
engkau berarti disayangi oleh-Nya, dan engkau sedang berada 
pada derajat yang tinggi di sisi-Nya. Dan bahwa Dia hendak 
menuntunmu di jalan para wali. Sesungguhnya Dia itu selalu 
memperhatikanmu, walau Dia tidak membutuhkanmu sama 
sekali. 


Tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, 
Ateh SB UT, SI HN 


294 ma CMinhajul C#bidin 


“Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, 
sebab sesungguhnya engkau berada dalam penglihatan 
Kami.” (ath-Thuur: 48) 


Jadi, bila kita mengalami kesulitan dan gelisah karena tak 
mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tetaplah hatimu 
senang dan berterima kasih kepada Allah. Dia sendiri 
menginginkan kebajikan dan kesejahteraan bagi kita, 
menambah pahala kita, dan mengangkat kita pada 
kedudukan sebagai hamba yang pilihan dan terpuji. 


Semoga Allah Ta'ala memberikan taufig dengan anugerah 
dan karunia-Nya. 


Kesimpulan 


Apabila engkau yakin benar bahwa Allah Ta'ala lah yang 
memenuhi dan memberi jaminan rezekimu, yang engkau 
gunakan untuk kelangsungan hidupmu dan memberi tenaga 
dalam beribadah kepada-Nya, juga bahwa Dia-lah Yang 
Mahakuasa atas apa saja yang Dia kehendaki serta terhadap 
segala sesuatu yang Dia kehendaki, dan Dialah Yang 
Mahamelihat apa-apa yang engkau butuhkan pada keadaan 
demi keadaan, dari waku ke waktu, maka pastilah engkau 
akan bertawakal terhadap jaminan-Nya yang benar dan janji- 
Nya yang pasti. Dan hatimu menjadi tenteram karenanya. 


Bila engkau memalingkan dirimu dari kenikmatan- 
kenikmatan duniawi, dan hatimu tak mau bergantung 
padanya, maka engkau akan menjadi orang yang sangat 
beruntung. Sebab, tempat bergantung di dunia itu tidak akan 
mampu mencukupi kebutuhanmu. Hanya Allah ‘Azza wa 
Jalla yang mampu melakukannya. Allah pula yang 
memudahkannya untuk engkau makan dan minum. Dia juga 
yang menjadikannya bermanfaat dan enak untuk dikonsumsi. 
Dia yang mendatangkan kepadamu tenaga berikut 


Kendala-kendala di Zalan Sbadahts 295 


manfaatnya, menghindarkan engkau dari beban dan bahaya. 
Dia juga yang mencukupkanmu dengan selain itu, jika Dia 
menghendaki. Maka, semua perkara itu kembali kepada-Nya 
saja, tiada sekutu bagi-Nya. Oleh karenanya, pasrahkan 
dirimu kepada-Nya saja, tidak kepada selain-Nya. 


Demikian pula, hendaknya engkau serahkan pengaturan 
semua urusanmu kepada Zat yang mengatur langit dan bumi, 
serta menenangkan jiwamu dari sesuatu yang belum terjadi, 
yang tentu saja tak terjangkau oleh ilmu dan pikiranmu. Juga 
jauhkan dirimu dari memikirkan apa saja yang akan terjadi 
esok hari atau tidak akan terjadi, dan bagaimana itu akan 
terjadi? Janganlah engkau suka berandai-andai, karena hanya 
menghabiskan waktu. Mungkin saja apa yang akan terjadi 
esok hari tidak pernah terlintas dalam hatimu. Maka, tak 
perlu kau banyak-banyak memikirkan dan merencanakan 
sesuatu esok hari. Itu hanya menyia-nyiakan waktu, tak ada 
gunanya. Bahkan itu merugikanmu, dan akan membuatmu 
menyesal di kemudian hari karena engkau telah begitu 
terlibat memikirkannya dan telah menyia-nyiakan umurmu 
untuk hal seperti itu. 


Seorang zahid berkata dalam sebuah syair, 


“Telah putus takdir Allah dan hukum-Nya, 
maka tenangkan hatimu dari kata-kata ‘seandainya’ dan 


,. 


‘kalau saja’. 


Sedang yang lain mengatakan, 

“Akan terjadilah apa yang terjadi pada waktunya, 
sedangkan orang yang bodoh itu lelah dan sedih. 
Barangkali yang engkau takuti itu tidak akan terjadi, 


dan barangkali yang apa yang engkau harapkan tidak akan 
tercapai." 


296 maMinhajul C#4bidin 


Dan hendaknya engkau berkata kepada jiwamu dengan 
perkataan berikut ini: 


“Wahai jiwa, tidak akan menimpa kita kecuali apa 
yang telah dituliskan oleh Allah Ta'ala bagi kita. Dia- 
lah yang mengurusi kita dan cukuplah Dia bagi kita. 
Karena Dia adalah sebaik-baik pemilik, karena Dia 
adalah Zat Yang Mahakuasa, yang tidak ada batas 
bagi kekuasaan-Nya. Dia Mahabijaksana, dan tidak 
ada batas bagi kebijaksanaan-Nya. Dia Maha 
Pengasih, dan tidak ada batas bagi kasih sayang- 
Nya. Maka Rabb yang memiliki sifat seperti ini 
adalah pantas untuk dijadikan sebagai sandaran 
dan tempat melimpahkan seluruh urusan.” 


Oleh karenanya, hendaklah engkau melimpahkan semua 
urusanmu hanya kepada-Nya. Demikian pula, hendaknya 
engkau mengikat hatimu dengan mengatakan, bahwa apa- 
apa yang telah diputuskan oleh Allah Ta'ala dan akan 
diputuskan untukmu oleh-Nya, maka itulah yang lebih tepat 
dan lebih baik bagimu. Sekalipun cara dan rahasianya tidak 
terjangkau oleh ilmu kita. 


Dan katakan, “Wahai jiwa, apa yang ditakdirkan itu pastilah 
terjadi, mau tidak mau. Sehingga tidak ada gunanya berkesal 
hati. Sedangkan kebaikan itu ada pada apa yang diperbuat 
oleh Allah Ta'ala. Maka, tidak ada jalan untuk berkeluh kesah. 
Bukankah dahulu engkau me-ngatakan, “Aku rela Allah sebagai 
Rabbku?' Lalu mengapa engkau tidak rela dengan gadha'-Nya? 
Sedangkan gadha' itu termasuk bidang rububiyyah dan hak- 
Nya. Maka dari itu, hendaknya engkau rela.” 


Demikian pula, apabila engkau ditimpa oleh suatu 
musibah dan mengalami sesuatu yang tidak disukai, maka 
hendaknya engkau menjaga jiwamu saat itu serta memelihara 
hatimu agar tidak larut dalam kesedihan. Juga, jangan sampai 


XKendala-kendala di Zalan Sbadah&ts 297 


nampak keraguan dan sikap terguncang dari dirimu, apalagi 
di saat-saat pertama terjadinya musibah. Karena di situlah 
Allah akan menilaimu, apakah engkau ridha atau tidak 
dengan gadha-Nya. Dan sudah menjadi kebiasaan buruk jiwa 
untuk segera bersedih berat di kala awal musibah terjadi. 


Dan katakan pada jiwamu: 


“Wahai jiwa, peristiwa ini telah terjadi, maka tidak 
ada jalan untuk menolaknya. Dan Allah Ta'ala telah 
menolakkan apa yang lebih besar daripadanya. 
Sangat banyak bencana di dalam khazanah-Nya, 
dan bahwa bencana ini pasti berlalu. Ia hanyalah 
sebuah awan hitam yang akan lenyap karena 
bergerak di tiup angin. Maka bertahanlah wahai 
jiwa, sedikit saja. Dan karenanya engkau akan 
mendapatkan kesenangan yang lama serta pahala 
yang melimpah. Sebab, tidak ada yang dapat 
menolak musibah dan tidak ada manfaat bagi 
kesedihan atasnya.” 


Dan sebenarnya, tidak ada artinya musibah itu dengan 
adanya hiburan dari Allah Ta'ala berupa kesabaran. Maka 
sibukkan lidahmu dengan mengucapkan kalimat istirja' 
berikut ini, 'innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun.' 
Dilanjutkan dengan berzikir yang dapat mendatangkan 
pahala bagimu dari sisi Allah. Dan ingatlah kepada kesabaran 
para Rasul Ulu! Azmi terhadap musibah-musibah besar yang 
menimpa mereka. Juga kesabaran para wali yang mulia di 
hadapan Allah Ta'ala. 


Kemudian, apabila Dia menahan rezeki duniawi untukmu 
pada suatu waktu, maka katakanlah, “Wahai jiwa, Dia Yang 
Mahamengetahui keadaan dan Maha Pengasih terhadapmu, 
serta Maha Pemurah. Dan bahwa Dia-lah yang memberi 
makan kepada hewan seperti anjing, sekalipun binatang itu 


298 »acHinhajul C#bidin 


menjijikkan, serta memberi makan orang kafir, sekalipun ia 
memusuhi-Nya. Sedang engkau adalah hamba-Nya yang 
“arif, yang hanya bergantung kepada-Nya. Apakah engkau 
tidak akan memperoleh sepotong roti dari-Nya? Pasti engkau 
akan mendapatkan!” 


Dan juga ketahuilah tentang hakikat dari ditahannya 
rezekimu itu, bahwa Dia melakukannya tidak lain agar 
engkau mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Allah 
akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Maka 
bersabarlah sedikit, niscaya engkau akan melihat keajaiban 
dari kelembutan perbuatan-Nya. Tidakkah engkau pernah 
mendengar perkataan bijak dari seseorang berikut ini, 


“Berharaplah perbuatan Rabbmu akan datang, 


seperti yang engkau inginkan, dan memberi jalan keluar dari 
kesulitan. 


Janganlah berputus-asa apabila musibah datang, 
sebab banyak hal gaib yang membuat kita takjub.” 


Seorang penyair lain melantunkan, 


“Ketahuilah wahai orang yang ditimpa kesusahan semalam. 
Apabila engkau rasakan kesulitan itu keras, 

maka renungkanlah makna “Alam nasyrah', 

satu kesulitan di antara dua kemudahan 

Bila engkau ingat berulang-ulang, pasti akan gembira.” 


Dengan menekan hatimu agar mengingat pikiran-pikiran 
seperti itu, serta terus-menerus melatih diri dengannya, maka 
hal itu akan menjadi ringan bagimu. Apabila engkau memiliki 
kemauan keras dan kesungguhan waktu, dan kemudian 
engkau berhasil menyingkirkan berbagai kendala menakutkan 


Kendala-kendala di Jalan Sbadahts 299 


dari dirimu dan mencukupkan bckal bagi perjalanan untuk 
menghindarinya, maka engkau akan menjadi orang yang 
bertawakal di sisi Allah Ta'ala, yang melimpahkan perkara 
kepada-Nya, serta rela dengan apa yang menjadi gadha'-Nya. 
Juga hamba yang bersabar terhadap cobaan-Nya, dan engkau 
memperoleh ketenangan hati serta raga di dunia. 


Demikian pula dengan pahala yang besar serta simpanan 
kekayaan yang memadai di akhirat kelak. Engkau akan 
memiliki nilai yang tinggi dan memperoleh kecintaan di sisi 
Allah, Rabb semesta alam. Sehingga terkumpullah bagimu 
kebaikan dunia akhirat dan jalan ibadahmu menjadi lurus. 
Sebab, tidak ada lagi rintangan dan tidak ada halangan yang 
menyibukkan. Dan ketika itu, engkau telah dapat melewati 
perjalanan yang sulit ini. 


Dan hanya Allah Ta'ala lah tempat meminta, semoga Dia 
memberi taufig-Nya yang mulia kepada kita semua. Sebab, 
seluruh perkara itu ada di tangan-Nya. Sedangkan Dia adalah 
Zat Yang Maha Pengasih dari semua yang pengasih. Tidak 
ada daya serta kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah 
Yang Mahamulia lagi Mahaagung. 


300 sa 0Winhajul C#bidin 


PH 


BAB V: 
Tahapan Kelima: 


DORONGAN DAN MOTIVASI 


ang dimaksud dalam tahapan ini adalah sesuatu yang 

NY menara dan memotivasi seorang hamba untuk 
beribadah dan taat kepada Allah. 

Wahai saudaraku! Kini jalan ibadah di hadapanmu sudah 

lurus terbentang. Segala godaan, rintangan dan kendala telah 

lenyap. Namun, untuk melanjutkan tahapan perjalananmu 


di jalan lurus ini engkau harus lebih dulu menanamkan 'rasa 
takut’ dan ‘harapan’ sesuai kemampuanmu. 


A. Rasa Takut (Khauf) dan Harapan (Raja”) 
a. Rasa Takut (Khauf) 


Rasa takut itu wajib engkau miliki karena dua alasan. 


Pertama, untuk mencegahmu dari berbagai bentuk 
kemaksiatan. Sebab, nafsu akan terus menyuruhmu berbuat 


Dorongan dan Kdtivasi 301 


buruk dan maksiat. Ia tidak bisa dicegah kecuali oleh rasa 
takut karena adanya ancaman yang sangat berat. Ancaman 
itu diperlukan karena nafsu tidak mengenal kesetiaan. 
Keadaannya adalah seperti yang diungkapkan oleh potongan 
syair berikut ini, 


“Budak itu dipukul dengan tongkat (agar mau berbuat baik), 
sedang orang merdeka cukup dengan celaan.” 


Jadi, hanya ada satu cara untuk menguasai atau mengontrol 
nafsu kita, yaitu dengan terus mencambuknya dengan 
cambuk 'rasa takut', dalam setiap aktifitas hidup, seperti 
perkataan, tindakan, dan pikiran. 


Ada sebuah kisah mengenai seorang yang dikenal amat 
saleh. Pada suatu hari nafsunya mengajak berbuat maksiat. 
Tapi orang saleh itu langsung meresponnya dengan 
menanggalkan pakaian, lantas berguling-guling di padang 
pasir yang sangat panas seraya berkata kepada nafsunya, 


“Rasakan ini! Neraka Jahanam jauh lebih panas 
daripada ini. Engkau tidur di malam hari bak 
seonggok bangkai, dan menjadi pemalas di siang 
harinya.” 


Kedua, rasa takut itu diperlukan untuk mencegah nafsu 
merusak amal ibadahmu dengan cara merasa bangga 
terhadap ibadah yang dilakukan selama ini. Sebab, jika itu 
terjadi, engkau akan mendapatkan kerugian besar. 


Engkau harus menaklukkan perasaan bangga tersebut 
dengan cara mencari kekurangan yang engkau lakukan selama 
beribadah, lalu menyalahkan dirimu terus-menerus atas 
kekurangan itu. Sebab, disitu masih tetap ada berbagai 
kejahatan dan dosa yang mengandung aneka bahaya. 


302 m3 MAinhajul CAbidin 


Nabi saw. bersabda, 


“Sekiranya aku dan Isa (as.) dihukum karena apa yang 
diperbuat oleh kedua alasan tersebut (sebagaimana 
tersebut di atas), maka tentulah kami disiksa dengan 
siksaan yang tidak pernah ditimpakan kepada orang lain.” 


Imam Hasan al-Bashri berkata, 


“Tidaklah aman salah seorang di antara kita 
manakala ia berbuat suatu dosa, lalu pintu 
ampunan tertutup. Maka, percuma semua 
amalnya kemudian karena pintu ampunan sudah 
tertutup baginya.” 


Abdullah bin Mubarak suatu waktu mencela 
nafsunya, “Engkau berkata seperti orang-orang 
yang zuhud, namun perbuatanmu seperti orang- 
orang munafik. Mengapa engkau berharap 
mendapat surga? Harapanmu itu sangat jauh, 
karena surga itu disediakan bagi orang lain yang 
perbuatannya tidak seperti engkau itu.” 


Ucapan nasehat para imam dan orang saleh ini patut 
engkau ulangi terus untuk memperingatkan nafsumu, agar 
ia tidak takjub dengan ibadah yang engkau lakukan atau jatuh 
kepada kemaksiatan. Semoga Allah Ta'ala memberi-kan 
taufig kepada kita semua. 


b. Harapan (Raja) 
Harapan ini amat diperlukan karena dua alasan. 
Pertama, untuk mendorong hati agar taat dan beribadah 
kepada Allah. Sebab, yang namanya perbuatan baik itu berat 
untuk dilakukan, dan setan selalu mencegah kita dari 


melakukannya. Sedangkan hawa nafsu senantiasa mengajak 
kepada kebalikannya. Orang-orang yang lalai suka 


Dorongan dan Cotivasibe 303 


memperturutkan hawa nafsu ini dan mendukungnya. Apalagi 
pahala yang dicari melalui ketaatan tidak terlihat oleh mata, 
dan baru dirasakan setelah waktu yang sangat lama (di 
akhirat). 


Demikianlah, nafsu itu tidak akan terdorong pada 
kebaikan, dan sama sekali tidak berniat melakukannya. Maka, 
diperlukan kekuatan lain untuk menetralisir kekuatan nafsu 
itu. Dan kekuatan yang mendorong manusia untuk berbuat 
baik itu harus lebih kuat dari kekuatan yang mendorong 
berbuat dosa dan maksiat. Kekuatan tersebut adalah harapan 
(raja) yang kuat kepada rahmat Allah Ta'ala dan pahala-Nya 
yang tidak terbatas. 


Guru kami mengatakan, 


“Kesedihan dapat menghilangkan nafsu terhadap 
makanan, rasa takutamenghalangi dari berbuat 
dosa, harapan itu memperkuat seorang hamba 
untuk beribadah dan taat kepada-Nya, sedang 
mengingat mati akan melenyapkan keinginan 
terhadap sesuatu yang tidak berguna.” 


Kedua, agar lebih mudah bagimu untuk bertahan dalam 
menghadapi kesusahan dan kesulitan. Orang yang 
mengetahui tujuan hidupnya, tentu akan merasa ringan 
menjalani kehidupannya. Ia akan rela berkorban untuk bisa 
mencapai tujuan yang dicita-citakan, dan tahan menghadapi 
kesulitan yang menghadang, tidak peduli dengan beban yang 
ada. Dan siapa saja yang mencintai seseorang, maka ia akan 
senang menghadapi cobaan yang datang dari orang yang 
dicintainya. Bahkan tak jarang cobaan terasa nikmatnya di 
hatinya. 


Tidakkah engkau melihat para pemburu madu yang tidak 
peduli dengan bahaya sengatan lebah? Sebab, ia termotivasi 


304 3 Winhajul Abidin 


untuk ingat pada manisnya madu yang bakal didapatnya. 
Begitu pula dengan buruh yang tidak peduli menaiki tangga 
yang tinggi dengan membawa beban berat sepanjang siang 
di musim panas yang panjang, karena ia tahu akan 
memperoleh uang dua dirham di sore harinya. Juga seorang 
petani yang tidak memikirkan kerasnya panas dan terpaan 
udara dingin, yang bekerja berat sepanjang tahun, karena ia 
ingat masa panen dan hasil yang bakal dipetik (dituai). 


Demikian pula, wahai saudaraku, dengan para ahli ibadah, 
yaitu mereka yang sungguh-sungguh berjuang di jalan-Nya. 
Manakala mereka mengingat surga dan berbagai macam 
kenikmatan yang ada di dalamnya, termasuk bidadari- 
bidadarinya yang amat cantik, istana-istananya yang sangat 
megah, makanan dan minumannya yang amat lezat, 
perhiasan dan kain-kain sutranya yang mempesona, dan 
seluruh yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala bagi penghuninya, 
maka tak terasalah kelelahan dalam beribadah. Ia bahkan rela 
tak merasakan kenikmatan dunia. 


Menurut sebuah kisah, murid-murid ulama besar Sufyan 
ats-Tsauri merasa prihatin dan khawatir dengan keadaan ats- 
Tsauri berpakaian lusuh dan tubhnya kurang terawat akibat 
keras beribadah. Mereka lalu membujuk ats-Tsauri, “Wahai 
Ustadz, sekiranya engkau kurangi sedikit kesungguhanmu 
ini, maka engkau tetap akan mendapatkan apa yang engkau 
inginkan, insya Allah.” 


Tapi Sufyan mengatakan, “Bagaimana aku tidak akan 
bersungguh-sungguh, sedangkan telah sampai kabar 
kepadaku bahwa penghuni surga itu ketika berada di rumah- 
rumah mereka, kemudian datang cahaya kepada mereka yang 
menerangi seluruh surga yang delapan tingkat itu, sampai- 
sampai mereka mengira bahwa itu adalah cahaya dari Allah 
Ta'ala, hingga mereka tersungkur bersujud. Kemudian 
mereka diseru untuk mengangkat kepala mereka dari sujud, 


Dorongan dan Cobtivasikts 305 


sebab cahaya itu bukan pantulan dari Allah tapi cahaya dari 
seorang bidadari yang tersenyum di hadapan wajah suaminya 
(hamba yang ahli surga).” 


Sufyan ats-Tsauri lalu melantunkan bait syair berikut ini: 


“Tiada rasa berat dan derita bagi orang yang inginkan Firdaus 


Engkau lihat ia berjalan dengan duka, takut dan gemetar 
menuju masjid 


Ia berjalan dalam kepapaan 

Wahai nafsu, engkau tidak akan kuat dengan neraka yang 
apinya menyambar 

Telah datang saatnya engkau menghadap (kepada-Nya), 
setelah lama membelakangi.” 


c. Menjinakkan Nafsu dengan Rasa Takut dan Harapan 


Ibadah dan ketaatan itu (“Ubudiyyah) itu bertumpu pada 
dua perkara, yaitu (1) melaksanakannya dengan taat, dan (2) 
berhenti dari segala bentuk kemaksiatan. Keduanya tidak 
akan terlaksana bersama nafsu yang senantiasa menyuruh 
kepada kejahatan, kecuali dengan memberikan harapan dan 
menakut-nakutinya. Sebab, binatang tunggangan yang masih 
liar itu memerlukan penjinak yang mampu menjinakkannya, 
dan penuntun yang mampu menuntunnya. Dan apabila ia 
jatuh ke dalam jurang, maka barangkali engkau harus 
memukulnya dengan cambuk dari satu sisi dan menjanjikan 
balasan dengan umpan dari sisi lainnya. Itu agar ia bangkit 
dan selamat dari tempatnya terjatuh. 


Seorang anak yang nakal tidak mau belajar kecuali kalau 
diberi harapan berupa hadiah oleh kedua orang tuanya, atau 
ditakut-takuti oleh gurunya. Hal yang sama juga terjadi pada 
nafsu. Ia bagaikan binatang liar yang jatuh ke dalam jurang 
dunia. Rasa takut adalah cambuk dan penjinak baginya, 
sedangkan harapan adalah umpan dan penuntunnya. Dan 


306 aa Xinhajul C#&bidin 


terhadap anak yang malas untuk mempelajari ibadah dan 
takwa, maka mengingatkan akan kondisi neraka dan siksaan 
di sana berarti juga menakut-nakutinya. Sedangkan 
mengingatkan akan surga dan berbagai kenikmatan yang ada 
di dalamnya adalah pemberian harapan serta spirit baginya. 


Demikian pula dengan mereka yang sedang berada dijalan 
ibadah dan melakukan riyadhah, perlu untuk 
membangkitkan rasa takut dan harapan itu dalam diri 
mereka. Jika tidak, maka nafsu yang membangkang itu tidak 
akan mau bekerjasama untuk mencapai tujuan ibadah. Itulah 
sebabnya mengapa Al-Our'an menyebutkan janji dan 
ancaman hukuman, serta rasa takut dan harapan di banyak 
tempat, dengan penjelasan yang cukup detil. 


Allah Ta'ala telah menyebutkan adanya balasan dan pahala 
melimpah bagi orang-orang yang taat. Juga tentang azab yang 
sangat pedih, yang siapapun tidak akan tahan menerimanya. 
Olch karena itu, hendaknya engkau mengingat secara terus- 
menerus kedua perkara ini, agar engkau bisa meraih 
tujuanmu di jalan ibadah, hingga tak lagi terasa derita dalam 
perjalanan ibadahmu. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufig 
dengan anugerah dan rahmat-Nya. 


d. Awal Datangnya Rasa Takut dan Harapan 


Jika engkau bertanya: apa hakikat harapan dan rasa takut 
itu? Juga apa hukum keduanya? 


Menurut para ulama, harapan dan rasa takut itu terkait 
dengan bisikan-bisikan hati (khawathir). Sebagai seorang 
hamba, kita hanya bisa melakukannya di awal sebuah 
perbuatan saja. 


Mereka mengatakan, rasa takut (khauf) itu adalah suatu 
getaran yang timbul di dalam hati menyangkut sesuatu yang 
tidak disukai, yang pasti akan ditemuinya. Kata khasyyah 


Dorongan dan CMbtivasiks 307 


(takut) juga memiliki arti yang hampir sama, namun dalam 
kata ini terselip perasaan mengagungkan dan rasa hormat. 


Adapun lawan kata dari khauf adalah jara-ah (keberanian). 
Tapi terkadang juga dihadapkan dengan kata al amn (aman), 
hingga dikenal kata kha-if (orang yang takut) dan aamin 
(orang yang aman), serta khauf (takut) dan amn (aman, 
keamanan). Sebab, al aamin juga adalah orang yang berani 
terhadap Allah Ta'ala. Tapi, lawan kata yang paling tepat dari 
khauf adalah al jara-ah (berani). 


Awal datangnya rasa takut itu ada empat: 


Pertama, mengingat banyaknya dosa yang telah dilakukan 
dan banyaknya orang yang telah kau cabut haknya. 


Kedua, mengingat kerasnya siksa Allah yang engkau tidak 
akan sanggup untuk menahannya. 


Ketiga, menyadari kelemahan dirimu dalam menanggung 
pedihnya siksa neraka. 


Keempat, selalu mengingat kekuasaan Allah Ta'ala terhadap 
dirimu. Dia bisa berbuat apa saja dan kapan saja sesuai dengan 
kehendak-Nya. 


Adapun harapan (raja'), ialah rasa senang di dalam hati 
karena mengetahui belas kasih Allah Ta'ala, dan merasa 
tenteram dalam keluasan rahmat-Nya. 


Harapan itu juga berhubungan dengan bisikan-bisikan hati 
yang berada di luar kontrol seorang hamba, namun tetap 
berada dalam kekuatan manusia untuk memahami 
kemurahan dan belas kasih Allah. 


Kata raja’ (harapan) digunakan pula dalam arti lain, yaitu 


seseorang harus yakin bahwa semua resiko dan musibah tidak 
akan terjadi tanpa kehendak Allah. Tapi yang dimaksudkan 


308 sa Minhajul Ce&bidin 


dalam pembahasan ini adalah pengertian yang pertama, yaitu 
rasa senang dan perasaan tenteram. 


Lawan kata dari raja' adalah putus asa, dimana seseorang 
merasa telah terputus secara total dari rahmat dan karunia 
Allah. Putus asa pada tingkat ini tergolong dosa. 


Dalam situasi murung dan patah harapan seperti itu adalah 
wajib hukumnya untuk membangun harapan dan ekspektasi 
kepada Allah. Dan, manakala seseorang sudah mendapatkan 
tingkat harapan yang sempurna dari Allah, maka raja' 
(harapan) dihukumi sunnah saja baginya. 


Raja' juga punya empat pengantar: 


Pertama, senantiasa mengingat semua karunia yang telah 
ia terima langsung dari Allah, tanpa perantara, dan tanpa 
didahului oleh perbuatan tertentu dari kita. 


Kedua, mengingat janji Allah Ta'ala berupa pahala-Nya yang 
banyak dan kemurahan-Nya yang berlimpah, sesuai dengan 
anugerah serta kemurahan-Nya, bukan karena perbuatan 
yang engkau lakukan. Sebab, bila balasan pahala itu 
didasarkan pada kualitas dan kuantitas amal perbuatanmu, 
maka tentu engkau hanya akan menerima balasan yang 
sangat sedikit. 


Ketiga, selalu mengingat banyaknya nikmat Allah Ta'ala 
terhadapmu, baik dalam urusan agama maupun duniamu 
saat ini. Nikmat itu diberikan sebagai wujud pertolongan dan 
kasih sayang-Nya, bukan karena hak kita. 


Keempat, selalu ingat akan luasnya rahmat Allah yang 
mengalahkan kemarahan-Nya. Dan bahwa Dia adalah Zat 
Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Yang Mahakaya 
lagi Maha Pemurah, Yang Mahamengasihani terhadap hamba- 
hamba-Nya yang beriman. 


Dorongan dan Sbtivasits 309 


Apabila engkau mengikuti semua petunjuk itu dan terus 
mengingatnya, engkau memenuhi syarat untuk memiliki 
khauf dan raja' yang berkualitas. 


Semoga Allah Ta'ala memberikan taufiq kepada kita 
dengan anugerah dan karunia-Nya. 


B. Rasa Takut dan Harapan: Jalan Tengah yang 
Menyelamatkan 


Hendaknya engkau berhati-hati dan waspada penuh dalam 
menempuh tahapan perjalanan ini (Rasa Takut dan Harapan). 
Ini perjalanan yang menuntut ketelitian ekstra karena jalannya 
memang sangat berbahaya, berada di antara dua lembah yang 
sulit dilalui, yaitu (1) jalan merasa aman dan bebas dari rasa 
takut (berani), dan (2) jalan keputus-asaan. 


a. Menjaga Keseimbangan di antara Dua Jalan 


Sebagai pelaku jalan ibadah, engkau mesti melalui jalan 
Rasa Takut (khauf) dan Harapan (raja') ini melalui dua lembah 
yang sangat sulit dan berisiko tersebut. Dan engkau juga 
harus menjaga keseimbangan antara “rasa takut” dan 
“harapan” itu. Jangan bersandar pada salah satu jalan itu dan 
mengabaikan jalan lainnya. Sebab, jika “Harapan” itu menjadi 
lebih dominan, engkau bisa tersasar kejalan “rasa aman total” 
yang membuatmu merasa aman melakukan apa saja dan 
bebas dari rasa takut samasekali. Ini tentu tidak benar. 


Allah Ta'ala berfirman, 


“Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang- 
orang yang merugi.” (al-A'raaf: 99) 


Sebaliknya, bila “rasa takut” lebih dominan, engkau bisa 
tersesat ke jalan “keputus-asaan”, dimana engkau kehilangan 
“harapan” sama sekali. Padahal Allah telah berfirman, 


310 mIAnhajul Abidin 


“Sesungguhnya, tiada berputus asa dari rahmat Allah, 
melainkan kaum yang kafir.” (Yusuf: 87) 


Di sisi lain, jika seorang hamba Allah berjalan di antara 
“rasa takut” dan “harapan” serta berpegang pada keduanya 
secara bersamaan, maka itu adalah jalan yang adil dan lurus, 
yang merupakan jalan para wali Allah dan orang-orang 
pilihan-Nya. Allah Ta'ala telah mengatakan dalam firman- 
Nya, 


014 


SG Un) PA AI 2 SS e! 


“Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu 
bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang 
baik dan mereka berdo'a kepada Kami dengan harap serta 
cemas.” (al-Anbiyaa': 90) 


Dari penjelasan di atas kita tahu bahwa dalam tahapan 
perjalanan kelima ini terdapat tiga jalan utama, yaitu: 


1. Jalan merasa aman dan bebas dari rasa takut (berani) 

2. Jalan keputus-asaan 

3. Jalan rasa takut dan harapan (khauf dan raja’), yang 
terbentang di antara jalan pertama dan kedua. 


Bila engkau mengambil jalan yang benar (khauf dan raja”), 
dengan tidak lebih bersandar pada salah satu saja jalan . 
tersebut, maka engkau akan mencapai sukses. Namun, bila 
engkau mengabaikan jalan tengah itu, dan melenceng darinya 
selangkah ke kanan atau ke kiri, maka engkau akan jatuh di 
jalan yang membinasakan. 


Jalan yang menyimpang dan membinasakan tersebut, yang 
letaknya ada di sebelah kanan dan sebelah kiri jalan “rasa 
takut dan harapan”, adalah sangat luas dan dipenuhi banyak 


Dorongan dan Cfbtivasi&s 311 


gangguan. Sementara luas jalan yang di tengah (rasa takut 
dan harapan) cukup sempit. Jalan yang luas tentu lebih 
mudah ditempuh dibanding jalan yang sempit. 


Kalau engkau berada di jalan pertama (jalan rasa aman dan 
bebas dari rasa takut), maka engkau akan melihat kemurahan 
hati dan ampunan Allah yang tak terbatas, kedermawanan- 
Nya, bebas dari rasa takut dan khawatir terhadap apapun. 
Maka, dengan bergantung pada ampunan-Nya yang tak 
terbatas itu, engkau akan menjadi hamba yang tak kenal rasa 
takut dan tidak merasa perlu menjaga diri. 


Sebaliknya, bila engkau mengambil jalan yang kedua (jalan 
keputus-asaan), engkau akan melihat kerasnya hukuman 
Allah kepada siapa saja yang bersalah, termasuk kesalahan- 
kesalahan kecil, Pengawasan-Nya yang sangat ketat, ketelitian- 
Nya dan sikap-Nya yang sangat kritis terhadap para wali dan 
orang-orang pilihan-Nya, sehingga hampir-hampir tak ada 
kesempatan untuk “berharap” kepada-Nya. Maka, engkau 
akhirnya putus-asa sama sekali dan menyerah. 


Maka dari itu, janganlah dirimu hanya melihat pada 
rahmat dan ampunan Allah yang mahaluas saja, lalu merasa 
aman dengannya. Jangan pula hanya melihat pada beratnya 
hukuman Allah dan ketelitian-Nya terhadap kesalahan 
manusia sekecil apapun, sehingga engkau menyerah dan 
putus-asa. Akan tetapi, hendaknya engkau melihat kepada 
keduanya secara bersamaan dan mengambil jalan tengah di 
antara dua jalan itu. 


Dengan menempuh jalan tengah tersebut, Allah menjamin 
para hamba-Nya akan meraih sukses di dunia dan akhirat. 
Jalan tersebut memang sulit dilalui, namun lurus dan aman, 
dan langsung mengarah pada keberhasilan hidup. 


Jalan ini juga membawa para ahli ibadah melalui tahapan 
pengampunan, ihsan, dan akhir tujuan mereka, yaitu surga, 


312 sa Minhajul C#&bidin 


ridha Allah, dan kemudian kehormatan besar untuk melihat 
Allah Azza wa Jalla secara langsung. 


Tidakkah engkau mendengar firman Allah mengenai 
orang-orang yang menempuh jalan ini? 


rs Fo 2 0150 obop 

ab) SM UGEN 

“Sedang mereka berdo'a kepada Rabb mereka dengan rasa 
takut dan harap.” tas-Sajdah: 16) 


Firman-Nya pula, 
03 A Eni á? o osl- oÈ s Dn aa UT 
PS Una SEA La AU Lai ai SG 
” P4 - j 
D 
“Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan 
untuk mereka, yaitu (bermacam-macam nikmat) yang 


menyedapkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap 
apa yang telah mereka kerjakan.” (as-Sajdah: 17) 


Bacalah ayat-ayat Al-Qur'an itu dengan perhatian penuh, 
dan siapkan dirimu untuk melaksanakan perintah-perintah 
Allah yang engkau baca di Al-Qur'an tersebut. Berhati-hatilah 
engkau, sebab tidaklah mudah untuk lewat di jalan itu. 
Pertolongan hanya datang dari Allah swt. 


b. Tiga Prinsip Penting untuk Menundukkan Nafsu 


Untuk menundukkan nafsu yang selalu memberontak, 
mengalahkan nafsu syahwat, membujuknya agar berbuat 
baik, serta agar bisa beribadah dengan tulus, kita senantiasa 
harus memperhatikan tiga prinsip penting di bawah ini: 


1. Mengingat akan firman Allah yang berkaitan dengan 
targhib (pemberian semangat) dan tarhib (ancaman 
menakutkan). 


Dorongan dan Cbtivasits 313 


2. Memperhatikan tindakan balasan dari Allah, baik dalm 
bentuk sisa maupun pemberian maaf. 


3. Mengingat balasan dari-Nya kepada para hamba-Nya di 
hari pembalasan kelak, berupa pahala bagi yang taat dan 
siksa bagi yang bermaksiat. 


Untuk membahas secara terperinci setiap poin di atas 
dibutuhkan lembaran kertas yang sangat banyak. Oleh karena 
itu, kami telah mengarang sebuah kitab berjudul Tanbihul 
Ghafilin. Sementara dalam kitab ini (Minhajul Abidin), kami 
hanya akan menjelaskan sedikit saja, yang dapat menuntunmu 
untuk memahami maksud tersebut. Semoga Allah Ta'ala 
memberikan taufig. 


Prinsip pertama: Firman-firman Allah tentang harapan dan 
rasa takut 


Renungkanlah ayat-ayat targhib dan tarhib yang terdapat 
di dalam Kitab Allah yang mulia (Al-Our'an), yang memberi 
dorongan berupa harapan serta ancaman berupa siksa. 


Di antara ayat-ayat yang memberikan harapan (raja') itu 
adalah: 


“Katakanlah, “Janganlah kalian berputus-asa dari rahmat 
Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa 
semuanya.'” (az-Zumar: 53) 


“Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari 
Allah?” (Ali Imran: 135) 


“Yang mengampuni dosa dan menerima taubat.” (al- 
Mu'min: 3) 


“Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba- 


Nya serta memaafkan kesalahan-kesalahan (mereka).” 
(asy-Syuura': 25) 


314 mXinhajul C&bidin 


“Rabbmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang.” 
(al-An'aam: 53) 


“Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku 
tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa.” 
(al-A'raaf: 156) 


“Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang kepada manusia.” (al-Baqarah: 143) 


“Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang 
yang beriman.” (al-Ahzab: 43) 


Itulah ayat-ayat Al-Qur'an tentang “harapan (raja')”. 


Adapun ayat-ayat tentang “rasa takut” (khauf) dan 
“ancaman” antara lain: 


“Maka bertakwalah kepada-Ku, wahai hamba-hamba- 
Ku.” (az-Zumar: 16) 


“Maka apakah kalian mengira, bahwa sesungguhnya 
Kami menciptakan kalian secara main-main [saja] dan 
bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada Kami?” 
(al-Mu'minuun: 115) 


“Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan 
begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)?” (al-Oiyamah: 
36) 


“(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan- 
anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan- 
angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan 
kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan 
kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung serta tidak 
(pula) penolong baginya selain dari Allah.” (an-Nisaa': 
123) 


Dorongan dan CMbtivasits 315 


“Sedangkan mereka menyangka, bahwa mereka berbuat 
sebaik-baiknya.” (al-Kahfi: 104) 


“Dan jelaslah bagi mereka adzab dari Allah yang belum 
pernah mereka perkirakan.” (az-Zumar: 47) 


“Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, 
lalu Kami jadikan amal itu [bagaikan] debu yang 
beterbangan.” (al-Furgan: 23) 


Kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Dia 


memberikan kita keselamatan dengan rahmat-Nya. 


Sedangkan ayat-ayat yang mencakup makna “rasa takut” 
dan juga “harapan” adalah: 


“Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa se- 
sungguhnya Akulah Yang Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (al-Hijr: 49) 


“Dan bahwa sesungguhnya adzab-Ku adalah adzab yang 
sangat pedih.” (al-Hijr: 50) 


Yaitu, agar engkau tidak terlalu percaya diri dan dikuasai 
oleh “harapan”. 


Dan firman-Nya, 


“Maha keras hukuman-Nya.” (al-Mu'min: 22) 


“Yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan (yang berhak 
disembah) selain Dia.” (al-Mu'min: 3) 


Ayat-ayat ini mengisyaratkan agar kita tidak hanya 


cenderung kepada dan dikuasai oleh “rasa takut (khauf)”. 


316 


Dan yang paling mengagumkan adalah tiga ayat berikut: 


ma Minhajul cC&bidin 


“Dan Allah memperingatkan kalian terhadap diri (siksa)- 
Nya.” (Ali Imran: 30) 


“Dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hamba- 
Nya.” (Ali Imran: 30) 


“(Yaitu) orang yang takut kepada Rabb Yang Maha 
Pemurah, sedang Dia tidak kelihatan (olehnya).” (Oaaf: 33) 


Allah Ta'ala mengaitkan rasa takut itu dengan nama Allah, 
Ar Rahman (Yang Maha Pengasih), bukan dengan nama Al 
Jabbar (Yang Mahaperkasa), Al Muntagim (Yang Maha- 
membalas kejahatan), Al Mutakabbir (Yang Mahabesar) dan 
yang semakna dengannya. Jadi, Allah menggabungkan rasa 
takut itu dengan kebaikan hati, rahmat, ampunan, dan 
harapan, agar rasa takut itu tidak menjadikan para hamba- 
Nya putus asa. 


Maka, hubungan khasy-ya (takut) dengan Ar-Rahman itu 
menumbuhkan rasa takut dan sekaligus menentramkan hati 
dan menenangkan jiwa. Ini seperti ketika engkau me- 
nanyakan, “Apa engkau takut kepada ibu atau ayahmu yang 
penyayang? Atau takut kepada rajamu yang suka 
memaafkan?” 


Dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa kita harus 
selalu berada di jalan lurus “rasa takut dan harapan”, jangan 
sampai tergelincir ke salah satu sisi jalan, yang bisa 
membawamu pada rasa aman yang berlebihan dan rasa putus 
asa. 


Semoga Allah Ta'ala menjadikan kami dan kalian termasuk 
orang-orang yang mau merenungkan peringatan yang amat 
bijaksana ini, serta mengamalkan apa yang terkandung di 
dalamnya dengan rahmat-Nya. Scsungguh-nya Dia Maha 
Pemurah lagi Maha Pengasih. Tidak ada daya dan upaya, 


Dorongan dan Mobtivasibs 317 


melainkan dengan pertolongan Allah Yang Mahamulia lagi 
Mahaagung. 


Prinsip kedua: Mengingat perbuatan dan perlakuan Allah 


Bila kita melihat Allah dari sisi rasa takut (khauf), ketahuilah 
bahwa iblis telah menyembah-Nya selama delapan puluh ribu 
tahun, tapi kemudian Allah melaknatnya hingga hari kiamat 
kelak, dan azab yang sangat pedih menantinya. Sampai- 
sampai diriwayatkan, bahwa Nabi saw. melihat Malaikat Jibril 
as. bersandar di kain penutup Ka'bah sambil menyeru pada 
Allah, “Wahai Rabb dan majikanku, jangan Engkau ubah 
nama dan wujudku.” 


Lihat pula nasib yang dialami oleh Nabi Adam as., manusia 
pilihan serta nabi-Nya yang Dia ciptakan dengan tangan-Nya. 
Allah telah memerintahkan kepada para malaikat untuk 
bersujud kepadanya, serta memanggulnya di atas pundak 
mereka menuju ke sisi-Nya. Tapi kemudian, ketika ia 
memakan satu makanan yang tidak diizinkan-Nya, Adam 
diseru oleh Allah dengan ucapan yang sangat keras, 


“Ketahuilah, tidak boleh dekat dengan-Ku orang yang 
mendurhakai-Ku.” 


Kemudian Dia memerintahkan kepada para malaikat yang 
memanggul singgasananya tadi, untuk mencampak-kan 
Adam dari langit yang satu ke langit yang lain, hingga 
akhirnya jatuh ke bumi. Allah tidak menerima tobatnya, 
hingga Adam menangisi hal itu selama seratus tahun. Adam 
pun ditimpa kehinaan dan bencana. Sementara anak-cucunya 
menanggung konsekwensi dari perbuatan-nya itu, selama- 
lamanya. 


Begitu pula dengan Nabi Nuh as., pemuka para rasul, yang 
ditegur dengan sangat keras oleh Allah, hanya karena 
mengucapkan satu kalimat yang tidak pada tempatnya. 


318 ma Inhajul C#&bidin 


Firman Allah, 


P SPI a D “A0 P A Ae Ta 
Oa Abel l de UG Jl D6 

Hai 
“Sebab itu, janganlah engkau memohon kepada-Ku sesuatu 
yang engkau tidak mengetahui (hakikat)nya. Sesungguhnya 
Aku memperingatkan kepadamu supaya engkau jangan 
termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan.” 
(Huud: 46) 


Sampai-sampai di dalam sebagian riwayat disebutkan, 
bahwa Nuh tidak kuasa mengangkat kepalanya ke langit 
selama empatpuluh tahun, karena malu kepada Allah. 


Lihat pula Nabi Ibrahim as., sang kekasih Allah, yang ketika 
membuat satu-satunya kesalahan dalam hidupnya, beliau 
begitu ketakutan dan segera meminta belas kasihan Allah 
dengan mengucapkan, 


2, 2020 wr opo UB UK In Kon tante 

yi ep PA dau ol RAS RAUP 

“Dan yang amat aku inginkan akan mengampuni 
kesalahanku pada hari kiamat.” (asy-Syu'araa': 82) 


Sampai-sampai diriwayatkan, bahwa Nabi Ibrahim 
menangis karena saking takutnya, lalu Allah mengutus 
malaikat kepercayaan-Nya, Jibril, untuk menghiburnya. 


“Wahai Ibrahim, pernahkah engkau melihat 
seorang kekasih menyiksa kekasihnya dengan 
api?” kata Jibril. 


Ibrahim pun menjawab, 


“Wahai Jibril, apabila aku mengingat kesalahan-ku, 
maka aku lupa dengan cinta-Nya.” 


Dorongan dan Mbtivasits 319 


Renungkan pula kisah Nabi Musa bin “Imran as. Ia tidak 
melakukan kesalahan selain sebuah pukulan keras yang di 
luar dugaannya ternyata membunuh seorang Mesir. Betapa 
takutnya ia, hingga kemudian meminta belas kasihan serta 
ampunan kepada Allah dengan mengucapkan, 


o ol lo e3 or. ot a‘ 


“Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku 
sendiri, karena itu ampunilah aku.” (al-Oashshash: 16) 


Di zaman Nabi Musa itu hidup seseorang yang benama 
Bal'am bin Baura’. Karena kealiman dan ketaatannya, Allah 
telah memberi keistimewaan pada Bal'am ini, yaitu apabila 
ia melihat ke langit, maka ia dapat melihat “Arasy Allah. 


Bal'am ini adalah orang yang dimaksud dalam firman Allah 
Ta'ala, 


Aga (as LT ALT coin AS el Ji 


“Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah 
Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami (pengetahuan 
tentang isi Al Kitab), kemudian ia melepaskan diri dari 
ayat-ayat itu.” (al-A'raaf: 175) 


Hal itu tidak lain karena ia memilih cenderung kepada 
keduniaan dan memburunya. Meski itu terjadi satu kali saja, 
kehormatan sebagai seorang wali Allah langsung lenyap, dan 
Allah mencabut makrifatnya dan menjadikan-nya seperti 
anjing yang dihalau. 


Firman Allah, 


“Maka perumpamaannya seperti anjing jika engkau 
menghalaunya, diulurkannya lidahnya.” (al-A'raaf: 179) 


320 sm Minhajul C&bidin 


Maka Allah Ta'ala menjatuhkannya ke dalam lautan 
kesesatan dan kebinasaan, hingga selama-lamanya. Sampai- 
sampai aku mendengar dari sebagian ulama yang 
menyebutkan, “Pada awalnya Balam memiliki 12.000 tempat 
tinta yang disediakan bagi orang-orang yang belajar 
kepadanya. Tapi akhirnya, setelah Allah menghukumnya 
karena melakukan kesalahan fatal, ia menulis kitab yang 
menyebutkan bahwa tidak ada yang sesuatupun yang 
menciptakan alam semesta.” 


Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari hal yang 
demikian. Dan semoga Allah melindungi kita dari kemurkaan 
dan azab-Nya yang sangat pedih, juga dari penghinaan-Nya 
yang sangat buruk, yang kita tidak akan sanggup untuk 
menanggungnya. 


Perhatikanlah kebusukan dunia dan dampak buruknya, 
khususnya kepada para ulama. Berhati-hatilah! Sebab, urusan 
dunia itu sangat berbahaya, sementara usia kita sangat 
pendek. Amal perbuatan kita juga tak banyak, baik secara 
kualitas maupun kuantitas. Di sisi lain, Allah sangat ketat 
mengawasi kita. Tapi, jika Dia berkenan menutupi amal-amal 
kita dengan kebaikan dan mencabut kckeliruan-kekeliruan 
kita, maka hal itu tidaklah sulit bagi-Nya. 


Lihat juga yang terjadi dengan Nabi Daud as., khalifah- 
Nya di bumi. Ia pernah berbuat dosa satu kali, lalu ia 
menangisinya sampai rumput tumbuh di bekas air matanya. 
Ia memohon kepada Allah, “Wahai Rabbku, tidakkah Engkau 
mengasihani tangisan dan permohonan-ku?” 


Kemudian dijawab oleh Alah dengan balik bertanya, 
“Wahai Daud, engkau melupakan dosamu dan mengingat 
tangisanmu?” Maka tobatnya tidak diterima selama 
empatpuluh hari. Ada yang menyebutkan selama empat- 
puluh tahun. 


Dorongan dan Cfbtivasits 321 


Lalu Nabi Yunus as. yang pernah berkata keliru satu kali. 
Lalu ia dipenjara di dalam perut ikan besar di dasar laut 
selama empatpuluh hari. Ia mengakui kesalahannya dengan 
berkata, 


z 


e 3 Z rager o P Sana 
BI EOE EO EES 
“Bahwa tidak ada Ilah (yang berhak disembah) selain 
Engkau. Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku adalah 


termasuk orang-orang yang zhalim.” (al-Anbiyaa': 87) 


Doa Yunus itu di dengar oleh para malaikat, dan mereka 
mengadu kepada Allah, “Wahai Rabb kami dan majikan kami, 
itu suara yang kami kenal, namun kami tidak tahu dari mana 
asal suara itu.” 


Allah Ta'ala berfirman, 
“Itu adalah suara hamba-Ku, Yunus.” 


Kemudian para malaikat memintakan syafa'at bagi Yunus. 
Sekalipun demikian, Dia mengubah nama Yunus dengan 
sebutan Dzun Nun, yang dinisbatkan dengan ikan besar itu. 


Allah Ta'ala kemudian berfirman, 


“Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. 
Sekiranya ia tidak termasuk orang-orang yang banyak 
mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut 
ikan itu sampai hari berbangkit.” (ash-Shaffaat: 142-144) 


Allah menyebutkan nikmat dan karunia-Nya dalam 
firman-Nya, 


“Sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari 
Rabbnya, maka benar-benar ia dicampakkan ke tanah yang 
tandus dalam keadaan tercela.” tal-Oalam: 49) 


322 sa @inhajul cebidin 


Maka, perhatikanlah dengan scrius apa yang telah 
dilakukan oleh Allah swt. itu, dan takutlah kepada Allah. 


Kemudian kita lihat apa yang terjadi pada Muhammad 
saw., pemimpin para Rasul, makhluk yang paling mulia bagi- 
Nya. 


Allah berfirman kepadanya, 


“Maka tetaplah engkau pada jalan yang benar, 
sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga kepada) 
orang yang telah bertaubat beserta engkau. Dan jangan- 
lah engkau melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha 
Melihat apa yang engkau kerjakan.” (Hud: 112) 


Sampai-sampai Rasulullah aw. bersabda, 


“Aku menjadi ubanan karena surah Hud ini dan yang 
sepertinya.” 


Allah Ta'ala juga berfirman, 


BI ph 


“Dan mohonlah ampunan untuk dosamu.” (al-Mu'min: 55) 


Dalam sebuah firman-Nya Allah menyebutkan ampunan 
dan keselamatan sebagai hadiah atau balasan dari-Nya, 


Bab PANGAN Dp UE Y, 


“Dan (bukankah) Kami telah menghilangkan darimu 
bebanmu, yang memberatkan punggungmu?” (Alam 
Nasyrah: 2-3) 


Dia juga berfirman, 


Dorongan dan Mitivasite 323 


“Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap 
dosamu yang telah lalu dan yang akan datang.” 
(al-Fath: 2) 


Setelah itu, Nabi saw. senantiasa melakukan shalat malam, 
hingga kedua kakinya bengkak. Sampai-sampai sahabat 
dekatnya bertanya, “Apakah engkau perlu melakukan ini, 
wahai Rasulullah? Sedangkan dosa-dosamu yang telah lalu 
dan yang akan datang telah diampuni.” 


Tapi beliau menjawab, “Tidakkah sebaiknya aku menjadi 
hamba yang bersyukur?” 


Dan Nabi saw. pernah pula bersabda, 


“Sekiranya aku dan Nabi Isa as. dibalas atas dasar usaha 
kami, maka tentulah kami akan disiksa dengan siksaan 
yang tidak pernah ditimpakan kepada seorang pun dari 
kalangan manusia.” 


Dalam setiap shalat malamnya, beliau selalu menangis 
seraya berucap, 


a - eo 3 
G Syeh Obb a Way lis ta Bpi SI 
f - t A a oE T a e f o Ka Ta ° 


“Ya Allah, aku berlindung dengan maaf-Mu dari siksa- 
Mu, dan dengan ridha-Mu dari kemurkaan-Mu, juga 
dengan-Mu dari-Mu. Aku tidak dapat menghitung pujian 
terhadap-Mu sebagaimana Engkau memuji diri-Mu.” 


Para sahabat Rasulullah saw. adalah kelompok terbaik 
dalam umat ini. Suatu hari, saat mereka sedang berdialog, 
turunlah ayat berikut, 


Yy ijosin o BL oseo’, Lo 
a SN e ai Ol Iya A OE e 


324 mafinhajul C&bidin 


“Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang 
beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah.” (al- 
Hadiid: 16) 


Umat Muhammad saw. adalah umat yang paling dikasihi 
oleh Allah. Tapi, ancaman hukuman dan siksaan tetap saja 
berlaku untuk umat ini. Sampai-sampai Yunus bin “Ubaid 
mengatakan, 


“Bila tangan seseorang dipotong sebagai hukuman 
di dunia karena mencuri sebesar lima dirham, 
janganlah merasa aman akan selamat dari 
hukuman Allah di akhirat nanti.” 


Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Dia 
memberi rahmat-Nya yang luas dan kasih sayang-Nya kepada 
kita semua. 


Adapun bila kita melihat Allah dari sisi harapan (raja”), 
maka engkau bisa ceritakan (kepada hatimu) tentang rahmat 
Allah Ta'ala yang luas dan tidak terbatas. Mustahil bagi 
seseorang untuk mencapai batas akhir rahmat-Nya. Rahmat- 
Nya sangat luas, dan dengan itu dia memaafkan dosa yang 
telah diperbuat selama tujuhpuluh tahun dalam sekejap saja, 
karena iman kepada Allah. 


Allah Ta'ala berfirman, 
ta z aalo os 03 05” P A E A A 
L S Le e iR aga O AS A J3 


“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, “Jika 
mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan 
mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang telah 
lalu.” (al-Anfaal: 38) 


Tidakkah engkau lihat keadaan tukang sihir Fir'aun yang 
datang untuk memerangi Nabi Musa as. dan bersumpah 


Dorongan dan Mbtivasite 325 


dengan kemuliaan Fir'aun? Tapi, setelah mereka melihat 
tanda-tanda kenabian pada diri Musa, dan mereka tahu 
bahwa itu benar, mereka pun berkata, “Kami beriman dengan 
Rabb semesta alam.” Tobat mereka diterima oleh Allah dalam 
sekejap. Allah memaafkan seluruh dosa yang pernah mereka 
lakukan, dan surga Allah yang abadi menanti mereka. Bahkan 
mereka mendapat kehormatan besar karena digolongkan 
oleh Allah sebagai syahid. 


Mereka sangat disukai dan dipuji oleh Allah karena berani 
menyatakan keimanan secara terbuka, dan akibatnya Allah 
menghapuskan seluruh dosa mereka di masa lalu, lalu 
memasukkan mereka ke dalam surga-Nya. 


Selidikilah banyak cerita serupa, yang telah diungkapkan - 
di dalam kitab-Nya yang mulia, dengan pujian tinggi kepada 
para pelakunya. Berapa banyak dosa besar dan dosa kecil yang 
diampuni hanya lantaran perbuatan dalam satu jam, bahkan 
dalam scsaat. Mereka tidak mengatakan selain, “Kami 
beriman kepada Rabb semesta alam, dengan hati yang tulus.” 
Dengan kalimat itu Allah menerima mereka dan menghapus- 
kan semua dosa mereka yang telah mereka lakukan 
sebelumnya. Mereka lalu dijajarkan dengan para pemimpin 
syuhada di surga selama-lamanya. 


Itulah keadaan orang yang mengenal-Nya dan hanya 
bergantung kepada-Nya dalam satu masa pendek saja, setelah 
sebelumnya bergelimang dalam perbuatan sihir, kekufuran, 
kesesatan dan kerusakan. Lalu, bagaimana dengan orang yang 
menghabiskan seluruh usianya dalam bertauhid kepada-Nya 
dan tidak melirik selain-Nya? Sungguh pantas bagi mereka 
memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. 


* Fir'aun menghukum mereka dengan menyalib tubuh mereka di batang 


pohon korma dan memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka 
secara silang. (-Ed) 


326 mm Xinhajul C&bidin 


Renungkan pula kisah para pemuda Ashabul Kahfi yang 
fenomenal itu. Mereka sebelumnya hidup dalam kekufuran 
dan syirik. Tapi di saat-saat akhir mereka berubah menjadi 
orang beriman, dengan pengakuan yang nyata. 


Allah swt. berfirman, 
os o -30307 of- ..5 Bi a aa TE di 
SP 0g PN JPNN gaad o Wa) IU Iya Sl 
A 
“Pada waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, “Rabb 


kami adalah Rabb langit dan bumi, kami sekali-kali tidak 
menyeru Rabb selain Dia.” (al-Kahfi: 14) 


Pengakuan keimanan mereka diterima oleh Allah saat itu 
juga, yang kemudian memberikan karunia dan memuliakan 
mereka, serta menjadikan mereka terhormat. 


Firman-Nya, 


E D PSI aa 

“IBI 13 sana l 3) 

“Dan Kami bolak-balikkan mereka ke kanan serta ke kiri.” 
(al-Kahfi: 18) 


Bagaimana Dia memberi kehormatan besar kepada 
mereka, menjadikan mereka disegani dan ditakuti? Sampai- 
sampai Dia menuturkan kepada manusia yang paling mulia 
(Rasulullah), 


Be ben IU a ee OI o Oto CU < 

Men) pera CALDI DI ea Aj de ak p 
“Dan jika engkau menyaksikan mereka, tentulah engkau 
akan berpaling dari mereka dengan melarikan (diri) dan 


tentulah (hati)mu akan dipenuhi dengan ketakutan 
terhadap mereka.” (al-Kahfi: 18) 


Dorongan dan CMbtivasits 327 


Bahkan bagaimana Dia menjadikan mulia seekor anjing 
yang mengikuti mereka? Sampai-sampai disebut beberapa 
kali dalam kitab-Nya yang mulia. Anjing itupun ikut 
dilindungi bersama para pemuda itu, bahkan dimasukkan 
ke dalam surga secara terhormat. Inilah bentuk anugerah- 
Nya terhadap seekor binatang sekalipun, yaitu anjing, yang 
hidup bersama satu kaum yang mengesakan-Nya selama 
beberapa hari, tanpa melakukan ibadah atau pengabdian. 


Lalu, bagaimana dengan anugerah-Nya kepada hamba- 
Nya yang beriman, yang mengabdikan diri kepada-Nya, 
mengesakan-Nya dan menyembah-Nya selama tujuhpuluh 
tahun, dan yang bila diberi kesempatan untuk hidup selama 
tujuhpuluh ribu tahun lagi, maka ia tetap akan gunakan 
tambahan waktu itu untuk beribadah dan taat kepada-Nya? 


Tidakkah engkau lihat, bagaimana Dia mencela sikap Nabi 
Ibrahim yang mendoakan orang-orang yang berdosa agar 
binasa? Dan bagaimana Dia mencela Nabi Musa sehubungan 
dengan sikapnya terhadap Qarun, seraya berfirman, “Qarun 
meminta pertolongan kepadamu, namun engkau tidak 
menolongnya. Demi kemuliaan-Ku, sekiranya ia meminta 
pertolongan kepada-Ku, maka tentulah Aku akan menolongnya 
dan memanfkannya.” 


Kemudian bagaimana Dia mencela Nabi Yunus sc- 
hubungan dengan sikapnya terhadap kaumnya. Yunus 
bersedih dengan pohon Yagtin yang sebentar tumbuh dan 
sebentar kering, sementara ia tidak bersedih terhadap seratus 
ribu anggota kaumnya yang tersesat itu. 


Selanjutnya, bagaimana Dia menyalahkan Rasulullah saw. 
Diriwayatkan, suatu hari beliau masuk ke Masjidil Haram 
dari pintu Bani Syaibah, kemudian beliau melihat selompok 
orang sedang tertawa-tawa. Beliau pun menegur mereka, dan 
meminta mereka berhenti tertawa. 


328 maWinhajul Abidin 


Setelah menegur, beliau pergi ke Hajar Aswad. Dan 
sekembalinya dari sana, beliau kembali mendatangi orang- 
orang itu dan bersabda, 


“Jibril datang kepadaku dan mengatakan, “Hai 
Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman 
kepadamu: Mengapa engkau membuat hamba-hamba-Ku 
putus asa terhadap rahmat-Ku? 


PER $ LA 
TE ajaa Asas ts” 


“Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa se- 
sungguhnya Akulah Yang Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (al-Hijr: 49) 


Maka Rasulullah saw. bersabda, 


“Allah itu lebih menyayangi seorang mikmin daripada 
seorang ibu yang penyayang terhadap anak kandungnya 
sendiri.” 


Dalam sebuah riwayat yang terkenal dituturkan bahwa 
Nabi saw. bersabda, 


“Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki seratus rahmat, 
yang satu darinya Dia bagikan kepada manusia, jin dan 
binatang, yang dengannya mereka saling mengasihi dan 
saling menyayangi. Dan yang sembilanpuluh sembilan 
lainnya Dia simpan untuk diri-Nya, yang akan digunakan- 
Nya untuk mengasihi para hamba-Nya pada hari kiamat 
kelak.” 


Pikirkan, bagaimana Allah swt. membagi hanya satu persen 
rahmat-Nya kepada seluruh makhluk-Nya di dunia ini, tapi 
dengan itu kita sudah mendapatkan banyak hal berharga dan 
mulia, berupa pengetahuan tentang-Nya (ma'rifatullah) dan 


Dorongan dan Ifbtivasitsa 329 


tentang alam semesta. Kita juga mendapat rahmat-Nya 
dengan lahir sebagai umat Muhammad saw., menjaga kita 
dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan banyak lagi 
kenikmatan lahir dan batin. 


Semoga Allah nanti menyempurnakan semua pemberian 
itu kepada para hamba-Nya di akhirat. Tuhanlah yang 
mencbar bagian rahmat yang satu persen itu di dunia ini, 
dan kita berharap Tuhan akan menyempurnakannya di 
akhirat kelak, agar kita bisa memperoleh banyak bagian dari 
sembilan puluh sembilan rahmat yang masih tersisa. 


Marilah kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Dia 
memenuhi harapan kita itu. Sesungguhnya Dia adalah Rabb 
Yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. 


Prinsip ketiga: Mengingat janji dan ancaman-Nya pada hari 
pembalasan 


Yang dimaksud dengan janji disini adalah, janji pahala dan 
balasan yang baik. Janji ini diberikan kepada orang-orang 
yang berjalan di atas kebenaran. 


Allah juga berjanji untuk menghukum para pendosa dan 
orang-orang yang tidak taat. Dalam konteks ini akan kami 
terangkan secara singkat lima hal yang akan dihadapi scorang 
hamba di alam akhirat, yaitu: 

(a) kematian, 

(b) alam kubur, 

(c) hari kiamat, 

(d) surga, dan 

(e) neraka. 


(a) Kematian 


Menyangkut kematian, kami akan tuturkan dua kisah. 
Salah satunya dituturkan oleh Ibnu Syibrimah sebagai 
berikut. 


330 mm cXinhajul C#&bidin 


“Aku bersama asy-Sya'bi menjenguk orang yang sedang 
sakit kritis. Di sisi si sakit ada seorang yang menuntunnya 
untuk membaca kalimat laa ilaaha illallaah wahdahu laa 
syariikalah (tidak ada tuhan selain Allah, dan tidak ada sekutu 
bagi-Nya). Kemudian asy-Sya'bi berkata kepada orang yang 
menemani si sakit, “Temani terus ia.’ 


Tapi orang yang sakit menukas, “Engkau menuntunkan 
kalimat itu kepadaku atau tidak, aku tidak akan berhenti 
membacanya.” Kemudian ia membaca, 


etek 2 S.E 03 PE Leg dee Ea 
a Ups GA IS AS LS aj 


“Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. 
Dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu serta 
patut memilikinya.” tal-Fath: 26) 


Asy-Sya'bi kemudian berkata, “Segala puji bagi Allah yang 
telah menyelamatkan sahabat kami.” 


Kisah yang kedua tentang seorang murid Fudhail bin 
'Iyadh yang sedang mengalami sakaratul maut. Lalu Fudhail 
menjenguknya dan duduk di sisi kepalanya dengan 
membacakan surah Yasin. 


Tapi si murid berkata, “Wahai Ustadz, jangan membaca 
itu.” 

Fudhail pun diam, lalu mentalginkan kepadanya kalimat 
laa ilaaha illallaah. 


Namun muridnya itu berkata, “Aku tidak akan 
mengucapkannya, sebab aku berlepas diri darinya.” 


Akhirnya si murid mati dalam keadaan su'ul khatimah, 
meskipun ia murid Fudhail, seorang ulama besar yang dikenal 
sangat zuhud. 


Dorongan dan Sbtivasits 331 


Sepulangnya ke rumah, Fudhail menangisi kejadian selama 
empatpuluh hari, dan selama waktu itu ia tidak keluar dari 
kamarnya. 


Kemudian dalam tidurnya Fudhail bermimpi melihat 
muridnya itu sedang diseret ke Neraka Jahanam. Ia lalu 
bertanya, “Apa sebabnya Allah mencabut makrifat dari 
hatimu, padahal engkau sebelumnya muridku yang paling 
pandai?” 


Ia menjawab, “Itu karena tiga hal. Pertama, karena aku 
suka mengadu domba (namimah). Aku mengatakan kepada 
sahabat-sahabatku tidak seperti yang kukatakan kepadamu. 
Kedua, karena aku dengki (hasad) pada sahabat-sahabatku. 
Ketiga, aku pernah sakit, dan saat itu aku pergi ke seorang 
tabib untuk mengobati penyakitku itu. Dan ia menyuruhku 
minum satu mangkuk khamar secara rutin. Kalau tidak, maka 
penyakitku itu tak akan sembuh. Lalu aku pun meminum 
sesuai anjurannya.” 


Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari kemurkaan-Nya 
yang tidak sanggup kita tahan. 


Kemudian ingatlah keadaan dua orang lainnya, antara lain 
ulama besar Abdullah bin Mubarak saat mengalami sakaratul 
maut. Ia melihat ke langit, lalu tertawa dan menyitir satu ayat 
Al-Our'an, 


“Untuk kemenangan seperti inilah seorang pekerja 
bekerja.” (ash-Shaaffaat: 61) 


Selanjutnya, Imam al-Haramain menceritakan tentang 
Ustadz Abubakar, dimana ia berkata, “Saat masih mengajar, 
aku memiliki seorang sahabat (murid). Ia masih pemula dan 
belajar sangat keras, seorang yang bertakwa, dan rajin 
beribadah. Tapi, sekalipun ia bersungguh-sungguh, tak 
banyak ilmu yang didapatnya. Kami pun heran dengannya. 


332 ma Minhajul c&bidin 


Suatu waktu ia sakit dan tetap tinggal di tempatnya, di sebuah 
ribath, bersama para wali. Ia tidak masuk ke rumah sakit 
untuk dirawat secara khusus. Dan dalam keadaan sakit ia 
tetap keras beribadah, sampai keadaannya bertambah parah. 
Dalam kondisi demikian, tiba-tiba matanya melihat ke langit 
kemudian berkata kepadaku, 'Wahai Ibnu Faurak, untuk 
kemenangan seperti inilah seorang pekerja bekerja.” Dan seketika 
itu ia langsung meninggal dunia.” Semoga Allah Ta'ala 
merahmatinya. 


Kisah lain diungkapkan oleh Malik bin Dinar, yang 
menengok salah seorang tetangganya yang sedang 
menghadapi sakaratul maut. Orang tersebut berkata kepada 
Malik, “Hai Malik, di hadapanku ini ada dua gunung dari 
api, dimana aku diperintah untuk mendakinya.” 


Malik lalu menanyai isteri dan anak-anak orang itu, dan 
mereka menerangkan, “Ia memiliki dua takaran yang 
berbeda. Satu takaran untuk menjual dan satu takaran lagi 
untuk membeli.” 


Aku lalu minta diambil kedua takaran itu, kemudian aku 
saling benturkan satu sama lain, hingga keduanya pecah. Lalu 
aku bertanya kepada orang itu, “Bagaimana keadaannya 
sekarang?” 


Ia menjawab, “Aku semakin bertambah payah.” 


(b) Alam kubur 


Adapun tentang alam kubur dan keadaan setelah mati, 
maka ingatlah dua kisah penting. Salah satunya dituturkan 
oleh.seorang saleh, yang bermimpi bertemu dengan Sufyan 
ats-Tsauri, setelah ulama besar itu meninggal dunia. 


Dalam mimpinya, orang saleh itu bertanya kepada Sufyan, 
“Bagaimana keadaanmu, wahai Abu Abdullah?” 


Dorongan dan Ifbtivasite 333 


Tapi Sufyan berpaling darinya, lalu berkata, “Ini bukan 
masanya lagi memanggil dengan nama panggilan seperti itu 
(maksudnya panggilan 'Abu' -E4.).” 


Aku pun meralat pertanyaanku, “Bagaimana keadaanmu 
wahai Sufyan?” 


Sufyan ats-Tsauri menjawab dalam bait syair berikut ini. 


“Aku melihat kepada Rabbku dengan mataku, 
maka Dia berfirman kepadaku: 


Bersenang-senanglah dengan keridhaan-Ku terhadapmu 
wahai Abu Sa'id. 


Engkau bangun ketika malam telah gelap, 
dengan air mata kerinduan dan hati yang pasrah. 
Maka, pilihlah istana mana yang engkau mau, 
dan kunjungi Aku karena aku tidak jauh darimu.” 


Seorang saleh lainnya menuturkan, “Aku memiliki seorang 
anak yang mati syahid, namun aku tidak pernah 
memimpikannya. Hingga pada suatu malam ketika Khalifah 
Umar bin Abdul Aziz ra. meninggal dunia, maka pada malam 
itu aku mimpi anakku. 


Aku bertanya kepadanya, 'Wahai anakku, bukankah 
engkau sudah mati?’ 


Sang anak menjawab, “Tidak, ayahku! Aku telah syahid. 
Aku hidup di sisi Allah, dan Dia memberiku rezeki.’ 


Aku bertanya kembali, “Kenapa kini engkau datang” 


la menjawab, ‘Telah diumumkan kepada seluruh 
penduduk surga, agar seluruh orang jujur dan para syahid 
ikut menyalatkan jenazah Umar bin Abdul Aziz. 


334 28 inhajul C&bidin 


Maka aku pun bergegas datang untuk ikut menyalati 
jenazah Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu. Lalu aku datang 
kepada kalian untuk mengucapkan salam.” 


Hisyam bin Hasan menuturkan, “Telah meninggal anakku 
yang masih bayi, kemudian aku melihatnya di dalam mimpi. 
Tapi dalam mimpi itu ia telah beruban. Aku pun bertanya, 
'Wahai anakku, kenapa engkau jadi beruban?’ 


la menjawab, 'Ketika si fulan datang kepada kami, seketika 
Neraka Jahanam mengeluarkan bunyi dentuman yang sangat 
keras karena kedatangannya itu, hingga setiap yang 
mendengar menjadi beruban (karena takutnya). '” 


Kita berlindung kepada Allah Yang Maha Pengasih dari 
azab yang pedih. 


(c) Kiamat 


Adapun tentang hari kiamat, maka renungkanlah firman 
Allah Ta'ala berikut ini, 


BA Tp Ag ASN AGEN 3 Fa 

s0 A Ga 

Hang Ta 

“(Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang- 

orang yang bertakwa kepada Rabb Yang Maha Pemurah 

sebagai utusan yang terhormat dan Kami akan menghalau 

orang-orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam 
keadaan dahaga.” (Maryam: 85-86) 


Ketika seseorang dikeluarkan dari kuburnya, tiba-tiba ia 
mendapati kendaraan burag berada di atas kuburannya, dan 
di bagian atas burag itu terdapat mahkota dan sejumlah 
perhiasan. Lalu ia memakai perhiasan itu dan menaiki burag 


Dorongan dan Mbtivasits 335 


menuju surga yang penuh kenikmatan. Karena kemuliaan- 
Nya, ia tidak dibiarkan berjalan kaki ke surga. Sedangkan 
yang lainnya, ketika dikeluarkan dari kuburnya, ia mendapati 
para malaikat Zabaniah, rantai dan belenggu, yang disediakan 
untuk mereka. Para malaikat tidak membiarkan orang celaka 
itu berjalan kaki ke neraka, namun diseret dari atas ubun- 
ubunnya ke neraka yang menyeramkan. Kita berlindung 
kepada Allah Ta'ala dari kemurkaan-Nya. 


Dan aku telah mendengar dari beberapa ulama, bahwa 


Nabi saw. bersabda, 


336 


“Pada hari kiamat nanti, satu kaum akan dikeluarkan 
dari kuburan mereka. Bagi mereka masing-masing telah 
disiapkan kendaraan (binatang tunggangan) khusus yang 
memiliki sayap-sayap berwarna hijau. Kendaraan tersebut 
lalu menerbangkan mereka ke Padang Mahsyar. 
Manakala mereka telah sampai di atas dinding surga, para 
malaikat melihat mereka dan saling bertanya satu sama 
lain, “Siapa mereka itu?" 


Temannya menjawab, “Kami tidak tahu, barangkali 
mereka dari umat Nabi Muhammad saw.’ 


Kemudian sebagian malaikat yang lain mendatangi 
mereka dan bertanya, ‘Siapa kalian ini dan dari umat 
mana kalian?” 


Orang-orang di atas kendaraan bersayap itu menjawab, 
‘Kami dari umat Muhammad saw.’ 


Kemudian malaikat bertanya kepada mereka, “Apakah 
kalian telah membaca catatan amal perbuatan kalian?" 


Belum," jawab mereka. 


Malaikat berkata kepada mereka, “Kembalilah, semua 
catatan itu ada di belakang kalian." 


ma Minhajul C#bidin 


Lalu mereka mengatakan, “Apakah kalian akan memberi 
kami sesuatu untuk dihisab (diperhitungkan)?' 


Di dalam riwayat lain disebutkan: 


‘Kami tidak punya apa-apa di dunia, yang bisa 
membuat kami berbuat adil atau tidak. Kami terus 
menyembah Allah sampai kami dipanggil ke sini.’ 


Kemudian terdengar suara menyeru, “Benar hamba-Ku. 
Tidak ada halangan terhadap orang-orang yang baik. Dan 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 


Tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, 


Pagi 202 fro Lo. of ös á P tao oE 

BAE 3 U a al e A l 

“Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam 

neraka itu lebih baik ataukah orang-orang yang datang 

dengan aman sentosa pada hari Kiamat?” (Fushshilat: 
40) 


Renungkan baik-baik kesuksesan dan kedudukan tinggi 
orang-orang tersebut, yang tidak takut dan bingung melihat 
kebingungan dan kegemparan di Hari Pengadilan. Mereka 
tetap dalam keadaan tenang dan tenteram. 


Kita memohon kepada Allah Yang Mahaagung, semoga Dia 
menjadikan kami dan kalian termasuk orang-orang yang 
bahagia. Dan hal itu tidaklah sulit bagi Allah Yang Mahatinggi 
keagungan-Nya. 


(d-e) Surga dan neraka 


Adapun tentang surga dan neraka, maka renungkanlah 
tentang keduanya pada dua ayat Kitabullah berikut ini. 


Dorongan dan CMobtivasits 337 


Allah Ta'ala berfirman, 


oag os Zo 


Dedi on Pa LA 30 a frr, . 
OS l SI OS Ih o Asa US th ALAN 
goo ea. 
NA Sau 


“Dan Allah memberikan kepada mereka minuman yang 
bersih. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan 
usahamu adalah disyukuri (diberi balasan).” (al-Insaan: 
21-22) 


Ayat di atas adalah gambaran tentang surga dan 
penghuninya. Sedang ayat di bawah ini menggambarkan 
tentang neraka dan penghuninya. 


a 2 Tea 3 27 e vA o o 
Yy Ga asl JB ob Ul US op Gh S S 


“Ya Rabb kami, keluarkanlah kami darinya (dan 
kembalikanlah kami ke dunia), dimana apabila kami 
kembali (juga kepada kekafiran), sesungguhnya kami 
adalah orang-orang yang zhalim. Allah berfirman, 
‘Tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah 
kalian berbicara dengan Aku.” (al-Mu'minuun: 107- 
108) 


Dalam sebuah riwayat diungkapkan bahwa pada waktu 


itu para penghuni neraka menjadi anjing-anjing, yang 
menyalak-nyalak di dalam neraka. Semoga Allah Yang 
Mahamengasihani dan Maha Penyayang melindungi kita dari 
azab-Nya yang pedih. 


338 


Yahya bin Mu'adz ar-Razi berkata, 


“Kita tidak tahu mana yang lebih besar di antara 
dua musibah ini: terlepasnya surga dari tangan kita 
atau dimasukkan ke dalam neraka. Adapun surga, 


aa Minhajul c#&bidin 


kita tidak tahan untuk segera memasukinya. 
Sedangkan api neraka, kita tidak tahan jika harus 
mendekat (apalagi dimasukkan) ke dalamnya.” 


Meskipun demikian, terlepas dari sebuah kenikmatan itu 
jauh lebih baik keadaannya daripada dibakar dalam amukan 
api Neraka Jahim secara kekal. Situasinya mungkin akan 
sedikit lebih mudah bila hukuman di neraka itu bersifat 
sementara, tidak kekal. Siapa yang berani dan kuat bertahan 
dalam siksa neraka yang tak pernah berhenti itu? Tentu saja 
tidak ada! 


Oleh karena itu, Nabi Isa as. mengatakan, 


“Ingat akan kekalnya siksaan neraka itu, telah 
memukul keras hati orang-orang yang takut 
kepada Allah.” 


Seseorang menerangkan kepada Imam Hasan al-Bashri, 
bahwa orang yang terakhir keluar dari api neraka adalah 
seorang lelaki bernama Hunad. Ia telah disiksa selama seribu 
tahun. Saat keluar dari neraka ia berseru, “Ya Hannan, ya 
Mannan (Yang Maha Pengasih dan Yang Mahamemberi 
karunia). 


Hasan kemudian menangis dan mengatakan, “Semoga saja 
aku menjadi seperti Hunad itu.” 


Orang-orang pun heran mendengar ucapan Hasan itu, tapi 
ia segera menukas, “Celaka kalian! Bukankah ia akan keluar 
pada suatu hari?” 


c. Resiko Tercabutnya Iman 


Kami jelaskan di sini, bahwa semua perkara itu akhirnya 
kembali kepada satu poin penting, dan itu adalah: “resiko 
tercerabut dari karunia iman.” Itu adalah poin yang bisa 


Dorongan dan Mbtivasima 339 


mematahkan punggung dan membuat muka menjadi pucat, 
menghancurkan hati, menghentikan detak jantung, yang 
mengalirkan air mata darah dari para hamba. Inilah akhir 
yang paling ditakuti oleh orang yang takut, yang ditangisi 
oleh mata orang-orang yang menangis. 


Beberapa wali' Allah menjelaskan, bahwa kesedihan itu ada 
tiga macam: 


1. Sedih terhadap ibadah yang dia lakukan, apakah akan 
diterima atau tidak oleh Allah Ta'ala. 

2. Sedih terhadap dosa yang ia lakukan, apakah akan 
diampuni atau tidak. 

3. Sedih memikirkan kalau-kalau iman makrifat dicabut dari 
dirinya. 


Sementara itu, orang-orang yang mukhlis berkata, 


“Pada hakikatnya semua kesedihan itu satu, yaitu 
sedih memikirkan resiko tercabutnya iman atau 
makrifat. Sedang semua bentuk kesedihan lainnya, 
rasa cemas, dan kekhawatiran, tidaklah signifikan 
dibanding kehilangan iman.” 


Yusuf bin Asbath menuturkan bahwa dia telah bertemu 
dengan Imam Sufyan ats-Tsauri, yang tengah menangis 
sepanjang malam. Yusuf pun bertanya, “Apakah engkau 
menangis karena dosa-dosamu?” 


Sufyan kemudian membawa jerami dan berkata, 


“Dosa itu lebih ringan bagi Allah daripada ini. Tapi 
yang aku takutkan ialah, bahwa Allah akan 
mencabut anugerah Islam dariku.” 


Kita memohon kepada Allah Yang Mahapemberi 
anugerah, semoga Dia tidak menguji kita dengan men- 


340 sm nhajul c&bidin 


durhakai-Nya, dan semoga Dia menyempurnakan nikmat- 
Nya yang banyak dengan anugerah-Nya kepada kita. Semoga 
pula Dia mematikan kita dalam keadaan Islam (berserah diri). 
Sungguh Dia Maha Penyayang dari seluruh yang penyayang. 


Kami telah menyebutkan sebab-sebab su-ul khatimah 
(akhir hayat yang buruk) itu beserta maknanya di dalam kitab 
Ihya' “Ulumuddin. Maka rujuklah ke sana. Sebab, kalau kami 
dalami lagi masalah itu di kitab ini (Minhajul “Abidin), maka 
itu akan membuat kita keluar dari topik utama kitab ini. 
Maka, renungkanlah uraian ini dengan baik. Menerangkan 
secara terperinci kadang justeru mendatangkan keraguan. 
Semoga engkau beruntung dengan pertolongan Allah Ta'ala 
dan taufig-Nya. 


Engkau mungkin akan bertanya: Jalan mana yang harus 
aku tempuh, apakah “jalan rasa takut (khauf)” atau “jalan 
harapan (raja')”? 


Kami jawab: Hendaknya engkau memilih jalan di antara 
kedua jalan itu, yaitu jalan tengah. Sebab, seperti telah 
diungkapkan oleh banyak orang saleh dan ahli ibadah, bila 
“harapan” itu lebih dominan, engkau bisa masuk ke dalam 
sekte murji'ah? yang menyimpang. Sedang bilamana “rasa 
takut” nya ebih dominan, maka ia bisa terjerumus menjadi 
seorang khuramiyah" atau khawarij. 


Dengan kata lain, tidaklah benar untuk hanya bersandar 
pada salah satu di antara rasa takut dan harapan itu. Sebab, 
pada hakikatnya, harapan yang hakiki itu tidak terlepas dari 
rasa takut yang hakiki. Sedangkan rasa takut yang hakiki tidak 


? Sebuah sekte menyimpang yang percaya bahwa seorang Muslim akan 
selamat dari semua hukuman Allah, meski ia melakukan dosa dan 
kemaksiatan. 

1 Sekte menyimpang yang memiliki pandangan ekstrem bahwa dengan 
berbuat dosa maka seorang Muslim menjadi seorang kafir. 


Dorongan dan Mibtivasiba 341 


pula terlepas dari harapan yang hakiki. Oleh karena itu 
dikatakan, bahwa seluruh harapan hanya dimiliki oleh orang 
yang takut, bukan orang yang merasa aman. Dan semua rasa 
takut itu hanya dimiliki oleh orang yang memiliki harapan, 
bukan orang yang berputus-asa. 


Jika engkau menanyakan: Apakah salah satu dari keduanya 
bisa lebih kuat dari lainnya? Atau karena suatu keadaan 
menjadi lebih banyak? 


Ketahuilah, bahwa bagi seorang hamba yang sehat dan 
kuat, “rasa takut” itu lebih utama. Dan apabila ia dalam 
kondisi sakit atau lemah, apalagi bila ia lebih cenderung 
kepada akhirat, maka “harapan” jadi lebih utama baginya. 
Ini yang kami dengar dari para ulama yang berbicara masalah 
ini. 


Dalam sebuah hadits gudsi, Allah Ta'ala berfirman, 


LAS Lp mars PEN Ie Ul 


“Aku berada di sisi orang yang hancur hatinya karena 
takut kepada-Ku.” 


Pada situasi seperti itu, dominasi “harapan” lebih cocok, 
sebab saat itu hatinya tengah hancur. Sebaliknya di saat hati 
kita sehat dan normal, maka 'rasa takut” bisa lebih dominan 
di hati dan pikiran manusia. Ini sudah dinyatakan dalam Al- 
Our'an: 

MS Yg rasi Si 
“Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih.” 
(Fushshilat: 30) 


Jika engkau bertanya: Bukankah banyak hadits yang 
memerintahkan kita untuk berbaik sangka terhadap Allah? 


342 ma Jinhajul C&bidin 


Maka bisa kami jawab: Perintah untuk berbaik sangka itu 
mengandung maksud sangat khawatir berbuat maksiat 
kepada-Nya, takut atas siksa-Nya, dan keras beribadah 
kepada-Nya. 


Berkaitan dengan soal harapan, penting bagimu untuk 
memahami perbedaan antara “harapan” dan “khayalan”. 
Harapan itu mempunyai satu dasar pijakan, sedang khayalan 
tak punya dasar sama sekali. 


Contohnya, petani menanami ladangnya dengan suatu 
jenis tanaman pokok, dan ia bersungguh-sungguh 
merawatnya sehingga panennya berhasil. Di situ ia berkata, 
“Aku berharap ladang ini dapat menghasilkan sekian ton 
jagung.” Ini adalah harapan. 


Di sisi lain, ada seorang petani yang tidak menggarap 
ladangnya sama sekali sepanjang tahun, tapi ia berharap bisa 
ikut panen besar di musim panen nanti. Maka, “harapan” 
ini tidak punya dasar, dan tidak lebih dari pikiran yang sia- 
sia. Itu adalah “khayalan” belaka. 


Demikian pula halnya dengan seorang hamba apabila 
bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Ta'ala dan 
berhenti dari berbuat maksiat terhadap-Nya, kemudian 
mengatakan, “Aku berharap Allah menerima amal 
perbuatanku yang sedikit ini dan menyempurnakan 
kekurangan yang ada, memberiku pahala yang besar, 
memaafkan kekeliruan-kekeliruanku,” dan ia berbaik-sangka 
kepada Allah, maka ini adalah suatu bentuk harapan darinya 
(hamba). 


Adapun jika ia lalai, durhaka, melakukan berbagai 
kemaksiatan, tidak peduli dengan murka, ridha, janji dan 
ancaman Allah, kemudian ia mengatakan, “Aku berharap dari 
Allah mendapatkan surga dan keselamatan dari api neraka,” 
maka itu tidak lebih dari khayalan atau angan-angan semata. 


Dorongan dan Motivasita 343 


Kalau ia sebut itu sebagai “berbaik sangka” kepada Allah, 
ketahuilah bahwa pikiran seperti itu sesat, karena lebih 
bersifat khayalan. 


Dalam kaitan dengan pengertian ini, seseorang merangkai 
nizham sebagai berikut. 


“Engkau berharap keselamatan, namun tidak menempuh 
jalannya. 


Perahu itu tidak dapat berjalan di tempat yang kering." 


Prinsip ini menjadi sangat jelas di dalam sebuah hadits, 
dimana Nabi saw. bersabda, 


“Orang yang cerdas adalah orang yang menunduk- 
kan nafsunya dan beramal untuk bekal setelah 
kematian. Sedangkan orang yang bodoh adalah 
orang yang menuruti nafsunya dan keinginannya 
sendiri, lalu berharap kepada Allah. 


Dalam hal ini, Hasan al-Bashri mengatakan, “Banyak orang 
mengharapkan ampunan di akhirat, tapi mereka 
meninggalkan dunia ini dengan tangan kosong, tanpa ada 
amal baik yang mereka bawa. Meski mereka mengaku 
berbaik sangka kepada Allah, Sang Pencipta, sejatinya orang- 
orang itu adalah pendusta. Sekiranya ia berbaik-sangka 
kepada Tuhannya, maka tentu ia akan beramal dengan baik 
kepada-Nya.” 


Kemudian Hasan al-Bashri membacakan ayat berikut ini, 
# r Png Lan 2 2 o CP A 

Melo Was farli ay eta a US ya 

“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, 


maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih.” (al- 
Kahfi: 110) 


34 mainhajul CAbidin 


Dan firman-Nya, 


Suu EA MANA TA NG KALI 
Had 


“Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah 
engkau sangka terhadap Rabbmu, dimana prasangka itu 
telah membinasakan engkau, maka jadilah engkau termasuk 
orang-orang yang merugi.” (Fushshilat: 23) 


Dari Ja'far adh-Dhab'i, ia berkata, “Aku melihat Abu 
Maisarah al-'Abid tulang iganya nampak menonjol akibat 
kesungguhannya dalam beribadah dan mujahadah. Aku 
berkata kepadanya, 'Semoga Allah memberimu rahmat, 
karena sesungguhnya rahmat Allah itu luas.' Tapi ia kemudian 
marah dan berkata, 'Apakah engkau melihat tanda-tanda pada 
diriku bahwa aku berputus asa dari rahmat Allah? 
Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat terhadap orang-orang 
yang baik.' Perkataannya itu membuatku menangis.” 


Apa pendapatmu apabila para rasul, wali, dan orang-orang 
saleh mengerahkan sekuat tenaga diri mereka untuk 
beribadah kepada Allah dan mengambil semua langkah 
untuk mengindar dari perbuatan dosa? Apakah mereka tidak 
berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla? Tidak, justeru 
mereka lah yang lebih berbaik sangka kepada Allah, dari 
siapapun di dunia ini. Mereka punya keyakinan yang lebih 
kuat dari kita, tentang luasnya rahmat Allah dan kemurahan 
hati untuk memberi maaf. Mereka juga tahu persis, bahwa 
apabila hal itu tidak dilakukan dengan upaya keras, maka 
hanya akan menjadi angan-angan yang memperdaya.” 


Maka ambillah i'tibar dalam poin ini, renungkanlah 
keadaan mereka dan bangunlah dari tidurmu. Semoga Allah 
Ta'ala memberikan taufig. 


Dorongan dan Cbtivasite 345 


Kesimpulan 


Dari penjelasan panjang lebar di atas, kita bisa menarik 
kesimpulan bahwa untuk menciptakan sifat khauf (rasa takut) 
dan raja' (harapan) dalam hatimu, perlu bagimu untuk 
membayangkan luasnya rahmat Allah yang melampaui 
murka-Nya, yang meliputi seluruh alam semesta. Engkau 
harus selalu ingat akan rahmat-Nya yang menjadikanmu 
terlahir sebagai umat Muhammad saw. 


Di atas semua itu, engkau harus pula ingat pada rasa iba- 
Nya yang tak terbatas, juga kemurahan hati-Nya. Dia juga 
telah memberimu petunjuk hidup berupa kitab suci Al- 
Our'an, yang surah-surahnya dibuka dengan kalimat suci 
Bismillahirrahmanirrahim (dengan nama Allah Yang Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang). 


Engkau harus kembali mengingat akan banyaknya 
pertolongan serta nikmat-Nya terhadapmu dari segi lahir 
maupun batin, tanpa imbalan atau amal-amal pen-dahuluan 
darimu. Begitu pula dengan kesempurnaan, keagungan, dan 
kebesaran-Nya, serta luas kekuasaan dan pengaruh-Nya. 
Kesemuanya itu akan membawamu kepada rasa takut dan 
harapan. 


Kemudian hendaklah engkau ingat kembali akan murka- 
Nya yang sangat keras, yang tidak dapat ditahan oleh langit 
maupun bumi, juga kelalaianmu yang sangat fatal dan 
dosamu yang amat banyak, kejauhanmu dari-Nya, padahal 
Dia selalu mengawasimu dengan teliti. Ilmu-Nya menjangkau 
semua yang ada di alam semesta ini, dan penglihatan-Nya 
menembus seluruh aib dan yang ghaib. Kesemuanya itu akan 
membawamu kepada perasaan takut dan harapan. 


Lalu, ingatlah kembali janji dan pahala-Nya yang tidak 
dapat dibayangkan, kerasnya ancaman-Nya, serta kepedihan 


346 -ainhajul CAbidin 


siksa-Nya yang tidak sanggup untuk diingat oleh hati. Sekali- 
sekali lihat pula anugerah-Nya dan renungkan siksa-Nya. 
Sempatkan selalu untuk mengingat kasih sayang dan 
kelembutan-Nya, dan sebaliknya juga bermacam pelanggaran 
yang engkau lakukan terhadap-Nya. Maka semuanya itu akan 
membawamu kepada perasaan takut dan harapan. 


Apabila cngkau melakukan semua hal tersebut, maka itu 
akan membawamu kepada perasaan takut dan harapan. Dan 
engkau telah menempuh jalan yang tepat untuk sampai 
kepada tujuan yang engkau cita-citakan. Engkau juga telah 
berpaling dari kedua jalan yang membinasakan, yakni jalan 
rasa aman yang berlebihan dan jalan keputus-asaan. Dan 
engkau tidak mengembara ke salah satu jalan itu, yang bisa 
membuatmu binasa. Engkau kini bisa menikmati sirup 
campuran “rasa takut’ dan ‘harapan’ tersebut. Sehingga 
engkau tidak mati kedinginan oleh ‘harapan’, dan tidak mati 
terbakar dalam 'rasa takut'. 


Akhirnya, engkau akan mencapai tujuanmu, dan men- 
dapatkan dirimu dipenuhi oleh ibadah dan ketaatan yang 
tulus. Engkau sekarang terlindungi secara total dari dosa dan 
perbuatan durhaka. 


Syeikh Nauf al-Bukali berkata, “Kalau Nauf mengingat 
surga, kerinduannya pada surga itu kian bertambah dengan 
‘harapan’ (raja'). Dan bila membayangkan neraka, rasa 
kantuknya menghilang karena “rasa takut’ (khauf)." 


- Maka pada saat itu, engkau telah menjadi orang-orang 
pilihan, yang memiliki kedudukan khusus, serta ahli ibadah. 
Sebagaimana digambarkan oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, 


berb -Aaso 034 


Lg gran Sa Dg Us me! 
PSA Í ASS 


Dorongan dan Ofdtivasibe 347 


“Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu 
bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang 
baik, dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap serta 
cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' 
kepada Kami.” (al-Anbiyaa': 90) 


© ®© P 


348 sa Winhajul C&bidin 


Sauna 
BAB VI: 
Tahapan Keenam: 


MENGHINDARI FAKTOR- 
FAKTOR PERUSAK IBADAH 


ahai saudaraku, setelah mampu melewati tahapan 
Wa kelima dengan selamat, jalan ibadahmu 
kini menjadi lurus. Dan memasuki tahapan 
keenam sekarang, hendaknya engkau mampu menjaga 
ibadah dan ketaatan-mu dari segala hal yang bisa merusak 


apa yang telah engkau capai itu. Bila tidak, seluruh usahamu 
menapaki jalan ibadah selama ini akan sia-sia saja. 


A. Riya’ dan “Ujub: Faktor Utama Perusak Ibadah 
Dua faktor utama yang bisa merusak ibadahmu adalah: 


1. Riya' (pamer kepada orang lain) 
2. “Ujub (berbangga dengan amalnya) 


Menghindari Faktor-faktor @erusak Sbadahts 349 


Mari kita bahas satu persatu kedua faktor tersebut. 


a. Riya' 


Dalam tahapan keenam dari perjalananmu di jalan ibadah 
ini, engkau harus senantiasa menjaga keikhlasan dan 
mengingat anugerah-Nya, serta menjauhkan diri dari lawan 
ikhlas ini, yaitu riya’. Semua itu karena dua alasan berikut 
ini. 


Alasan pertama, karena amal perbuatan yang diterima di 
Sisi Allah Ta'ala hanyalah yang dilakukan dengan ikhlas. Dan 
untuk itu Allah memberinya pahala. Jika tidak dilakukan 
dengan ikhlas, maka amal itu akan tertolak, dan karenanya 
ia tak mendapatkan pahala. 


Dalam sebuah hadits gudsi, Rasulullah saw. bersabda, 


AN ee sel: ya Naa Pee 
ENEE a 
E J 


“Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, “Aku adalah 
Rabb yang paling tidak membutuhkan sekutu. Siapa saja 
yang melakukan suatu perbuatan, kemudian Aku 
disekutukan padanya dengan selain-Ku, maka bagian-Ku 
untuknya. Sebab, Aku tidak menerima kecuali yang 
dipersembahkan secara murni untuk-Ku.'”" 


Disebutkan pula, bahwa Allah Ta'ala berfirman kepada 
hamba-Nya pada hari kiamat kelak, ketika hamba itu mencari 
pahala amalannya: 


“Bukankah Aku dulu telah memberimu tempat yang khusus 


350 sa Winhajul C#bidin 


dan baik di dunia? Bukankah engkau sudah Aku jadikan 
sebagai pemimpin di dunia? Bukankah Aku sudah memberi 
kemudahan bagimu dalam berbisnis? Bukankah Aku sudah 
menjadikanmu dimuliakan oleh orang di dunia?” 


Maksud dari perkataan Allah di atas adalah, bahwa Allah 
telah membalas semua amal hambanya itu di dunia. Dan di 
akhirat ia tidak mendapatkan apa-apa. Ini tentu sangat 
membahayakan bagi keselamatan kita, dan itu diakibatkan 
karena amal ibadah yang ia lakukan di dunia dulu tidaklah 
ikhlas. Dan tidak hadirnya faktor ikhlas ini melahirkan dosa 
dan akibat yang pedih. 


Alasan kedua untuk menahan diri dari perbuatan riya' 
adalah, bahwa dalam riya' itu terdapat dua aib dan dua 
musibah. 


Aib yang pertama letaknya tersembunyi (rahasia), tidak 
bisa dilihat oleh para malaikat. Ini bisa kita ketakui dari 
sebuah riwayat, dimana para malaikat naik ke langit dengan 
membawa amal manusia yang mereka yakin amat baik. Tapi 
kemudian Allah Ta'ala berfirman, 


“Kembalikan amalan itu ke asalnya, sebab ia tidak 
dimaksudkan untuk-Ku.” 


Kemudian amal dan hamba tersebut dicela oleh para 
malaikat. 


Aib yang kedua terbuka untuk dilihat oleh seluruh 
makhluk Allah di Hari Pengadilan nanti. 


Nabi saw. bersabda, 
BARA AAA E Su a i Sa Ai o 
D GI S Aan ana Ja mt Ye 
PER Yi S3 AA BSN Ima 


Menghindari Saktor-faktor «Perusak @badahts 351 


“Sesungguhnya orang yang riya' itu pada hari kiamat 
dipanggil dengan empat nama, 'hai kafir, hai pendosa, hai 
penghianat, dan hai orang yang rugi.' Telah sesat usahamu 
dan batal pahalamu. Maka tidak ada bagian bagimu .hari 
ini, carilah pahala dari orang yang engkau beramal 
untuknya, wahai orang yang tertipu.” 


Dan diriwayatkan pula, di hari kiamat nanti akan ada 
pengumuman kepada seluruh makhluk: 


“Mana orang yang menyembah manusia itu? Berdiri-lah, 
ambillah balasan kalian dari orang yang kalian beramal 
untuknya. Sesungguhnya Aku (Allah) tidak menerima 
amal yang dicampuri dengan sesuatu.” 


Perbuatan riya' juga menyebabkan dua musibah besar bagi 
pelakunya. 


Musibah pertama adalah terlepasnya surga. Dalam sebuah 
riwayat disebutkan bahwa Nabi saw. mengatakan, surga 
dapat berbicara dengan mengatakan, 


“Aku diharamkan terhadap setiap orang yang pelit dan 


s? n 


bersikap riya’. 
Hadits diatas mengandung dua makna. 


Yang dimaksud dengan pelit disini adalah orang yang pelit 
dari mengucapkan sebaik-baik perkataan, yaitu laa ilaaha 
illalaah, Muhammadur Rasuulullaah. 


Dan yang dimaksud dengan orang yang riya’ adalah orang 
yang bersikap riya’ dengan seburuk-buruk riya’, yaitu orang 
munafik yang memperlihatkan iman dan tauhidnya, namun 
hatinya berdusta. Di dalam perkataan ini terkandung 
harapan. 


352 ma WAinhajul C#bidin 


Sedangkan makna kedua ialah, bahwa jika ia tidak berhenti 
dari bersikap pelit dan riya', serta tidak mengendalikan 
nafsunya, maka akan terjadi dua bahaya padanya, yaitu: ia 
akan terkena dampak buruk dari sikapnya itu sehingga ia 
akan terjatuh dalam kekufuran, dan juga akan terlepas surga 
secara langsung. Semoga Allah melindungi kita semua dari 
keduanya. 


Dan dampak yang lainnya ialah, dicabutnya keimanan dari 
hati orang itu. Dan karenanya ia berhak masuk ke dalam 
neraka. Semoga Allah melindungi kita dari murka dan 
amarah-Nya yang amat keras. 


Sedangkan musibah kedua adalah ia akan dimasukkan ke 
dalam neraka. 


Dari Abu Hurairah ra., bahwa Nabi saw. bersabda, 
“Orang yang pertama kali dipanggil pada hari kiamat 
kelak ialah para gari" (pembaca Al-Qur'an); orang yang 
telah berperang dan mati syahid di jalan Allah, serta 
orang yang memiliki banyak harta (kaya raya).” 


Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepada dan sang 
gari’, “Bukankah Aku telah mengajarkan kepadamu apa 
yang Aku turunkan kepada Rasul-Ku?” 


Ia menjawab, “Benar, wahai Rabbku.” 


Lalu Dia bertanya kembali, “Apa yang engkau lakukan 
dengan apa yang telah Aku berikan kepadamu itu?” 


Maka ia menjawab, “Aku membacanya di tengah malam 
dan di siang hari.” 


Kemudian Allah swt. berfirman, “Dusta engkau!” Dan 
malaikat pun menimpali, “Engkau pendusta!” 


Menghindari W@aktor-faktor Werusak Sbadahts 353 


Kemudian Allah Ta'ala berfirman, “Sebenarnya engkau 
ingin dipuji sebagai orang yang 'alim dan ahli membaca 
Al-Qur'an. Dan engkau sudah mendapatkan apa yang 
engkau harapkan!” 


Lalu dihadapkan seorang yang kaya raya semasa 
hidupnya. Dan Allah Ta'ala bertanya kepadanya, 
“Bukankah aku telah memberi banyak harta dan kekayaan 
yang membuatmu terbebas dari kekurangan?” 


Orang kaya itu menjawab, “Benar, wahai Tuhan.” 


Lalu Allah Ta'ala bertanya, “Apa yang engkau perbuat 
dengan apa yang telah Aku berikan kepadamu itu?” 


Ia menjawab, “Aku telah menyambung hubungan 
kekeluargaan dan bersedekah.” 


Kemudian Allah swt. berfirman, “Dusta engkau!” 
Malaikat pun ikut menimpali, “Engkau pendusta!” 
Kemudian Allah berfirman, “Engkau sebenarnya ingin 
dipuji sebagai dermawan, dan engkau telah mendapatkan 
sebutan itu.” 


Kemudian didatangkan orang yang mati syahid. Allah 
bertanya kepadanya, “Apa yang engkau lakukan di 
dunia?” 


Orang itu menjawab, “Aku diperintahkan untuk berjihad 
di jalan-Mu, maka aku pun berperang dan terbunuh.” 


Tapi Allah Ta'ala berfirman, “Dusta engkau!” Malaikat 
pun ikut mengatakan, “Engkau pendusta!” Dan Allah 
Ta'ala berfirman, “Sebenarnya engkau ingin dikatakan 
pemberani dan heroik, dan itu telah engkau dapatkan.” 


Abu Hurairah mengatakan, “Kemudian Rasulullah saw. 
menepuk kedua lututku dengan tangan beliau, seraya 


354 s3 Winhajul C#bidin 


bersabda, “Hai Abu Hurairah, mereka itu adalah makhluk 
Allah yang pertamakali merasakan panasnya api neraka.” 


Abdullah bin Abbas ra. berkata, 


“Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Se- 
sungguhnya api neraka dan penghuninya itu menjerit-jerit 
disebabkan orang yang riya'.” Kemudian beliau ditanya, 
“Wahai Rasulullah, bagaimana cara api neraka itu 
menjerit?” Beliau menjawab, “Mereka menjerit akibat 
panasnya api neraka yang digunakan untuk menyiksa 


orang yang riya' itu.” 


Lihatlah! Betapa berat musibah yang harus diterima oleh 
orang-orang yang gemar riya’ di dunia, dan hanya orang- 
orang yang tajam pandangannya saja yang bisa mengambill 
pelajaran darinya. 


Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dengan 
anugerah-Nya. 


Ikhlas dan Nifag: Perintah dan Dampaknya 
Menurut ulama, sikap ikhlas itu ada dua macam: 


- Ikhlas dalam beramal, dan 
- Ikhlas dalam meminta pahala 


Ikhlas dalam beramal artinya, seorang hamba Allah 
mencoba meraih kedekatan dengan Allah “Azza wa Jalla 
dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Apa yang ia lakukan 
itu hanya mengandung satu tujuan, yaitu menghormati 
perintah-Nya sebagai jawaban atas seruan-Nya. Sedang 
mendorongnya adalah keyakinan yang benar. 


Lawan dari ikhlas ini ialah nifag (kemunafikan). Yaitu, 
mendekatkan diri kepada selain Allah Ta'ala. 


Menghindari Saktor-faktor Perusak Sbadahts 355 


Guru kami mengatakan, “Nifag adalah keyakinan semu 
yang dimiliki oleh orang munafik tentang Allah “Azza wa 
Jalla.” Keyakinan salah itu bukan berasal dari niat seseorang, 
tapi karena penyakit. Kami telah menyinggung soal ini di 
tempat lain. 


Adapun ikhlas dalam mencari pahala adalah, meng- 
inginkan manfaat akhirat melalui amal baik. 


Kaum Hawari bertanya kepada kepada Nabi Isa bin 
Maryam as., “Siapakah orang yang ikhlas dalam beramal 
itu?” | 


Beliau menjawab, “Ialah orang yang beramal karena Allah 
Ta'ala, dan ia tidak suka dipuji oleh seorang pun karena 
amalnya itu.” 


Penjelasan ini juga menyinggung perintah meninggal-kan 
riya'. Namun, disini disebutkan secara khusus mengenai 
pujian manusia, karena itu merupakan sebab paling kuat 
yang mengotori keikhlasan. 


Al-Junaid Baghdadi berkata, “Ikhlas adalah membersih- 
kan amal-amal dari apa-apa yang mengotorinya.” 


Sedangkan Fudhail bin 'Iyadh mengatakan, “Ikhlas adalah 
senantiasa muragabah (merasa diawasi oleh Allah) dan 
melupakan kepentingan dan pertimbangan pribadi-nya.” 


Penjelasan-penjelasan di atas sudah cukup. Sebetulnya 
banyak pendapat mengenai soal ini, tapi tak ada gunanya 
kami menukil lebih banyak lagi, karena penjelasan yang ada 
sudah tepat dan cukup. 


Nabi Muhammad saw. ketika ditanya tentang sikap ikhlas, 
beliau menjawab, “Engkau mengatakan Allah Ta'ala Tuhanku, 
kemudian engkau istiqamah dengan apa yang engkau katakan itu.” 


356 mainhajul c#bidin 


Yakni, engkau tidak menyembah hawa nafsumu dan tidak 
menyembah selain Tuhanmu, juga engkau bersikap konsisten 
dalam beribadah kepada-Nya, sebagaimana engkau 
diperintahkan. Dan ini adalah isyarat untuk memutuskan 
segala sesuatu selain Allah dari aliran pandanganmu. Itulah 
ikhlas yang sebenarnya. 


Sedangkan kebalikan dari ikhlas adalah riya'. Yaitu, 
beramal baik seolah untuk akhirat, padahal nyatanya ia 
beramal demi meraih kepentingan duniawi. 


Riya' itu sendiri ada dua macam, yakni riya' murni dan 
riya' campuran. Riya' yang murni ialah, engkau meng- 
inginkan manfaat dunia, tidak lain. Sedangkan riya’ 
campuran ialah, engkau menginginkan keduanya secara 
bersamaan, manfaat dunia dan manfaat akhirat. 


Dampak dari ikhlas dalam beramal adalah, setiap 
perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas dinilai sebagai 
ibadah kepada Allah Ta'ala. Adapun dampak ikhlas dalam 
meminta pahala adalah, amal yang engkau inginkan dapat 
pahala itu akan diterima oleh Allah, dan ditambah pahalanya. 


Sedangkan akibat sifat nifag adalah rusaknya amal, dan 
menjadikan amalnya tak mendapat balasan pahala dari Allah. 
la pun menjauh dari Allah Ta'ala. 


Menurut sebagian ulama, para “arifin umumnya sudah 
terbebas dari riya’ murni. Tapi, bila ditemukan sisa atau bekas 
dari riya' itu dalam amal mereka, maka ia akan kehilangan 
separuh pahala dari yang seharusnya diterima. 


Sebagian ulama lainnya berpendapat, pada diri para “arifin 
itu kadangkala ditemukan riya' murni, yang menyebabkannya 
kehilangan separuh tambahan pahala-nya. Sedang untuk 
kasus riya' campuran, hanya seper-empat tambahan pahala 
yang hilang. 


Menghindari Saktor-faktor Perusak @fbadahts 357 


Namun, yang benar menurut guru kami, dosa melakukan 
riya' murni tidak akan dilakukan secara sengaja oleh yang 
“arif, bila mereka ingat akhirat. Akan tetapi, mungkin saja 
mereka melakukan dosa itu dengan tidak sengaja, saat 
mereka sedang lupa. 


Pendapat yang paling rasional adalah perbuatan buruk 
berupa riya' itu menjadikan amal seseorang tak layak untuk 
diterima oleh Allah. Dan tidaklah benar kalau sampai diukur 
dengan setengah atau seperempat pahala yang akan hilang. 


Penjelasan terhadap masalah ini akan panjang sekali. Dan 
kami telah menjelaskannya dalam kitab kami, Ihya' 
“Ulumuddin secara mendetil. Kami juga telah membahas-nya 
secara tuntas dalam kitab Asrar Mu'amalat ad-Din. 


Mungkin ada yang menanyakan tentang nilai penting-nya 
ikhlas. Dalam bentuk ibadah seperti apa ikhlas itu menjadi 
kewajiban yang esensial? 


Perlu diketahui, menurut banyak ulama, amal itu ada tiga 
bagian: 


1. Amal kebaikan yang mengandung dua jenis ikhlas 
sekaligus, yaitu ikhlas dalam beramal dan ikhlas dalam 
mencari pahala dan balasan atas amalnya itu. Misalnya 
amal ibadah lahiriah, seperti shalat, puasa, zakat, dan lain- 
lain. 


2. Amal kebaikan yang bersifat batin, seperti tawakal dan 
zuhud, yang tidak mengandung dua jenis keikhlasan itu. 
Amalan hati seperti itu memang tak memerlukan riya', 
jadi dasarnya adalah keikhlasan yang murni. 


3. Bagian ketiga ini adalah untuk menghargai keikhlasan 
mencari pahala, dimana perbuatannya sendiri sebetul-nya 
tidak memerlukan keikhlasan. Ini misalnya pada perkara- 
perkara yang mubah seperti makan dan berpakaian, yang 


358 sa Minhajul CAbidin 


memang diperlukan dalam seluruh aktifitas hidup kita. 
Jika menginginkan pahala dari amalan yang mubah ini, 
adalah dengan jalan berniat ikhlas bahwa makan itu 
hanyalah sebagai bekal untuk bisa beribadah secara baik. 
Maka disini, makannya itu mendapat pahala. 


Berkata guru kami, “Sesungguhnya, amal ibadah lahiriah 
itu mengandung kemungkinan untuk dipalingkan kepada 
selain Allah Ta'ala, maka amal ibadah seperti itu harus 
didasarkan secara kuat pada keikhlasan. Akibat dari kondisi 
ini, maka keikhlasan diperlukan dalam banyak bentuk 
ketaatan yang bersifat batin.” 


Adapun ikhlas dalam meminta pahala, maka para syaikh 
dari aliran Karamiyah mengatakan, “Ikhlas tidak terjadi pada 
ibadah-ibadah batin. Sebab, tidak ada yang dapat melihatnya 
kecuali Allah Ta'ala. Sehingga faktor riya' tercegah padanya. 
Maka ia tidak memerlukan keikhlasan dalam mencari 
pahala.” 


Guru kami mengatakan, “Apabila seorang hamba yang 
mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah batin 
itu menginginkan keuntungan duniawi, maka berarti ia 
bersikap riya'.” 

Menurut guru kami lagi, dalam situasi seperti itu adalah 
mungkin bagi dua jenis ikhlas terscbut hadir dalam banyak 
bentuk ibadah batin. Hadirnya dua keikhlasan itu juga 
diperlukan dan esensial dalam amal-amal ibadah sunnah. 
Adapun pada perkara-perkara mubah yang dilakukan dengan 
maksud sebagai bekal untuk beribadah, maka yang hadur 
hanyalah keikhlasan dalam meminta pahala, bukan 
keikhlasan beramal. 


Penjelasan di atas adalah menyangkut tempat hadirnya 
ikhlas. Sedang mengenai waktu hadirnya ikhlas, ketahuilah 


Menghindari Saktor-faktor Perusak badahts 359 


bahwa itu terjadi bersamaan dengan amal perbuatan yang 
dilakukan. Jadi tidak mungkin terjadi bahwa keikhlasan itu 
hadir setelah selesai ditunaikannya sebuah amal baik. 


Adapun untuk jenis ikhlas dalam meminta pahala, maka 
mungkin sedikit tertunda. Menurut sebagian ulama, batas 
akhir munculnya keikhlasan jenis ini adalah di bagian akhir 
amal perbuatannya. Bila amalnya ditutup dengan ikhlas, maka 
itu baik. Dan jika diakhiri dengan riya’ maka tergolong amalan 
riya’. 


Tetapi menurut para syaikh golongan Karamiyah, selama 
manfaat yang dicari dengan riya’ itu belum didapatkan, maka 
ia masih bisa menegakkan keikhlasan dalam amalnya itu. 
Namun, apabila telah mendapatkan apa yang dicari, maka 
tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaikinya. 


Sebagian ulama mengatakan, bahwa terhadap sesuatu yang 
fardhu dapat ditegakkan ikhlas hingga akhir hayatnya. Tapi 
untuk perkara-perkara sunnah, maka tidak ada jalan untuk 
itu. Perbedaan antara keduanya itu dikarenakan hamba itu 
menjalankan ibadah fardhu karena diperintah oleh Allah 
Ta'ala, hingga ia lantas berharap menadapat kemudahan dari- 
Nya. Sedang untuk amalan yang sunnah, itu merupakan 
keinginan si hamba sendiri. Sehingga bila ia tidak ikhlas 
menunaikannya, maka Allah akan menuntut orang yang tidak 
serius melakukan ibadah sunnahnya. 


Menurut kami, ada keuntungan yang bisa diambil dalam 
masalah ini. Yaitu, siapa yang terlanjur mengerjakan ibadah 
dengan riya’, atau beramal dengan tidak ikhlas, maka ia bisa 
memperbaikinya dengan salah satu cara yang sudah 
disebutkan di atas. 


Dengan menukil pendapat banyak ulama dalam soal ikhlas 
dan riya' ini, kami berharap bisa menjadi pedoman dan 


360 sa Minhajul Abidin 


memudahkan para pemula di jalan ibadah ini. Sebab, jika ia 
tidak mendapatkan obat bagi penyakit rohaninya pada satu 
pendapat, maka ia akan mendapatkannya pada pendapat 
yang lain yang cocok bagi dia. Sebab, jenis penyakit rohani 
dan tujuan jalan hidup satu orang itu berbeda dengan orang 
lainnya. 


Jika engkau bertanya: Apakah perlu bagi setiap amal 
perbuatan untuk memiliki jenis keikhlasan tertentu dan 
bersifat tetap? 


Para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu. Ada yang 
mengatakan, setiap amal ibadah memerlukan bentuk 
keikhlasan yang spesifik. Tapi sebagian ulama lain 
menegaskan, bahwa satu jenis keikhlasan itu cukup untuk 
sejumlah amal ibadah. Misalnya, amal yang memiliki rukun- 
rukun seperti shalat dan wudhu’, maka cukup pada keduanya 
satu keikhlasan. Sebab, kecermatan dan kebenaran amalan 
yang satu amat tergantung pada amalan satunya lagi. 
Sehingga itu seperti satu amalan. 


Engkau mungkin bertanya: Bagaimana halnya dengan 
seorang hamba yang beramal lebih karena keinginan untuk 
mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat dari Allah 
Ta'ala, bukan demi mendapatkan ridha Allah? Dan hamba 
itu juga tidak mengharapkan mendapat keuntungan dunia 
atau pujian dari manusia lain. Apakah itu juga termasuk 
perbuatan riya'? 


Jawaban dari pertanyaan itu sudah jelas, bahwa perbuatan 
hamba itu murni riya’. 


Telah berkata para ulama, “Yang dipandang dalam riya' 

- itu adalah tujuannya, bukan apa yang diinginkan. Jika tujuan 

amal baiknya itu untuk mendapatkan keuntungan dunia, itu 

adalah riya’, baik engkau menginginkan hal itu dari Allah 
atau dari manusia.” 


Menghindari Saktor-faktor @erusak Sbadahes 361 


Allah Ta'ala berfirman, 


ea 2 Ata Su wap Opa 


“Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, 
niscaya akan Kami tambah keuntungan itu baginya. Dan 
barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia, maka 
Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia 
dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat kelak." 
(asy-Syuuraa': 20) 


Kata riya' berasal dari akar kata ru' dan yah, artinya 
“melihat”. Ini karena pelakunya merasakan keinginan buruk 
di hatinya, yaitu orang lain harus melihat amal baiknya. 


Ada seorang yang mengerjakan amal baik dengan maksud 
agar Allah memberi anugerah sejumlah ke-untungan duniawi 
sehingga ia tidak perlu meminta-meminta pada orang lain, 
dan bisa mengabdikan dirinya untuk beribadah dengan 
khusyu, akankah tingkah laku ini juga dinilai sebagai riya’? 


Ketahuilah, bahwa melepaskan ketergantungan kepada 
orang lain itu bukan dengan memperbanyak harta benda, 
namun dengan sikap gana'ah (merasa cukup dengan 
pemberian Allah, Perj.). Juga percaya, bahwa Allah Ta'ala akan 
mencukupinya. 


Bila dengan suatu amal baik engkau berharap mendapat 
keuntungan duniawi sebagai bekal agar bisa menjalankan 
ibadah dengan khusyu, maka itu tidak termasuk riya’. Tapi 
harus diingat, bahwa keuntungan duniawi itu hanya 
digunakan untuk kepentingan akhiratmu saja, bukan untuk 
kebutuhan dunia. Jika kondisinya demikian, maka bukanlah 
riya' untuk memperoleh keuntungan dari amal baiknya itu. 
Sebuah niat bukanlah riya’. 


362 amaCXinhajul C#ebidin 


Sebuah keinginan untuk memperoleh kebaikan bukan 
termasuk riya’. Demikian pula jika engkau menginginkan 
dihormati oleh manusia atau dicintai ulama dan para 
pemimpin, dimana tujuanmu supaya dapat memperkuat 
mazhab pendukung kebenaran atau untuk menolak ahli 
bid'ah, atau untuk menyebarkan ilmu, atau menganjurkan 
manusia untuk beribadah dan semacamnya, bukan ber- 
maksud mencari kemuliaan pribadi atau dunia. Itu semua 
adalah keinginan yang terpuji. Tidak satu pun di antara 
perbuatan itu yang masuk kategori riya'. Sebab, pada 
hakikatnya itu menyangkut masalah akhirat. 


Kami telah bertanya kepada beberapa syaikh (guru) 
mengenai kebiasaar para wali membaca surah al-Wagi'ah saat 
mengalami kesulitan rezeki. Bukankah itu dimaksudkan agar 
Allah melepaskan mereka dari kesulitan tersebut, dan 
menganugerahi mereka kemampuan agar bisa beribadah 
dengan tenang? Saya bertanya pada sebagian syaikh itu, 
bagaimana bisa dibenarkan kalau kita menghendaki kesenangan 
dunia dengan amalan akhirat? Maka ia menjawab, “Yang 
dimaksudkan oleh para wali itu adalah, agar Allah Ta'ala 
memberi mereka rasa gana'ah, yakni rezeki yang cukup menjadi 
bekal dalam beribadah kepada-Nya, dan agar kuat dalam 
menuntut ilmu. Dan ini termasuk dari keinginan-keinginan 
yang baik, bukan keinginan dunia.” 


Membaca surah al-Waagiah saat mengalami kesulitan 
keuangan, juga disebutkan dalam hadits-hadits Nabi saw. dan 
atsar para sahabat. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud 
dicemooh orang karena tidak meninggalkan harta bagi anak- 
anaknya sedikit pun, dimana ia mengatakan, “Aku telah 
meninggalkan untuk mereka surah al-Waagiah.” 


Sunnah ini kemudian menjadi kebiasaan para ulama dan 
orang-orang saleh di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, 
selain mereka sendiri memang tidak peduli dengan kesulitan 


Menghindari Saktor-faktor Perusak badahta 363 


keuangan atau kemiskinan di dunia. Kenyataanya mereka 
memang senang dengan kondisi miskin, sebaliknya sangat 
khawatir bila memperoleh rezeki yang banyak. Mereka takut 
apabila diberi kelapangan dunia, itu akan menjadi istidraj 
(penyiksaan secara perlahan-lahan) dari Allah Ta'ala dan 
sebagai musibah bagi mereka. Padahal kebanyakan manusia 
memandangnya sebagai kebaikan dan nikmat. Mereka suka 
mengembara dan melanglang buana. Mereka memandang 
kelaparan sebagai sebagai modal bagi perjalanan mereka. 
Inilah menurut mazhab Ahli Tasawuf, mazhabku dan mazhab 
para guruku. Dengan demikian, kami telah berjalan sesuai 
perjalanan para pendahulu kami. Ketika orang-orang yang 
kemudian (mutaakhkhirin) melailaikan hal ini, maka itu harus 
kita abaikan. 


Kami membahas masalah ini secara detil dengan satu 
tujuan agar orang-orang yang lalai itu tidak memandang 
sebelah mata kepada mereka, karena ketidaktahuan terhadap 
praktek hidup orang-orang saleh di masa lalu itu. Juga 
dimaksudkan agar para pemula di jalan agama ini, yang belum 
memiliki pengetahuan yang cukup menyangkut masalah 
tersebut, tidak salah memahami isu itu dengan berkata, 
“Bagaimana mungkin seorang yang saleh, sabar dan taat 
seperti mereka itu menggunakan ayat-ayat Al-Our'an (surah 
al-Waagiah) untuk menyelamatkan mereka dari kelaparan?” 


Kecenderungan berpikir seperti itu lebih dikarenakan 
kebodohan. Ketahuilah, mereka melakukan itu karena itu 
merupakan sunnah Nabi saw. Lagipula, yang mereka tuju 
adalah tercapainya gana'ah dan mendapatkan bekal, bukan 
mengikuti sifat rakus dan keinginan nafsu, atau akibat lemah 
hati dalam menanggung kesulitan tersebut. Kebanyakan yang 
engkau lihat dari akibat itu adalah kurangnya gana'ah bagi 
hati, hilangnya keburukan lapar, dan bukan pula kerana tidak 
mampu menahan penderitaan hidup. Jika engkau mengikuti 


364 ama Minhajul C#bidin 


cara mereka dengan mengamalkan ayat-ayat Al-Our'an dan 
doa-doa, maka hatimu akan terasa ringan menghadapi beban 
kesulitan hidup dan kecemasan terhadap kebutuhan hidup 
sehari-hari. Ini sudah dibuktikan oleh pengalaman nyata para 
wali dan orang-orang salch itu. 


b. Ujub 


Faktor kedua yang bisa merusak ibadahmu dalam tahapan 
ini adalah ‘ujub (membanggakan diri). Engkau harus benar- 
benar menjauhinya karena dua alasan: 


Alasan pertama, bahwa rasa "ujub menghalangi kita dari 
taufiq dan Allah Ta'ala. Orang yang membanggakan diri itu 
akan terhinakan, karena dengan terputusnya seorang hamba 
dari bantuan dan taufig Allah, ia akan cepat binasa. 


Oleh karena itu, Nabi Saw. bersabda, 


Pa BEI AA BAR AN On An AI Ti 
Ai e jas! Sg ata SR) | Una mad Liga LN 
“Tiga perkara yang membinasakan, yaitu sifat kikir yang 


diikuti, hawa nafsu yang dituruti, dan kekaguman seseorang 
terhadap dirinya sendiri.” 


Alasan yang kedua, rasa “ujub itu merusak amal saleh. Nabi 
Isa al-Masih as. mengatakan, “Wahai para Hawari, berapa banyak 
lentera yang telah dipadamkan oleh angin. Dan berapa banyak 
ahli ibadah yang dirusak oleh rasa “ujub.” 


Rasa “ujub ini mencabut nilai ibadah seorang hamba, yang 
menjadi tujuan hidup mereka. Ini tentu membuat hamba itu 
tak mendapat kebaikan apapun dari ibadahnya. Maka, ia 
pantas untuk khawatir dan waspada pada sifat ini. Hanya 
Allah Ta'ala yang berkuasa memberikan taufig serta 
perlindungan. 


Menghindari Saktor-faktor @erusak badahss 365 


Apa hakikat “ujub, dan apa maknanya? Apa pula pengaruh 
dan hukumnya? 


Ketahuilah, bahwa hakikat 'ujub itu adalah memandang 
hebat amal saleh yang kita lakukan. Menurut para ulama, 
maksudnya adalah bila seorang hamba menceritakan atau 
menunjukkan kehebatan amalnya kepada manusia lain, pada 
nafsunya, atau pada lainnya, selain Allah “Azza wa Jalla. 
Menurut mereka, “ujub itu kadang karena faktor ketiganya 
sekaligus (manusia lain, diri sendiri, dan lainnya), kadang 
dengan dua atau faktor saja. 


Sedangkan lawan dari sikap “ujub ialah mengingat 
anugerah Allah. Yaitu, mengingat bahwa semua urusan kita 
bisa terlaksana berkat taufiq (bimbingan) dari Allah Ta'ala. 
Dan bahwa, hanya Dialah yang memuliakan dan memper- 
banyak pahala dan nilai amal kita. Maka, mengingat anugerah 
Allah ini menjadi wajib hukumnya manakala muncul ajakan- 
ajakan untuk berbuat ‘ujub. Dan sunnah hukumnya untuk 
dilakukan setiap waktu, di saat ajakan “ujub itu belum muncul. 


Bagaimana dosa “ujub itu mempengaruhi amal ke-baikan? 
Sebagian ulama mengatakan, bahwa orang yang 'ujub itu 
sedang menunggu proses batalnya amal. Jika ia bertobat 
sebelum meninggal dunia, maka ia akan selamat. 


Pendapat ini juga dianut oleh Muhammad bin Shabir, 
seorang syaikh dari kalangan aliran Karamiyah. Menurut-nya, 
suatu amal baik akan menjadi sia-sia dan hilang percuma 
akibat rasa 'ujub. Lantaran itu ia tidak berhak memperoleh 
pahala dan pujian atas amal itu. Sedangkan menurut 
pendapat ulama lainnya, yang hilang hanyalah tambahan 
pahalanya saja. Ia hanya mendapat pahala satu kali saja. 


Disini mungkin ada pertanyaan: Bagaimana mungkin 
seorang yang ‘arif dan dekat dengan Tuhan bisa lupa bahwa 


366 ma OMinhajul C#bidin 


amal-amal baik itu dilakukan hanya dengan pertolongan dan 
rahmat Allah, yang merupakan satu-satunya kekuatan yang 
bisa memberi balasan pahala dengan rahmat-Nya, serta 
menambah nilai dan pahalanya? 


Ketahuilah, ada satu poin yang menarik dalam masalah 
ini, dimana manusia dibagi dalam tiga golongan: 


(a). Mereka yang tetap tenggelam dalam "ujub, selamanya. 
Mereka itu adalah kelompok Mu'tazilah dan Qadariyah 
yang tidak mengakui adanya anugerah Allah Ta'ala dalam 
amal perbuatan mereka. Mereka mengingkari adanya 
bantuan dan taufig secara khusus dari Allah. Hal itu 
dikarenakan oleh pemahaman keliru yang telah 
menguasai mereka. 


(b). Mereka yang mengingat bahwa Allah Ta'ala memberi 
anugerah dalam segala keadaan. Mereka itu adalah orang- 
orang yang lurus dan tidak “ujub dengan amal-amal 
mereka. Itu lantaran mereka memiliki pemahaman yang 
mendalam dan mendapat pertolongan khusus dari-Nya. 


(c). Mercka yang menggabungkan diantara keduanya. Mereka 
itu adalah orang kebanyakan di kalangan Ahlus Sunnah. 
Terkadang mereka menyadari anugerah Allah, tapi 
kadang lalai hingga berbuat 'ujub. Rasa 'ujub itu muncul 
secara mendapat di saat mereka lalai, dan sifatnya 
sementara. Itu terjadi karena kurangnya usaha dan 
kurang memiliki ketajaman batin. 


Bagaimana nasib perbuatan baik golongan Qadariyah dan 
Mu 'tazilah?” 


Ada perbedaan pandangan dalam menyikap mereka. Ada 
yang mengatakan, amal baik mereka batal karena keyakinan 
(itigad) mereka yang keliru. Tapi ada juga yang meyakini 
bahwa amal baik mereka tidak batal secara total lantaran 


Menghindari Saktor-faktor Perusak Wbadahts 367 


kekeliruan i'tigad mereka, dan juga kelompok-kelompok 
Islam lainnya. Yang harus dilihat adalah, apakah ada unsur 
“ujub dalam amal baik yang dilakukan oleh seorang hamba, 
apapun golongan atau mazhabnya. Jadi khusus berkaitan 
dengan amal perbuatan yang dikerjakan. Sebagaimana halnya 
keyakinan Ahlu Sunnah tidak dengan sendirinya mencegah 
“ujub dalam setiap amal perbuatan pengikutnya. Yang bisa 
mencegah munculnya sifat buruk itu adalah dengan 
mengingat anugerah Allah terus menerus dan dengan 
pertolongan dari Allah. 


c. Faktor-faktor Perusak Amal Lainnya 


Selain “ujub dan riya’, masih banyak faktor perusak amal 
lainnya. Akan tetapi, di sini kami membatasi diri dengan hanya 
membahas kedua sifat buruk itu, karena keduanya merupakan 
faktor yang paling berat merusak amal manusia. 


Sebagian syaikh menjelaskan sepuluh faktor perusak amal, 
dan menasehati umat agar menjaga amal darinya. Sepuluh 
fator itu adalah: 


(1) Munafik 

(2) Riya' 

(3) Mencampur adukkan niat amal 

(4) Mengungkit-ungkit kebaikan yang ia lakukan pada 
orang lain 

(5) Menyebabkan kesusahan orang lain 

(6) Memberi jalan untuk merasa menyesal 

(7) ‘Ujub 

(8) Menyesali amal yang sudah dilakukan 

(9) Lesu dan malas 

(10) Takut celaan manusia. 


Kemudian syekh kami mengigatkan kerusakan yang 
disebabkan oleh kesepuluh faktor di atas terhadap amal-amal 


368 sa Minhajul C#bidin 


kita. Ia juga menyebutkan sepuluh lawan dari perusak amal 
diatas: 


(1) Ikhlas dalam beramal. 

(2) Ikhlas dalam mencari pahala. 

(3) Niat yang murni 

(4) Mempercayakan amal kita hanya kepada Allah swt. 
(5) Menjaga diri, jangan sampai menyusahkan orang lain. 
(6) Menjaga konsistensi berbuat baik. 

(7) Mengingat anugerah Allah 

(8) Menilai sebuah amal 

(9) Mengagungkan taufig Allah 

(10) Hanya takut kepada Allah Ta'ala. 


Ketahuilah, bahwa kemunafikan itu membatalkan seluruh 
amal baik yang pernah dilakukan, sedangkan riya' 
menyebabkan ditolaknya sebuah amal. Mengungkit-ungkit 
amal dan membuat susah orang lain (al mann wal adza) itu 
membatalkan pahala sedekah saat itu juga. Tapi menurut 
sebagian guru kami, yang dibatalkan hanyalah tambahan 
pahalanya saja. Seluruh ulama sepakat, “menyesali” amal yang 
telah ditunaikan, akan membatal-kan amal tersebut. 
Sementara rasa 'ujub menghilangkan tambahan pahala sebuah 
amal. Sedang malas dan lesu, takut pada celaan manusia itu 
meringankan nilai amal, sehingga bobot amal tersebut. 


Kami katakan di sini, bahwa penerimaan atau penolakan 
suatu amal tergantung pada penilaian orang itu terhadap amal 
yang dilakukan, yaitu apakah orang itu mengagung-kan atau 
menilai remeh amalnya. 


Kegagalan amal (ihbat al-a'mal) bermakna lenyapnya 
seluruh keuntungan atau tambahan keuntungan dari sebuah 
amal. Sedangkan pahala adalah balasan atas amal perbuatan 
baik, sesuai dengan jenis amalnya, serta situasi dan 
kondisinya. 


cMenghindari Saktor-faktor @Perusak @badahsts 369 


Bertambahnya pahala bermakna bahwa pahala bagi sebuah 
amal dilipatgandakan tiga kali, sepuluh kali, seratus kali, 
bahkan lebih dari itu. Sedangkan bertambahnya nilai sebuah 
amal itu tergantung pada situasi dan kondisi yang berbeda- 
beda. Misalnya, berlaku baik kepada orang lain itu mendapat 
pahala, tapi berbuat baik kepada ayah dan ibu nilai pahalanya 
lebih besar. Apalagi berlaku baik kepada Nabi saw., yang lebih 
tinggi lagi nilai pahalanya dibanding amal baik pada ayah 
dan ibu. 


Kadangkala sebuah amal bertambah nilainya, tapi 
pahalanya tidak berlipat. 


Ini adalah pokok dari keseluruhan yang kami hadirkan di 
bab ini. Maka ketahuilah hal itu. Semoga Allah Ta'ala 
memberikan taufig. 


B. Mengobati Riya’ dan 'Ujub 


Berhati-hatilah dalam melewati jalan yang riya’ dan “ujub 
ini. Para ahli ibadah telah mampu melewati berbagai jalan 
dan menghadapi banyak kesulitan dengan hasil yang baik, 
dan karenanya memperoleh banyak keuntungan dan 
kemuliaan. Tapi, yang paling mereka khawatirkan adalah dua 
jalan ini (riya' dan 'ujub). Sebab, di kedua jalan ini banyak 
terdapat perampok yang ganas, yang siap merampok pahala 
amal ibadah dan perbuatan baik mereka, dengan akibat 
rusaknya ketaatan dan ibadahnya itu. Ini adalah tahap 
perjalanan yang paling berbahaya, yang dapat menjatuhkan 
seorang ahli ibadah ke jurang yang paling dalam. 


Agar bisa selamat dari ancaman kedua penyakit itu (riya 
dan 'ujub), hendaknya engkau ikuti beberapa aturan dan 
prinsip yang akan kami jelaskan. Insya Allah dengannya 
engkau akan aman. 


370 sa MAinhajul C#bidin 


a. Menyembuhkan Penyakit Riya' 


Untuk mengobati penyakit riya’, ada empat prinsip yang 
harus diperhatikan. 


Prinsip pertama: Mempelajari dan menaati perintah yang 
tercantum dalam Al-Our'an. Allah swt. telah berfirman, 


o La áa? gpa 
- DE 


beta d of as Ma Fb Aoi sala ya 5 


“Allahlah yang telah menciptakan tujuh langit dan seperti 
itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar 
kalian mengetahui, bahwasanya Allah Mahakuasa atas 
segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah, ilmu-Nya, 
benar-benar meliputi segala sesuatu.” (ath-Thalaag: 12) 


Seakan-akan dengan ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, 


“Aku telah menciptakan langit dan bumi berikut seluruh 
yang ada di antara keduanya dalam segala bentuk serta 
keindahannya. Dan cukup bagimu dengan melihatnya untuk 
mengetahui bahwa Aku adalah Mahakuasa lagi Maha 
Mengetahui. Sementara engkau, dalam melakukan shalat dua 
rakaat saja pun sudah banyak berbuat kesalahan. Engkau 
tidak puas kalau shalatmu hanya diawasi oleh Allah, yang 
mungkin saja memberi pujian pada ibadahmu itu. Engkau 
malah berharap orang-orang memperhatikan shalatmu, dan 
memujinya. Apakah itu berarti engkau setia dan baik kepada- 
Ku? Kalau engkau berpikiran seperti itu, berarti engkau 
seorang yang bodoh.” 


Prinsip yang kedua; Ada seseorang yang memiliki permata 
berharga, yang sebenarnya bisa ia jual dengan harga beribu- 


Menghindari Saktor-faktor @erusak @fbadahts 371 


ribu dinar, namun ia melepaskannya dengan harga hanya satu 
sen. Bukankah itu kerugian besar baginya? Orang-orang pun 
pasti akan menganggapnya sebagai orang yang sangat bodoh. 
Ini juga mencerminkan buruknya selera, sempitnya ilmu, 
piciknya pikiran, dan kelemahan hamba tersebut. 


Dengan cara yang sama kita melihat seseorang yang dipuji 
setinggi langit oleh masyarakat luas. Padahal, semua pujian 
itu tidak ada apa-apa dibandingkan dengan balasan dan pahala 
dari Allah Ta'ala, dan pujian-Nya bagi amal perbuatan yang 
dilakukan orang itu. Lebih dari itu, seluruh harta dan 
kekayaan yang dimiliki oleh alam semesta ini tidak ada 
nilainya sama sekali dibanding harta dan kekayaan Allah. 
Maka, kerugian besar bagimu bila engkau membeli benda- 
benda duniawi yang bernilai itu dengan berkah dari Allah 
yang tak ternilai harganya. 


Dengan demikian, bukankah merupakan kerugian 
yang nyata apabila engkau melewatkan dirimu dari 
kemuliaan-kemuliaan yang berharga tersebut hanya 
dengan perkara-perkara yang hina dan rendah ini? Lalu, 
jika engkau sulit melepaskan diri dari kemauan yang 
buruk, maka tujulah olehmu akhirat, niscaya engkau akan 
diikuti oleh dunia. Bersandarlah pada Tuhanmu yang esa 
saja, niscaya engkau akan diberikan dunia sekaligus 
akhirat. Sebab, Dialah yang memiliki Kenanga Hal itu 
sesuai dengan firman-Nya, 


23 PER -L 3037, 


SN GAN Lari Ši Wa SIM LA Ng IS a 


“Barangsiapa yang menghendaki pahala di dunia saja 
(maka ia merugi), karena di sisi Allah ada pahala dunia 
dan akhirat.” (an-Nisaa': 134) 


372 m3 Minhajul C£bidin 


Dan Rasulullah saw. bersabda, 


Ka AI KS Ja TAN ed JK Ho 


“Sesungguhnya Allah benar-benar akan memberikan 
dunia dengan amalan untuk akhirat, dan Dia tidak akan 
memberikan akhirat karena amal yang ditujukan untuk 
dunia.” 


Jadi, apabila engkau mengikhlaskan niat dan mencurah- 
kan keinginan untuk tujuan akhirat, niscaya engkau akan 
mendapatkan akhirat berikut dunia secara bersamaan. 
Namun, apabila engkau hanya menginginkan dunia, maka 
akan hilang akhirat itu darimu pada saat yang bersamaan. 
Dan barangkali engkau tidak akan mendapatkan dunia itu 
seperti yang engkau inginkan. Jika pun engkau mendapat- 
kannya, maka ia tidak akan kekal bagimu. Sehingga dengan 
demikian engkau mengalami kerugian dunia dan akhirat 
sekaligus. Maka, renungkanlah baik-baik wahai orang yang 
mau menggunakan akalnya! 


Prinsip yang ketiga: Janganlah engkau beramal atau 
berbuat sesuatu demi orang tertentu, dimana orang itu 
mungkin malah merasa keberatan dan tidak senang 
karenanya. Sekiranya ia tahu bahwa engkau beramal 
karenanya, maka tentu ia akan marah kepadamu, benci, serta 
memandangmu hina dan rendah. Lalu bagaimana bisa 
seseorang yang berakal itu beramal demi orang yang 
reaksinya seperti itu? 


Oleh karena itu, beramallah hanya demi Zat yang jika 
engkau beramal karena-Nya dan menuju kepada-Nya dengan 
usahamu, serta hanya mencari keridhaan-Nya dengan hal itu, 


cMenghindari Saktor-faktor «Perusak @badahes 373 


niscaya Dia akan mencintaimu, memberimu dan memulia- 
kanmu, sehingga membuatmu rela dan tidak butuh terhadap 
yang lain. Inilah penjelasannya. 


Prinsip yang keempat: Ada seseorang yang tahu rahasia 
bisa membuat senang seorang raja, dan membuatnya bisa 
dekat dengan sang raja. Tapi orang itu justeru memilih untuk 
sibuk menarik perhatian orang-orang biasa. Orang itu pasti 
akan dianggap bodoh dan tidak bijaksana. Sebaliknya, 
bagaimana keadaannya bila orang itu telah membuat raja 
tidak senang, dibandingkan bila dia membuat orang biasa 
tidak senang? Inilah keadaan orang yang riya'. Mengapa ia 
memilih untuk menyenangkan orang-orang biasa, yang 
rendah, lemah, dan hina, padahal ia punya kemampuan 
untuk menyenangkan Maha Raja Yang Menguasai dunia dan 
akhirat, yaitu Allah Azza wa Jalla? 


Bila engkau berpikir bodoh, bahwa engkau masih 
memerlukan keridhaan makhluk disampaing keridhaan 
Allah, maka engkau harus menjaga niatmu agar tetap murni 
dan ikhlas untuk Allah Ta'ala. Sebab, semua hati manusia itu 
ada dalam kendali-Nya. Dia bisa mencondong-kan hati 
mereka kepadamu, dan membuat mereka simpati kepadamu. 
Di sisi lain, jika engkau tidak mau mengikuti jalan ini, dan 
engkau tetap beramal baik agar disenangi orang lain, maka 
Allah Ta'ala juga bisa dengan mudah membuat hati orang- 
orang itu jengkel dan tidak senang denganmu. Jadi, dengan 
mengikuti jalan bodoh tersebut, engkau bukan saja dibenci 
oleh Allah, tapi juga dibenci oleh manusia. Maka, engkau 
jadinya menderita kerugian dunia dan akhirat sekaligus. 


Diriwayatkan bahwa Hasan al-Bashri pernah berkata, “Ada 
seorang laki-laki yang mengatakan, “Demi Allah, aku benar- 
benar akan menyembah Allah dengan ibadah yang aku akan 
diingat-ingat oleh manusia.' Ia kemudian menjadi orang yang 


374 ma CMinhajul C#bidin 


pertama masuk masjid dan paling akhir keluar. Maka setiap 
ia dilihat oleh seseorang, ia langsung berdiri untuk 
mengerjakan shalat. Ia tidak pernah meninggakan puasa dan 
mengikuti halagah-halagah zikir. Dan ia terus dalam keadaan 
demikian sampai tujuh bulan. Tapi, setiap kali ia melewati 
kerumunan orang, mereka justeru berkata, ‘Ta itu orang yang 
riya'.' Ia pun kemudian mencela dirinya dan mengatakan: 
Aku melihat diriku tidak mendapatkan apa-apa. Mulai saat 
ini, aku akan benar-benar menjadikan seluruh amalku untuk 
Allah. Dan ia tidak melebihkan amalnya sedikit pun dari amal 
yang pernah dilakukan sebelumnya. Hanya saja, ia mengubah 
niatnya kepada kebaikan. Dan setelah itu, ketika ia lewat di 
hadapan orang-orang, mereka mengatakan, ‘Semoga Allah 
merahmatinya. Sekarang ia telah menjalani kebaikan.” 


Kemudian Hasan membaca, 


s 


B9 ASN Se leE ET Gi O 


“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal 
shalih, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan me- 
nanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang.” 
(Maryam: 96) 


Lebih lanjut Hasan mengatakan, “Allah Ta'ala mencintainya 
dan menjadikan ia dicintai oleh orang-orang yang beriman.” 


b. Menyembuhkan Penyakit ‘Ujub 
Untuk mengobati penyakit “ujub ini, hendaknya engkau 
memperhatikan tiga prinsip penting. 


Prinsip pertama: Amal perbuatan seorang hamba itu akan 
memiliki nilai hanya bila diridhai dan diterima oleh Allah 
Ta'ala. Kalau tidak, maka engkau seperti melihat seorang 
buruh yang bekerja sepanjang hari dengan upah dua dirham 


Menghindari Saktor-faktor Perusak badahts 375 


saja, atau penjaga yang berjaga sepanjang malam dengan gaji 
yang sangat kecil. Namun, jika engkau mengkhususkan amal 
perbuatanmu hanya kepada Allah, lalu engkau berpuasa 
karena-Nya satu hari, maka puasamu pada hari itu tidak 
terhingga nilainya apabila Dia meridhai amalmu itu dan 
menerimanya. 


Allah Ta'ala berfirman, 


a Ja KAN Sejalan Si 
“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang 
dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (az-Zumar: 10) 


Dan di dalam sebuah riwayat hadits gudsi disebutkan, 
“Aku menyiapkan untuk hamba-hamba-Ku yang ber- 
puasa balasan yang tidak pernah dilihat oleh mata dan 
tidak pernah didengar oleh telinga, serta tidak pernah 
terlintas di hati manusia.” 


Lihatlah! Itulah upah bagi orang yang berpuasa satu hari. 
Harimu yang dulu bernilai dua dirham saja, yang engkau lalui 
dengan susah payah, kini telah bernilai sebesar itu, hanya 
dengan menunda makan siang menjadi makan malam. 


Jika engkau berdiri shalat satu malam karena Allah Ta'ala, 
dan engkau ikhlaskan hanya untuk-Nya, maka berdirimu itu 
tidak terhingga nilainya dalam memperoleh kemuliaan di sisi- 
Nya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, 


25 . KI »E óo osf- of á a ~g soz LI 
IPE Ga alir el BA ue pe il G i ea SP 
2 o D Ld 

„Ù alang 

“Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan 
untuk mereka, yaitu (bermacam-macam nikmat) yang 


menyedapkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap 
apa yang telah mereka kerjakan.” (as-Sajdah: 17) 


376 saCfinhajul C&bidin 


Beginilah yang terjadi dengan amal-amalmu yang 
sebelumnya hanya dihargai beberapa dirham saja, kini telah 
berlipat-lipat nilainya, hanya karena engkau melakukannya 
demi untuk mendapat keridhaan Allah semata. 


Renungkanlah, betapa besar balasan yang dijanjikan oleh 
Allah bagi mereka yang mengerjakan shalat dua rakaat yang 
ringan, atau yang mengucapkan kalimat suci laa ilaaha 
illallaah yang hanya memerlukan satu tarikan suci. 
Sebagaimana firman Allah, 


toto. kg 03 23. atot -< o 3 2 p 2 One 
Oale ESG age a3 l S3 ye blo Jat uag 
Pd Os “0, Laos. Fi 

Lag HR Lea OP Tadi 


“Dan barangsiapa mengerjakan amal yang shalih, baik laki- 
laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, 
maka mereka akan dimasukkan surga, mereka diberi rezeki 
di dalamnya tanpa hisab.” (al-Mu'min: 40) 


Bagi ahli dunia, pekerjaan yang dilakukan hanya dengan 
satu kali tarikan nafas tidak ada nilainya. Begitupun bagi 
dirimu sendiri. Kalai kita kaji, berapa banyak nafas yang 
engkau sia-siakan, tanpa menghasilkan apa-apa? Berapa 
zaman yang telah berlalu begitu saja, tanpa bisa dipetik 
manfaatnya? Padahal bila digunakan untuk mencari ridha 
Allah, nilainya menjadi sangat besar. Allah menambah besar 
nilainya dan menganugerahinya dengan karunia-Nya yang 
agung. 


Maka, patutlah seorang yang berakal melihat, betapa 
rendah nilai perbuatannya selama ini. Dan melihat bahwa 
kemudian amalnya menjadi mulia dan meningkat nilainya 
hanya dengan anugerah Allah. Waspadailah terus amal 
perbuatanmu, agar tidak jatuh kembali pada kehinaan, 


Menghindari Saktor-faktor «Perusak cfbadahts 377 


hingga tidak diridhai oleh-Nya. Karena itu bisa melenyapkan 
nilai amal yang sudah diraih, dan amalmu kembali kepada 
keadaan semula yang memiliki nilai rendah, hanya beberapa 
dirham, bahkan lebih buruk itu. 


Sebagai contoh, satu tandan anggur dan seikat daun 
kemangi di pasar berharga satu sen. Jika seseorang 
menghadiahkannya kepada raja, sekalipun murah, namun 
raja menyukainya, maka si raja bisa jadi memberikan imbalan 
untukmu seribu dinar. Namun sebaliknya, apabila raja tidak 
menyukainya, dan mengembalikan pemberian itu kepadanya, 
maka harganya kembali ke awal, yaitu satu sen saja. Demikian 
pula keadaan amal kita. Maka perhatikanlah dan lihatlah 
anugerah Allah, serta lindungilah amalmu dari apa-apa yang 
memperburuknya di sisi Allah “Azza wa Jalla. 


Prinsip yang kedua, Seorang raja di dunia apabila memberi 
gaji dan fasilitas yang cukup pada pelayannya, maka ia akan 
minta terus dilayani oleh si pelayan, baik di siang hari ataupun 
tengah malam. Pada yang demikian itu sebenarnya terkandung 
kehinaan dan kerendahan. Ia akan berdiri di samping raja itu 
hingga kakinya gemetaran. Lalu berjalan di depannya apabila 
sang raja naik kendaraannya. Dan mungkin ia harus berdiri 
di pintu kamarnya sepanjang malam untuk berjaga-jaga, dan 
bilamana musuh datang, ia pun siap mengorbankan nyawa 
yang cuman satu itu demi sang raja. Ia sanggup menjalani 
semua tugas pelayanan itu, dengan segala derita dan 
bahayanya, demi memperoleh keuntungan dunia yang kering 
dan rendah itu. 


Padahal, pada hakikatnya rezeki itu datang dari Allah 
Ta'ala, dan raja itu hanyalah sebagai perantarabya. Allah Ta'ala 
telah menciptakanmu dari yang sebelumnya tidak ada, 
kemudian Dia memeliharamu dengan sikap yang baik. Dia 
memberimu nikmat jasmaniah dan rohaniah untuk agamamu, 


378 mm IMnhajul Ce&bidin 


jiwamu dan duniamu, yang tidak dapat dijangkau oleh 
pikiran dan khayalanmu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, 


Warna PER 


pad a Upi Oh 


“Dan jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, 
niscaya engkau tidak dapat menentukan jumlahnya.” (an- 
Nahi: 18) 


Kemudian, apabila engkau menunaikan shalat dua rakaat 
dengan banyak cacat dan kekurangan, meski Allah Ta'ala telah 
menjanjikan balasan pahala yang sangat besar bagimu di 
akhirat, dan engkau lalu merasa bangga dengan shalat yang 
seperti itu. Catat baik-baik, tidaklah bijaksana untuk merasa 
bangga dengan kondisi shalat yang seperti itu, yang 
sebenarnya tak ada nilainya, tapi kemudian menjadi bernilai 
hanya karena rahmat-Nya saja. 


Prinsip yang ketiga: Coba bayangkan seorang raja dengan 
hak istimewa ini: seluruh menteri dan para punggawa istana 
berdiri di sampingnya untuk melayani seluruh keperluan raja, 
para jenderal dan gubernur yang siap melaksanakan 
perintahnya: orang-orang bijak dan cendekiawan yang 
melayaninya dengan pujian-pujian. Tapi raja kemudian 
mengizinkan seorang penjaga toko atau petani miskin masuk 
istananya, dan berdiri sejajar dengan orang-orang besar itu, 
dan memberi kedudukan khusus di istana. Setelah diterima 
menjadi orang istana dengan cara yang tidak wajar, bila orang 
tersebut lantas merasa bangga, lalu lebih mengutamakan 
kepentingan dirinya daripada sang raja, maka semua orang 
pasti akan menyangka bahwa orang itu sudah gila dan 
kehilangan perasaan. 


Setelah melihat contoh di atas, sekarang engkau pikirkan 
bahwa raja itu adalah Allah swt., Rabb yang kepada-Nya 


Menghindari Saktor-faktor Perusak Sbadahts 379 


bertasbih langit dan bumi serta makhluk yang ada pada 
keduanya. Juga tidak ada sesuatu pun dari makhluk-Nya, 
melainkan pasti bertasbih memuji-Nya, dan Dia yang 
disembah oleh makhluk langit maupun bumi, baik dengan 
sukarela ataupun terpaksa. Dan di antara para pelayan yang 
ada di pintu-Nya adalah Jibril yang sangat dipercaya, Mikail, 
Israfil, Izrail serta para pemikul “Arasy, Kurubiyun, Ruhaniyun 
dan semua malaikat yang tinggi kedudukannya, yang tidak 
dapat dihitung jumlahnya kecuali oleh Rabb semesta alam. 


Kemudian mereka yang tergolong para pengabdi di 
hadapan pintu-Nya adalah Nabi Adam, Nuh , Ibrahim, Musa, 
Isa dan Muhammad, sebagai sebaik-baik makhluk, kemudian 
menyusul para nabi rasul lainnya. Semoga shalawat Allah dan 
salam-Nya dilimpahkan kepada mereka semua, pada derajat 
mereka yang mulia, dan dengan perjalanan hidup mereka yang 
harum dan mulia. Kedudukan mereka ditinggikan, ibadah 
mereka diagungkan, dan dinyatakan utama oleh-Nya. 


Urutan berikutnya adalah para ulama yang merupakan 
pemimpin-pemimpin bijak dan baik, serta orang-orang 
zuhud. Derajat mereka agung dan menawan. Tubuh mereka 
bersih dan suci, sementara ibadah mereka sangat banyak dan 
ikhlas. 


Sedangkan pelayan-pelayan paling hina di pintu-Nya 
adalah para hamba dunia dan para pembesar dunia. Mereka 
menundukkan wajah kepada-Nya (bersujud), merasa kecil, 
mengotori wajah mereka dengan debu, tunduk serta 
mengajukan kenutuhan mereka kepada-Nya dengan 
menangis, memelas dan merasa tidak berdaya. Mereka juga 
mengakui bahwa hanya Allah-lah yang pantas disembah, dan 
mengakui diri mereka salah. Mereka bersujud dan merasa 
kecil di hadapan-Nya. Sehingga bilamana Dia melihat mereka 
selintas saja, akan memenuhi hajat mereka dengan anugerah- 
Nya atau mengampuni kesalahan mereka karena sifatnya yang 


380 -aMinhajul C#bidin 


Mahapemurah. Dan Dia, sekalipun Mahabesar dan Maha- 
agung, telah mengizinkan orang-orang hina, cacat dan kotor 
itu bertemu dengan-Nya. Padahal jika orang-orang itu 
meminta izin kepada walikota atau bupati di dunia, maka 
kemungkinan besar takkan mengizinkan mereka bertemu. 
Dan jika berbicara dengan seorang kepala desa, maka 
barangkali mereka tidak akan ditanggapi. Jika mereka 
bersujud kepada pemimpin dan penguasa negeri di bumi ini, 
maka mungkin saja sang pemimpin itu tidak mempedulikan 
mereka. Sedangkan Allah Yang Mahamulia dan Mahaagung 
telah mengizinkan mereka, sehingga mereka dapat 
menyembah serta memuji-Nya, berbicara dengan-Nya, 
bahkan mengajukan permintaan kepada-Nya, berterus-terang 
kepada-Nya, dan meminta dikabulkan hajat mereka, juga 
meminta dicukupi kebutuhan-kebutuhan mereka oleh-Nya. 
Kemudian Dia pun rela dengan dua rakaat shalat dengan 
segala kekurangannya, bahkan menyiapkan bagi mereka itu 
(kaena shalat pendek) pahala yang tidak terlintas oleh hati 
manusia. Namun mereka, bisa merasa sedemikian ta'jub 
dengan dua rakaat seperti itu, memandangnya sebagai amalan 
yang besar, dan tidak melihat karunia Allah terhadap diri 
mereka pada yang demikian itu. Maka, betapa mereka 
menjadi hamba yang paling jahat dan paling bodoh. 


Dan hanya Allah Ta'ala yang dimintai pertolongan, kepada- 
Nya kita mengadu dari nafsu yang bodoh ini, serta kepada- 
Nya pula kita bergantung. 


Di sisi lain, bila sang raja yang sangat diagungkan itu 
memerintahkan agar setiap tamu yang mau menghadap harus 
memberi hadiah padanya, maka orang-orang kaya dan 
terhormat di kota itu akan berlomba-lomba memper- 
sembahkan hadiah ke hadapan sang Raja dengan berbagai 
macam hadiah mahal seperti permata-permata yang 
berharga, ornamen emas, pakaian yang mahal, dan barang- 
barang mahal lainnya. Kemudian apabila datang seorang 


Menghindari Saktor-faktor Perusak @badahts 381 


tukang sayur yang miskin dengan membawa sayuran, atau 
seorang desa yang membawa sekeranjang anggur yang 
murah harganya. Seluruh hadiah mahal dan hadiah murah 
dari petani itu sama-sama dipersembahkan kepada raja, dan 
ternyata sang raja yang baik hati itu lebih menerima hadiah 
dari orang miskin tersebut. Ia memandang kepada si miskin 
dengan pandangan yang menerima dan rela, kemudian 
memerintahkan agar ia diberi harta yang paling bagus dan 
mendapat kehormatan besar di istananya. Bukankah hal itu 
merupakan anugerah dan penghargaan yang sangat tinggi 
bagi orang miskin itu? 


Maka, jika orang miskin itu kemudian beranggapan bahwa 
dengan hadiahnya itu ia telah berbaik hati kepada sang Raja 
dan merasa bangga dengan apa yang diberikan kepada rajanya 
itu, serta memandang hadiahnya sebagai hadiah yang besar 
dan ia melupakan anugerah dari sang Raja, maka pasti ia akan 
dianggap sebagai orang tidak waras, bodoh, kurang adab, dan 
dungu. 


Sekarang, apabila engkau bangun malam dan mendirikan 
shalat dua rakaat karena Allah, maka seusai shalat pikirkanlah 
berapa banyak hamba Allah yang berdiri shalat karena Allah 
pada malam itu, di darat dan di lautan, di kota dan di dusun? 
Mereka adalah orang-orang yang istigamah, benar, takut dan 
rindu kepada-Nya, serta bersungguh-sungguh dan yang 
memohon belas kasihan pada-Nya. Dan berapa banyak pula 
yang hadir pada saat itu di pintu Allah Ta'ala melalui ibadah 
yang bersih, pengabdian yang tulus dari jiwa-jiwa yang 
khusyu’, serta lisan-lisan yang suci, berpasang-pasang mata 
yang menangis, hati-hati yang tenteram, dada-dada yang 
jernih dan anggota tubuh yang takwa? 


Dan shalat-shalatmu itu, sekalipun engkau sekuat tenaga 
untuk memperbaikinya dan bersikap ikhlas, maka hampir 
tak pantas dipersembahkan ke hadirat Raja yang agung ini. 


382 aa Minhajul C#bidin 


Sebab ibadahmu lahir dari hati yang lalai, yang bercampur 
dengan berbagai kekurangan, badan yang najis dengan 
kotoran-kotoran dosa, lidah yang terkotori oleh berbagai 
macam maksiat, dan perkataan-perkataan tidak berguna. 
Maka bagaimana amal semacam ini pantas dibawa ke hadirat 
Allah Ta'ala, dan pantas dihadiahkan kepada Rabb yang 
memiliki kemuliaan? 


Guru kami berkata, “Lihatlah wahai orang yang berakal, 
pernahkah engkau dengan sepenuh hati mengarahkan shalat 
(dari shalat-shalat yang pernah engkau lakukan) ke langit, 
seperti layaknya hidangan yang engkau kirimkan ke rumah 
orang-orang kaya?” 


Dan Abubakar al-Warrag mengatakan, “Engkau tidak 
selesai dari mengerjakan shalat, melainkan engkau malu 
dengannya ketika engkau telah selesai darinya, dengan rasa 
malu yang melebihi malunya seorang wanita yang baru 
berbuat zina.” 


Sesungguhnya, tindakan Rabb yang mulia menghargai 
dua rakaat shalat yang dilakukan hamba-Nya dan 
menjanjikan pahala yang banyak kepadanya, itu semata- 
mata karena kemurahan dan karunia-Nya yang besar. 
Sedangkan engkau adalah hamba-Nya dan berada di bawah 
santunan-Nya, dimana engkau beramal atas dasar 
bimbingan-Nya dan dipermudah oleh-Nya. Sekalipun 
demikian, engkau terkagum-kagum dengan amalmu itu, 
dan melupakan anugerah Allah kepadamu. Demi Allah, ini 
sangat mengherankan. Hal yang seperti ini tidak akan 
muncul selain dari orang yang bodoh, yang tidak mau 
menggunakan pikirannya, dan orang yang lalai. Juga dari 
mereka yang tidak mau menggunakan hati nuraninya yang 
memang telah mati, kosong, dan tak ada kebaikan di 
dalamnya. 


Menghindari Saktor-faktor Perusak Pbadah es 383 


Kita memohon kepada Allah Ta'ala, agar Dia memberikan 
anugerah dan karunia-Nya bagi kita. 


C. Meremehkan Khusyu' dan Istigamah 


Setelah semua uraian di atas, maka kami anjurkan di sini: 
Bangunlah dari tidurmu, wahai manusia sejati. Bergegaslah 
di dalam menempuh perjalanan ini. Kalau tidak, maka engkau 
akan termasuk orang-orang yang merugi. Sebab, tahapan 
perjalanan ini (jalan riya’ dan 'ujub) itu lebih keras, lebih sulit, 
lebih pahit, dan jalan paling berbahaya yang pernah engkau 
hadapi di jalan ibadah ini. Maklum, ini adalah akhir dari 
semua perjalanan yang telah lalu, yang apabila engkau 
selamat, maka engkau berarti telah memperoleh keuntungan 
yang sangat besar. Akan tetapi jika tidak, maka semua 
usahamu menjadi sia-sia dan harapanmu akan pupus, dan 
usiamu pun menjadi tidak berguna. 


Dalam menempuh perjalanan ini ada terhimpun tiga 
faktor: 


1. Berat untuk dilalui, 
2. Kerugian besar bila gagal, dan 
3. Penuh dengan resiko. 


a. Berat Dilalui 


Jalan masuk yang melewati riya' dan “ujub itu melalui amal 
dan ibadah itu sangat sempit dan tersembunyi. Jalan itu hanya 
dapat dikenali oleh orang-orang yang memiliki penglihatan 
batin yang tajam, terpelajar, dan memiliki pemahaman 
Spiritual yang tinggi. Orang-orang yang bodoh, pelupa, dan 
menggampangkan urusan agama, tak bakal mampu untuk 
mengenali jalan yang amat halus itu. 


Kami mendengar dari seorang ulama di Naisabur bahwa 
Atha' as-Salmi telah menenun kain dengan sangat teliti dan 


384 ma Minhajul c&bidin 


baik sekali. Lalu ia membawanya ke pasar dan menawar- 
kannya, namun dihargai murah oleh ahli kain. “Kain ini ada 
kekurangannya, begini dan begini,” kata ahli kain itu. Lalu 
Atha' mengambil kain tersebut, dan sambil duduk ia 
menangis sejadi-jadinya. Maka menyesallah orang yang 
menawar kain tersebut melihat Atha' menangis, lalu meminta 
maaf kepadanya dan memberikan kepadanya harga yang 
dimintanya. Akan tetapi kemudian Atha' berkata, “Aku 
menangis bukan seperti yang engkau kira. Aku telah berusaha 
keras membuat kain ini dengan cermat, memperbaiki 
kekurangannya dan memperindahnya, sehingga tidak ada 
yang dapat dicela darinya. Namun, ketika kain ini saya 
perlihatkan kepada seorang yang ahli, yang dapat melihat 
celanya, maka ia pun mengungkapkan kekurangan yang ada 
pada tenunan ini, yang aku sendiri lengah darinya. Maka 
bagaimana dengan amal-amal kita, ketika kelak diperlihatkan 
di hadapan Allah Ta'ala, Zat Yang Mahateliti, berapa banyak 
cela dan kekurangan yang akan tampak dalam pandangan- 
Nya, yang kita sekarang lengah terhadapnya?” 


Seorang saleh menuturkan, “Pada suatu malam, di sebuah 
ruangan rumahku yang terletak di pinggir jalan, aku 
membaca ayat-ayat Al-Our'an surah Thaahaa. Setelah selesai 
membaca, aku pun tertidur. Lalu aku melihat dalam 
mimpiku, seseorang turun dari surga membawa lembaran 
kertas. Ia lalu membuka lembaran itu di hadapanku, yaitu 
lembaran surah Thaahaa. Aku melihat sepuluh macam 
kebaikan tertulis di setiap kata surah itu, pada lembaran yang 
diperlihatkan kepadaku, kecuali pada satu kata yang kosong 
dari tulisan kebaikan. Aku berkata, “Demi Allah, aku tadi juga 
membaca kata ini, tapi kenapa tidak tertulis kebaikan dan 
pahala bagiku (tidak seperti kata-kata yang lain).' 


Orang itu lalu menyahut, “Engkau benar! Engkau telah 
membaca kata ini, dan kami sebetulnya sudah menuliskan 
sepuluh kebaikan juga bagimu. Namun, kami mendengar 


Menghindari Y@aktor-faktor Perusak Sbadahtm 385 


seruan dari sisi “Arasy untuk menghapus itu dan meng- 
gugurkan pahalanya bagimu. Maka kami pun meng- 
hapuskannya.' 


Aku pun menangis dalam tidurku itu, dan menanyakan, 
“Mengapa kalian melakukan hal itu? 


la menjawab, “Ketiak ada lewat seseorang di depan 
rumahmu tadi, engkau langsung meninggikan suaramu saat 
membaca surah Thaaha itu dengan maksud agar didengarkan 
oleh orang yang lewat tersebut. Itulah yang membuat 
pahalamu berguguran.” 


b. Kerugian Besar Bila Gagal 


Riya' dan 'ujub merupakan sifat buruk yang paling 
membahayakan. Di dalam keduanya tersimpan bencana 
besar. Terkadang, dalam sekejap saja riya' dan “ujub bisa 
merusak ibadahmu yang selama tujuhpuluh tahun. 


Seseorang mengundang Sufyan ats-Tsauri bersama sahabat- 
sahabatnya. Kemudian orang itu berkata kepada keluarganya, 
“Berikan nampan yang aku bawa dari hajiku yang pertama, 
bukan yang aku bawa dari hajiku yang kedua.” Sufyan 
kemudian melihat kepadanya dan berkata, “Kasihan orang ini. 
Ia telah merusak nilai kedua hajinya dengan perkataannya itu.” 


Catatan lain yang perlu ditegaskan dalam soal ini adalah, 
sebuah ibadah murni yang kecil jumlahnya tapi bebas dari 
perbuatan riya’ dan 'ujub adalah lebih berharga dalam 
pandangan Allah “Azza wa Jalla dibandingkan dengan amal 
ibadah yang banyak tapi terjangkiti penyakit riya’ dan ‘ujub. 


Ali bin Abi Thalib ra. mengatakan, “Mana 
mungkin amal yang telah diterima oleh Allah 
dianggap sebagai amal biasa saja dan kurang 
bernilai?” 


386 ma Minhajul C#bidin 


An-Nakha'i pernah ditanya tentang amal ini dan itu, 
bagaimana pahalanya? la menjawab, “Apabila amal itu telah 
diterima oleh Allah, maka tak ada batas dan akhir bagi 
kucuran pahalanya.” 


Dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, “Di antara umat 
sebelum kalian terdapat seseorang yang telah menyembah 
Allah Ta'ala selama tujuhpuluh tahun. Ia berpuasa dan 
berbuka dari hari Sabtu ke Sabtu berikutnya. Suatu waktu 
ia meminta kepada Allah suatu keperluan, namun tidak 
dikabulkan. Kemudian ia menunjuk pada nafsu di dadanya 
dan mencelanya, “Ini semua karena ulahmu! Apabila engkau 
memiliki kebaikan, maka doamu pasti dikabulkan.” Kemudian 
Allah Ta'ala menurunkan seorang malaikat dan berkata 
kepadanya, 'Hai anak Adam, waktumu yang engkau gunakan 
untuk menghina nafsumu itu lebih baik daripada ibadahmu 
yang telah lalu.” 


Maka dari itu, pikirkanlah dengan tenang, bagaimana 
ibadah yang dilakukan dengan susah-payah selama 
tujuhpuluh tahun dinyatakan kalah dari merenung selama 
sesaat? Tafakur yang sesaat itu, yang mencela nafsunya, dinilai 
oleh Allah lebih baik daripada ibadahnya yang tujuhpuluh 
tahun. Bukankah ini merupakan kerugian yang sangat besar? 


Untuk mencegah kerugian fatal seperti itu, waspadalah 
terhadap semua bahaya yang menghadang setiap langkahmu. 
Lindungi amalmu baik-baik dari ancaman kerugian, sebab 
amal ibadah yang telah engkau kerjakan itu sangat berharga 
nilainya. Itulah mengapa sebabnya orang-orang saleh dan baik 
berusaha keras menangkap rahasia-rahasia yang ada, agar bisa 
selamat darinya. Yaitu, pertama-tama dengan mengetahuinya, 
kemudian menjaga dan berhati-hati padanya. Dan kedua, 
hendaknya tidak merasa puas dengan amal yang banyak dari 
segi lahiriahnya saja. Sebagaimana diketahui, nilai sebuah amal 
ibadah itu terletak pada kemurniannya, bukan pada jumlahnya. 


Menghindari Saktor-faktor Perusak Ybadaheæ 387 


Ada yang berkata, “Satu permata lebih baik daripada seribu 
batu.” 


Orang yang dangkal ilmunya dan pikirannya dalam 
masalah ini, tentu tak bisa mengerti makna semua itu. 
Mereka biarkan begitu saja penyakit riya' dan “ujub menjalar 
dan menggerogoti hatinya. Mereka lebih suka memperbanyak 
jumlah ibadah shalat dan puasa, serta mengurangi makanan 
dan minuman. Mereka puas dengan bilangan atau jumlah 
ibadah yang mereka kerjakan, dan tetap saja lalai dengan spirit 
yang terdapat dalam ibadah itu (kualitas ibadah). 


Apa gunanya buah kenari tapi kosong isinya? Juga, buat 
apa menghiasi dan memperindah rumah yang fondasi dan 
struktur bangunannya lemah? Rahasia dan poin mencerahkan 
ini hanya bisa dimengerti dan dipahami oleh orang-orang 
yang memiliki ilham dan pengetahuan spiritual. 


c. Penuh dengan Resiko 


Resiko besar dalam melewati jalan riya' dan “ujub ini bisa 
dijelaskan dari beberapa sisi. Salah satunya ialah, bahwa Zat 
yang disembah itu adalah Maharaja yang tidak terbatas 
kebesaran dan keagungan-Nya, juga nikmat-Nya yang telah 
diberikan kepadamu, yang tidak terhitung banyaknya. 
Sedangkan engkau penuh dengan cacat dan kekurangan yang 
nyata maupun yang terselubung. 


Sungguh sangat menakutkan bilamana engkau jatuh ke 
dalam dosa, dikarenakan nafsumu yang tergesa-gesa 
menghampiri dosa itu. Untuk mengatasinya, engkau 
membutuhkan amal-amal yang bersih, yang bisa diterima 
oleh Allah swt. Jika engkau gagal melakukan itu, maka engkau 
akan dibiarkan meluncur ke jurang kerugian besar. Ini 
merupakan perkara besar dan sangat riskan. 


388 maXMinhajul C&bidin 


Akhirnya, arahkan matamu pada kemuliaan dan 
kehebatan Allah Ta'ala, Maharaja yang Mahaagung, yang tidak 
ada sekutu bagi-Nya. Seluruh malaikat berdiri berjajar di 
siang dan malam hari untuk mengabdi kepada-Nya. Ada 
mengabdi sambil berdiri sejak diciptakan. Ada yang 
melakukannya dengan ruku, ada pula yang melakukan sujud. 
Ada pula yang bertasbih, dan membaca kalimat tahlil sambil 
memuliakan Allah. Mereka sibuk dengan tugas pengabdian 
masing-masing. Mereka tetap dalam posisi demikian sampai 
Sangkakala ditiup: Kiamat! Di akhir pengkhidmatan yang 
agung ini, mereka kemudian secara serentak me- 
ngumandangkan, 


“Mahasuci Engkau wahai Rabb, kami tidak menyembah- 
Mu kecuali dengan sebenar-benarnya penyembahan.” 


Penghulu para Nabi dan sebaik-baik ciptaan, 
makhluk yang paling mengetahui serta paling 
utama, yaitu Nabi Muhammad saw. mengatakan, 


“Aku tidak mampu menghitung pujian terhadap-Mu. 
Engkau adalah sebagaimana yang Engkau puji atas 
diri-Mu sendiri.” 


Maksud dari sabda beliau itu adalah: Aku tidak 
sanggup untuk memberi pujian terhadap-Mu 
dengan suatu pujian yang Engkau benar-benar 
pantas memperolehnya. Dan aku tidak mampu 
menyembah-Mu sebagaimana yang pantas 
Engkau disembah dengannya.” 


Dan beliau bersabda, “Tidak seorang pun yang 
pantas masuk surga karena amalnya.” Para sahabat 
bertanya, ‘Lalu bagaimana dengan engkau, wahai 
Rasulullah?' Beliau menjawab, “Tidak juga aku, 
kecuali jika Allah meliputiku dengan rahmat-Nya.'” 


Menghindari Saktor-faktor Perusak Sbadahta 389 


Adapun dari sisi nikmat dan berbagai bentuk per-tolongan 
Allah, maka Dia telah berfirman berikut ini. 


2803 0 3 023, - 


U pami y Š PE dya ol, 
“Dan jika engkau hendak menghitung-hitung nikmat Allah, 
niscaya engkau tidak dapat menentukan jumlahnya.” 


(an-Nahl: 18) 


Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw. 
bersabda, 


Di Hari Pengadilan nanti, manusia akan dikumpulkan 
untuk diperiksa tiga catatannya: 


- Catatan kebaikan 
- Catatan keburukan, dan 
- Catatan mengenai nikmat Allah. 


Kemudian kebaikan-kebaikan itu dipasangkan dengan 
nikmat-nikmat yang ada, dimana pada satu kebaikan akan 
ditempatkan satu nikmat, sampai seluruh kebaikan itu 
habis dipasangkan dengan nikmat-nikmat yang sama 
jumlahnya. Maka, kini tinggal keburukan dan dosa. Maka 
terhadapnya Allah Ta'ala akan berkehendak. 


Adapun aib-aib jiwa (nafsu) dan penyakit-penyakitnya, 
kami telah menjelaskannya pada pembahasan sebelumnya. 


Dan perkara yang menakutkan adalah, bahwa seorang 
hamba bersusah-payah dalam beribadah serta melakukannya 
dengan rajin selama tujuhpuluh tahun, dengan melalaikan 
berbagai kekurangan dan penyakit yang mengitarinya. Sebab, 
barangkali tidak satu pun dari amalnya itu akan diterima. 
Barangkali pula ia berpayah-payah selama bertahun-tahun, lalu 
ia merusaknya dalam sekejap. Dan yang lebih berbahaya dari 
semua itu adalah, bahwa barangkali Allah Ta'ala melihat hamba 


390 sa Minhajul C#bidin 


itu bersikap riya' dalam ibadahnya. Ia jadikan lahiriahnya 
untuk Allah dan batinnya untuk manusia. Semoga Allah Ta'ala 
melindungi kita dari amalan yang tertolak. 


Kami telah mendengar kisah tentang Hasan al-Bashri 
rahimahullah dari seorang ulama yang bertemu dengannya 
dalam mimpi. Hasan al-Bashri ditanya tentang keadaannya 
setelah meninggal. la menjawab, “Aku dipanggil berdiri oleh 
Allah Ta'ala di hadapan-Nya, lalu Dia bertanya kepadaku, 
“Wahai Hasan, apakah engkau ingat suatu hari ketika engkau 
shalat di masjid, kemudian orang-orang memperhatikanmu, 
lalu engkau mengerjakan shalatmu itu dengan semakin 
khusyu? Kalau bukan karena awal shalatmu itu engkau 
ikhlaskan hanya untuk-Ku, maka tentu Aku sudah 
mengusirmu sekarang dari pintu-Ku dan Aku memutuskan- 
mu dari-Ku samasekali.” 


Memang masalah ini sangat halus, pelik dan rumit. Bagi 
orang yang tajam mata batinnya, tentu akan memberi 
perhatian besar padanya. Sehingga mereka pun takut 
terhadap diri mereka sendiri. Sampai-sampai di antara mereka 
ada yang tidak mempedulikan bahwa amal mereka diketahui 
oleh orang lain. 


Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, “Saya tidak mengakui 
amal kebaikan saya yang diketahui oleh orang lain.” 


Sedang seorang wali lainnya berkata, “Sembunyikan 
kebaikan-kebaikanmu, sebagaimana engkau menyem- 
bunyikan kejahatan-kejahatanmu.” 


Yang lain mengatakan, “Jika engkau ingin melakukan 
sesuatu, sembunyikan amal baikmu dari orang lain.” 


Telah dikisahkan pula, bahwa Rabi'ah pernah ditanya, “Apa 
kebaikanmu yang engkau pandang paling memberi harapan 
dan menguntungkan?” 


Menghindari Saktor-faktor @erusak badahts 391 


Ia menjawab, “Aku tak berharap apapun dari amal-amal 
besarku.” 


Dikisahkan pula, bahwa telah berkumpul Muhammad bin 
Wasi' dan Malik bin Dinar. Kemudian Malik berkata, “Tak ada 
pilihan bagi kita, taat dan ibadah kepada Allah atau neraka.” 


Tapi Muhammad menjawab, “Tak ada pilihan kecuali 
rahmat Allah atau neraka.” Maksudnya, amal ibadah kita itu 
tak berguna, sebab seorang hamba masuk surga itu semata 
karena rahmat Allah. 


Lalu Malik berkata, “Betapa butuhnya aku kepada guru 
sepertimu!” 


Dari Abu Yazid al-Busthami, ia berkata, “Aku menjalan-kan 
ibadah dengan bersusah-payah selama tigapuluh tahun. 
Kemudian aku bermimpi melihat seseorang berkata kepadaku, 
“Hai Abu Yazid, gudang Allah telah dipenuhi dengan ibadah. 
Jika engkau ingin sampai kepada-Nya, maka hendaknya 
engkau jangan hanya dengan ibadah, tapi juga harus 
merendahkan diri (tawadhu”) di hadapan-Nya dan merasa 
sangat membutuhkan-Nya.” 


Dan aku mendengar Ustadz Abu Hasan bercerita tentang 
Ustadz Abu al-Fadhl, bahwa ia mengatakan, “Sesungguhnya 
aku tahu, bahwa ibadah-ibadah yang aku kerjakan itu tidak 
diterima oleh Allah. 


Seseorang lalu bertanya, “Lantas mengapa engkau tetap 
mengerjakannya?” 


Ia menjawab, “Semoga Allah memperbaiki aku pada suatu 
hari, sehingga jiwaku menjadi terbiasa untuk mengerjakan 
kebaikan, hingga aku tidak perlu melatihnya lagi di 
kepalaku.” 


392 sa MAinhajul C#bidin 


Inilah keadaan para tokoh ternama dan orang-orang yang 
bermujahadah, dimana mereka berani menantang bahaya 
serta pantang mundur. 


Abdullah bin Mubarak meriwayatkan sebuah kisah dari 
Khalid bin Mi'dan, yang meminta kepada Mu'adz bin Jabal 
untuk menceritakan hadits yang ia dengar dari Rasulullah 
saw. “Tuturkan kepadaku apa yang engkau dengar dari 
Rasulullah saw., yang engkau hafal dan ingat setiap hari 
karena berkesan isinya.” 


“Baiklah,” kata Muadz. Tapi Mu'adz kemudian menangis 
cukup lama sebelum menuturkan kisah itu. Dan sambil 
menangis Mu'adz berkata, “Betapa rindunya aku pada 
Rasulullah saw. dan berjumpa dengan beliau.” 


Kemudian Mu'adz berkata, “Ketika aku berada di sisi 
Rasulullah saw., tiba-tiba beliau menaiki binatang 
tunggangannya dan menumpangkan aku di belakang beliau. 
Kemudian kami berkendaraan menuju suatu tempat. Lalu 
beliau menghadapkan pandangan ke langit, kemudian 
bersabda, ‘Segala puji bagi Allah yang menentukan gadha'- 
Nya kepada makhluk-Nya apa-apa yang dikehendaki-Nya.' 


Lalu beliau memanggilku, ‘Wahai Mu'adz?’ 


Aku menjawab, “Ya, wahai pemimpin para Rasul. 


Beliau bersabda, “Aku akan menuturkan kepadamu sesuatu 
yang apabila engkau menghafalnya, maka itu akan 
bermanfaat bagimu. Namun, jika engkau menyia- 
nyiakannya, maka terputuslah alasanmu untuk berada di 
sisi Allah Azza wa Jalla." 


“Wahai Mu'adz, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala 
menciptakan tujuh malaikat sebelum Dia menciptakan 
langit dan bumi. Bagi setiap langit terdapat satu malaikat 
yang menjaga pintu dan menjadi juru kunci. Juga 


Menghindari Saktor-faktor @erusak Ybadahts 393 


menjadikan pada setiap pintu dari pintu-pintu langit itu 
satu malaikat yang menjaganya, sesuai dengan nilai pintu 
dan keagungannya. Kemudian malaikat Hafazhah naik 
membawa amal hamba yang memiliki cahaya dan sinar- 
sinar seperti matahari, sehingga ketika ia sampai di langit 
dunia dan malaikat Hafazhah memandang banyak amal 
hamba itu serta menyatakannya bersih. Namun, ketika ia 
sampai di salah satu pintu, maka berkatalah malaikat 
penjaganya kepada Hafazhah, “Lemparkan amal ini ke 
wajah pemiliknya. Aku adalah pemeriksa ghibah yang 
diperintahkan oleh Tuhanku untuk tidak membiarkan amal 
orang yang berbuat ghibah terhadap orang lain melewati- 
ku kepada malaikat lain.” 


Pada keesokan harinya, malaikat Hafazhah naik 
membawa amal saleh yang memiliki cahaya, yang 
dipandang banyak oleh malaikat Hafazhah dan 
memandangnya bersih. Sehingga ketika ia sampai ke langit 
kedua, berkatalah malaikat penjaganya, “Berhentilah dan 
lemparkan amal ini ke wajah pemiliknya. Karena ia 
menginginkan dengannya (amal itu) harta benda dunia. 
Aku diperintahkan oleh Tuhanku agar tidak membiarkan 
amalnya melewatiku, sebab ia akan dilaknati." 


Sampai pada suatu sore, malaikat Hafazhah naik 
membawa amal hamba dengan membanggakannya, 
dimana padanya terdapat amal sedekah, puasa dan 
banyak kebaikan lainnya. Malaikat Hafazhah me- 
mandangnya amal itu banyak dan bersih. Akan tetapi, 
ketika sampai ke langit ketiga, berkatalah malaikat 
penjaga pintunya, “Berhentilah dan lemparkan amal ini 
ke wajah pemiliknya. Aku adalah malaikat pemeriksa 
kesombongan. Aku diperintahkan oleh Tuhanku agar tidak 
membiarkan amal ini melewatiku kepada malaikat 
selainku. Sebab, pemiliknya bersikap sombong terhadap 
manusia di majelis-majelis mereka." 


394 asa Minhajul C#bidin 


Dan pada kesempatan berbeda malaikat Hafazhah naik 
membawa amal hamba yang terlihat kerlap-kerlip laksana 
bintang yang bercahaya, lantaran pemiliknya gemar 
melantunkan tasbih, berpuasa, shalat, berhaji dan umrah. 
Kemudian, ketika ia sampai di langit keempat, malaikat 
penjaganya berkata, “Berhentilah dan lemparkan amal 
tersebut ke wajah pemiliknya. Aku adalah malaikat 
pemeriksa “ujub. Aku ditugasi oleh Tuhanku untuk tidak 
membiarkan amalnya melewatiku kepada malaikat 
selainku. Itu adalah amalan yang dimasuki unsur ‘ujub.’ 


Kemudian malaikat Hafzhah naik kembali dengan 
membawa amal seorang hamba yang diarak oleh para 
malaikat seperti diaraknya seorang pengantin kepada 
keluarganya. Ketika telah sampai di langit kelima dengan 
membawa amal yang baik berupa jihad, haji, umrah yang 
memiliki sinar seperti sinar matahari, lalu malaikat 
penjaganya berkata, “Berhent,i dan lemparkan amalan 
tersebut ke wajah pemiliknya. Aku adalah pemeriksa 
kedengkian (hasad). Pemilik amal ini adalah pendengki 
kepada manusia lain atas apa-apa yang diberikan oleh 
Allah kepada mereka dari anugerah-Nya. Ia telah marah 
dengan apa yang diridhai Allah. Tuhanku memerintahkan 
aku agar tidak membiarkan amal ini melewatiku kepada 
malaikat selainku.” 


Kemudian malaikat Hafzhah naik dengan membawa amal 
hamba berupa wudhu yang sempurna, shalat yang banyak, 
puasa, haji dan umrah, hingga mereka dapat membawanya 
sampai langit keenam. Lalu malaikat yang ditugaskan 
menjaga pintunya mengatakan, “Aku adalah penjaga rahmat. 
Lemparkan amal ini ke wajah pemiliknya. Sebab, ia 
samasekali tidak memiliki belas kasihan kepada orang lain. 
Jika seorang hamba ditimpa musibah, ia merasa senang 
dengannya. Aku diperintahkan oleh Tuhanku agar tidak 
membiarkan amal ini melewatiku kepada malaikat selainku." 


Menghindari Faktor-faktor @erusak Sbadahas 395 


Kemudian malaikat Hafazhah naik dengan membawa 
amal hamba berupa infak yang banyak, puasa, shalat, 
jihad, dan wara'. Amal itu diiringi suara laksana petir 
dan cahaya yang menyambar seperti kilat. Ketika sampai 
di pintu langit ketujuh, malaikat yang ditugaskan untuk 
menjaganya mengatakan, “Aku pemeriksa amalan sum'ah 
dan perbincangan di kalangan manusia. Sesungguhnya 
pemilik amal ini ingin namanya disebut-sebut pada 
pertemuan-pertemuan dan dipandang mulia di antara rekan- 
rekannya, mendapatkan kedudukan di kalangan orang- 
orang besar. Lemparkan amalan ini ke wajah pemiliknya. 
Aku diperintahkan oleh Tuhanku agar tidak membiarkan 
amal ini melewatiku kepada malaikat selainku.' 


Dan setiap amal yang tidak disandarkan kepada Allah Ta'ala 
secara ikhlas, maka itu adalah riya', dimana Allah "Azza wa 
Jalla tidak menerima amal orang yang riya’. 


Kemudian malaikat Hafazhah naik dengan membawa 
amal hamba berupa shalat, zakat, puasa, haji, umrah dan 
akhlak yang baik, juga diam serta zikir kepada Allah 
Ta'ala. Diiringi pula oleh para malaikat ketujuh langit, 
sehingga menerobos semua penghalang menuju Allah 
Ta'ala. Lalu mereka berhenti di hadapan Tuhan Yang 
Mahabesar keagungan-Nya. Mereka memberikan kesaksian 
untuknya sebagai amal saleh yang ikhlas dipersembahkan 
untuk-Nya. Tapi kemudian Allah Ta'ala berfirman, 
“Kalian adalah para malaikat Hafazhah (penjaga) terhadap 
amal hamba-Ku, sedangkan Aku adalah Tuhan Yang 
Mahamengawasi apa yang ada di dalam hati manusia. 
Sesungguhnya orang itu tidak menginginkan Aku dengan 
amal ini, tetapi ia menginginkan selain-Ku, dan ia tidak 
mengikhlaskan amal ini untuk-Ku. Dan Aku lebih tahu 
apa yang ia inginkan dari amalnya. Ia mendapatkan 
laknat-Ku, karena ia telah menipu anak Adam (sesama 
manusia) dan menipu kalian. Namun ia tidak dapat 


396 sa IXAnhajul cC#bidin 


menipu-Ku, karena Aku adalah Zat Yang Mahatahu akan 
segala yang gaib, yang melihat apa-apa yang ada di 
dalam hati. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Ku, tidak 
ada yang jauh dari-Ku, pengetahuan-Ku terhadap apa- 
apa yang telah terjadi sama dengan pengetahuan-Ku 
terhadap apa-apa yang akan terjadi. Pengetahuan-Ku atas 
apa-apa yang telah berlalu sama dengan pengetahuan- 
Ku terhadap apa-apa yang akan datang. Ilmu-Ku 
mengenai orang-orang yang terdahulu adalah sama 
dengan ilmu-Ku untuk orang-orang yang akan datang. 
Aku Maha-mengetahui segala rahasia dan apa saja yang 
tersembunyi. Maka bagaimana seorang hamba akan 
menipu-Ku dengan amalnya. Ia hanya dapat menipu para 
makhluk yang mereka itu tidak mengetahui, sedangkan 
Aku Mahamangetahui segala yang gaib. Ia memperoleh 
laknat-Ku.' Kemudian para malaikat yang tujuh, dan tiga 
ribu malaikat yang mengiringinya mengatakan, “Wahai 
Rabb kami, ia mendapatkan laknat-Mu dan laknat kami 
juga.” Dan penduduk langit berkata, Ia mendapatkan 
laknat Allah Ta'ala dan laknat malaikat-malaikat yang 
melaknat.'” 


Kemudian Mu'adz menangis sejadi-jadinya. Setelah itu ia 
bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana menyelamatkan diri 
dari apa yang engkau gambarkan tadi?” 


Beliau bersabda, “Wahai Mu'adz, patuhi Nabimu dalam 
masalah keyakinan.” 


Mu'adz berkata, “Engkau adalah Rasul Allah dan aku 
adalah Mu'adz bin Jabal, bagaimana aku dapat selamat dan 
bebas sepertimu?” 


Beliau bersabda, “Wahai Mu'adz, jika pada amalmu 
terdapat kekurangan, maka hentikan lidahmu dari 
menyakiti manusia dan dari saudara-saudaramu 


Menghindari Saktor-faktor Perusak Sbadahts 397 


pengemban Al-Qur'an khususnya, serta hendaknya engkau 
mencegah dari menyakiti manusia dengan apa yang engkau 
ketahui dari aib dirimu sendiri. Dan jangan engkau 
mensucikan dirimu dengan mencela saudara-saudaramu. 
Jangan meninggikan dirimu dengan merendahkan saudara- 
saudaramu. Jangan memamerkan diri dengan amalmu agar 
engkau dikenal di kalangan manusia. Jangan masuk ke 
dalam urusan dunia dengan cara yang membuatmu lupa 
akan urusan akhirat. Jangan berbisik dengan seseorang, 
sedangkan ada orang lain ketiga berada di sisimu. Jangan 
merasa besar di hadapan manusia, sehingga terputus 
darimu kebaikan-kebaikan dunia maupun akhirat. Jangan 
berkata keji pada majelismu, sehingga mereka merendah- 
kanmu karena keburukan akhlakmu. Jangan menyebut- 
nyebut pemberian terhadap manusia. Jangan mencabik- 
cabik manusia dengan lisanmu, sehingga engkau akan 
dicabik-cabik oleh anjing-anjing dari Neraka Jahanam.” 


Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, siapa yang sanggup 
melaksanakan perkara-perkara ini?” 


Beliau bersabda, “Hai Mu'adz, sesungguhnya apa yang 
aku gambarkan untukmu tadi adalah benar-benar mudah 
bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. 
Namun, yang mencukupi bagimu dari ke-semuanya itu 
adalah, bahwa hendaknya engkau mencintai orang lain 
seperti kecintaanmu kepada dirimu sendiri, dan membenci 
bagi mereka apa-apa yang engkau benci terhadap dirimu 
sendiri. Jika demikian, engkau telah selamat dan terbebas 
dari belenggu yang Aku sebutkan tadi.” 


Berkata Khalid bin Mi'dan, “Mu'adz sering membaca 
hadits ini sesering membaca Al-Our'an, dan ia senantiasa 
menyebutkan hadits ini dalam setiap pertemuan di 
majelisnya.” 


398 ma Minhajul C#bidin 


Hati gemetar karena takut, dan akal pikiran terganggu oleh 
peringatan dan resiko besar yang diungkap oleh hadits 
tersebut. Maka, kita perlu segera meminta perlindungan 
Allah, dan meletakan diri kita di Pintu-Nya, menangis dengan 
penuh kerendahan, menghinakan diri dari hadapan-Nya 
sepanjang siang dan malam. Sebab, tidak ada keselamatan 
kecuali dengan rahmat-Nya. Tiada keselamatan dari ganasnya 
gelombang lautan ini, kecuali dengan pandangan, taufiq dan 
inayah-Nya. 


Maka, wahai oarang-orang yang lalai, sadarlah dari tidur 
panjangmu itu. Berjuanglah melawan nafsumu pada 
perjalanan yang menakutkan ini. Semoga engkau tidak binasa 
bersama orang-orang yang binasa. Dan hendaknya meminta 
pertolongan kepada Allah Ta'ala pada setiap keadaan. Sebab, 
Dia adalah sebak-baik penolong. Dan Dia adalah Maha 
Pengasih dari semua yang pengasih. Tidak ada daya dan 
upaya, melainkan dengan pertolongan Allah Yang Mahatinggi 
lagi Mahaagung. | 


Kesimpulan 


Kesimpulannya, bahwa apabila engkau melihat dengan 
baik, yakni dengan ukuran ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka 
engkau akan melihat kelemahan manusia, ketidak-berdayaan 
dan kebodohan mereka. Namun, janganlah engkau melihat 
kepada mereka itu dengan hatimu. Jadilah orang yang zuhud 
terhadap pujian dan penghormatan mereka yang tidak ada 
manfaatnya. Janganlah engkau meracuni ketaatanmu dengan 
apa pun dari hal tersebut. Dan apabila engkau melihat 
keburukan serta kerendahan dunia, yakni kesirnaannya yang 
cepat, maka jangan pula engkau mendatangkan dunia itu 
dalam ibadahmu kepada Allah Ta'ala. 


Maka katakan: Wahai nafsu! Pujian dari Rabb semesta alam 
adalah lebih baik daripada pujian manusia yang lemah serta 


Menghindari Saktor-faktor @erusak Sbadahes 399 


kekurangan, yang tidak tahu nilai ketaatan secara hakiki. 
Mereka itu sendiri berada dalam genggaman Allah Ta'ala, 
dimana Dia dapat memalingkan mereka ke arah yang Dia 
kehendaki. Maka pikirkanlah wahai nafsu! Janganlah menyia- 
nyiakan ketaatanmu yang mulia itu karena orang lain. 
Janganlah engkau kehilangan pujian dari Zat yang pujian- 
Nya merupakan segala kebanggaan, dan pemberian dari Zat 
yang pemberian-Nya merupakan segala kekayaan. Maka 
benarlah perkataan seseorang berikut ini, 


“Begadangnya mata bukan untuk keridhaan-Mu 
adalah batil tangisannya bukan karena kehilangan- 
Mu adalah sia-sia.” 


Tanyakanlah pada nafsumu: Wahai nafsu! Mana yang lebih 
baik, apakah surga yang kekal itu, ataukah kotoran dunia 
yang haram lagi fana itu? Engkau sebenarnya sanggup 
mendapatkan surga yang kekal itu bila engkau taat dan rajin 
| beribadah. Maka janganlah engkau menjadi orang yang 
berselera buruk dan berkeinginan jelek, serta rendah 
perbuatannya. Tidakkah engkau lihat kepada burung 
merpati, dimana apabila ia terbang dengan tinggi, maka 
nilainya akan menjadi tinggi dan bertambah harganya. Maka 
jadikanlah kemauanmu semuanya tertuju ke langit. 
Curahkan hatimu untuk Allah Yang Mahaesa, yang mengatur 
segala urusan. Jangan engkau sia-siakan apa yang telah engkau 
peroleh dari ketaatanmu dengan sesuatu yang bersifat nisbi. 


Demikian pula, bila engkau renungkan baik-baik, engkau 
akan menyaksikan pertolongan-pertolongan Allah dan 
anugerah-Nya yang sangat besar terhadapmu di jalan ibadah 
dan ketaatan ini. Allah sudah memberikan kesempatan 
bagimu, memberimu alat, lalu menyingkirkan berbagai 
bentuk rintangan darimu, sehingga engkau dapat ber- 
konsentrasi penuh dalam mengerjakan ibadah. Dia juga 
memberimu taufiq (bimbingan) dan dukungan, serta 


400 sa Xinhajul C#bidin 


mempermudah jalanmu, juga dijadikan-Nya itu semua indah 
di dalam hatimu. Hingga engkau dapat melakukannya dengan 
mudah. 


Allah Mahamulia lagi Mahaagung. Dia tidak membutuhkan 
dirimu dan ibadahmu. Nikmat-Nya lah yang banyak tercurah 
kepadamu. Dia menyiapkan pujian dan pahala yang banyak 
atas amalmu yang sedikit ini, yang sebetulnya tidak berhak 
engkau dapatkan. Dia juga selalu mengingat ketaatanmu, 
memuji amalmu yang sedikit dengan pujian yang banyak, 
dan Dia sangat mencintaimu. 


Itu semua disebabkan oleh anugerah-Nya Yang Maha- 
agung. Kalau tidak, maka apa yang berhak engkau peroleh 
dan seberapa besarkah nilai ketaatanmu yang rendah dan 
penuh cela itu? Maka wahai nafsu, ingatlah akan anugerah 
Tuhanmu Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, pada 
kebaikan-kebaikan-Nya kepadamu karena engkau taat 
kepada-Nya. Dan malulah jika engkau menghitung-hitung 
amal yang engkau kerjakan. 


Bahkan anugerah dan karunia itu sesungguhnya milik-Nya 
yang diberikan kepada kita dalam setiap keadaan. Juga 
jangalah engkau memiliki kesibukan lain setelah ketaatan ini, 
selain menundukkan diri dan meminta belas kasihan kepada- 
Nya, agar Dia mau menerimanya. Tidakkah engkau 
mendengar perkataan kekasih-Nya, Nabi Ibrahim as., ketika 
beliau selesai melakukan pengabdian kepada-Nya, yaitu 
membangun rumah-Nya (Ka'bah)? Bagaimana beliau 
memohon belas kasihan kepada-Nya, agar Dia berkenan 
menerima pengabdian beliau. Maka beliau bermohon, 


AA kena UN Ta YA 
“Ya Rabb kami, terimalah dari kami (amalan kami), 
sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui.” (al-Baqarah: 127) 


Menghindari @Gaktor-faktor Perusak Sbadahts 401 


Dan setelah selesai berdoa, beliau menutupnya dengan 
membaca, 


sles PEF ng 
“Ya Rabb kami, terimalah permohonanku. ” (Ibrahim: 40) 


Jika Allah Ta'ala memberikan anugerah kepadamu dengan 
menerima amalmu yang sedikit, maka Dia telah 
menyempurnakan nikmat dan memperbesar anugerah-Nya 
bagimu. Sungguh hal itu merupakan kebahagiaan, 
kemenangan, kebanggaan dan kemuliaan yang tidak 
terhingga. Dan ketika itu, engkau dihiasi dengan berbagai 
perhiasan, nikmat, kekayaan dan kemuliaan yang sangat 
banyak. Akan tetapi, jika engkau justru menjadi kebalikannya, 
maka sungguh hal itu merupakan kerugian, kesedihan dan 
kemalangan. Oleh karena itu, perhatikanlah dan sibukkan 
dirimu dengan memahami keadaan ini. 


Apabila engkau rajin melakukan introspeksi dan 
mengulangnya terus di dalam hati saat luang, lalu engkau 
meminta pertolongan kepada Allah “Azza wa Jalla, maka 
engkau berarti tak lagi menoleh kepada makhluk dan nafsu. 
Dan Dia akan menjauhkanmu dari melakukan riya’ dan 
mengagumi amal sendiri ('ujub). Kemudian Dia juga akan 
membangkitkanmu untuk bersikap ikhlas secara murni 
kepada Allah Ta'ala dalam berbuat ketaatan. Teruslah 
mengingat Allah dalam segala keadaan, dan engkau akan 
mendapatkan nilai ketaatan yang paling diharapkan. Yaitu, 
ketaatan yang suci, yang tidak ada aib padanya. Kebaikan- 
kebaikan yang murni, yang tidak ada noda di dalamnya. 
Ibadah-ibdah yang terkabul, yang tiada kekurangan padanya. 


Ketaatan atau amal ibadah murni seperti ini, meski engkau 
hanya memperolehnya satu kali selama hidup, pada hakikatnya 
itu sudah sangat banyak. Sekalipun jumlahnya sedikit, namun 


402 ma Xinhajul C#bidin 


amat besar nilainya. Engkau mendapat banyak keuntungan 
darinya. Apabila engkau mendapatkan taufig untuk me- 
ngerjakan amalan seperti itu, maka itu sangat mulia dan 
merupakan anugerah terbesar yang diberikan Allah Ta'ala 
kepada hamba-Nya. Maka hadiah apakah yang paling tinggi 
nilainya daripada hadiah yang diterima dari Rabb semesta alam? 
Dan usaha apakah yang lebih mulia daripada usaha yang 
disyukuri oleh-Nya? 


Dia adalah Zat Yang Mahamenerima doa orang-orang yang 
sangat membutuhkan. Dan betapa bahagianya mendapatkan 
pujian dari Rabb semesta alam berupa pengabulan doa. Maka 
barang apakah yang lebih mulia daripada barang yang dipilih 
dan diridhai oleh Rabb semesta alam? Renungkanlah, wahai 
orang yang perlu dikasihani! Hendaknya engkau tidak 
termasuk orang-orang yang terpedaya. Dan apabila perkara 
tersebut berlangsung seperti yang disebutkan di atas, maka 
engkau telah termasuk dalam hamba-hamba yang ikhlas 
kepada Allah Ta'ala, yang takut serta senantiasa ingat kepada 
anugerah-anugerah-Nya dan yang memperoleh keridhaan 
dari-Nya. 


Sungguh, apabila engkau telah mampu melewati 
perjalanan yang sangat menakutkan ini, serta selamat dari 
penyakit-penyakitnya, maka engkau telah memperoleh 
banyak kebaikan. Engkau telah beruntung memperoleh 
kemuliaan dan kebahagiaannya, hingga selama-lamanya. 


Hanya Allah Ta'ala saja yang memberikan taufig dan 
perlindungan dengan anugerah serta kemurahan-Nya. Tiada 
daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah Yang 
Mahamulia lagi Mahaagung. 


© © @ 


Menghindari SGaktor-faktor Perusak @fbadahes 403 


Tahapan Ketujuh: 
PUJIAN DAN SYUKUR 


sebaik-baik taufig-Nya. Setelah menyelesaikan enam 

tahapan perjalanan ibadah dengan segala kesulitannya, 
yang membuatmu kini bisa beribadah tanpa cacat dan salah 
lagi, maka hendaknya engkau layangkan pujian dan syukur 
ke hadirat Allah Ta'ala atas nikmat yang sangat besar serta 
karunia yang mulia ini. 


Ga Allah Ta'ala memberikan engkau dan kami 


Hal itu harus engkau lakukan karena dua alasan: 


1. Agar nikmat itu kekal. 
2. Agar nikmat itu terus ditambah oleh Allah. 


Syukur itu merupakan pengikat nikmat, dimana dengan 
terus menyatakan syukur maka nikmat yang kita dapatkan 
itu menjadi langgeng dan lestari. Dan bila kita meninggalkan 
syukur, maka nikmat itupun akan lenyap. 


Pujian dan Fyukurt 405 


Allah Ta'ala berfirman, 


Pai Sa UN MO ol 
“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu 


kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada 
diri mereka sendiri.” (ar-Ra'd: 11) 


Firman Allah pula, 


Pi Las SI, aa YI aan Al il 3 

Zo sao s 
“Tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah. 
Karena itu, Allah merasakan kepada mereka pakaian 
kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu 
mereka perbuat.” (an-Nahl: 112) 


Dia juga berfirman, 
o P ”, 2 » 2 Laa A, 2 an r 
TISU Sia a Jadi Co 


“Mengapa Allah akan menyiksamu, jika engkau ber- 
syukur.....?” (an-Nisaa': 147) 


Dan Rasulullah saw. bersabda, 
e 4 "0 kt 9 28 A A ” r P 8 
SEL HP E T AL O 


“Sesungguhnya nikmat-nikmat itu memiliki sifat-sifat 
yang liar, seperti liarnya binatang liar. Maka ikatlah ia 
dengan bersyukur.” 


Rasa syukur juga akan membuat nikmat yang kita peroleh 
bertambah, karena syukur itu merupakan syarat diberikannya 
nikmat oleh Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, 


406 aa YMinhajul Cbbidin 


Jego Eo V OT 
KS S o 


“Sesungguhnya jika engkau bersyukur, maka pasti Kami 
akan menambah (nikmat) kepadamu.” (Ibrahim: 7) 


Dan firman-Nya pula, 


MEA NG NASA Ca 
“Dan (bagi) orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah 
menambah petunjuk kepada mereka.” (Muhammad: 17) 


Allah swt. juga berfirman, 


z. 015 0 LO, OA. Aan 

Milan HI D GAN 

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari 

keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan 
kepada mereka jalan-jalan Kami.” tal-Ankabut: 69) 


Sudah umum dimana-mana bahwa seorang majikan yang 
bijaksana apabila melihat pelayannya menunaikan tugas 
dengan baik, pasti akan memberi hadiah khusus atau bonus 
pada pelayannya itu. Tapi bila ia tidak mengerjakan tugas 
dengan jujur dan baik, bisa saja ia akan ditahan gajinya. 


Kenikmatan itu sendiri terbagi dua, yakni (1) nikmat 
dunia, dan (2) nikmat beragama. 


Sedang nikmat dunia juga terbagi dua, yaitu (1) nikmat 
berupa manfaat, dan (2) nikmat berupa penangkalan. 


Nikmat berupa manfaat ialah, adalah nikmat yang 
menguntungkanmu, dan memenuhi kebutuhan serta 
kepentinganmu. Misalnya, bentuk tubuh yang sempurna, 
keselamatan, kesehatan, aneka makanan dan minuman yang 
lezat, pakaian, pernikahan, dan lain-lain. 


Pujian dan Syukurts 407 


Dan nikmat berupa penangkalan adalah, dipalingkan-nya 
engkau dari berbagai jenis penyakit dan marabahaya. Baik 
yang berasal dari diri sendiri, seperti rasa sakit dan penyakit, 
atau dari keburukan nafsu, atau yang berasal dari luar tubuh 
kita seperti kerugian, musuh, ancaman binatang berbisa, dan 
berbagai rintangan eksternal lainnya. 


Adapun kenikmatan-kenikmatan agama, juga ada dua 
macam, yaitu (1) nikmat taufig (bimbingan), dan (2) nikmat 
perlindungan. 


Nikmat taufig adalah engkau diberikan taufig pertama- 
tama kepada Islam, lalu mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah 
wal Jamaah yang lurus, bersama dengan nikmat ketaatan dan 
ibadah. 


Sedangkan nikmat perlindungan ialah, bahwa Dia 
pertama-tama melindungimu dari kufur dan perbuatan 
syirik, kemudian dari bid'ah serta kesesatan, setelah itu dari 
semua bentuk kemaksiatan. Perincian nikmat ini semua tidak 
dapat dihitung, kecuali oleh Sang Majikan Yang 
Mahamengetahui, yang telah memberikan nikmat itu 
kepadamu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, 


-902 0 3 


aani YA a an oy 


“Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, tidaklah 
dapat engkau menghinggakannya.” (Ibrahim: 34) 


Dan sesungguhnya kelestarian nikmat-nikmat ini 
semuanya, setelah Allah Ta'ala menganugerahkannya 
kepadamu serta menambahkannya dari segala pintunya, 
adalah termasuk perkara yang tidak dapat dihitung dan tidak 
terjangkau oleh khayalanmu. Dan kesemuanya itu ber- 
gantung pada satu muara, yaitu bersyukur dengan memuji- 
Nya. Dan perkara yang sangat bernilai ini, yang mengandung 


408 za MAnhajul C#bidin 


banyak keuntungan bagi kita, tentu sangat patut kita pegang 
dengan erat. Jangan sampai kita dilalaikan oleh satu dan lain 
hal. Sebab, ia adalah permata yang sangat berharga dan mulia. 
Hanya Allah Ta'ala yang memberikan taufiq dengan anugerah 
dan rahmat-Nya. 


A. Makna Pujian dan Syukur 


Pasti akan ada yang bertanya: Apakah hakikat pujian dan 
syukur itu? Apa pula makna serta hukum keduanya? 


Ketahuilah, bahwa para ulama telah membedakan antara 
pujian dan syukur itu dari segi pelaksanaannya. Yaitu, bahwa 
pujian itu termasuk bentuk tasbih (pen-sucian) dan tahlil, 
maka ia tergolong usaha-usaha lahir. Sedangkan syukur 
adalah termasuk bentuk kesabaran dan penyerahan diri 
(tafwidh), maka ia tergolong usaha-usaha batin. Syukur itu 
lawan dari kufur, sedang pujian adalah lawan dari celaan. 
Karena pujian itu lebih umum dan lebih banyak, sedangkan 
syukur itu lebih sedikit dan lebih khusus terjadinya, maka 
Allah Ta'ala berfirman, 


3o 3 CA Pa - o# a o Z- 

OSN Gale oe J5 
“Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang berterima 
kasih (bersyukur).” (Saba': 13) 


Maka menjadi jelaslah, bahwa pujian dan syukur itu 
mengandung makna yang berbeda. 


Pujian dan sanjungan dilakukan terhadap seseorang yang 
berbuat baik. Ini sesuai pendapat syaikh kami, semoga Allah 
Ta'ala memberinya rahmat. 


Adapun mengenai syukur, banyak penjelasan menyangkut 
maknanya. Misalnya dari Abdullah bin Abbas ra. yang 
berkata, “Syukur adalah ketaatan dengan semua anggota 


Pujian dan Syukurts 409 


tubuh kepada Rabb segala makhluk, baik di waktu sendiri 
maupun bersama-sama.” 


Dan sebagian syaikh kami berpendapat, “Syukur adalah 
melaksanakan ketaatan, baik secara lahir maupun batin.” 


Pendapat yang lain menyatakan, bahwa syukur itu adalah 
menjauhi berbagai bentuk kemaksiatan secara lahir maupun 
batin. Ada juga yang berkata, “Syukur adalah menjaga diri 
dari memilih berbuat kemaksiatan terhadap Allah Ta'ala.” 
Yaitu, engkau menjaga hati dan lisanmu, juga anggota-anggota 
tubuhmu, sehingga engkau tidak mendurhakai Allah “Azza 
wa Jalla melalui anggota-anggota tubuhmu itu. 


Perbedaan di antara beberapa pendapat di atas dengan 
pendapat syaikh yang pertama terletak pada, bahwa ia 
menjadikan penjagaan diri sebagai tujuan utama, lebih 
mendesak dari menjauhi tindakan maksiatnya. Adapun 
menjauhi kemaksiatan itu adalah, engkau tidak melakukan 
perbuatan maksiat ketika terjadi dorongan atasnya, dan 
jiwamu tidak mempan oleh bisikan yang bisa membuatmu 
tergoda melakukan maksiat. Apalagi dari kekufuran. 


Dan syaikh kami berkata, “Syukur itu adalah meng- 
agungkan Sang Mahapemberi nikmat atas nikmat-nikmat 
yang engkau peroleh, yang membuat engkau tercegah dari 
menjauhi Sang Pemberi nikmat itu dan dari mengingkari- 
Nya.” 


Kalau engkau mengatakan: Jika engkau mengagungkan 
kebaikan-Nya padamu, maka tentulah benar bahwa syukur 
itu berasal dari Allah kepada hamba-Nya, sehingga ia (sang 
hamba) menjadi baik. Dan terhadap masalah ini, terdapat 
penjelasan-penjelasan yang lebih detail, yang telah kami 
kemukakan di dalam kitab Ihya’ “Ulumuddin dan kitab 
lainnya. 


410 sa Minhajul C&bidin 


Sedang di kitab yang sedang engkau baca ini, kami hanya 
ingin menekankan bahwa syukur dari seorang hamba itu 
merupakan suatu bentuk pengagungan kepada Allah, 
sehingga Allah Ta'ala, Zat yang telah bersikap baik kepadamu, 
tidak menjauh darimu. Dan itu dilakukan dengan terus 
mengingat-ingat kebaikan-Nya. Baiknya keadaan orang yang 
bersyukur itu lantaran rasa syukurnya, sedang buruknya 
keadaan orang yang kufur nimat itu lantaran kekufurannya. 


Kami katakan di sini, bahwa apa yang diwajibkan oleh 
Sang Pemberi nikmat dengan nikmat-Nya, sekurang- 
kurangnya tidak menjadikan nikmat itu sebagai sarana untuk 
berbuat maksiat. Maka, betapa buruk keadaan orang yang 
menjadikan nikmat Sang Pemberi nikmat itu sebagai senjata 
untuk mendurhakai-Nya. 


Jadi, dalam soal syukur ini, kewajiban seorang hamba 
hanyalah bersyukur kepada Allah dan mengagungkan-Nya. 
Syukur ini dapat mencegah kita dari berbuat maksiat 
kepada-Nya, karena kita selalu ingat dengan nikmat-nikmat- 
Nya. Seseorang yang demikian, berarti telah benar-benar 
bersyukur. Kemudian bersungguh-sungguh dalam ketaatan 
dan amal ibadah. Sebab, dua hal termasuk hak dari nikmat. 
Semoga Allah Ta'ala memberikan taufig. 


Jika engkau menanyakan: Kapan kita harus bersyukur? 
Maka ketahuilah, bahwa kita wajib bersyukur saat kita 
memperoleh kenikmatan agama dan duniawi, sesuai dengan 
kadar keduanya. Sedangkan bila kita ditimpa kesulitan 
hidup dan musibah, maka sebagian ber-pendapat bahwa 
hamba itu tidak diharuskan bersyukur atas musibah itu, tapi 
ia harus bersabar menghadapinya. Adapun syukur itu 
hanyalah adalah terhadap nikmat. 


Lebih lanjut para ulama itu mengatakan, “Syukur juga 
tidak perlu dilakukan untuk sebuah kesulitan hidup yang 


Pujian dan Syukurts 411 


kita terima, kecuali terdapat nikmat-nikmat Allah dalam 
kesulitan tersebut. Maka pada saat itu kita harus bersyukur 
atas nikmat-nikmat yang menyertai kesulitan itu, bukan atas 
kesulitan-kesulitan itu sendiri.” 


Dan nikmat-nikmat tersebut ialah seperti yang dikatakan 
oleh Abdullah bin Umar ra., 


“Tiada aku diuji dengan suatu ujian, melainkan 
Allah Ta'ala telah memberi empat kenikmatan 
untukku, yakni: (i) karena ujian itu tidak 
mempengaruhi keyakinan agamaku; (ii) tidak 
terjadi musibah yang lebih besar padaku: (iii) ujian 
itu tetap membuatku ikhlas menerima keputusan 
Allah, dan (iv) karena aku bisa berharap pahala 
dari musibah yang aku alami.” 


Selain itu, musibah dan kesulitan tersebut juga akan 
hilang, tidak akan tetap. Lagipula ujian itu datang dari sisi 
Allah Ta'ala, bukan dari selain-Nya, sekalipun dengan sebab 
atau perantaraan makhluk. Datangnya musibah itu juga demi 
kepentinganmu, bukan untuk kepentingan-Nya. Jika 
demikian, maka seorang hamba harus bersyukur atas nikmat- 
nikmat yang menyertai sebuah kesulitan. 


Sedangkan ulama lainnya mengatakan, dan ini yang lebih 
utama menurut guru kami, bahwa kesulitan-kesulitan di 
dunia itu tetap harus disyukuri oleh seorang hamba. Sebab, 
berbagai kesulitan itu pada hakikatnya merupakan nikmat. 
Buktinya, kesulitan dan musibah itu mendatangkan banyak 
manfaat besar dan pahala yang banyak bagi seorang hamba. 
Dan juga ganti yang lebih baik (mulia) setelah musibah itu 
berlalu. Maka, beban berat yang dirasa akibat kesulitan- 
kesulitan itu menjadi tidak berarti.” 


Maka nikmat apa yang lebih besar dari itu? 


412 ma Winhajul C#bidin 


Contoh lainnya ialah, ada orang memberimu obat yang 
tidak enak rasanya lagi pahit, untuk mengobati penyakit keras 
yang engkau derita, atau mengoperasimu, mem-bekammu 
karena penyakitmu yang berat serta berbahaya, sehingga 
dengan tindakan tersebut akan membuatmu menjadi sehat 
kembali, jiwa maupun raga, serta memiliki kehidupan yang 
lebih optimis karenanya. Maka tindakan-nya yang seolah 
menyakitimu itu dengan membeimu obat yang pahit, 
mengoperasi atau melakukan penycdotan darah kotor 
(bekam) itu pada hakikatnya merupakan nikmat yang sangat 
besar dan kebaikan yang nyata (menanti). Sekalipun itu dalam 
bentuk yang engkau tidak sukai, dan ditakuti oleh nafsu. Dan 
tentunya engkau akan memuji orang yang melakukan itu 
semua untukmu. Bahkan engkau akan berbuat baik 
kepadanya dengan apa saja yang dapat engkau lakukan. 


Maka demikian pula dengan kesulitan-kesulitan ini. 
Tidakkah engkau lihat bagaimana Nabi saw. memuji Allah 
dan bersyukur kepada-Nya atas musibah-musibah yang 
beliau alami, seperti beliau bersyukur atas perkara-perkara 
yang menyenangkan? Beliau bersabda, “Segala puji bagi 
Allah atas peristiwa yang buruk dan yang menyenangkan.” 


Tidakkah engkau memperhatikan, bagaimana Allah “Azza 
wa Jalla berfirman, 


s0 so. o. S ET MP AT PRO SPL aka Da 
AS Ne aa A ES Nah SI Ol Lan 
“Karena mungkin engkau tidak menyukai sesuatu, padahal 


Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (an- 
Nisaa': 19) 


Kebaikan menurut Allah adalah Icbih banyak dari yang 
engkau bayangkan. Dan yang namanya nikmat itu tidaklah 
mesti berbentuk sesuatu yang lezat dan disukai oleh hati kita. 
Namun, sesuatu dikatakan baik karena menambah 
ketinggian derajat penerimanya. 


Pujian dan Fyukurts 413 


Dan apabila sebuah musibah itu merupakan jalan atau 
penyebab bertambahnya kemuliaan seorang hamba dan 
ketinggian derajatnya, maka itu pada hakekatnya juga 
merupakan nikmat dari Allah pada hamba-Nya. Sekalipun 
secara lahiriah itu dilihat sebagai musibah. 


Jika engkau bertanya: Lebih utama mana, orang yang 
bersyukur ataukah orang yang bersabar? 


Ketahuilah, ada yang berpendapat bahwa orang yang 
bersyukur itu lebih utama. Ini berdasarkan dalil firman Allah 
Ta'ala berikut ini, 


304 A - . 0? 2 rap 

NA) Sole ya Jala 
“Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang mau 
berterima kasih (bersyukur).” (Saba': 13) 


Dia menempatkan orang yang bersyukur sebagai orang- 
orang yang terkhusus dari yang khusus. Dia berfirman ketika 
memuji Nabi Nuh as., 


5 r » 
MS Ne US ah 


“Ia adalah hamba (Allah) yang banyak (pandai) bersyukur.” 
(al-Israa': 3) | 


Demikian pula dengan apa yang pernah dimohon oleh Nabi 


Ibrahim “Alaihissalam, seperti diceritakan dalam firman Allah 
Ta'ala, 


“... (lagi) yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah.” (an- 
Nahi: 121) 


414 sma0Minhajul C#bidin 


Dan karena syukur itu berada pada tataran nikmat dan 
keselamatan (afiyah), maka ada yang mengatakan, “Kalau 
aku diberi nikmat, kemudian aku bersyukur, maka hal itu 
lebih Aku sukai daripada diuji kemudian bersabar.” 


Tapi ada pula yang berpendapat bahwa sabar itu lebih 
utama, karena lebih berat untuk dihadapai. Sehingga 
pahalanya pun lebih besar dan lebih tinggi kedudukannya. 
Ini disandarkan pada firman Allah, 


AS 33 Io a IM) 
“Sesungguhnya Kami dapati ia (Ayyub) seorang yang 
sabar. Ia adalah sebaik-baik hamba (yang bersabar).” 


(Shaad: 44) 


Firman-Nya pula, 
- PAR DAR Et 9 á E O 
o apa aa AA dp La 
“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah 


yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (az- 
Zumar: 10) 


Allah Ta'ala juga berfirman, 
-0 5 2 3 4 - 
D pa Gi AN g) 
“Allah menyukai orang-orang yang sabar.” (Ali Imran: 


146) 


Kami katakan di sini: Orang yang bersyukur itu pada 
hakikatnya juga orang yang bersabar. Dan sebaliknya, orang 
yang bersabar itu pada hakikatnya juga orang yang bersyukur. 
. Sebab, orang yang bersyukur di negeri ujian tidak terlepas 
dari ujian yang ia bersabar terhadapnya dan tidak larut dalam 
kesedihan. Sebab, syukur itu adalah mengagungkan Sang 


Pujian dan Syukures 415 


Pemberi nikmat dalam batas yang mencegahnya dari 
kedurhakaan terhadap-Nya. Sedangkan kesedihan yang 
berlarut-larut adalah suatu bentuk kedurhakaan (maksiat). 
Dan orang yang bersabar tidak terlepas dari nikmat, seperti 
yang telah kami sebutkan, bahwa kesusahan-kesusahan itu pada 
hakikatnya merupakan nikmat, sesuai pengertian yang 
. disebutkan di atas. 


Jadi, pada hakikatnya bila seorang hamba itu bersabar 
terhadap ujian yang menimpanya, maka itu merupakan 
perwujudan dari rasa syukur. Sebab, ia menahan hatinya dari 
kesedihan yang mendalam, dengan cara mengagung-kan 
Allah Ta'ala. Pengagungan kepada Allah itu juga yang 
mencegah dirinya dari berbuat durhaka kepada-Nya. Orang 
yang bersyukur itu juga mencegah dirinya dari kekufuran, 
sehingga ia mampu bersabar untuk tidak melakukan maksiat, 
serta bersabar dalam ketaatan. Maka, pada hakekatnya ia pun 
menjadi orang yang bersabar. 


Orang yang bersabar itu dihormati oleh Allah Ta'ala, dan 
penghormatan oleh-Nya itu mencegah ia dari kesedihan yang 
mendalam saat ditimpa musibah. Dan itu membawa-nya 
untuk bersabar. Dengan demikian, ia telah bersyukur kepada 
Allah Ta'ala, sehingga secara hakikat ia menjadi orang yang 
bersyukur. Dan taufig serta perlindungan yang diberikan 
terhadap orang yang bersabar itu adalah suatu nikmat yang 
sangat disyukuri oleh orang yang bersabar. Hingga salah satu 
dari keduanya tidak terlepas dari yang lainnya. Sebab, 
pencerahan yang membangkitkan kedua-nya adalah satu, 
yaitu pencerahan berupa istigamah. Demikian, menurut 
perkataan sebagian ulama kami. 


Maka berangkat dari segi-segi pandangan ini kami 
mengatakan, bahwa salah satunya tidak dapat dilepaskan dari 
yang lainnya. Jadi, pahamilah hal ini. Semoga Allah Ta'ala 
memberikan taufig. 


416 28 Minhajul C&bidin 


B. Nilai Sebuah Pemberian 


Wahai para penempuh jalan ibadah, hendaknya engkau 
kerahkan segala upaya untuk menembus dua jalan (pujian 
dan syukur) yang sedikit berbahaya namun banyak 
manfaatnya ini. Renungkanlah dua prinsip berikut ini. 


Pertama, Bahwa nikmat itu hanya diberikan kepada orang 
yang mengetahui nilainya. Dan yang mengetahui nilai nikmat 
itu adalah orang yang bersyukur. Dalilnya adalah firman Allah 
Ta'ala yang menceritakan orang-orang yang kafir: 

£ 


-9 á raf hor E ron o ox. Ah bae gy 

SE del i S aa 
“Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi 
anugerah oleh Allah kepada mereka?’ (Allah berfirman), 


“Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang 
yang bersyukur (kepada-Nya)? (tal-An'am: 53) 


Orang-orang yang bodoh itu mengira, bahwa nikmat yang 
besar dan anugerah yang mulia hanya diberikan kepada 
orang-orang yang memiliki harta berlimpah dan paling mulia 
kedudukan serta keturuannya. Hingga mereka mengatakan, 
“Mengapa orang-orang fakir itu yang diberikan nikmat yang 
besar ini, bukan kita?” Lalu mereka berkata secara sombong 
dan mengejek, “Orang-orang semacam inikah di antara kita 
yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka?” Kemudian 
Allah menjawab mereka, “Bukankah Allah lebih mengetahui 
tentang orang-orang yang bersyukur (kepada-Nya)?” 


Allah Yang Maha Pemurah hanya melimpahkan nikmat- 
nikmat-Nya kepada orang yang mengetahui nilainya. Dan 
orang yang mengetahui nilanya itu adalah orang yang 
menyambut nikmat itu dengan antusias, lebih menerima 
nikmat itu dibanding dunia dan seisinya. Untuk men- 
dapatkan nikmat itu ia mampu bertahan dari banyak 


Pujian dan Syukurts 417 


kesulitan demi mendapatkan nikmat tersebut. Ia tetap berdiri 
di depan pintu-Nya untuk mensyukuri-Nya. Orang-orang 
yang tampak lemah dan hina di dunia, tapi mengetahui nilai 
nikmat dan sanggup untuk mensyukurinya, mereka itu lebih 
pantas mendapatkan nikmat daripada orang-orang kaya dan 
terhormat tapi bodoh (kufur). 


Kekayaan tidak menjadi penentu di mata Allah. Begitu pula 
dengan kedudukan manusia di dunia dan darah 
keturunannya. Akan tetapi, kalian mengira bahwa nikmat 
Allah berbentuk kenikmatan duniawi, seperti kekayaan, 
kedudukan terhormat, keturunan dan kemuliaan, bukan 
agama, ilmu, kebenaran serta pengetahuan tentang-Nya. 
Kalian hanya mengagung-agungkan hal-hal duniawi itu dan 
membangga-banggakannya. Semua itu disebabkan karena 
kalian terlalu memandang rendah pengertian nikmat yang 
sesungguhnya, dan kalian kurang peduli terhadapnya. 


Orang-orang yang ‘lemah’ itu mengorbankan jiwa mereka 
untuk kepentingan akhirat, dengan mengalirkan darah 
mereka. Mereka tak peduli dengan apa yang terlepas dari 
sisi mereka dan dengan orang-orang yang memusuhi mereka. 
Tapi, mereka itulah yang mengetahui nilai nikmat yang 
sesungguhnya. Dalam hati mereka tertanam kuat makna 
pengagungan kepada Allah, hingga semua musibah dunia 
terasa ringan dijalaninya. Mereka habiskan seluruh umur 
untuk bersyukur kepada-Nya. Oleh sebab itu, mereka pantas 
memperoleh karunia yang mulia dan nikmat yang agung ini. 


Demikian pula dengan sekelompok orang secara khusus 
diberi nikmat agama, berupa ilmu dan amal. Engkau akan 
dapati mereka sebagai manusia yang paling mengetahui nilai 
nikmat dan paling mampu menghormati-Nya, serta paling 
bersungguh-sungguh dalam mendapatkan nikmat-Nya. Juga 
paling besar penghargaan mereka kepada-Nya, dan paling 
Sanggup mensyukuri-Nya. 


418 ma MWinhajul C#bidin 


Sedangkan orang-orang yang dihalangi oleh Allah dari hal 
tersebut, itu lantaran kurangnya sambutan mereka dan 
pengagungan mereka terhadap hak-Nya (bersyukur). 
Sekiranya penghargaan terhadap ilmu dan ibadah itu ada di 
hati kaum awam, terutama para pedagang di pasar, seperti 
apa yang terdapat di hati para ulama dan ahli ibadah, maka 
tentu para pedagang itu tidak akan mengutamakan pasar dari 
Allah, serta tidak akan terasa ringan untuk meninggalkan- 
Nya akibat kesibukan duniawi. 


Tidakkah engkau lihat seorang ahli figih yang berhasil 
memecahkan satu masalah hukum yang awalnya samar 
baginya, kemudian ia mengajarkan hal itu pada orang lain? 
la akan merasa sangat lega hatinya atas keberhasilannya itu, 
dan sangat besar rasa gembiranya. Hal itu mendapatkan 
tempat spesial di hatinya, dan tidak bisa ditukar kebahagiaan- 
nya dengan uang seribu dinar misalnya. Dan barangkali ia 
menaruh perhatian terhadap suatu masalah agama, dan ia 
memikirkannya selama satu tahun, bahkan sepuluh atau 
duapuluh tahun atau lebih, namun ia tidak merasakan 
lamanya waktu itu, dan tidak pernah bosan dengannya. 
Sampai suatu saat Allah Ta'ala memberinya pemahaman atas 
masalah tersebut, maka ia memandang karunia itu sebagai 
nikmat yang paling bcsar bagi-Nya, dan ia lalu merasakan 
dirinya sebagai manusia terkaya karenanya, juga manusia 
yang dimuliakan-Nya. 


Ini berbeda dengan seorang awam yang hidup di pasar, 
yang akan cepat merasa bosan bila menghadapi masalah yang 
sama dengan ahli figih itu. Jikapun secara tidak sengaja ia 
menemukan jalan keluar dari masalah hukum itu, ia tidak 
akan menganggapnya sebagai penting. 


Lain halnya dengan scorang ahli ibadah yang takut kepada 
Allah. Ia habiskan umurnya dengan melakukan mujahadah 
keras dan berlatih spiritual secara kontinyu. Ia hentikan 


Pujian dan Syukurts 419 


nafsunya dari pemuasan nafsu seksual. Ia laksanakan shalat 
dengan penuh sikap khusyu. Ia berdoa kepada Allah dengan 
merendahkan diri dan meneteskan air mata, dengan harapan 
Allah akan memberinya rezeki berupa kesempatan ber- 
munajat kepada-Nya dengan bersih, serta merasakan 
manisnya berdekatan dengan-Nya. 


Apabila ia bisa memperoleh hal itu sekali dalam sebulan, 
bahkan sekali dalam setahun atau bahkan sekali seumur 
hidup, maka ia akan memandang hal itu sebagai anugerah 
yang paling besar dan nikmat yang sangat agung. Dan betapa 
ia sangat senang dan bersyukur kepada Allah, serta 
bergeming menghadapi kesulitan dan kesusahan yang 
dialaminya di malam hari, sampai ia meninggalkan berbagai 
bentuk kelezatan padanya (tidur). 


Berlawanan dengan orang saleh di atas, ada juga jenis manusia 
yang tak punya keinginan untuk berjalan di jalan Allah. Ia tidak 
siap untuk meninggalkan bahkan satu jenis makananpun, gosip- 
gosip tak berguna, tidur malamnya untuk menegakkan ibadah 
dan ketaatan. Dia merasa sangat senang memperoleh uang 
banyak, makan makanan yang lezat, serta tidur panjang di malam 
hari. Ia mengira kenikmatan duniawi itu bernilai di mata Allah. 
Bagaimana orang semacam itu diperbandingkan dengan orang 
saleh di atas? 


Begitulah Sang Penguasa dari semua penguasa (Allah) 
mempercayakan tugas yang berbeda-beda pada kelompok- 
kelompok orang yang berlainan, dan hanya Dia sendiri yang 
mengetahui rahasia pembagian tugas seperti itu. 


Sejauh ini kami telah memberi penjelasan tentang ayat 
tersebut. 


Anda harus merenungkan poin-poin yang terkandung 
dalam penjelasan itu, dan catatlah, bilamana engkau ingin 
memperoleh beberapa kebaikan, tak ada yang bisa mencegah 


420 ma Minhajul C#bidin 


keinginanmu itu kecuali nafsumu sendiri. Maka curahkan 
segenap usahamu untuk mengetahui nilai nikmat Allah Ta'ala 
dan menghargainya dengan sebenar-benarnya penghargaan. 
Sehingga engkau menjadi pantas mendapatkannya. Kemudian 
engkau diberi anugerah lagi berupa kekalnya kenikmatan 
yang engkau peroleh sebelumnya. Sesungguhnya Dia Maha 
Mengasihani lagi Maha Penyayang. 


Kedua: bahwasanya nikmat itu dicabut dari orang yang 
tidak mengetahui nilainya. Dan orang yang tidak mengetahui 
nilai nikmat itu adalah orang yang sangat kufur, yang 
mengingkari serta tidak mensyukuri nikmat yang diberikan 
oleh-Nya. 


Allah swt. telah berfirman, 


@ 


Me SI SA G e Yi, 
GR i i. BE ge G 


“Dan bacakanlah kepada mereka berita tentang orang 
yang telah Kami berikan kepadanya ayat-ayat Kami 
(pengetahuan tentang isi Alkitab), kemudian ia melepaskan 
diri dari ayat-ayat itu, lalu ia diikuti oleh setan (sampai 
ia tergoda), maka jadilah ia termasuk orang-orang yang 
tersesat. Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya Kami 
tinggikan (derajat)nya dengan ayat-ayat itu.” (al-A'raaf: 
175-176) 


Maksud dari ayat di atas adalah, bahwa Allah menyatakan 
telah melimpahkan kepada hamba nikmat yang sangat 
bernilai dalam bidang agama, dengan jalan mana mereka bisa 
mencapai kedudukan tinggi di dekat Allah. Tapi, hamba-Nya 
itu ternyata tidak mengetahui nilai nikmat tersebut, lalu 
þerpaling kepada dunia yang rendah. Dan ia lebih 
mementingkan kesenangan-kesenangan nafsunya yang 
rendah serta buruk. Ia tidak mengetahui, bahwa dunia itu 


Pujian dan Syukurta 421 


seluruhnya tidak sebanding dengan nikmat agama yang 
paling rendah di mata Allah Ta'ala. Dan nilai kenikmatan 
dunia itu di sisi-Nya lebih rendah dari sehelai sayap nyamuk. 
Maka, berarti hamba itu sama saja dengan seekor anjing yang 
tidak dapat membedakan kemuliaan dan ketenteraman 
dengan kehinaan dan kecemasan. Bagi seekor anjing, 
kemulian dan harga diri itu letaknya ada dalam sepotong roti 
atau tulang sisa makanan. 


Adalah sama saja baginya apakah engkau duduk bersama 
dengannya di atas sofa atau memberinya tempat di tanah 
yang kotor dihadapanmu. Di matanya, seluruh kehormatan 
dan kenikmatan itu ada pada makanan dan minuman yang 
diberikan padanya. 


Hamba yang jahat ini tidak mengetahui nilai nikmat Allah, 
dan tidak mengetahui kewajiban yang harus dilakukan setelah 
memperoleh nikmat-Nya. Mata hatinya menjadi rabun, 
adabnya buruk. Ia tinggalkan magam tinggi berdekatan 
dengan Allah dengan menoleh kepada selain-nya, serta 
tersibukkan dari mengingat nikmat Allah dan menukarnya 
dengan dunia yang tidak bernilai dan sesaat. 


Lalu, Allah pun menerapkan kebijakannya dengan 
menghadirkan hamba itu di medan keadilan, dan 
memerintahkan untuk diberlakukan hukum jabarut 
kepadanya. Kemudian, ditanggalkan darinya seluruh 
perhiasan Allah dan kemuliaan yang pernah Dia berikan 
kepadanya. Dia cabut dari hatinya pengetahuan tentang Allah. 
la ditelanjangi dari apa-apa yang pernah diberikan oleh-Nya, 
sehingga ia kini seperti anjing yang terusir dari tuannya dan 
setan yang terkutuk serta membangkang. Kita berlindung 
kepada Allah Ta'ala dari murka dan siksa-Nya yang amat 
pedih. 


Renungkan pelajaran dari contoh berikut ini. 


422 sa CXMinhajul C#bidin 


Seorang Raja memberi penghormatan dan kedudukan 
tinggi kepada seorang pelayannya. Ia didandani dengan 
pakaian khas istana, dan diberi tempat duduk di sebelah sang 
raja. Raja mengistimewakannya melebihi semua pelayan dan 
para pengawal lainnya. Ia juga diberi kebebasan penuh di 
istana. Tak hanya itu, sang raja juga membangunkan sebuah 
istana khusus untuk pelayannya itu di sebuah tempat, 
lengkap dengan mahkota kerajaan, ranjang-ranjang yang 
empuk, hidangan-hidangan lezat, dan dayang-dayang yang 
cantik. Setelah seharian mengabdi melayani raja di istana 
utama, si pelayan khusus itu lantas pulang ke istananya sendiri 
untuk menjadi tuan disana. Namun, tanpa mempedulikan 
status dan kehormatannya sebagai orang besar di istana, suatu 
hari ia melihat seorang pelayan rendahan raja sedang makan 
roti, atau anjing sedang memakan tulang. Bahkan ia tertarik 
untuk mengambil bagian roti atau tulang itu, dengan 
mengacuhkan sang raja, tuannya. Ia jadi lupa dengan 
kemuliaan dan status istimewanya, yang diberikan oleh raja 
kepadanya. Apa yang akan dikatakan oleh raja bila ia melihat 
perbuatan pelayan atau hambanya yang bodoh itu? Ia pasti 
akan mengatakan, “Orang ini sangat bodoh dan hina. Ia tidak 
tahu apa artinya kemuliaan, dan tidak menghargai 
penghormatan yang kami berikan kepadanya. Padahal kami 
telah memberi perhatian istimewa dan memberinya kekayaan 
serta berbagai bentuk pertolongan. Orang ini tidak bisa 
membedakan kebaikan dan keburukan.” 


Maka, raja memerintahkan si pelayan itu menanggalkan 
kembali seluruh atribut kemuliaan yang telah ia berikan 
kepadanya, lalu mengusirnya dari istana Raja. 


Inilah keadaan seorang “alim yang jatuh pada nafsu 
mengejar dunia, dan nasib seorang hamba yang mengikuti 
hawa nafsunya setelah Allah Ta'ala memuliakannya dengan 
beribadah kepada-Nya dan mengetahui pemberian- 
pemberian-Nya, syariatnya dan hukum-hukumnya. Ia tak 


Pujian dan Lyukures 423 


mengetahui nilai itu semua, sehingga ia berpaling kepada 
sesuatu yang paling hina dan paling rendah nilainya di sisi 
Allah. 


Demikian pula dengan orang yang diistimewakan oleh Allah 
Ta'ala dengan berbagai macam taufig dan perlindungan-Nya, 
dan dihiasi dengan cahaya-cahaya pe-ngabdian serta ibadah 
kepada-Nya, dipandang dengan kasih sayang di banyak 
waktunya, dibanggakan di hadapan para malaikat-Nya, serta 
dibimbing dan diberi pangarahan di pintu-Nya. Lalu Allah 
Ta'ala menempatkannya di tempat pemberian syafaat dan pada 
tempat orang-orang yang mulia, sehingga ia menjadi orang 
yang sekiranya berdoa kepada-Nya akan dikabulkan dan 
diterima. Kalau ia meminta kepada-Nya, maka pasti diberi dan 
dicukupi. Sekiranya ia meminta pertolongan terhadap seorang 
‘alim, maka tentu ia akan dapat menolongnya dengan ridha. 
Kalau ia bersumpah terhadap sesuatu, maka tentu akan 
dibebas-kan dan dipenuhi. Sekiranya ada suatu keinginan 
yang terlintas di dalam pikirannya, maka tentu akan dipenuhi 
keinginannya itu sebelum terucap lewat lisan. Siapa yang 
mengalami keadaan seperti ini, tapi tidak mengetahui akan 
nilai nikmat yang telah diberikan bagi dirinya itu, dan tidak 
melihat nilai kedudukan terhormat yang telah disematkan di 
pundaknya, maka bctapa hinanya nafsu itu dan betapa 
buruknya hamba tersebut. Juga, betapa besar bahaya yang 
melandanya sekiranya ia mengetahui. 


Kemudian, hendaknya engkau mencurahkan segenap 
usaha hingga engkau mengetahui nilai nikmat Allah Ta'ala 
terhadapmu. Dan apabila Dia memberimu nikmat dengan 
nikmat agama, maka janganlah engkau menoleh kepada dunia 
dan harta bendanya. Sebab, sikap yang demikian itu berarti 
meremehkan nikmat-nikmat agama yang telah diberikan 
kepadamu oleh Rabbmu. Tidakkah engkau mendengar 
firman-Nya kepada penghulu para Rasul, Muhammad saw. , 


424 aa NMAinhajul C#bidin 


D 


WS DAS a na A An ae CA Ia, 


ə 3o% co 


“aan Ela UI 


“Dan sesungguhnya Kami telah berikan kepadamu tujuh 
ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Our'an yang 
aging. Janganlah sekali-kali engkau menujukan pandanganmu 
kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada 
beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir)." 
(al-Hijr: 87-88) 


Maksud dari ayat ini adalah, setiap orang yang telah 
diberikan Al-Our'an yang agung semestinya tidak lagi 
menoleh kepada dunia yang rendah nilainya itu dengan 
pandangan yang memuliakan. Maka hendaknya ia ber- 
syukur kepada Allah Ta'ala atas pemberian-Nya itu. Sebab, 
hal itu merupakan kehormatan yang sangat diidam-idamkan 
oleh kekasih-Nya, Nabi Ibrahim as. untuk dianugerahkan 
kepada ayah beliau, Azar, namun Allah tidak mengabulkan 
harapan Ibrahim itu. Dan juga didambakan oleh orang yang 
dicintai-Nya dan pilihan-Nya, Nabi Muhammad saw. untuk 
dianugerahkan kepada pamannya, Abu Thalib, namun Allah 
juga tidak memberinya. 


Adapun harta benda dunia itu, sengaja dilimpahkan 
kepada orang-orang kafir seperti Fir'aun, kaum atheis, orang 
zindig, orang yang bodoh dan fasik, yang merupakan 
makhluk paling hina dihadapan-Nya. Sehingga mereka 
tenggelam di dalam kesesatan. Dan dunia ini pula yang 
dipalingkan dari setiap Nabi, orang-orang pilihan, orang yang 
benar keimanannya, orang 'alim dan ahli ibadah, yang 
merupakan makhluk paling mulia bagi-Nya. Sampai-sampai 
mereka hampir tidak memperoleh sepotong roti dan sehelai 
kain. Allah Ta'ala bahkan menganugerahkan kepada mereka 
penghalang agar tidak terkotori dengan kotoran dunia. 


Pujian dan Syukurts 425 


Allah “Azza wa Jalla berfirman kepada Musa dan Harun 
as., 


“Kalau Aku mau, Aku bisa menghiasi kalian berdua 
dengan perhiasan, agar Fir'aun kagum lalu merasa rendah 
di hadapanmu, sadar bahwa kekayaannya tidak mungkin 
bisa menjangkau keagungan-Ku. Tapi, Aku menjauhkan 
itu semua dari kalian berdua dunia dan menjadikan kalian 
tidak menyukainya. Dan demikian pula yang Aku perbuat 
terhadap para wali-Ku. Dan Aku benar-benar menghindar- 
kan mereka dari kenikmatannya (dunia), sebagaimana 
seorang penggembala yang penyayang menghindarkan 
ontanya dari menduduki kotoran." 


Allah tidak mau menggunakan cara itu bagi kawan-kawan 
dekatnya itu, agar mereka terhindar dari nikmat-nikmat 
duniawi, karena itu memang tak ada nilainya dalam 
pandangan Allah. Tapi, Dia menolong mereka secara penuh 
di akhirat. 


Allat Ta'ala berfirman, 

Lo Nam naa Th “3 “at E A LET or 
ae jl re DA) a sa dal au) Kg of BAP 
: f 37... 23 ° ° 
“Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari 
manusia menjadi umat yang satu (dalam kekafiran), maka 
tentulah Kami buatkan bagi orang-orang yang kafir 
kepada Rabb Yang Maha Pemurah loteng-loteng perak 


bagi rumah mereka dan (juga) tangga-tangga (perak).” 
(az-Zukhruf: 33) 


Bila engkau memiliki kearifan, engkau akan mudah 
memahami perbedaan di antara dua kelompok orang di atas. 
Engkau harus sangat berterima kasih kepada-Nya, lalu ucapkan: 


426 ma Winhajul C#bidin 


“Segala puji hanya bagi Allah, yang telah meng- 
anugerahkan kepada kami anugerah-anugerah seperti yang 
diberikan kepada para wali dan orang-orang pilihan-Nya. Juga 
yang telah memalingkan kami dari musuh-musuh-Nya agar 
kami tidak tergoda dengan-Nya, dan agar kami diistimewakan. 
Dan kami banyak bersyukur dan memuji-Nya atas anugerah 
terbesar dan kenikmatan sempurna yang kami peroleh, yaitu 
Al-Islam. Sebab, Islamlah agama yang pertama dan terakhir." 


Cobalah pahami contoh ini. Sekiranya engkau di-ciptakan 
sejak awal penciptaan dunia, dan sejak saat itu pula engkau 
mensyukuri nikmat Islam setiap hari, siang dan malam, 
sampai engkau meninggal di akhir eksistensi dunia ini, maka 
syukurmu itu tetap belum sepadan nilainya dengan anugerah 
Islam dari Allah itu. Sayang, halaman dalam kitab ini tidak 
cukup untuk menyebutkan apa yang kami ketahui tentang 
nilai nikmat ini. Sekiranya kami mendiktekannya untuk 
ditulis pada beribu-ribu lembar kertas, maka itu tetap belum 
cukup. Kami mengakui, apa yang kami ketahui itu, dan juga 
yang belum kami ketahui, adalah laksana satu tetes air di 
seluruh lautan dunia. 


Tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala kepada 
penghulu para Rasul, Nabi Muhammad saw. , 


s 9 o a 
DG Y SESI LE LIS G 
“Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah Alkitab 


(Al-Qur'an) itu dan tidak pula mengetahui apakah iman 
itu.” (asy-Syuura: 52) 


Allah Ta'ala juga berfirman, 
P E E Mn aga AN TP Lae PE kaan a 
Mane DUS AI Jis OS (lai 3 SL WAE 
“Dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum 


engkau ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar 
atasmu.” (an-Nisaa': 113) 


Pujian dan Syukurts 427 


Dia juga berfirman, 


DAN Sus è ol Sila Ta 
“Sebenarnya Allah, Dialah yang melimpahkan nikmat 


kepadamu dengan menunjuki engkau kepada keimanan." 
(al-Hujurat: 17) 


Tidakkah pula engkau mendengar akan sabda Rasulullah saw. 
ketika beliau mendengar seorang laki-laki mengatakan, “Segala 
puji atas nikmat Islam.” Maka beliau bersabda, 


“Sesungguhnya engkau telah bersyukur dengan memuji 
Allah atas nikmat yang sangat besar itu.” 


Dan ketika seorang utusan Nabi Yusuf as. datang 
membawa kabar gembira kepada Nabi Ya'gub as., maka 
Ya'qub bertanya kepada utusan itu, “Dalam agama apa Yusuf 
itu saat engkau meninggalkannya?” 


Utusan itu menjawab, “Aku meninggalkannya dalam 
keadaan ia beragama Islam.” 


Ya'qub pun berkata tentang anaknya itu (Yusuf), “Sekarang 
telah sempurnalah nikmat itu.” 


Seorang wali Allah mengatakan, tidak ada kalimat yang 
lebih disukai oleh Allah dan juga paling di sisi-Nya untuk 
mengucapkan syukur, selain ucapan syukur seorang hamba 
berikut ini, 


SY 3 d Hery ci ai TAU Z ea 
“Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat 


kepada kami dan memberi kami petunjuk kepada agama 
Islam.” 


428 sa Minhajul CAbidin 


Wahai saudaraku dalam Islam, janganlah pernah lalai untuk 
bersyukur kepada Allah akan anugerah Islam yang Dia 
berikan, dan jangan bangga bahwa dengan menjadi Muslim 
maka engkau akan memperoleh ilmu tentang Allah, berbuat 
baik, dan terhindar dari dosa. Engkau harus sadar, bahwa 
rasa bangga dan lalai itu tidak dibolehkan dalam keadaan 
apapun. Sebab amal itu tergantung pada nasib akhirnya. 


Sufyan ats Tsauri mengatakan, “Bila seseorang merasa 
aman dan takut dengan dengan agamanya, maka ia bisa 
kehilangan agamanya itu.” 


Guru kami mengatakan, 


“Apabila engkau mendengar keadaan orang-orang 
kafir dan kekalnya mereka di dalam neraka, maka 
jangan cngkau merasa aman terhadap dirimu. 
Sebab, agamamu juga selalu dalam kondisi bahaya 
(rawan) dan engkau tidak tahu apa yang akan 
terjadi nanti. Oleh karenanya, jangan terpedaya 
oleh kemilaunya waktu, karena di baliknya 
terdapat bahaya-bahaya yang tersembunyi.” 


Ada pula scorang 'arif yang berkata, 


“Wahai orang-orang yang lengah lantaran terlena 
dengan dengan perlindungan Allah, sesungguhnya 
di balik itu ada berbagai ancaman. Allah Ta'ala juga 
menghiasi iblis dengan berbagai macam 
perlindungan, tapi ia pun kemudian dilaknat oleh- 
Nya. Demikian pula dengan Bal'am bin Baura, 
yang dihiasi dengan aneka cahaya oleh Allah. Tapi 
cahaya kewaliannya itu tidak menghalangi Allah 
untuk melaknatnya.” 


Dan dari Ali bin Abi Thalib ra., ia berkata, 


“Setelah memberi kebaikan pada banyak orang, 


Pujian dan Syukurts 429 


Allah lalu memberi jeda pada mereka, dan mereka 
ditinggalkan dalam bujuk rayu (dari siapapun). 
Dan kemudian, banyak di antara mereka yang rugi 
besar karena terpengaruh orang-orang yang fasih 
berpidato, sementara yang lain terkelabui oleh 
dosa yang disamarkan oleh Allah.” 


Seseorang bertanya kepada Dzun Nun al-Mishri, “Apa yang 
paling banyak membuat hamba itu tertipu?” 


Ia menjawab, “Rahmat dan ampunan Allah.” Untuk itu, 
Allah Ta'ala berfirman, 


Loro. L f o o 03 08 ge 
r 


“Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur- 
angsur (ke arah kebinasaan), dengan cara yang tidak 
mereka ketahui.” (al A'raaf: 182) 


Ahli makrifat menafsirkan ayat tersebut sebagai: “Kami 
(Allah) memberi berbagai nikmat kepada mereka, lalu Kami 
buat mereka lupa untuk mensyukurinya.” 


Seorang penyair berikut ini, 
“Engkau berbaiksangka dengan hari-hari itu apabila ia baik 


Engkau tidak takut dengan keburukan yang mendatangkan 
kematian 


Engkau dibiarkan selamat, malam demi malam, hingga 
engkau terpedaya 


Dan ketika di suatu malam yang bersih, terjadilah kesusahan.” 


Ketahuilah, bahwa setiap engkau berjalan lebih dekat 
kepada-Nya, berarti engkau tengah berada di sebuah 
persimpangan yang berbahaya. Scbab, amat besar bahayanya 


430 ma Minhajul C#bidin 


jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Sebagaimana dikatakan, 
“Kian tinggi terbang si burung, 
Makan kian jauh pula berkubangnya ke tanah.” 


Jika tidak ada jalan untuk merasa aman dan lalai dari 
bersyukur, maka jangan tinggalkan permohonan kepada- 
Nya, dan minta belas kasihan untuk senantiasa dijaga. 
Sebagaimana Ibrahim bin Adham pernah mengatakan, 
bagaimana engkau merasa aman sedang Nabi Ibrahim, sang 
kekasih Allah sendiri berdoa, 


sa EP LEG moo - 

PEN LE ON eh 
“Dan jauhkanlah aku beserta anak-cucuku dari menyembah 
berhala-berhala.” (Ibrahim: 35) 


Nabi Yusuf as. juga berdoa, 
Pn á o | Sg so ó fos 
a a GE 3 
“Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam.” (Yusuf: 101) 


Sedangkan Sufyan ats-Tsauri senantiasa mengucapkan, “Ya 
Allah, selamatkan aku, selamatkan aku.” Seakan-akan ia 
sedang berada di atas perahu yang ditakutkan akan tenggelam. 


Telah sampai pula kepada kami dari Muhammad bin 
Yusuf, “Aku memperhatikan Sufyan ats-Tsauri pada suatu 
malam, dimana ia menangis di sepanjang malam itu.” Lalu 
aku bertanya kepadanya, “Apa engkau menangisi dosa- 
sosamu?” Sufyan kemudian mengambil segenggam jerami 
seraya berkata, “Dosa-dosa itu lebih ringan daripada jerami 
ini bagi Allah. Yang aku takuti adalah jika Dia mencabut dariku 
nikmat Islam.”” Semoga Allah Ta'ala melindungi kita 
dengannya (Islam). 


Pujian dan Gyukurbs 431 


Dan aku juga mendengar sebagian orang 'arif 
mengatakan, “Sesungguhnya, sebagian nabi bertanya kepada 
Allah Ta'ala mengenai perkara yang menimpa Bal'am bin 
Baurah, dan bagaimana Dia mengusirnya setelah memberi 
berbagai tanda dan karamah kepadanya. Maka Allah Ta'ala 
menjawab, 


“Ia pada suatu hari tidak bersyukur kepada-Ku atas apa 
yang Aku berikan kepadanya. Sekiranya ia bersyukur 
kepada-Ku satu kali saja, maka tentu aku tidak akan 
mencabut kenikmatan atas dirinya.” 


Maka sadarlah kalian semua! Jagalah pilar syukur itu 
dengan sungguh-sungguh. Pujilah Allah Ta'ala atas nikmat- 
nikmat-Nya di dalam agama, dan yang tertinggi darinya ialah 
nikmat Islam dan makrifat. Sedang yang lebih rendah adalah 
bimbingan untuk bertasbih atau dilindungi dari satu 
perkataan yang tidak ada gunanya bagimu. Semoga Dia 
menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya terhadapmu, dan 
tidak mengujimu dengan pahitnya kehilangan hal itu. Sebab, 
perkara yang paling pahit dan paling sulit itu ialah 
penghinaan setelah sebelumnya dimuliakan, diusir setelah 
sebelumnya didekatkan, dipisahkan setelah sebelumnya 
disambungkan. Dan Allah adalah Zat Yang Mahaterpuji, 
Mahamulia, Mahamengasihani, lagi Maha Penyayang. 


Engkau telah merenungkan dalam-dalam berbagai anugerah 
Allah Ta'ala yang sangat besar yang telah engkau terima, yang 
tidak terhitung jumlahnya dan tidak pernah terbayangkan 
olehmu. Engkau telah mampu melintasi perjalanan yang sulit 
ini, dan memperoleh ilmu serta pemahaman.Emgkau juga 
mampu menyucikan dirimu dari dosa-dosa besar dan kecil. 
Engkau dapat melampaui berbagai rintangan yang ada, serta 
memperoleh kekuatan-kekuatan pendorong, serta selamat dari 
kerugian dan kerusakan. 


432 s8 Minhajul C#bidin 


Maka, kini engkau sudah mencapai derajat kebajikan yang 
tinggi, dimana tahap awalnya adalah pemahaman spiritual 
dan makrifatullah, dan tingkat terakhirnya adalah kemuliaan 
dan keagungan bisa berdekatan dengan Allah. 


Renungkan itu semua sesuai dengan kadar kemampuan 
akalmu dan taufig yang engkau peroleh. Lalu, bersyukurlah 
kepada Allah sesuai kadar kesanggupanmu. Dalam 
bersyukur, siibukkan lidahmu dengan nyanyian pujian serta 
sanjungan kepada-Nya, sementara hatimu fokus kepada 
Kehebatan dan Keagungan Allah. Itu semua akan 
mencegahmu berlaku durhaka kepada-Nya, dan mem- 
buatmu terus mematuhi-Nya. Kapan saja engkau temukan 
dirimu lemah dan lalai dalam bersyukur, kamu harus segera 
kembali menghadap Allah dengan shalat dan tangis. Lalu 
ucapkanlah doa: 


“Ya Allah, wahai pemimpinku, engkau telah tunjukkan 
dengan rahmat-Mu, kebaikan dan pertolongan-Mu padaku 
meski aku tidak pantas menerimanya. Saya berdoa padamu, 
sempurnakanlah kebaikan dan pertolongan-Mu itu bagiku.” 


Minta kepada-Nya seperti permintaan para wali-Nya yang 
memperoleh mahkota hidayah-Nya, juga yang telah 
merasakan manisnya ilmu tentang-Nya (makrifat). Mereka 
takut akan diusir dan dihinakan oleh-Nya, dijauhi dan 
disesatkan, merasakan pahitnya diasingkan dan dibuang. Lalu 
mereka memohon belas kasihan di pintu-Nya, meminta 
keselamatan, menadahkan tangan kepada-Nya sembari 
memelas dan menyeru di tempat yang sepi dengan berterus- 
terang, 


33 o 


Kh BN ha Pn BAK Ig Ubi PG 


Pujian dan Fyukurëæ 433 


“Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami 
condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk 
kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat 
dari sisi Engkau. Karena sesungguhnya Engkaulah Dzat 
Yang Maha Pemberi (karunia).” (Ali “Imran: 8) 


Maksud ayat ini adalah: Sesungguhnya kami mendapat- 
kan nikmat dari-Mu, lalu kami bersikap tamak dengan 
nikmat lainnya. Sesungguhnya Engkau Maha Pemurah lagi 
Maha Pemberi. Maka, sebagaimana Engkau telah hibahkan 
kepada kami nikmat-nikmat yang istimewa di awal, maka 
hibahkan pula kepada kami rahmat penyempurnaan di 
akhirnya. 


Tidakkah engkau mendengar, bahwa doa yang pertama 
kali diajarkan oleh Rabb semesta alam kepada para hamba- 
Nya yang Muslim, yang dipilih-Nya di antara para makhluk- 
Nya ialah doa yang terdapat pada firman-Nya, 


AN DNAN Calo 


“Tunjukilah kami jalan yang lurus.” (al-Fatihah: 6) 


Yakni, teguhkan kami padanya dan langgengkan jalan itu 
bagi kami. 


Demikianlah ia berdoa memohon belas kasihan kepada- 
Nya. Sebab, bahaya yang tengah dihadapi sangatlah besar 
dan menakutkan. 


Menurut para ahli hikmah, pada intinya musibah-musibah 
yang menimpa manusia itu ada lima macam: 


Penyakit di tempat terasing 
Kefakiran di masa tua 

Meninggal di masa muda 

Buta setelah melihat, dan 

Pikun setelah memiliki pengetahuan. 


meN 


434 sa inhajul C#bidin 


Dan yang lebih baik dari itu ialah perkataan seseorang 
berikut ini, 


“Bagi tiap-tiap sesuatu yang ditinggalkan, pasti ada 
penggantinya 


Namun tidak ada pengganti bagi Allah, bila engkau 
berpisah dengan-Nya." 


Dan yang lain mengatakan, 


“Sekiranya dunia membiarkan agama seseorang 
tetap ada, 


maka apa yang terlepas darinya tentu tidak akan 
berbahaya.” 


Begitu pula dengan setiap nikmat dan pertolongan yang 
diberikan Allah kepadamu dalam menempuh seluruh 
tahapan perjalanan tersebut. Ini agar bisa terjaga langgeng 
apa yang telah Dia berikan kepadamu, bahkan Dia bisa 
menambah lebih dari yang engkau idam-idamkan. 


Apabila engkau melakukan hal itu, maka berarti engkau 
telah berhasil melewati perjalanan yang berbahaya ini, dan 
engkau beruntung menjadi pemilik dua kekayaan yang mulia 
dan membanggakan, yaitu: istigamah dan diberikan 
tambahan nikmat. Maka, nikmat-nikmat yang sudah ada 
padamu itu kini lestari bagimu. Engkau tidak akan takut 
kehilangan. Dia juga memberimu tambahan dengan nikmat- 
nikmat lain yang belum diberikan kepadamu, yang engkau 
tidak merasa memintanya dan mengangan-angankannya. 


Dan ketika itu, engkau pun tergolong manusia yang “arif, 
yang memahami ilmu agama, yang bertobat dan suci, serta 
zuhud pada dunia. Yang berkonsentrasi penuh untuk 
mengabdi, yang menaklukkan setan, yang bertakwa dengan 
sebenar-benar takwa, dengan hati dan anggota tubuh. Yang 
pendek angan-angan, yang memberi nasihat dan senantiasa 


Pujian dan Syukures 435 


khusyu. Yang bersikap tawadhu' dan tawakal. Yang 
menyerahkan semua urusan-nya kepada-Nya, lalu ridha dan 
sabar dalam menerima keputusan-Nya. Yang takut dengan 
ancaman dan kemarahan-Nya, yang menaruh harapan, yang 
ikhlas, senantiasa ingat dengan anugerah, yang mensyukuri 
nikmat-nikmat Rabb semesta alam. Setelah itu, engkau 
menjadi orang-orang yang istigamah, yang dimuliakan dan 
benar keimanannya. Maka renungkanlah kalimat-kalimat ini. 
Semoga Allah Ta'ala memberikan taufig. 


Jika engkau berkata: Apabila demikian masalahnya, hanya 
sedikit manusia yang benar-benar menyembah kepada Allah 
Ta'ala dan sampai kepada tujuan ini. Sebab, siapa yang kuat 
menanggung beban berat semacam itu dan menghasilkan 
syarat-syarat serta jalan-jalannya? 


Maka ketahuilah, bahwa Allah Ta'ala telah berfirman, 


201 á P PAN Z- 

SEN sake ya J3) 
“Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang pandai 
berterimakasih (bersyukur).” (Saba': 13) 


Kebanyakan manusia itu tidak pandai bersyukur, tidak 
berpikir dan tidak beramal. Padahal, orang yang dimudahkan 
jalannya oleh Allah Ta'ala dan diberi hidayah, hanyalah 
hamba-hamba-Nya yang bersungguh-sungguh. 


Allah Ta'ala berfirman, 
r. o PER E NN NA Up 
Aa NI Uu pelat KU 


“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari 
keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan 
kepada mereka jalan-jalan Kami.” (al-'“Ankabuut: 69) 


436 sa NMinhajul C&bidin 


Apabila hamba yang lemah itu melaksanakan kewajiban 
atas dirinya, maka apa yang engkau kira diperbuat oleh Rabb 
Yang Mahakuasa, Mahakaya, Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang? 


Jika engkau katakan: Umur itu pendek, sedangkan ini 
adalah perjalanan yang amat panjang dan sangat sulit. Lantas, 
mungkinkan ada tersisa umur untuk bisa menyempurnakan 
Syarat-syarat ini dan melewati seluruh perjalanan ini? 


Demi umurku, bahwa berbagai perjalanan ini memang 
benar-benar panjang dan syarat-syarat harus dijalankan 
padanya sangatlah berat. Akan tetapi, jika Allah Ta'ala 
menghendaki akan memilih hamba-Nya, maka Dia akan 
memendekkan jaraknya yang panjang itu serta memperingan 
kesulitanya bagi si hamba. Sampai-sampai ketika ia telah selesai 
menempuhnya, ia mengatakan, “Betapa dekatnya jalan ini dan 
betapa pendek jaraknya, betapa ringan dan mudahnya ia.” 


Di antara para penempuh jalan ibadah ini ada yang 
menyelesaikan perjalanannya selama tujuhpuluh tahun, tapi 
ada juga yang duapuluh tahun, sepuluh tahun, bahkan satu 
tahun. Ada juga yang baru satu bulan sudah dapat 
menyelesaikannya, bahkan ada yang hanya satu Jumat 
(sepekan). Atau bahkan dalam satu jam saja. Sampai-sampai, 
di antara mereka ada yang berhasil melampauinya hanya 
dalam sesaat dengan taufiq dari Allah Ta'ala. 


Tidakkah engkau mengingat kisah Ashabul Kahfi, 
bagaimana waktu mereka itu sangat pendek ketika mereka 
melihat perubahan pada wajah Raja mereka Dakiyanus, lalu 
mereka berkata, 


BANI 


kd 


“Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali- 
kali tidak menyeru tuhan selain Dia.” (al-Kahfi: 14) 


Pujian dan Syukures 437 


P 


Mereka memperoleh makrifat dan melihat kebenaran- 
kebenaran yang ada di jalan ini. Dan mereka pun menempuh 
jalan ini, sehingga mereka menjadi orang-orang yang 
menyerahkan urusannya dan bertawakal hanya kepada Allah 
Ta'ala, serta bersikap istiqamah padanya. 


KI 8, & o pe pak oat; 
“Maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, 


niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat- 
Nya.” (al-Kahfi: 16) 


Semua itu terjadi bagi mereka dalam wakin sesaat atau 
sebentar saja. 


Tidakkah engkau ingat dengan para penyihir Fir'un, 
dimana hanya dalam waktu sesaat setelah melihat mukjizat 
Nabi Musa as., lalu mereka berkata, 


0358 p č p 


KYY SAM LS) Ina 2 SP ÚT 


“Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, (yaitu) 
Tuhannya Musa dan Harun.” (asy-Syu'araa': 47-48) 


Mereka dapat melihat jalan itu dan menempuhnya, 
sehingga mereka beranjak dari satu saat ke saat lainnya. 
Dalam waktu singkat mereka telah menjadi orang-orang yang 
ʻarif, yang rela dengan gadha'-Nya, yang bersabar atas cobaan- 
Nya, yang bersyukur dengan nikmat-nikmat-Nya, dan yang 
rindu untuk berjumpa dengan-Nya. Sehingga mereka 
berseru, 


San 5, SUN IG 


“Mereka berkata, “Tidak ada kemudharatan (bagi kami), 
sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami." 
(asy-Syu'araa': 50) 


438 aa Minhajul Abidin 


Ibrahim bin Adham pernah memperoleh sebuah kenikmatan 
dunia. Lalu ia berpaling darinya dan menempuh jalan ini, jalan 
para ahli ibadah. Dan ia mampu menempuh jalan lurus ini 
dalam waktu singkat, selama perjalanan antara Balakh ke 
Murauruz, dan ia memperoleh karamah. Manakala ia 
menunjuk ke arah seseorang yang hendak terjatuh dari 
jembatan yang di bawahnya terdapat jurang penuh air, ia 
berseru keras, “Berhentilah!” Maka spontan orang tersebut 
berhenti pada posisinya, sehingga ia pun terselamatkan dari 
kecelakaan fatal. 


Begitu pula dengan Rabi'ah al-Bashriyah (al--Adawiyah). 
Awalnya ia seorang budak wanita yang telah tua, yang dibawa 
berkeliling di pasar Bashrah untuk dijual. Namun, tidak 
seorang pun yang menginginkannya karena usianya yang 
telah lanjut. Kemudian seorang pedagang merasa kasihan 
dengannya, lalu membelinya dengan harga sekitar seratus 
dirham, lalu memerdekakannya. Kemudian ia memilih jalan 
ini, dan menjalankan ibadah. Namun, belum sampai satu 
tahun, ia pun telah dikunjungi oleh banyak orang zuhud di 
Bashrah, para gurra' dan ulama lantaran kedudukannya yang 
terpandang. 


Adapun orang yang tidak mendapatkan perhatian, tidak 
memperoleh anugerah dan hidayah, maka ia terpulang 
kepada dirinya sendiri. Mungkin ia berada di jalan-jalan yang 
bercabang, dan setelah menempuhnya selama tujuhpuluh 
tahun belum juga menyelesaikannya. Ia sering berteriak dan 
mengeluh, bahwa jalan yang ditempuhnya ini sangat gelap, 
rumit, dan keras. 


Mungkin ada yang bertanya: Mengapa seseorang 
mendapat keistimewaan memperoleh rahmat-Nya secara 
khusus, sedang lainnya justeri dicabut, padahal kedua- 
duanya sama-sama berada dalam jalan ibadah? 


Pujian dan Syukurts 439 


Jawaban dari pertanyaan tersebut datang langsung dari 
Allah, bahwa manusia harus coba mengetahui rahasia 
Rububiyyah dan hakikat 'ubudiyyah, dan harus memahami 
adab dalam berhubungan dengan Allah Ta'ala. 


Allah Ta'ala telah berfirman, 


“Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan 
merekalah yang akan ditanyai.” (al-Anbiyaa': 23) 


Perumpamaan jalan ini di dunia adalah seperti Shirath di 
akhirat pada tingkatan-tingkatannya, jaraknya dan pemutus- 
pemutusnya, serta beragamnya keadaan manusia di 
dalamnya. Maka, di antara mereka ada yang melewatinya 
seperti kilat yang menyambar. Ada pula yang melewatinya 
seperti kecepatan angin kencang. Yang lainnya laksana 
kecepatan kuda yang tangguh. Ada pula yang seperti burung 
terbang, seperti berjalan kaki, atau dengan merayap, sehingga 
menjadi arang setelah sampai di tujuan. Ada yang merasakan 
desiran Neraka Jahanam, dan ada juga yang berjalan dengan 
kaki dirantai kemudian dilempar ke Neraka Jahanam itu 


Maka, demikian pula dengan jalan ibadah di dunia ini, 
yang terbagi dalam dua cabang jalan, yaitu: jalan (shirath) 
dunia dan jalan (shirat) akhirat. 


Jalan akhirat itu adalah bagi jiwa yang akan melihat dengan 
kepala sendiri siksaan dan yang menakutkan. Sedangkan jalan 
dunia itu bagi hati. Mereka melihat bahaya dan 
mengerikannya neraka itu dengan intelektual dan 
pemahaman spiritual. Perbedaan jalan dalam melewati 
Jembatan Shirath itu terkait dengan perbedaan tingkah laku 
mereka di dunia.Renungkanlah hal itu dengan sebenar- 
benarnya. Dan inilah penjelasannya. Semoga Allah Ta'ala 
memberikan taufig. 


440 ma Minhajul C&bidin 


C. Cermin Kebutuhan Hamba yang Lemah 


Kemudian ketahuilah apa yang menjadi penekanan pada 
pembahasan ini. Yaitu, bahwa panjang dan pendeknya jalan 
ini tidak seperti jalan-jalan di dunia yang dilalaui para 
penggunanya yang kuat dan yang lemah. Ini adalah 
perjalanan spiritual yang dilakukan oleh hati, yang dibantu 
oleh hikmah, akal pikiran, keyakinan, dan pemahaman. 
Dasarnya adalah cahaya samawi (cahaya langit) dan 
pandangan ilahiyah yang jatuh di dalam hati seorang hamba, 
yang dengannya ia dapat melihat jalan itu. 


Dengan pandangan tersebut ia bisa melihat perkara dunia 
dan akhirat secara hakiki. Cahaya ini barangkali dicari oleh 
seorang hamba selama seratus tahun, tapi tidak ditemukan, 
bahkan bekasnya pun tidak ia temukan. Hal itu karena 
kesalahan dalam mencari dan kelemahannya dalam berijtihad 
(bersungguh-sungguh), serta ketidaktahuannya akan jalan 
tersebut. 


Sementara yang lainnya dapat menemukannya setelah 
limapuluh tahun, yang lain lagi pada masa sepuluh tahun. 
Ada pula yang hanya sesaat, dengan perhatian dari Rabb yang 
Mahamulia, yaitu Allah Ta'ala. Akan tetapi, hamba tersebut 
diperintahkan untuk bersungguh-sungguh. Maka hendaknya 
ia menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya itu. Dan 
perkara tersebut telah dibagi dan ditakdirkan. Sedangkan 
Allah adalah Sang Pemberi keputusan yang sangat adil. Dia bebas 
berbuat sekechendak-Nya dan menghukum sesuai dengan yang 
Dia inginkan. 


Engkau akan berkata bahwa ini perkara yang amat sulit 
bagi seorang hamba. Apa tujuan seluruh kerja keras? 


Saa setuju dan benarlah bahwa jalan ini sangat beresiko. 
Itulah mengapa Allah swt. berfirman, 


Pujian dan Syukurts 441 


- ae 


6 Ji AN NAN de BUM ora å 


Koe -0 E A Pa 
an Ss a Oi Laka Lan aan daa 
7 á sg 

Ns 

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada 

langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan 

untuk memikul amanat itu serta mereka khawatir akan 

mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. 

Sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh.” 
(al-Ahzab: 72) 


Oleh karenanya, penghulu para Rasul Saw. bersabda, 


ae 20 o sg AIO o ot ye or 

3 Las AI Hi La Hal 3 

“Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka 

tentulah engkau akan banyak menangis dan sedikit tertawa." 
Rasulullah saw. bersabda, 

“Jika engkau mengetahui apa yang aku ketahui, maka 


engkau akan banyak menangis dan sedikit tertawa.” 


Abubakar ash-Shiddig ra. mengatakan, “Aku ingin 
sekiranya aku menjadi rumput hijau yang dimakan oleh 
binatang. Itu karena aku takut dengan azab yang akan 
menimpaku.” 


Umar ibnul-Khaththab ra. mendengar seseorang membaca 
ayat, 


OPEN KP AA ip ON Je Ya 


“Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari 
masa, sedang ia ketika itu belum merupakan sesuatu yang 
dapat disebut?” (al-Insaan: 1) 


442 aa Minhajul C&bidin , 


Lalu Umar mengatakan, “Mudah-mudahan telah terjadi.” 


Abu Ubaidah bin al-Jarrah ra. berkata, “Aku irtgin menjadi 
kambing bagi keluargaku, kemudian dagingku dibagi- 
bagikan, kuahku diminum dan aku belum pernah 
diciptakan.” 


Dan dari Wahab bin Munabbih berkata, “Anak Adam itu 
diciptakan dalam keadaan sangat bodoh. Kalau bukan karena 
kebodohannya, maka tentu ia tidak senang hidup.” 


Dari Fudhail bin “Iyadh, ia berkata, “Sesungguhnya aku 
tidak kagum dengan malaikat yang didekatkan, tidak dengan 
Rasul yang diutus, tidak dengan seorang hamba yang saleh. 
Bukankah mereka itu memandang buruk hari kiamat? Akan 
tetapi, aku terkagum-kagum dengan orang yang tidak 
diciptakan.” 


Dari Atha' as-Salmi, ia berkata, “Sekiranya tungku api 
dinyalakan dan dikatakan: siapa yang menjatuhkan dirinya 
maka ia dianggap tidak pernah ada, niscaya aku takut akan 
mati karena gembira sebelum aku memasuki api tersebut.” 


Jadi memang benar seperti yang engkau katakan, bahwa 
masalah tersebut sangat berat. Bahkan lebih dari itu dan lebih 
besar dari apa yang engkau kira serta engkau bayangkan. 
Akan tetapi, telah terdahulu pada ilmu yang gadim dan 
pengaturan yang telah dilakukan oleh Tuhan yang 
Mahaperkasa lagi Mahamengetahui, dimana tidak ada jalan 
bagi seorang hamba kecuali mencurahkan segala usaha dalam 
beribadah dan berpegang teguh pada tali Allah. Juga 
senantiasa meminta belas kasihan kepada Allah Ta'ala, semoga 
ia dikasihani. Sehingga ia selamat dengan berkat anugerah- 
Nya. 


Adapun pertanyaanmu: Mengapa semua ini diharuskan? 


Pujian dan Syukurts 443 


Maka pertanyaan ini menunjukkan kelalain besar darimu. 
Seharusnya engkau mengatakan: Di samping semua ini, apa 
yang perlu dicari oleh seorang hamba yang dha'if (lemah)? 
Paling tidak, dari yang ia cari, secara garis besar ada dua hal. 
Salah satunya adalah keselamatan dunia akhirat, dan yang 
kedua adalah kerajaan di dunia serta akhirat. 


Adapun keselamatan di dunia ialah, karena dunia yang 
penuh dengan penyakit, godaan, dan kesesatan, dapat 
menyebabkan seorang malaikat yang ditempatkan dekat 
dunia itu tidak terselamatkan darinya. Engkau telah 
mendengar cerita mengenai malaikat Harut dan Marut. 
Sampai-sampai diriwayatkan, bahwa apabila roh seorang 
hamba dibawa naik ke langit, maka para malaikat langit 
mengatakan dengan terheran-heran, “Bagaimana bisa orang 
ini selamat dari negeri yang menyebabkan rusak padanya 
malaikat terbaik di antara kami?” Dan bahwasanya akhirat yang 
berisi hal-hal ganas dan menakutkan itu telah membuat para 
nabi dan rasul meneriakkan, “Diriku... diriku. Aku tidak akan 
menanyakanmu hari ini, kecuali mengenai nasib diri.” 


Sampai-sampai diriwayatkan, bahwa sekiranya seseorang 
memiliki amalan sebanding dengan amalan tujuhpuluh orang 
nabi, maka tentu ia mengira dirinya tidak akan selamat. Oleh 
karena itu, siapa yang menginginkan keselamatan dari fitnah- 
fitnah semacam ini, maka hendaknya ia keluar dari dunia 
dengan membawa Islam dan tidak ditimpa oleh kerusakan. 
Dan karena kengerian-kengerian itu ini, maka hendaknya ia 
masuk surga dengan selamat, tidak ditimpa suatu mara 
bahaya. Lalu apakah hal ini merupakan perkara yang ringan? 


Adapun kekuasaan dan kemuliaan yang dikaruniakan oleh 
Allah kepada ahli surga, adalah untuk mmenuhi keinginan 
si hamba. Dan hal seperti itu di dunia ini hanyalah diberikan 
kepada para wali Allah “Azza wa Jalla dan orang-orang 
pilihan-Nya yang rela dengan gadha'-Nya, dimana daratan 


444 ma Minhajul Cbidin 


maupun lautan bagi mereka hanyalah satu langkah kaki. Batu 
dan tanah gersang bagi mereka seperti emas dan perak. Jin, 
manusia, binatang-binatang yang ditundukkan oleh Allah 
untuknya. Apa saja yang dikehendaki oleh aulia’ nya, pasti 
akan dikabulkan. Sebab, mereka tidak menghendaki kecuali 
apa-apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Mereka tidak 
menyegani siapa pun, tapi mereka disegani oleh semua 
makhluk. Mereka tidak melayani siapa pun selain Allah “Azza 
wa Jalla, namun mereka dilayani oleh semua selain Allah. 


Itulah kekuasaan para aulia' semasa di dunia. Adapun 
kekuasaan di akhirat, adalah seperti difirmankan oleh Allah 
Ta'ala, 


Lan PB B0 a Oka TG 
MS AS Lai Ta) e al Il 


“Dan apabila engkau melihat (kondisi) di sana (surga), 
niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan 
serta kerajaan yang besar.” (al-Insaan: 20) 


Dapat kita bayangkan betapa agung apa yang difirmankan 
oleh Rabb pemilik kemuliaan itu. Diharapkan dengan itu kita 
menjadi sadar bahwa dunia ini sangatlah kecil dan sedikit, dan 
umurnya pun sangat pendek. Maka, bila kita mendapatkan 
bagian dunia, tentu amat sedikit. Padahal ada orang yang berani 
mengorbankan harta benda dan nyawa demi mendapatkan 
kekuasaan dunia, padahal itu hanya sedikit dari yang sedikit, 
dan apa yang didapatkannya itu juga tidak kekal sifatnya. 


Jika berhasil memperoleh kekuasaan itu, ia pun jadi lupa 
diri, bahkan terkagum-kagum dan memandang banyak apa 
yang telah dikorbankannya dari harta maupun jiwa. Seperti 
yang disebutkan dari Imru'ul Oais ketika ia mengatakan, 

“Sahabatku menangis ketika melihat jalan di depannya 

yakin bahwa kami akan sampai ke puncak kekuasaan kaisar 


Pujian dan Syukurts 445 


Maka aku berkata, “Jangan matamu menangis, 
bagi kita mati atau menjadi raja sama saja, 
yang penting kita diampuni bila mati.” 


Maka bagaimana keadaan orang yang mencari kekuasaan 
yang besar di negeri kenikmatan (surga), yang kekal dan 
semua tersedia. Apakah lalu ia masih merasa berat dengan 
shalat dua rakaat karena Allah? Atau menginfakkan dua 
dirham atau berjaga dua malam? Sekai-kali tidak! Bahkan 
seandainya ia memiliki beribu-ribu jiwa dan beribu-ribu 
nyawa, serta beribu-ribu umur, yang setiap umur itu 
seumuran dunia dan lebih besar serta lebih banyak, kemudian 
ia mengerahkan semua itu untuk pencarian yang mulia ini, 
maka tentu hal itu masih sangat sedikit (tidak berbanding). 
Dan sekiranya ia mendapatkan setelah semua itu apa yang ia 
Cari, maka tentu hal tersebut merupakan keuntungan yang 
sangat besar, dan karunia dari Zat yang telah memberinya 
banyak sekali. Maka bangkitlah wahai orang yang perlu 
dikasihani, dari tidur seperti orang-orang lalai. 


D. Empat Puluh Kemuliaan di Dunia dan Akhirat 


Kami telah merenungkan dalam-dalam soal ini, bila 
seorang hamba taat kepada-Nya dan berkhidmat kepada-Nya, 
serta istiqamah di jalan ini sepanjang usianya, maka Allah akan 
menghadiahi 40 (empat puluh) kemuliaan bagimu. Duapuluh 
kemuliaan di dunia, dan duapuluh lagi di akhirat. 


Adapun kemuliaan yang diberikan di dunia adalah: 


Pertama, Allah Ta'ala mengingat dan memberi pujian 
padanya. Betapa mulia seorang hamba yang diingat dan dipuji 
oleh Tuhan semesta alam. 


Kedua, Allah Ta'ala memuliakan dan mengagungkannya. 


446 ma inhajul c#bidin 


Ketiga, Allah Ta'ala mencintainya. Betapa besar anugerah 
dan betapa tinggi kehormatan seseorang yang dicintai oleh 
Allah di dunia ini. 


Keempat: Allah Ta'ala akan mengurusi dan memecahkan 
semua masalah dan kesulitan yang ia hadapi. 


Kelima, Allah Ta'ala menjamin rezekinya di bumi. Dia 
akan mendatangkan rezeki itu, dengan mengubah kondisinya 
ke kondisi yang lebih baik, tanpa bersusah-payah atau 
menanggung resiko. 


Keenam: Allah akan menjadi penolong dan pelindungnya 
dari semua musuh yang mengancamnya. 


Ketujuh, Allah Ta'ala menjadi menjaga hati orang itu agar 
selalu tenang dan tenteram, hingga ia tidak merasa khawatir 
dengan suatu keadaan pun dan tidak takut dengan perubahan 
serta pergantian situasi. 


Kedelapan, Allah menganugerahkan padanya status dan 
kehormatan tinggi. Maka, ia tidak akan merendahkan diri 
dengan cara mengabdi kepada dunia dan penghuninya. 
Bahkan ia tidak rela dilayani oleh para pembesar dunia. 


Kesembilan, Allah memberinya kemurahan hati dan 
keperkasaan, sehingga ia terhindar dari melumuri diri dengan 
kotoran-kotoran dunia dan penduduknya. Juga tidak menoleh 
kepada perhiasan-perhiasannya, permainan-permainannya, 
seperti halnya orang-orang yang cerdik menghindari 
permainan yang sia-sia. 


Kesepuluh: Allah Ta'ala memberinya kekayaan hati. Maka 
ia menjadi orang yang paling kaya dari semua orang kaya di 
dunia ini. Ia akan senantiasa baik jiwanya dan lapang dada, 
tidak takut dengan suatu kejadian dan tidak bersedih dengan 
tiadanya sesuatu. 


Pujian dan Syukurts 447 


Kesebelas, Allah Ta'ala memberinya cahaya hati. Dengan 
cahaya hati itu ia dituntun kepada ilmu-ilmu, rahasia-rahasia 
dan hikmah-hikmah, yang orang lain tidak memiliki akses 
ke sana meski sudah berupaya dengan sangat keras dan 
menghabiskan umur. 


Keduabelas, Ia diberi kelapangan dada. Ia tidak merasa 
sesak dengan ujian dunia dan musibah-musibahnya, juga 
karena sikap manusia dan tipu daya mereka. 


Ketigabelas, Dihormati dan disegani orang lain. Bahkan 
seorang penguasa yang zalim pun segan. 


Keempatbelas: Allah Ta'ala membuat hamba tersebut 
dicintai oleh manusia. Semua hati mencintainya, dan semua 
jiwa menghormati serta memuliakannya. Allah Ta'ala 
berfirman: 


“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal 
saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan 
dalam (hati) mereka rasa kasih sayang.” (Maryam: 96) 


Kelimabelas, Ia akan memperoleh berkah pada semua 
yang ia miliki, baik dalam perkataannya, perbuatannya, 
pakaian dan rumahnya. Sampai-sampai manusia meng- 
anggap suci tanah tempat ia berjalan dan tempat ia menetap 
untuk satu dua hari. 


Keenambelas, Seluruh daratan dan lautan di dunia akan 
tunduk kepadanya. 


Ketujuhbelas: Semua binatang tunduk kepadanya, 
termasuk bintang buas dan liar. 


Kedelapanbelas: Ia menguasai kunci-kunci bumi, ia 
menjadi pemilik kekayaan bumi. Di mana pun ia 


448 ma Minhajul C&bidin 


memukulkan tangannya, maka di sanalah terdapat simpanan 
kekayaan di perut bumi, jika ia mau. Di mana pun ia 
menghentakkan kaki, maka akan keluar mata air, jika ia 
membutuhkan. Dan di mana saja ia singgah, maka di sana 
terscdia hidangan, jika ia menginginkan. 


Kesembilanbelas: Allah Ta'ala memberinya tempat yang 
khusus di istana-Nya, dimana ia menjadi mediator antara 
manusia dengan Allah. Bagi orang-orang yang memerlukan 
suatu pada Allah, maka dia yang bertindak sebagai 
perantaranya. 


Keduapuluh, dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala. Maka 
tidaklah ia meminta sesuatu kepada Allah, melainkan 
dikabukan baginya. Tidaklah ia memintakan pertolongan 
untuk seseorang, melainkan diberikan pertolongan itu 
baginya. Tidaklah ia bersumpah atas nama Allah, melainkan 
dibebaskan baginya dengan apa-apa yang dikehendakinya. 


Sampai-sampai di antara mereka ada yang apabila 
menunjuk kepada satu gunung, maka gunung itu akan 
menghilang, tanpa perlu meminta dengan lisannya. Jika 
terlintas dalam pikirannya sesuatu, maka sesuatu itu akan 
hadir, sehingga ia tidak perlu menunjuk dengan tangannya. 
Maka ini adalah karamah-karamah yang diperoleh di dunia. 


Adapun dua puluh kemuliaan yang akan diperoleh di 
akhirat adalah: 


Keduapuluh satu, Pertama-tama Allah Ta'ala meringankan 
baginya sakaratul maut, yang hal itu telah membuat gemetar 
hati para Nabi terhadapnya. Sehingga mereka meminta 
kepada Allah Ta'ala agar diperingan bagi mereka sakaratul 
maut itu. Hingga di antara mereka ada yang dicabut nyawanya 
seperti orang haus yang tengah minum air yang segar. 
Sebagaimana Ta'ala Allah berfirman, 


Pujian dan Syukurts 449 


Gb KO AL 


“(Yaitu) orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan 
baik oleh para malaikat.” (an-Nahl: 32) 


Yang keduapuluh dua: Mendapatkan keteguhan dalam 
makrifat dan keimanan. Ini masalah yang paling di- 
khawatirkan dan ditakuti hilang dari seorang hamba, dan 
yang paling ditangisi dan paling membuat sedih apabila tiada. 


Allah Ta'ala berfirman, 
SE AE 3 AI Ja TAN GAN Aa 


SAN 
“Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman 
dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia 
dan di akhirat.” (Ibrahim: 27) 


Keduapuluh tiga: Allah melimpahkan kenikmatan dan 
ketenteraman di hati di saat kematiannya, Ia akan diberi kabar 
gembira tentang surga yang siap menyambutnya, dengan 
tenang dan penuh kepuasan. Allah Ta'ala berfirman, 


Ope ES j fdh ag iS I EERS 
“Janganlah engkau merasa takut dan janganlah pula 
engkau merasa sedih. Bergembiralah engkau dengan 
(memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu.” 
(Fushshilat: 30) 


Maka ia tidak akan takut dengan apa yang akan 
diperolehnya di akhirat, dan tidak sedih dengan apa yang 
terlepas darinya di dunia. 


Keduapuluh empat; Allah menjadikannya kekal di surga 
dan bertetangga dengan Rabb Yang Maha Pengasih. 


450 ma Minhajul Abidin 


Keduapuluh lima: Rpada saat wafat, ruhnya akan dihiasi 
dengan sinar kemilau, dan ia akan dimuliakan di hadapan 
para malaikat. Jenazahnya juga akan dimuliakan oleh orang- 
orang, dipanggul dan dimasukan ke liang lahat dengan penuh 
penghargaan. Dan ribuan muslimin akan menyolatkan 
jenazahnya dengan penuh respek. Mereka yang mengiringi 
jenazah wali Allah itu akan berlomba-lomba untuk bisa 
memanggul si jenazah bergantian. 


Keduapuluh enam, Dapat menjawab pertanyaan di kubur 
dengan lancar dan benar, sehingga ia terbebas dari siksa dan 
ketakutan di dalam kubur. 


Keduapuluh tujuh, Diluaskan kuburan dan diterangi. 
Sehingga ia laksana berada di suatu kebun surga hingga 
terjadi hari kiamat. 


Keduapuluh delapan, Rohnya merasa tenteram dan 
senang, meski harus berpisah dengan jasad. Ruhnya 
dimuliakan dengan disimpan bersama ruh orang-orang saleh. 


Keduapuluh sembilan, Dikumpulkan di Padang Mahsyar 
dalam keadaan mulia, dan ia datang dengan mengendarai 
burag yang bermahkota indah. 


Ketigapuluh, Wajahnya jernih dan bercahaya. Allah Ta'ala 
berfirman, 

Aa U T E T E 

SBU la Il pi Jiag ogag 

“Wajah-wajah (orang-orang Mu'min) pada hari itu 

berseri-seri. Kepada Rabbnyalah mereka melihat.” (al- 

Qiyaamah: 22-23) 

8 00112 2 f os obsa 

Win SUD bana Aaga og 

“Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan 
gembira ria.” (“Abasa: 38-39) 


Pujian dan Yyukurts 451 


Ketigapuluh satu, ia akan aman dari kengerian petaka hari 
kiamat. Firman Allah Ta'ala, 


near 206 6x0 Le 
BAGI F3 ET je al 
“Ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa 
pada hari Kiamat?” ( Fushshilat: 40) 


Ketigapuluh dua; Menerima catatan perbuatan dengan 
tangan kanan, bahkan di antara mereka ada yang langsung 
memegang catatan amalnya. 


Ketigapuluh tiga: Dipermudahnya perhitungan amal 
perbuatan (hisab) nya, bahkan ada yang tidak dihisab 
samasekali. 


Ketigapuluh empat: Beratnya timbangan amal kebaikan 
mereka, dan di antara mereka ada yang tidak dipanggil maju 
samasekali, untuk ditimbang amalnya. 


Ketigapuluh lima; Diperkenankan mendatangi telaga Nabi 
saw., lalu ia meminum satu tegukan, yang kemudian sesudah 
itu tidak akan merasa dahaga selamanya. 


Ketigapuluh enam; Berhasil melewati Shirath (jembatan 
penyeberangan di antara surga dan neraka) dan selamat dari 
jilatan api neraka. Sampai-sampai di antara mereka ada yang 
tidak mendengar suara desirannya, dan mereka berada dalam 
kesenangan jiwa serta kekal di dalamnya. Sedangkan api 
dipadamkan bagi mereka. 


Ketigapuluh tujuh, Memberikan syafa'at di Padang 
Mahsyar, seperti para Nabi dan Rasul. 


Ketigapuluh delapan: Memperoleh kerajaan abadi di surga, 
dan keberkahan yang tak abadi. 


452 ma Ofinhajul C#&bidin 


Ketigapuluh sembilan: Memperoleh keridhaan yang 
paling besar. 


Keempatpuluh: Berjumpa dengan Rabbul "Alamin, Rabb 
orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir, yang tidak 
dapat dipertanyakan lagi keagungan-Nya. 


Aku telah menghitung hal itu sesuai dengan pemahamanku 
dan jangkauan ilmuku dalam segala keterbatasan serta 
kekurangannya. Sekalipun demikian, itu semua bersifat garis 
besar dan ringkasan. Sebab, kalau kami perinci sebagian saja, 
maka tidak akan cukup dimuat di kitab yang sederhana ini. 


Tidakkah engkau melihat, bahwa kami menyebutkan 
kerajan yang abadi itu dengan satu hiasan. Padahal, kalau 
kami merincinya, maka tentu lebih dari empat puluh hiasan 
yang kami tulis, yang terdiri dari bidadari, isatana-istana, 
pakaian-pakaian dan lain-lain. Kemudian pada tiap-tiap 
macamnya dirinci lagi, yang tidak dijangkau ilmu 
mengenainya, kecuali oleh Zat yang mengetahui alam ghaib 
dan yang nyata. Yaitu, Zat yang menciptakan-nya dan 
menguasainya. Dan mengapa kita harus berambisi 
mengetahui hal itu, sedangkan Tuhan kita telah berfirman, 


3 z 
ela A TA Omi ai S 
“Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan 


untuk mereka, yaitu (bermacam-macam nikmat) yang 
menyedapkan pandangan mata.” (as Sajdah: 17) 


Rasulullah Saw. bersabda, 


“Dia (Allah) menciptakan di dalamnya apa-apa yang 
tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh 
telinga dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia.” 


Pujian dan Syukurts 453 


Para ahli tafsir mengatakan mengenai firman Allah Ta'ala 
berikut ini, 


LA PN Pu D BN ka GA 
Ida ALIS Jai Ol j3 2 SU 


“Sungguh habislah lautan itu sebelum habis litulis) 
kalimat-kalimat Rabbku.” (al-Kahfi: 109) 


Bahwa ini adalah kalimat yang diucapkah oleh Allah Ta'ala 
kepada ahli surga di dalam surga dengan lembut dan 
menghormati penghuninya. Apakah gerangan hal itu? Lalu 
bagaimana pengetahuan kita akan sampai kepada seperseribu 
bagian darinya, sedangkan kita adalah manusia? Atau 
bagaimana ilmu semua makhluk akan dapat menjangkaunya? 
Bahkan khayalan pun tidak mampu membayangkannya, akal 
tidak sanggup memikirkannya. Sebab, itu adalah pemberian 
dari Tuhan Yang Mahamulia lagi Mahamengetahui segala 
sesuatu, dengan tuntunan anugerah-Nya yang agung. Dan 
sejalan dengan kemurahan-Nya yang terdahulu (gadim). 


E. PENUTUP 


Sebagai penutup, kami ingin mengajak kalian semua pada 
pemahaman bahwa untuk bisa mencapai semua hal di atas, 
maka kita hendaknya beribadah dan beramal dengan 
sungguh-sungguh. Dan kita mesti menyadari, meskipun kita 
sudah bersungguh-sungguh, apa yang kita raih itu masih 
teramat sedikit dibanding jumlah yang disediakan oleh Allah. 


Seorang hamba semestinya tahu, bahwa ia mempunyai 
kewajiban-kewajiban, yang secara garis besar ada empat jenis, 
yaitu: 

- Memiliki ilmu 

- Memiliki amal 

- Memiliki sifat ikhlas 

- Memiliki rasa takut. 


454 maCfinhajul C#bidin 


Penting bagi seorang hamba Allah, agar pertama kali ia 
mencari tahu (belajar) jalan untuk menuju Allah Ta'ala. Kalau 
tidak, maka berarti ia buta. Kemudian ia harus mengamalkan 
ilmu yang sudah ia peroleh. Kalau tidak, berarti ia mahjub 
(terhalangi) dari kebaikan. Kemudian, bersikap ikhlas dalam 
beramal. Kalau tidak, berarti ia tertipu. Lalu, hendaknya ia 
takut dan berhati-hati dari berbagi rintangan dan penyakit, 
hingga ia aman dari mereka. Kalau tidak, maka ia terpedaya. 


Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Dzun 
Nun, 


“Makhluk itu semuanya mati, kecuali ulama. Dan 
ulama itu semuanya tidur, kecuali yang 
mengamalkan ilmunya. Dan yang mengamalkan 
ilmu itu akan tertipu oleh nafsunya dan setan, 
kecuali yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas 
itu berada dalam bahaya yang sangat besar.” 


Menurut kami, yang paling mengherankan adalah 
perbuatan empat jenis manusia: 


(1) Orang yang bijak tapi kurang ilmu. Ia tidak mau mencari 
solusi dari masalah yang dihadapinya, juga tak mau 
menyiapkan diri untuk hidup setelah mati. Ia harus 
mempelajari dan memikirkan bukti-bukti dan alasan 
yang relevan, serta merenungkan dalam-dalam 
peringatan Allah apa yang tercantum dalam al-Our'an. 


Allah Ta'ala berfirman, 
° A, . te .. er Hanana PA . osf osol E 
PERCE PNG Ajal SSS SN Hj 


9 


SS 


# 


“Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan 
langit serta bumi dan segala sesuatu yang diciptakan 
Allah.” (al-A'raaf: 185) 


Pujian dan Syukurts 455 


Dan berfirman, 


ape oa ofdo osgo gft, 
BE god Oaa il a 3 VI 
“Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguh-nya 


mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar.” 
(al-Muthaffifin: 4-5) 


(2 


~ 


Orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. 
Sekalipun tahu, ia tidak mau memikirkan apa yang ia 
ketahui itu secara yakin bahwa dia bakal menghadapi 
kengerian yang luar biasa besarnya, dan tahapan 
perjalanan yang sulit. Dan inilah berita yang dahsyat itu, 
yang kalian berpaling darinya. 


(3) Orang yang beramal namun tidak ikhlas. Tidakkah ia 
merenungkan firman Allah Ta'ala berikut ini, 


P $ o La 22 Ge Taat RA 
Bay a WAS Jak A OS a 
s, E LA -r 


Jal aa Sala 


“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, 
maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan 
janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam 
beribadah kepada Rabbnya.” (al-Kahfi: 110) 


(4 


— 


Orang ikhlas yang tidak takut. Tidakkah ia melihat kepada 
perlakukan Allah “Azza wa Jalla terhadap orang-orang 
pilihan-Nya, para wali-Nya dan para pelayan-Nya yang 
menjadi perantara di antara-Nya dan para makhluk-Nya. 
Sehingga Dia berfirman kepada makhluk yang paling 
mulia, 


ara Zoe Sofo CT ot 9 PE Bg Ma oat Uh ERA 
ES SA UI Ia IN IG UN 3 IS, 
ə AP SN UAN 

Bem y P3 alas 


456 sa Xinhajul C#bidin 


“Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu juga 
kepada (para Nabi) yang sebelummu, “Jika engkau 
mempersekutukan (Rabb), niscaya akan terhapuslah 
amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang 
merugi.” (az-Zumar: 65) 


Sampai-sampai diceritakan, bahwa Nabi saw. bersabda, 


“Aku menjadi beruban dengan mendengar surah Hud dan 
yang sepertinya.” 


Kemudian perkara itu secara geris besar dan perinciannya 
terdapat pada firman Allah Ta'ala, Rabb semesta alam, yaitu 
dalam empat ayat yang mulia berikut ini: 


Pa ” 7 94 5 P 2, z ó Pioa 
oa Y SK e sala UN Eal 
“Maka apakah kalian mengira, bahwa sesungguhnya 
Kami menciptakan kalian secara main-main (saja) dan 
bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada Kami?” 
(al-Mu'minuun: 115) 


so. 


2 s isg z o PER á On ot ol. 
D Tm bt OLI IN, IS LAS Lo adi Fa 


3 
soya 
“Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 
yang kalian kerjakan.” (al-Hasyr: 18) 

AB oshe OA 0, OA oo De. 

Au Peru BERA KRU 

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari 

keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan 
kepada mereka jalan-jalan Kami.” (al-'Ankabuut: 69) 


Pujian dan Syukurts 457 


Kemudian kesemuanya disimpulkan pada ayat berikut ini, 
Ta PUAN pae pr E AA TOA 
SI HA O ai Kali GS IA g 


“Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya 
jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya 
Allah benar-benar Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) 
dari semesta alam.” (al-'Ankabuut: 6) 


Dan kami memohon ampunan kepada Allah Ta'ala dari 
semua ketergelinciran atau dari tulisan yang melampaui batas. 
Kami memohon ampunan kepada-Nya dari segala perkataan 
yang tidak sejalan dengan perbuatan-perbuatan kami. Kami 
memohon ampun kepada-Nya dari segala yang kami klaim 
dan kami tonjolkan dari ilmu mengenai agama Allah Ta'ala 
dalam segala keterbatasan yang ada pada sisi kami. Kami 
memohon ampun kepada-Nya atas bisikan yang mendorong 
kami untuk berlagak dan membaik-baikkan diri dalam kitab 
yang telah kami tulis ini. Atau pada perkataan yang kami tata 
dengan rapi atau ilmu yang kami sampaikan. 


Kami juga memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Dia 
menjadikan kami dan kalian semua, wahai sekalian 
saudaraku, menjadi orang-orang yang mengamalkan apa 
yang kita ketahui dan kepada keridaan-Nya kita menuju. Dan 
semoga Dia tidak menjadikan ilmu yang kita miliki sebagai 
bencana bagi diri dan amalan kita. Dan semoga meletakkan- 
nya di dalam timbangan amal-amal shalih, apabila kelak amal- 
amal kita telah dikembalikan kepada kita. Sesungguhnya Dia 
Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. 


Inilah yang ingin kami sebutkan dalam menjelaskan cara 
menempuh jalan ke akhirat, yaitu jalan ibadah. Dan kami 
telah menyampaikan maksud tersebut. Segala puji bagi Allah 
yang dengan nikmat-Nya segala yang baik itu terjadi. Dan 
dengan anugerah dari-Nya keberkahan-keberkahan itu turun. 


458 sa Xinhajul C#bidin 


Semoga shalawat dilimpahkan kepada manusia terbaik yang 
menyeru kepada kebaikan. Juga kepada keluarga Nabi kita, 
Muhammad saw., Dan semoga rasulullah saw. mendapatkan 
keselamatan dan diberkati untuk selamanya. 


Pujian dan Syukurts 459 


D 


a 


آ 
#إصطناوع تاتاكء5” ,.35 طتكلقلا 1أطدلظ! بتإصطدلإة 202مع! صسقطخ دز 
لل ملاء2262 صقل رتةطقتتوعم 20213 تالتوقكة بزمخط عأعوعط 
ناماع اء تنزهء قلط بقكاع م206 أأقعمع5 طقاعتططدكقءط هك[112 .تتددعى[ناقع1 
“.216212 هتلق تستدع2طء5 5111565 2262222821 22[ 1152( 


-116ان1011لا20 عمق( رتطا انالتتعط عتونزد غتط للها صم اع اتات دنآ 
نسقعةطة5! طقباطء5 علأغوعم مصاهم حم[ 

8 15 أااط(ءط أأمظ-1]أهاء5 411ع:061[” 

56141121411 2611071011 1 614([ 8 

,50841 46118411 5071114611 111011016 لهاعلا هأأطهملم 

2/411 204 [41411 167 

04( 111611127041 0212112 50887 018115 5045011114114 [أماصم 8511 

*.4/خ11 111611145111 421281 0247 لاغانأط عللتأ 1116112 115 16715-11161161 0011 


أل أط قت النازمهطم 096 قد 264 


بلة2021 53682 صرة![5 0251 طع1م2عم01 قصهئز تجا مدع تتاصتاعع] 
امت اعم 201 إخاعت2 طامل0تحط طتطاع1 صمكلة عتقطد5 عحنه؟ز عحتة01ع5 
لتقل عط 12013" طهلام .تتنتطتنا )أقلة1025[/31 01 عمأطحطأطصصعم 


وَجَعَلنَا مِنْهُحْ أمّة يُهْدُوْنَ بارا لَمّا صبَروا. 
-2611411112111 غا1أ ©عأء 111617 01114784 [4 1م0411[ ]81 )1 10411" 


187711 76711110[1 40112611 عأنا زانااا م 1116111671 1/0118 12611111112116 
(24 نطهل زهك-قة) “«توطودتعط ماع نء: مالام] 


1 5تاكتتطل! حتةأزنام قءا) 22611022 تع ناز تقطت كزع 7318( 01308 
ةن( لالح طق د11 .13513 طقلاف 


عراس بوم كرو ير فت 


إنّا وَجَدنَاهُ ه صابرا نعم العبد إِنّهُ أوؤاب. 


8 56074118 (طنايإرتف') 4أ ]غ04 ص42 111نم[ 111/0 1أااع 756511118 
0717141 14 1[1111/6أع 8 1الد50 .10نزمط عاأقط- | أهناء5 :[404104 14 .همد 
(44 :لهقط5) ”.لم ططم؟ا مهممعا) هم 


3 يق أطتدعع ققطها طأع201عمتا22 تناز :ه52 73118( 56012318 
بقلت القع 12013 طهاام .ذنزلا-أمهل أقسصطةة ححل 


ملم 2 3 هم مَأبتهُم م 1 1 00 3 ٠.‏ 
- رهمة»” 
راحدون: 


8 014118-010118 2204 6 7أطنرعع منلتعط أم امم[ ةنعط و12 ” 
,1!1145186/1 11111124 2201|6 0118/] 0104118-018118 (ان أهلا) “اوطود 
565114114 568618 1]|1!!1/8 8 8 5|111 56 ,1062/2411 1116112 6/624 111617 
".هرزلطا-ملممء] هط هطع 411 مله 4001 أهالاق 71م أوذه ده 

(155-156 نطممدود1-8ج) 


ب 13:21" هلال قطنا نال 


0 


انه ا كدي ونه ون ا مامه مالس ول ا 
أولآئك عَلِيهِم صلوَات من ربهم ورحمة. 


65 الت لت لدط؟ط'لت تسملاوك ذلك قلأمنلدعع!- ململ رو وق 


24 4115| 2/1411[ 7عماع[ 11161102741 4018ل المأناغ1 مزع 1/17 ” 
(157 تطهمتةيعة1-8ة) ”.ماع72 ططد؟ا 0071 غماتطه1 :461 


+/ما5 طقالة طعاآه لمغصء لل أقحمة دوتاز تقطددجعط قهز م013 
تق ططت ,معط طماءغ 1015 هصفمتستدع 2طاء5 


عثو 2 34 6م 
وَالله يجب الصابرين. 


نتتقتحطآ' تلظ) ”5082 1/411 014119-014118 41[ن1116117/1 9[1 411 ” 
(146 


ذل أععصا غدزهمء0 حنماغ)دم 72202 دعناز 2621 لام 5601218 
بلتقتطع معط 12212 طذااة ممه ستدع2طء5 .مع تناد ممقادل 


31 ولطو مد ل 4 ل ل خم 
أولآئك يُجَرَوْن العُرفة بمَا صبرُوا. 


 0174115-0174118 1/4118 41541451 0041‏ 14[1غا 1 هلا 7/17 ” 
771 14161164 (0 51472 0414111) أع 11118 1/4118 71147104081 
(75 :21-1*103813) “.716610 


228لا 5601328 لم01 غ8م0103 38م ولإصصتة! مملتوطع] 
رزلا -تقح 1 .طقلاة أكذه ذل مددءط عصدتز 2د 1انتحدعء! ه2021 


م وومةه و ان ل مي ه 

سام 7 بما صبر دم ٠.‏ 

1 0 0 011 ااا ل 211223 ناكا 2131 * 753133111111 
(24 :0 “قكآ-عة) ".(11111زه 0طووع] أوع1 27 )2410451111 


2 3انام مكل هم 226202 62(25315م 5605218 ,لأ تزتهاء5 
عطقئز ههنا! أل ,5ةغةط2ع) 10216 مك موعققتتطمعا 1021 قهز 
بلقتت معط 125153" طهااى .3 أكتتمتقحمد طعاه مماعمججرد016 


إِنَّمَا يُوَفِى الصابرون أَحْرَهُم بير حِسَّاب. 

2 - - 2 - 

56752484714 ع1/011 4118 0704118-01 1141141/4 1411111/4ع 756511115 

-2ة) ”.45غ84 4206 هأء 11167 2011416 216471 نآعالاء 41 1/6118 
(10 :21111121 


فل اط قتع أنازقطص 6 هد 266 


3 ,3ن التق 112 عطقلا طط1]2 1ع 1اكة 8/121 لاناعوع11نا5 
تل طأم1هععم01 نتنأ ضههأانتصعءا! تتاحطعد حنة0[آ .1نآ وبإصطات اعم 
23 ونلا -وطصتقط ملهمع! تقلطائءط قيطا .أمعتطلة موع صتط متصتيل 
تقطقه وتطقط ,تسستع فط طهأكماعز تلد زصعم 8/1212 متدطدوععط فارع 
أققتطلة نمك فتصطندل سمتلتدطع! 281 02521 ق[ 2م 1211 لأا 
ب025360 لقصهعم .نود ط13 1ن !13 


5 إن - لاس او سه عمل نَم م ما سم 5-2 32 
خط 3 مايص وار بر ال 
عطي أحَد من عطاء خخير وأوسع من الصبر 
424 0156711411 1/6118 114112164 26112671211 844 1146/1 7 


8 0 1]45| 1أأط6] 4411 ط1أهط تأقطع | 1/2118 56560724718 
600 


بكة2]216ع10118 12 ,.23 تقلطنا علط طد[انتلطم 1ردنا] 


1 لأطتعا نات 0121185-013118 2م[ لقعا حا تاتتداء5 ” 
”.لأ غ56530 2تإتتقط 28ةنز 53375 32 1ق أناص ته تلارع) 


التكللاء5 56560128 212281عم علق[اط طاناعع11نا5 0311آ1 
1111 

-62 411167 1/4018 688 4411 أعاطقاتا تأهطاهعمه أنه تمطووع »ا ” 
2283ء”ء6] 4111/6 ع46(1 أ انم[ أهطع| وماغء5 461 11م/ 
8 1111 116|4111 21111 أأهاع5 2[1|“تمطمىدعط 11616 
1 1678455 211 أأنادع|-211] اأناوعآ 11هلع8:011ثا تأوناءة 
48 1652801811 هلزع 12417 1أع 4176701 تتمعلة أأمعاع 1ه دوا 
441.7[زع! 110441 #أص هط 0178118 0118161831 1/6118 624 


21ل غهدكصقحم تمل سملتططعطا عصقغصةء] للتطماععطعم طأماعاء5 
مال قط 031321 11 7م52 تتقكلتة طعا صمء ا سقصة ملقخط تدا لتقطدد 
قصا قتاتتص أدكذد لاالتصضعط دقلط علنخصتا جهعع]1 مدعوصعل طماهطه © 
5 72285( 5608258 532151 2161201 1523 تاقكاعتاء 21م 5310 
2 نضا سمكلتقطع! مدع دعل 111ل 11102ع7 لطعم (8 1ن تتنارعط) 
تلتقطتقء طتطعط 12513 لاا 


7ك اط تق تتقتططموع! أمعالاقط ممه 


“أعتل ممطمسصعحط” مكتلمصضعط بطز “عتقطدة” هماقا ردكقطةط أعع5 10311 


17 60 1ت ططننق 5و1و2 ذل 15تنلدعع!-213 لدع ول 


بلتقلمسقدعط 1351 لطلقااطظ 


واصبر نفسّك مع الذِينَ يدعون ربهم. 
8 010118-010118 867541114 لله عأعلاء 5675487124/[1 710611 
(28 تت#طوعاحلة) "“.موططم؟ا انع 711611 


ممعم [النتمع2ء5 03132 تتتستعتك طماسمطماءعط ردنإص 0م811 
,52227 2118( 8 310 013138-01 


هطع ةا 16012 طمااخ أننتل أجودط حتمكلةتتاع 1ل مع ناز تمأ “تقطد5” هأف1 
عمةنتمدع ضوعه درولقطعع؟ دمال5ة (ممكلطتوع صممصعص) تقطهدصعم داناآ 
مقطا متطندك تل ولعتعطم دكا تتزتطعطد ممععء5 00216 بدذه20ءط 328 نز 


ب13502نا قئتقط الالتنتحاع1/ة .“024ز اتدل تأقط مقطقع 20 نكأ نتقطد5 )5112 

حصملهل ذل سقطدكتاععع! محكاص ماع تتا عط هملق معط “معمل اه هخم[ 
58 3عناز 3ه .ملنالقط تق ألناوع!1 1م02 ف طع عط غهدد أأاقط 
مقطتراءع! صمل مقستع مالعا طملهل2 “22مز ومستطقط غدجره ل جعمععط 
2 عمدئز حطاألايادع! أتقل عقبناء! مجععء5 قدلط تمعة وطلصقط 501228 
اال تأتعدرزع5 ممستعطاء! سمل مع طاعضعطم عقطده ردترص[ أ[دطه5 .16جع0 


مقغتلسوع! صهك طقط أكتتحم معع10 ملتلاع! متاضطا 5336-5524 101 
مردكاتد ومتطقط عتلتمععط وتزصعلة ل طعط وطلطقط عضة 5201 ,متتفلط 
1 1218[1لا16128 تتقكلة 10216 5231 10212 صقكق طددذاعع 
ممالة عل102 82[ .ألطقاة 15 عتقلء5 قحدئز مألمعل طأقطلمطقصعط 
20[ :1011110101 211 تازقمط لوطنضعط طفنو زء5 لتتتتتهز أهتاط لطع 
ما طقطأكناطط أصة)2قعتط نتقلة أأقط طتلعدمعط تتإسممصناع 302 10212 
وتزقطوط وبح ةططمعمم طتطعا بمتعأكتاز اتاطعقتع] مفكل هل صل بصتقكلطة8 
22م 302م 0311 7110/1004 تتهاة 


طملدل3 عقطده غدزوئ06 أدمدع طعت دكلط علنغضنا علتقطقء) سماد ز 
صمكلة ازمدزمعط طماء؛ هذدآ .اند طه1اك أزصدز أزصهرز ادع د تع تعد مدع د ل 
قط 225 باممتقطد قهز دنزلا ة اسقط 22م 2032م فأقطهم عط عدم 
نوا اناوع! صمل طلططأكتاتط 511261 1ط02قطع ع2 الطقلقكن طقطة] محل 
ةلإنطلة1 منتققط 


مأل أط متك ابازم طح 296 هد 268 


مقلمط1 سقلمل م1ملدعع1 امتادع تدء51 .5 


ربرتأقط طانتصعجة5 مقع دعل طم0تطتوعط دولط تووم 
تل 15دلصعا! أهعوطادءط 12182351 علنا قطنا 16225 52152112 تتقاعناء 
112[ -81131113:3 222 8قتئز الله ,زعم مكل ماعط الإطاعمط واع5 ركهاج 
االقطملقة تاسعغحمط سقكلة علملة ملعدعم مطتهط ,للق 
ناقكاعىه قلقخط ,62[201] عتقهلز ناغأ قالط حهنا .قاءزقعد ندع 2025]آ 
1016 تطماطةط ,112111111 زلا 15161162221 لاملتقطط قله 101212 
مقناء5 .لللصطة 120 حتقنازت 2261181118216 561)6031 1116ل تالإاتتقاآ 
1ن 02-5603عطدعط قتقئز أقأطجغ ل[ أالتسعصم 14 12ه دعكا 
1212621 انام ناقخط أقمعء غ1أ2ط ,1512 1222 كنع[ 5ن لاتتاءء زلتعط1 


ك2 تدع 1158م قل 1251ل اأ1ناد وقتاهم عضهرز مأهلحع] 
فصا .211232ع قعص عأناأاتنا 313-2182 ضفل لاعجه: طمادكعقمد طقله20 
,2021111513 تقعلة لإصقطع! 6281 نووعءط ع ذأاهم 328/ز 1وأزنا 
532582 لصآ لاعجع:؟ أتقعطعطم ونزوملا .ماعتعص وخاز صمحلطةه[عاعط 
16113121312 تقل 111211 111/1153 ,18011513 نأك[ 12 8غ1[/1ز11 
ب ة طذكله .0052 نمك تتم [تقناطعا حنم اعطة2 علط رماع عجر 
حتقغخة ماع صمل طملهط1 تاصلم تعمل ماع نعم مماع ستأمصسعط عله تإصقط 
011113 ق0هجع1! دنه صل تطلع8 7م لالناتعط طقااتث قلجمع]! 
“01 505211132 


كلة نتقطتقط 111 ف1أصناك كلعج 1611211 101115313 2130ل عاتتطزة 
حمل ,دنزلا -202مع! طم0هط1 تسململ 12121 512 1اتتقططد غملاطتتعاتط 
11823 .قاعم 8هنز 0052 12118نال ع[ ماع اعط1 تنم كاك ا لطناتء [تتعطط 
أغنتتطلة سعقفلة ذك قط مقلة ولإمعتطلة هلهم قاع دع 
حنمل 111549 نا111858الل22 قكأع221 21ح2 0ه 101[ .اأناتاع طقط تنتهقلدجع1] 
!قط تتمكللئء طسعطم كلمل 126512" طقللثف ملاز ,اوعد 


كنا نالل طهقاءغ عصهدئز غدنزة علدتإصوط هودع رطقاغقطذا صو©طآ 

2م علقتإصقط ومروقءط 0غ2ع5 ,نأ لقط أقحعع تغط ه1ه 12" طدلاات طاعاه 
-33 7621528 01311 732-1033 تدز قلزلا الصدز ححا أ ناماء تزإتعم قزانمآ 
-2ة05ط 1021 متصذأنا دقل أتاهم تنة”1 #وطاصصقط متهم مرقلقطمة] منزلر 
5 علنةنز ممكلتدطع! مقلةز ومقاصة)] أمطتكمم أععطسعم تبزصصدومط 
لد طتمع م حقل طمغل! تمعططئع6 ذ5للأتتضعغم وكاععء7/1 طنامصرع) معلعتعحم 
2 2023م 12ك لاتقل لملاهع 17 أم 1222 عأناأاتنا طأمغحام -طمغاصمء 


9 اخ طامنوطثك دصملاةل ذل م1أق لدع عا - د لد ل وءع مت 


نام تع معط لناقحط عل102) 2أكتاتتقط صفكلة تإصقطء! يسنتصضولطظ .طقااث 
-206218 عأناالطنا لاقتصوعءطع! تتتصتام 10216 ضفل بمككلة) 135 دز 
صقل لمتسدزمةءط عصد5 طملاذ 202م 4لع222 «متتللط صماعصتطاصمع 
صملء ةا تصسمم كقصع حَزُدد جرمعء) ماعمء14 .للعدء2 أععطمرء1 مده 
م521 محل أعهم ممكلقمط علناصنا علتاكقصعة بحعاعوعم لاعمعع 

1221322 1 


61 111301811([3[ 20213 نط قتتطدءد 221ل طقطع تزع :”1 
ع 12/6111 ولع مدتناكا بقلة 12 قلاخ غدتزة-)2نزة مردلقطئةء] 
38 نوع اع معط 60216 رقله 15" طذالخ قدأ مرك-مممامرك مهل قطرع] 
مه 2 هعم تفاع تانتمع عمط 60216 صقل ,.ناتدد 121[ نا [تاكة؟! 52502 
أأناكااع ع2 عتاناقتء لع طلتطء1 معاءجء21 .طاع521 01328-01358 
012118-18 022011811 20620628373 بمداعة طق لأعلط-مةكلتقاط 
2 صتطءة ,1812 ع صهنده-ع دنه سفدكة أحاء»! غ202 طع1ه نام تاتدع] رامل هط 
تاقط طفصعاءءمصعم كماعز 1 .قكلعععطم أ2ك2 تع معطم أغهمهقل حهذاعد 
261 تتمصتتله بزعا حتهل 


عمةنز تهلصدم 1أل2ع دهم نائةلز مقطتاأم 012238-01228 تانام 02م 
صمل طملمط1 سململ تمذكتالمءد! تقل سمقطتاعع صتادع! ااتلتضسعم 
رقع تناك عا مقلدز غمطتاعمم تامصسفصط ملعذعم رطذااتى 2032م حنتقادم)ء! 
عقتموءمدعط ماءنه1/1 .الاتقتصنيل لقط-تقط صدعدعل العم علدل صل 
1203 ع تتاأصدوئءط 10216 رطقللة أله مومعل طتاعء) 
اقطتاعم حتفل طقللة غدتزج2زة مندودعك صللدز ماععء8/1 عاتاطتلقط 
رصهاء5 صمعكاتوتط-صةلأققط 02هم لاعامصعمد عله60 دععطئط رونزل-مة 21( 
520 72( تناكأقط نمل 515 تاقلط 02:2 تاملا 


ذه[ 12أ5لالتقاط رتقاأع5 011 سقكلتوتط غ222 20عم2 ماع تغط قاأطدم م 
عل[ مصفطص بطفغسةططشعمطد مجععه5 ملع تغط مكلهحد ,5610131 131511 211 ]2 
تقل عستالومءةط 512 تاصقم تتزمامط للم .2ع لقاع دعم حذك 
لتقطاع اع انتعلط تنام ناككقط حتفل متكاعص أتإصعط صداءة رقكاء 1001 
.كناكنا! قصهئز طملمط1 مقلهز كل (1027:2غ5 صناطواء142 .ماع ع2 


صخط صنتطهطط1 طع[اه صمكلكلن ز 11ل عصقجز صفلذاء) طم لاتق طانا 

2 أصة] ,اتتاكنال طقتاطء5 ع[ علناكقت ماص 12 أتقط ]5112 .لمقطل4 
ض أ 21 ناكل ة اع 0 قل امعط 8هقلز طقاعد طعاأه أقصةغ2 010 
101 ناقكاعمة تاتاصتع 12 بدتإقطقطنعط غد8 532 خط حتذع تتناط تطما ”1 “ 


مأل نطقت انازقطم 26 هد 272 


64 مستطوئط] بمتتصطةلآ .11 تنتقاعد قغق1[ “رأمعاعط ونه ط تعد 
3 ,نا 1 1نا5نال ع! 2518م 2202128 22611821111181 جزواع] ااانا 
5121 21[ نازتاط تتقطلط2 أهع 2211 ع1نااضنا 032آ .الامقطة لماعغط 
اتح ناغدد مقلاء5 أمملدء 1000 غأه[قط5 تتقلة زجمعع معطم لصتطدءط] 
1 نااك 03 158821 01211 ,1313ازنا) 01 52222231 كنام 13 ملتقطة 21 زعم 

ختناطة) كداءع12اك هتطداع5 


2 1ل أزقط أعؤقعم “لا ملتاعط 25-1525104 تتنتتقاط طه ‏ اهطا مكلتلاع»1 
تتقتقلة زقعم أخطة ناخدة 2023م )51213 عتتقلع5 تصتطة1ط1 أتطتاعط: 12 رتخا 
“.أقلقطة عصقلع5 تمحطلثة صلط حستطهةطءط1 بم1” ,مغ امعط حلم لقا 
ةنطق ادع56 تك 2381233 لطعم ل أتزوة32-1 الها 
“151207 ناطة تقطة/8؟ رتطزذ 01 2202ه5 ددحا بتحكاعداء 


قا انتلتمعط متهلزد الوط-ائوط نفع عل طهلكة زتتعخط لستطةءط] 


ر2 | 62861114 عأأطدع- ا أطلء111611 26112011 411114 171416 1ط غا 711611 116 ” 


4 1/4118 011116 4أنام [104] ,أع4| 56أذتعا علها هال[ 063261114 7116/4 
1/11 2010 


,1221/4 14[1 للش 16م 711611214141:141 1/4118 181118[ أأهأع 867111111 
ه 7ه 17الء[6 711611011 067111 111114 ته ءالمع ع 716071 11م 


31-1257140 تانتواط طوء أ أقط؟! تا حستطمءط]1 هطاح ححدز تمع دع لتاع 81 
-11 15 5أع للقتط 1 


66181 2128 بأع5321 258ل( 56012178 عالتقاطع] لقا طهذل! أعدا هلم4 
-216113 تتقأء5 03131318 131 تالطع كا .11135 تأكهم 208128م [35أط تأعطر 
1115282 11لالأناع 01 تتفتتة 21 لمعم 2 تنتطقط رهتتطتأ قط حتهق1هك صعكل[ قاط 
8 13123 أع13 طأطع1 ركقتاط 2138أقصلط ممععقءا! علتدط ,رمعالزوءعهءط 
8 1111251 111111 مناكأنات محتقت( لماعغط دتلاج طالمعح 10316 ناا 
.أناناء615 23511 


قلغن زمداعصم ل0ماعغ2عط ورمع نز طعلاهد ع هده طنتة لح 
2 1021 328هئإ قنقأهز 1تأق1اع22 13 .1[معاعط مصصمة بمقصة 1د زقعم 
لتلقلقط 1021 لقاءائعط صقل ,211 كنا 2123م 21111 11ل 
لنحققك عله تتصتحم صقل نال قصة حنف! 21 زه زتئع خط عحنةز 012018 202 31طزإلاتد5 
1ن انتمر ع1 


#1 6# طملة2طتنك وقلاتل أل تاملمدععا- 3 1ه ل دوع وق 


5 21323 زمه ناكلذ” .20611111111132 13111 161 521 2011521115 51 
طقلقم! تخدد غدوع1 قطاسدطة1 .كله لسعغطعطا! طملام عصدئز قمقحدعا 
هر لمقلاهز أعمل )غت5ه25ع] 2لع2162 22:2 رتكا .ناكلأدكاءع0 آل 
نالة] ناكلة ,تك[اقطتاعط 10212 ماع2عم دوذ .3ئإص أأوه5622 
42[ 106 4226 طقلاذ ,ستتصذولطا .طقصها ع1 أعتل تمكلحصدجء طامسعخط 
ناكلث .نكل )دكاءع0 01 اغطعغطنةءط ممع تقلط 1 124112 تتناغخط تعد 
ناكا أ أةكاء 202610 2اع722 تتاقاآ .قأقطط طسقلصة زع عم 
:1 13528 حتوذع تتام 12 اماعط تتدعتطقطع1 قصط مهن ” ردخم عط 
تك صو كلكلغ16 ,هط صقل صتصدد تتتصملومء! حسمعاترءظ .ذتاقط حنمل 
“252081 صتفكلة 12 الماع مدعةط رهنز نا نالا 


ملا ناقاع2 ناكل أم2] ,212011 حتقل تتمهدد [أطسدعصعط ماععع831 
1 [1أطاتتتدع 2221 2كأ2261 تامهآ .81م52-]2م12 تكتلاعاع قل نا نائط 
مل تزحتقتاطتطعمم أغمم هل ملع2ع7 توم قتط رتاماغنااتتحم م اتاطصمعخط عأتطاطتا 
مدعت دانع 1 .لان أنائط 012 طتتتعتط تقل نالطع ك2 قثا ناكلم 
6 الاقكاع د رمتلإصهاءء6 مكآاء21262 ,لالط 125 ناكلة أقطتاعتط 
+512 


ناكاث .12/212 ططلذ1اك أع ةط أزنام 12همء5 11021 ,212 زتعت تملظ 
دكلة عقهئز مم3 0211 مقتعوطء5 مأعتعمصم 2ل2مع1 صسدعلة] أتاعء صعط تللق[ 
7ب تزتتقوع ماعط مقممععغطع! قلعدء84 .مداعد قفلمذودعط تممقاج 


5611123 211821322831 12210111151251 تحطقء! تالتتاع 53131156013118 
طقااف ملقجعا! 3102121 2252 تتضكلء! 1/11 ناتاع20 3118 


طموعصذة طقصوعم ناللة بأتاصةد 201 [طعط لطتكقاط ناكل 22352 01]” 
10216 تق [كنا لطع ناكلخ .الأعدعم2ع) عقتقتز ل0أزكقط طقتاطءة 01 
1 أأه2 قتهم ممددقأطءعط! أادعمء5 دم2-هم3 لماع دنه ط لعج 
د لاأزكهط وتطوط ,نكلهلهدمع1 صسقعلكلذكتطسعمحم صواءك صدتل اطع »1 
2 .513 لالتقطط 28821 اأتمرحوء] 0321 72زتتأقطاع] اتاهز )5212182 
تقعة ,065 طدعودة! أل 202 عصهئز لتزكدطط ع! أودعم 0212 نتعكاوحة 
كلذققط “20226117م حتقكلق خط تدع ط تغط حنقك تتحممأاهط ت[عحط 018-01218ة01 
501 


بالإمقط ناكلث .ناقلط 10316 ناكلة 11021 22 امه تنه ذل تتطدع! ناكاك 
تاكلة وتطقط طذااة 0م16 أزصتدزءط نملة فك ,نكأ 0أزكقتص ع1 لاقت 


صفل 1ط قت2 انا زقطم 06 هم 272 


8 1202115 202121121 القناعع]1 الاطصهقم32 قلقم مقكلة 1016 
“.5651122 لقع 551132 ,ناكل أنا لنتحط ع1 صوكل] تاكة ستل 


نال ,نا 1 اأعدعم2ع) 2225[10 01 2تإ15 أقاهقط5 ناكلة 10135 اطدع 1 
-2ط11 رتقةاقطة طدعدع! غدتلاع1 مللاء! مدنا .2125(10 لضام جنا تالتعلط 
مساططة] 216116213 تفع ع0 تتام عالتتاعع تاعلط 565601318 153 
1611121 اقخاط اناكلة بلأتتاع1161:8 11111115 17-كناا) 13 قلا1231 
21216 5001318 أتتقلطء]01 3128( 112 2غألقة1 2غأننلطلءا 123 .تاأطام 
61 521 تتقعلكلد)22616 422 1135111 13158511118 3118/( 2111013 
.(2501112ع عتتتارع] تقل أقناطتع] عققهلز متطقطط حتقمقاهصم) تزوزطمل/ 
ناكل .ناكل 2221 171 023تاطدةء”1 7 ,3غ12ئعء6 كأ 1تلاجزتطععع2 
101 طلدمتستاوتءط 12 أصرة كك[ ناغتنا لحز لاأوتطمم] معلا ناطاحتاعخحط 
8 01328 قفلتدوقع حتككتممط مكتاز القتاعع! تتإصتضم ا[ مضعم مفكلة 
طذااك قع220ه5 بتلملصه اقم مكلة8/1 .تدا لأزوهقط 1ل 203ئء6 عحتهلز 
1 6112 211217 1613م 0131 تتطاع عا “.أقطتلة؟ لاممتدع ط لطعم ماأوة1' 
2 اأناأنائط ع1 لتقن 511372 53611 ناكا انا[ نائط ع1 11ق1م112/زئئ1212 
ل نامع .(قصطةنزدعكا) «إناكآنكت 222252 أحادق! 523021 ,هتاذ 51 
1ك[2 1021 .211161 111[2لل120 نفك تععم القطحرعءا دتزحه بلع 1 
01.7تزدء) طلماء) عتتقئز هجزة تدع دعل جوععط-سمتغطن] 


8 تمنارع5 طدذنلا-طد15ل! صمل 35غة 1ل طدكتكا-طومك] 

لآع521 018-01258ة01 7:10(10400[1: علناصعط عله طمتمعع اعت 

ا طدكلط-طد5لا! حسمملد0 01آ .ضقاء5 مقمقطءعء) معإعقعمد مهمه لك 1[هعم 
نتاحطكا نطنا للقططائط هئ عمنلمفاءء) 


مصقلهل نذا لكاعدع: وبحخطوط لمتطداعع ع1 لاتكلعطة تتهع2 ,40104 !867 
طقاع) ةنز 02358 211ل حتقكاغد يلع لجع مكاج عل102] حانام همه ممهمدع 1 
0221 عاناخطنا ماع تل لج01 


أضكلةة] مرقلزة دلإتتعصتادعم تججقغعط تتطدة تاملاوق توع3 ,داتوع 1 

1015211251 حتقك تمعالتفاط وتطقط حنةنآ .نأ أمأعجع] حنوذناانا لاتقلل 
-31م5310 ,(6 أ[ ناناأوع0) 5216 نتتعطط حقك تتإقطططدءط أهع 521 نأا لتذاع5 
تنام لأع1ة5 012118-01218 حتهل 21/114 3118ل 112131 2312م أ2جإتكتةد 
615-28نام للقطاعم عل02 طهاء5 .03(/22(/2 ناجزت) أعقل أنامنا! 6له10 
أغواء اعد طقاع قاع2ع2 مبامللذعمم ملاع زعم ملموع معطد لمقاهل 
8 ل[ 771170/12444/1 تقل 2228 [ططةم 3185[ (7!1/240(14(1) تاقطتكة1 2252 


3 غخنة طوطن طقات”/ ذك تأمندع عا - 12ج ل دو وق 


لئاط امهل 2 لاع تطعط نالقاء5 2ع5128 كناتقط قكأع تعخط ردكلد1/! .علط نتتقط 
غناطء5مء] كتاطآ تاعتك علقصة ختقهلمع8 مهل 


حتفل تاككقط حتمعالتقاط حتدتهاعط عممنازعط طقاءغ وصدتز عومد02 
21ل كقطعطئع: مقعلة )10216 11نام لالتلا طتاأتام نازتا هتضداع5 جماعده 
2 لتلتنتاعط ع328/ز ةاناعم 18م أعتأهمم .323 ناتلع1 500332 
لمكلدطعط عتنةئز عضةنه-ع قهزده بسطعاطد8 .ط202ط1 صقلذز طتاممسعدعجم 
1 لاناع118ا5-لأناع28نا5قء 5‏ 5110131 228ل( ,تالاص 211!اء5 
به نإطقل ممع تاقط اأمقطءء6 صقاعة صقل تاذكقط لاز ,711/244/:4[1902 
صقل 12133 ع8ئةئز 01328-01318 لتتقملطتدع3ط52 #تتعصقط فلج مداء] 
5000 


امعط 13513 طتلقااط 


1 6100241 | اغأ نهل |11( 1/0118 2004 111/4 1أااع 756511112 
تلطش) ".12411 1112416 أ111/0 111611121 1/4118 078118-014118 أعهنا 
(13 :7111121 


[قعلة 350 أدكاقصة وبخططط الاطقاع2258 لقاعلا كد38 ,موأاءع 1 
تأإقناعع! تمممءئع] ممكلة عله10 تاعجع؟ 5021 ج0210 نط1 تأقعمء5 عمةز 
تناص كد71 .لتاقم ننات-[ناعع تاناة حتفل 162525 318/( 115312 حتذخ دعل 
ع نا طقل لطناطنا طاقحصع! طتطع1 نغا طء1[ة5 1328-01218ه0 
مقطا فتإقطق تتدعضع للتتدعم ماع قعطم قط أصره يروغلا عستمصةط1ل 
قلق غقنا مسقل طععام! ماعتعم مقل3ط وأمعع مم نتن[ سل 
263 قزإقطهطع5 طقان! .2821202 مقعة زه للتقلصة 21 زتعم 
صما داكلة1 داع 2262 228ئز 2:(ل1152 لهك :110110061 - هنع 2411 117ار 
كنفقط ماك .أوعصنا عمدز )ماعصل عا مكاأعتعم وتو طصعص اأمقطجرعط 
-226 قتطناع 1 ماء15261 متتلقخط تتقمم امع دعم أعتقك عد زداءط 
صا فصسماء5 عصقفتز أقنءأعامد غتلله تصعم- للج بتصمعم صقل طتاطتمع بوم 
قلطن طتطع وتلل مكلط عله 10 


طملاك مع220ه5 ,لاستعتل أعقط عاتقط عقهئز هصة طذاغقطذا 8/112 

2ل قلط تاطتصع تزإسعط مامعد يمألا أعقط دتنزلط- )د صصطهء تع طاتصعمم 

1 5620083 .لذ لاقعلطنام ته نااعط عصقز أللة تإصعم 0221 
طمالذ داجأ 2]35 ع8 قللأمتضعط 


هنل اطق انازقطح 8ه هد 274 


طمالف أزصد[ 202م ستكلدلا .0 


صقلة تصقطا بمفصطة أمع دعم 432 1ةلتطقاعع ممعم عقكهلمءع85 
صروكأأى 78قغةء] علماغوعم عتمم ممدعءعطءط أذ لوط أل صحكاص قاع انا 
صم لاة طم اء دعم دكلط عمع3 ,لاع2ء2 صوكتاءنا ممقلهك أحله كه 
الاطعوقة] طأمم -قأمم متقطعط تتصقطه2 .221511 مقصمماء] 1عهل ناكاوتء 
مقادز رطقلاة دملزكص!ا .توكلمصدككلة]1 تلد[ يتتمقفقط مهل أقكلد مدعدعل 
ذل عقطع! ماناطدءغ صعفعلة عقطءط 28هل( عا[نازسنااعم طوعة ع] 
للب 101 


مفل ملزوعهعم عتقصدعط-عقصعط تتمكاؤطة دلزإمادلمء!! يمينتهغ 1 

طهاءغ عصقئز دلإزلط- طقلا سقلدل 01 طقلاة أزصدز 2022م متكلةز 

النلطة زطعطط طقاعغ هذنآ .وتلل دطصعقط هعهم علنااصن لاعدع؟ صتصة زمعخم 
01111 81111811(72 16112118 03131 لالتأكاءجع] 


3 5601258 202 ت زهت لكاء5 صقكلةغ2! نتمكاعاتء تقكلة 73118( دم 
أت 10212 لطع 10131قناع :2021 متقكلة أزمدزمءط تمأ متطنال أل ببدوءعط 
8 5601318 وتلل وتطقط حتكلة/ز تتملعوية معقغمء موع5 بسف لقم 
مناكآتاكء 228/ز 11253111 11ة]2 101تطهلا 560738 203 [١1823‏ 17لا زناز 
ممة01 .قصدد عمهئز أقط لنطتقلهمءط! مسمطلأزمة زصعمم اأمصعمط 1ل 
مقع لعل عأأدناا أع 1 صسمكلة عل02) تطاءا ننككاعتكك ,نحا أأععصء5 1أ5ةنا1د 
11116861 22230 تقلع اك .تأ )533 م2 5221 حق] 12 
-2غ]2! صقك أزمدز عقمهبز 01328-02318 5202 لالقتتطة اهم كلد 
ع6 تاقاقط تترصقات! 


مكلةلز نذأأعوءط د5لط تتقكاقظه 103211512 فتتطدوع5 مردلقطقع] ناحاي] 
طمكلصملنظ8 10217 هلهة12 طهلام ممهمع! تبرقمعا بدنزهءئعم ندل 
بلامستعقط أأعم2ع2 طتلتة زضطعم نفك تتحتملممع1! أزموزءعط طهقاء داطا 
ال لهم مستزلومعط طماءئ انا صسمتطدظ 27 زضع تن ناقع فلا52 دأقع5 
1031 ناقكاعداء معاد ممق .صه كنال -لث حمقلل أل غهتزح مجدجءطعط 01 نكا 
ا 53قظع 2 علهلا بزل -3(1ز ممع دعل عتتقطء] 2222252 طقكاج 
8 صقطلط2لضاأع صضعص عل102) ردنزلط -صمصتصهز صمل جدجرزدءنا مومعل 
-01117ن1قم12 !13 2218 72ناع لالتا !1 لتقعتططط ردنزل! -طعله أعقط أل عحة رز 
ذا 


5 الخ طلم نوطنكت صنات7ك ذلك ملم لودعع!- 212 لدو وك 


523118524 نأا طقللق ازصدز مقا تاع 2213 ماتطةقط ,لأقكاعلاء للمكاأناطلة 1" 
#تاستعدط 0055 صقل تتتمادطل[ج عأنصتاط 


,12]3ئ2عط .2 اتلقط] أطث قلط ذاه“ 


هلالظ -قصتداء5 ز5أة5 031531 طهللذ لاعجه: تتمعصعغتط ناجماع 8 ” 
021 21123 2233112313 تتقكلة 10 2161353 تاوالع لاظ 
26283 2153 ناقكلم :1811 .تنهع8 122221221[ حتهك تاأء[2 1 
كلةا تتمكاعقء أ2زدها متققط! 12 الأقعط صتدا عصقتده سمستصدز 
ممللءع015 عصهئز لاء2عة: للمصتسةز لسدعاعق مبزوعرعم 
262 طت 20 عل 2112م 2822 لافكلوصظ .طدللة طعاه 
تقطعع8 دع 22) طمالنتطدغت؟! تعملد0 1ل 5ألأتاىةءغ عدولا 
لمتإزمج نفك لطقلطع]1 االاتمممط1 دعوعصتطء5 ,(تكاعدءم 

“لطوالة أزمهز تدنلدءئقءمطعم حسمواح0) 


أ 226165 5212335 (طقللة الصهز مسماتاع23ء 20 ) أط[ 1/3512 

18 .لتم اتقتصدعء1 21 تقناع 122 2202زع1 #2ططتقط 56012118 

2 2111221 تاتقطع! 01 152 طقل تع ق تنما 1للمعءمنعط عصهلز 
86 نفك تتح[ الاطوععع] 


مامقتطلكدءط طماء؛ مله 12 طدالف نضا صسدغتي! ممتداد دآ 
م ل و 5 - مه مه مم 
وَعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمِنين. 
بها أةشتمطعط 211 1أه! 011/2[ه1:14| :[4][4 ملموعا 1161/2 102611 


-1ة) ”.8671711011 1/4118 01786118-014118 147(ع-7147عط 11411ه1 16أز 
(23 نطة 151232-10 


رتل1 2ع 1183( 013آ 
عم با رم ليك ؟ره وه> 
وعلى الله فليو كل المؤمنون. 
1 1/4118 014118-0184118 2[1 الل ملمودءء! :[12ه :ه11 :1261 ” 
(51 تطقطسسه1ة) ”.أملهمته ]ع6 10115 


88 2283 0021211ع26 أمفعقطع5 تتا تلمم طدامتكاتكه ملدلا 


115581 28ت( 1111لعم 1252211م 1111(7:2م لتقل لتقحطارء6 328( 1112111512 
.380202 2202 


عذال نط 1ن زقطم قق هد 276 


2 ألاء2ع7 تتتطقط ,ناطق تأاقكاوته دلإطاج لء1آ ه1241 
21 .صماعتطة011 قالط ممساعطء5 طقالة طعاه مملاعطط تل طهاء؟ نذا 
-7201]5 تتفل طةالناطقغل! مسقلهل ك5ه1اعز ممدعه5 صع[6أتاطع15ل طهاء] اص 
8 283 221508 رنائلة] قتام ناقكأعقء 2ة0آ .دك 1131نت أتاكة؟] كأ تلط 
نام 1021 نمك لأأتصدع01 غقم43 1021 تاخز دنزلا -مم لزه ط01 
قل الناطعو2ع] تقأعة طتدعم 21620121 لتمعاعطة معلا[ .طقطتضعغط 
أغأماع 220 لتأاقماعدة 1أجدعة6 22214 رطمط نالل ممع لمقتعقخطععغط 
0251 تنتحطع5 مك1 أج 201 تاعط متمد طقلاذ معمتع5 .تمدعتكتماع] 
نا أأمعمعد عتلامعءط 


تعمل تاعدع: سقتعةطخدعم ونتطقط تللطقععع اعم نتقكاعودهء 113[ 
قطع ةا طمطنصعط حفاأعصتتحط عل802 صقل 2م203 تقصعط ناز طمااف 
مل 01 ع تدم -م ممم 1112 22351222 همة نذ1ها رأقط تأاذتاك 
ققط حقل قتع مالا غقتاطتطعمط دخلط م1ئةلز ,172621221112 علنأطنا 
#أمتتطكلة أل طدكناة قارع5 متصتتل 1ل 


,ب2553603ع2 .ناحو للة11نااناة1]3 


سد ه 7 وه "ديه 2ه قل 2 2 د ام وان ا #نتهنة 
مَكتُوْب عَلى ظهر الحَوّت والثور رِرق فلان فلا يَزْدَادُ الحريص 
س 60ج 


إلا حَهْدًا. 


48 20111112 :041 11411 8 1الاع 11118 41 5تأنداء ا 5144[1 ” 
141 1461 /1241114 1/4118 074118 416أ/[ .1:هاعغا أ5 أعأءد2ء7 
01/4(1411111/4.7 2ع | 0111 أ56 411411 2711م انمه ع 17161100 


رقة[701182)3 12201 تاكتاع رلتاأ لتدع عل ممتاداءء8 


أهع3طع؟ حدقع1 0163101 228( 2م23 23( لأناوع 1و5 ” 
مقكلة عل102) متلقخط بطمتتصنا تتمكاعوق 2028/ز تنضختق !1121 
مقاع هط طماصمطاقحط بمكلة81 .عته1 عمدده طعله طدنزص نك[ أل 
ا 2118213[ ,1011112 06128211 1111 لالستكاعجع 

“ققتط ممع ضعل ملإصمم اه تعد 


ققتةككلة زأط عققنز عضقده أ28ط متاكلنكء 52151821 أذ حأه<] 
1-1 ,ناك1ن نام 0211 22220628215 نحلط رعئلاء»1 


88 326312 101” ,2ق 2261182621 123 113 1132ل ,12[1|غا :811111164 


0177 اخ لت لتطنك نقلد7ك 1ق 5أملدععا-ة اخ ل دوعوقل 


ومحططط رطة2021 خصا تكاعجةء؟ صدكنامنا حصض021 لمذتع ع ناكأغة اط تطعطط 
عضقئز أققط مقاطتاط ,منتققط ومقثز أودط تنعكاكانستمعم تل نذا لاعدعع 
صمل ممتطهمم تع13 دكتط )1د أغقحط طناك وضدتز عقةئ0) .أأهمم ط102اك5 
كأء72 5115311نا رقطتضقط 5201308 منتلقط دنزاقط تاأععه5 .للستتصتاط 
متطهمهة .13513 طقااة متعوصة أل 2202عءط تنام قطسصقط 
1 نفل ناك[ ة0هم أنء ططعم صقلة 123 علهلسعطعاءرء6 
هاءجه2 سفادمودء2 .تاكلطمعء2265 حقعاة دعناز 112 كلملسمعاع امعط 
طقالق ملممع! قَزدد مسمتطدئه5 هلآ ناز ممععق! ,تاكلاودط طتدع نا 
مدعدء2 .دتزللت21لطعطءع! تأتعمع5 تتاأوع اعت عمدز 012 عدعة رقأة 12 
تمد صلم ”.عصقمة) ألدزمعط قنام نكل ةلاز رتكأ أأمعمعد مرهكلتومعط 

.تاتاعوعم معدم أعودط ماده متعم ححل عومأغصعم تاتوعط 


عوطصقط معدم لاعدة: ستحسدزمعم طماء) فلهثه1 طهالاط هومنءع1 
ا 112 قتقطق21 2 1313مناد أمناكلناء هعم غقاع صا 5023م رقنالط 
طاناطتا نقة2ة طتأعخوعم حمل طتقطنتطسصنطععم سمكلتاكة سعم 
وطصسقط عصدرمهء5 221231213 ,لقلقطد طذ[دكقحصه 13جنآ 
طدالة ملمدمع! طملوط1 حسدادل كناكتتط! مممعع5 أعتل مقعلطة تناع مصعم 
أدغه) أكةأهذ تع ضعط صقل دنزل!-02همء! ممه تزدعععء ع1 طتاحعم ممع 0 
كاعجع: دؤأمناا طمآم-طة[مع5 عل ةمتصقط سملج رصتها هأكتتمقم أمدل تعتل 
نالأ أالاعمع5 510351 أص 2ل فطع دعل .فنزإصتمهل مقطة) تل طداءغ مترستعوةط 
طقالم مدععد! رلووع! دكدعدعط طعاوط ع1[هل واتصقط عتهترمء5 
تةمصتةى تتممطناطتط ةلإصلدعة] داع مع 2زتاعط علتططنا أزمدزوعط طماء 
تمفل سمل أمعومعم لقاتصآ .سملأزصة زتل وصدتز مسمأغتقصطعءط! أنتقط 
.(ناءدة: اقط سمادة) 12615 طدااث دلدمء)1! عتستتمجتدعقعءط 


لا قط قط قط عه تكاع! حسمل مجقصة؟ تتأ طسعمصم تأكقم طه1[اه 

تلتاتصعط طأكهط 13 قطنداءد ,تلطهعم تعد صقل طم20طئعهةط اناالا 
ناكاءء2 13/313 طأذألاث نآ .2021 طلقع5 مانا 11825 56168 انالطتا 
أقناطلاع عصدئز حلط .لله لمعطء! 1018 28هئز تتأهتارء5 213م56 2685 
لتوع لم0 وتاقط عل10) صقل عمصقتزصعا ودقععم دتزلط-ةطصسقط هم 
متاقط 15 ملتز رأمة!' .له تسصتتاصتحط حتقل ممصم كلهم حتممحة أ متعم 
كناقط 840216 صقل عطدنزمع! دنزلا ةطتصقط أقناط تسعد فكلط 11852[ 
76 تقعمع0 2311 ,ناطعل بطقصةع طقطء5 تمفومعل تتإضصقط 
رطقطة5 غهلتة اهم معدم وتزصاقط أغمومع5 .ناما صحفل ع[أطدم) أمسستلةا 
ممل دعهطء؛ 20213 ناغأ وطصقط 8جةجمه5 قلطذانا مقطناغتاطع] 


صنل أط قنك [نازمطم 0968 هع 2723 


غ212 2 تإضقط نأ لتالاطلط نمك قلقم مما ع مملع5 ,رمدغج بكاع! 
ةع نكاء! صمل 2ع228ه] تمءاتتطماعص علناقنا ممتمتصومعم 


تالة! 2352 1 22114 ندل ط1202 ألطة 22م ,ناا ممعمق! طاعزه 
23 اطلأناةز 1[2130222عم-21222[جعم 12تكاآناك![ة 511 مناعع 53121 
تلما 122 10216 28هئز مآأء2:5 متدخاطة أل حلم .أعقطءتمتقطععط 
5261 قلضقأء5 تتقعلدطم 10216 2228( 13نام 202 مقط تأناأتامعة 
.فنا أ05015ا! حمملامك مرداء) مكلعقعم لطتتطناء متمأاضعمرء5 ,رحمذاناط تال 
1 (21158 لإلع صم ) 2261182[/2[16 73238[ 1182[ 202 هلاع 22 316313 أنآ 
10218121111201 له8 5652 111 كأكقم لقعا 1ل زمعمم طهااذة حدل 
مسلتط طعملاع/ة ذل أعقط كماعط هحص ذا مسماءد طفصفوعم د15 -واج 
1ل تنووتطقطع! لطقاعاء5 تأكهم ممكتلمحد تمدع دعل تم ترإتتقط 


1 ااكلش” ,غم ازع 21-8520 طتنز 31 “نالا ناطام 
لناأتاط 0113 قتطق1اع5 لتدكقط لطقحتة] 221212212 تممقخطلة صتط مستطدءط1 
“.قط 


1021 تاكلث' تمستحصة] -)2 حسمتطوطط1 مأماوعط طماكء1” ,لإكد ونث 03:1آ 
1.7[ة1 صقاتاط تمد علدزك5 متملفحة قمعم 


“#صقاناط ناغدد علدزء5” ,(لمككاإكدععتعت0) وزممعدءط ز5ة تلم 


أمهاع1 .تو[ناط هنال له اهخط 2 تإتسفدعطاء5” رطه9ة زتتعطر ستطدءط] 
تقلع قضماع5 حنهكل2حط ناكلدة5[ 201212 5652012138 1111 52611112 لنداأتاط أل 
21/2.7لا21! اناعم األكلد5 22212521 تكلت أذ[ نتناوع 3 تأقتاط 


لقط تتمعصعل جفتعط 722252 ناأقكلوتك تتمع مد[ !2أكتاقتقمط أقطادللاآ 
1221203 253211 تاكاع! كل تاتضعصط 13213 طدالام ,طوطء5 .غخنطعون] 
8 56560121185 ب8/ل1/11521 .2ئ9ل213-5لسعطءع 011 عحنهز 3ز52 همه 
رتتقآناط 5211 قلق أء5 طهلهطم 10216 د لإلاتطتاعم تمكاوص ,أتكادد 
25م نال ألكلد5د عصقظه أجط1”<202 .منتلقط مرماء] طأمقط 12 تالتالتقد 
8 303م0311 فلح 2 أة] علقصد! طتطع! سمل دعزمج از طقحوعا طتطعا 
22 معدم داعا مصعممق! 11118821 31218[ كنام3 لق .أقطء5 عتتهلزا 
2 52113 .2 لإاأنا مط زمعغخط طقاء؛ ومفمصمعم 21( مدععدت! نأ 
ناا عم لضتزءع! 1220225 جة[ق4 2121118821 208( 01328 لتدع عل 
“.عمقتزصعء! تللماءىء] مقطلطقط 


019 كنة طح تالت دقاد/ك ذك 15أم نك دعع!-2 31 ل دو وت 


مسوووعط نالقاء5 لكلاف“ رقنا لاع تتنتقطك!-اد 5210 ناحام 
.قط دجا مدلأء5 مقلم تللأعءطسعط مانا مسمصسس1ل رقلكهة! طملام 
ذل تلامتاع طدبنزداات طقتاطعد عا 5251016 تكله هلل ناصت »ا 
غ1 1أهم ةد لنقمة لمح لتقم ةلطعط عله بعلة صمك صمحصداهلعم 
ناكلة نلله! بطقصصع! دكقنء] بللطنتطتط التترحوعع! أمقط آنآ .تتقط دئ1) 
2 0618393 لاقع نزاعط2 505202328 قدا )-2طأ1 .أقطة؟ )دا ع1نل مل 
نامعاعودء طتطعا! عضهئز فمهطد ,510 ناخ أماط“ بصداة /إصفصعم كمع]! 
“تمقلدزتعط عاناخصنا أمنتا ناقاج لمطم اهم ,تملناد 


“إطقغة بماع 1 ' ,طدنللة زجعم بماد حكادلا 


ناعلطناطت) عتضهلء5 روصضقائط نناعقصرد! قكقء 1م20 لجع قنونآ 
ناكاتممهادزعمعم مملتددعاء تزإتاع تتام تكلث .اهنا دكقعتعط لتأقتاحمع] 
“طقممع! مكمععصط مده أعقط ذواعط دنال محطقاعةه 


مقطوامع) (ممصعماقط) تهنا تعمل مقغدبماعا تعطمرتاد مأل 
بةأ 2 طقللة هدمع طتتدعم لمعل هنتم امعط مرقاع) 12 مقك بدتزإصاعةك 
ملقط متزإصملدصعا سوغمبتاعا تتعطصسعط صفملد طقلاة بتهلهكا متكلةز 
#ناكأتالزودءط ققكلة 12 مقلطد8 .لتإمفمعتت! لاددتاعع مععلج عله0 دز 
بطقطاء5 جتووعط عضدئاز #لكلنالز5 858 صدعحعل الناطعذونع) أكتلصها 2035 
أناطصعا مماتودءط عمل متصنامقا! ولإصاعع ط ممعم طماءغ طماام 
امعد نتهمج1 مهل طقاع1 ذكة مترضع صمائط علنغمعط مسمماهل زم لدمع]! 
نز 013آ .طناطنا) 2528م مطعمم علتائصنا سوكمبتاع!ا دتإصطهطحممئمع6 
اقلق قط 2023م “الاتتدع تانالأمدعععاع! مقلطة تكتاسعهم طماءئ 
طقلام طنقدكة بتاعا مه1لهز لصن لهم علاط تأ عم عد 
مم ممق1220 تمع مع تتإصصههل2ع! صمالهسدة تك ناماع صظ 
81 تقل عسمفغخصاط سمقملدع! تعمل أواعصد أل صمل أقلته أقتط 
طفاسصواع سصتتدع؟ ملدلا .قتأنتم عؤمذئز مدعا نازناطعم ,مكقلطا 
طأعأموءء مصعم مقلة بتماعقة ق/إدء15د ,تدأ “تقوعغط قتهلا مأكصئم 
بطقالة فتزكصا بامنإصوط 218ل تدع سمتاامتكت] 


ممعمما! تصعا! ممعدعل ممغمععطعا دكا صنامط ع تفده 5621212 

أزصهز تدوع قاعم حتفل بتصأ لهه5 سمكقططط عند زستةم 1ع مصعم طماءع 
عانغصنا .قلدك أقعاع صتد مقعنع 0 ملإلكقطةطمسعحم عاناخصنت أولاة 
مما توم صلة بزمعمط تامعم تحمقا غناطعدع) ممغوعمطاعا طد له [معمم 
8طنتنها! طتفقه متزمابغعطه5 85غ2 1[ 290هم2م قمتاترعد وطقط 


صال نطقت انازقطم 096 قد 280 


طمكهط 271عطع2م5 2135213 251ع58لا اللفعتاع ل تداع م أامضةط 1ل 
23 0505م 142[هم ناعم طقاهقص نضا لكلعدء: 1م50 .ناا (كاعدءم) 
(ع63 ,رقطلة1/![ .11/4/1 141:4 117115211 021 2101 11نال 1115211نا لأنانتااع5 
بأقااذ دلهمء! ط2ل2 طتتعط غهن! لتمساع طعا دلإكنام عقهلز 53(2 3م513 
1016 512 لاتقل 5202328 12 أ[ .201 أقطاء مقط 2 طعكدة ممكلحصدكئكلد! 
8 لطعم طقاع 15 تأتوعءط لهم رتكأ تأأدعمع5 تمتكاج بزعطط نأقحر 

نا انول اناد 


53 لم56 رلته زة) نمع مقلصدم لل تاتسعم عندز م18ئة:8-0 0130 
ناا ملع تغط رطقلاخ ملدمع)ا 6م07 ممازوئءط عصدئز أمعتطكاة محصداتن 
483 021325 02533 أئع28طء5 طة[اخ 2ل0همء! لدكلة215] م1 أ ل2 زاعدر 
م2 طتهع6 ع[نااقنا ولاصطناطعمه5 5نك[ه4 صمل رقاء 222 11ة5تاكنا 
ع 12الق5 115125 التاعطة تخجع5 رونزلط-2لجمعا 
“دنزلا -ستواء5 ملهمعا 


23 ,رع تقتق! وعأعععط طقاءغ عقصدرز طمغلا! علدتتصدط ممرورع8 
8 طقالاة صمل سملتعط ماعععم طماء عصديز مطتكهة عاوتزصدط 
ل تدع 02 [0اعم -مقع دره601معم مأعقعم ملممع! ممعاط ممص أاعحمة 
لتقا أقطقطدة- غ2 طقطد5 صقل لصا أقنتنا طمكام معدم باذ مكاعمع اا 
مادم 0102 1021 عتدهز رمعاع ع أعفط ألم جضعط تغدزعد معلتدطع»]1 
قتع لع ملز ,271114(1 27 ا مكاعد تقل 221:14 عأممحردهاع! طاعاه 
ناا معاع اعمط رطوطء5 .لمدنتيهل أهضة 14ر5 5ئ !41 ممعمزج صسدودعل 
323 115517م-مأكصلعم 05غ2 ولع زعم طامطعقمم حمل هعد لتتعحم 
كنا 6ل102) 8نةز 


+3[ ,411144/[1[ 124 1411114/[1 5 4/4/145 تنلاع طعم دغلا حدما 
2 62202 1112 مصداع5 ,ره أأنتحد عطقل وطذىه 203 زعطط كد أ مهقدرءعد 
2 2115/ز ,1502113 هم طعاأه لطتاصصعئغ لل عصدئز مقلهز 
-4/[1 77124745 صضمك طملقط1 أمم ططعغ-2 مطدعغ دل اه سعدد 
أألاعمع5 بلتحطلا مقطا تدعودطءد علتلهظ .غأهدد ججإهلاءد دالا :111401521 
حتفل كلة5ناتآ تتحطط! رطاأنإقط!' باطخ ,لتحصة]ط ناطة صمل وقطذ! ناطام 
5252821 هت زللإصطتلد1 تطقطط أ -تسمقصصط1 صمل رسصهم] أخ أححقءا تاأكتاع 
,أ122لطقحطكة وهطذ! ناطث أأقعمء5 ,كتاكنا! عقتهقئز طملدط1 تاطة ققهم 
2 تلنطلا خلطة صمل ,31-8200151 عتطكدلظ! رقتتطك-حطفح 510 تاطام 
تأناقعم له 201طأنم-1ل2ط1ىم طقادل2 ماععع/ا .وترصصتها متزمج معنهم 
تكله صمل طملهط1 دمكلاع لت مصعم مملاهل 


1 خنت طدنتطلك سقمادى ذل ه1أم ل دعء!- 212ل معو 


لامحمقمم 80216 دغلا قط ممععقط! تمدع زضعه دتزستاأدعطم مالا 
ممكاع ضدععء ممع تقل ,نا قتصقع2 لققاطا دهدم طنتطعم انلكأ اخ تعد 
لقالاع نعط عمدئز دلهلمعا! صقل ممقلمع ماعصة سملصتاع! سماهل 
ممع صعل 21م06غ0ط1جةء] طاقمعاعم تتاصدال! أأقط بملإصغطط لكام 
28 قتققة لإقطهط علقنتطقط طلطعا عمذتز تدع طناأصدع تعاء 1 
طقل ةطققعط أدعسممع؟ ,رمدتصموةءطع! مدعوصةاتطءع! مك1 .نزم )2121142 
ققل طمقاددءاء! رومقطءة) مقطماءوطععا-مقطفقءعطعا! بتاسعغطمع) 
مسقاقل ملدل/ة .مفترصع!ا عنام طقل هط1 تقل صقحطة حمهلهك قتتقحه 
عاناخصنا دغلا أوطط أتأناة طه1أهع ةد 11 أأرعرع5 أوألدما 
أأقعمه5 رقتضدع3 تقل تتصل مسمملمك أؤعصا معكل د لبالع! تدجردء معط 
15 حلط لد حسدسقطناك/! رتطتمقطت/ا-21 دغتمد1طآ طاعاه طعامتعم 01 308[ 
لزنه ممصدعة تلطه معدم عمقل طلفملمحصدآ!آ ,تمعسل/ط-[ه رتقهيزة- لاوج 
طقلاف دعمممع5 .دك متهم عدل تسلا طعله تعمسأكتل ماع عط غ12 
لنتلطع5 قاع تعمط اأغمسطدضعم 13م ه11 


بتصة غتطتئعط علقزتط مدمةاع صن متصدكلد1 باذ ماع14 
ته ط- ]مط الدستعاعام ماع دع :7114211 
11 1116110201 46115411 5614111 


2 6![14047! 4 أ111676 11114 7671181 161 100411 
همعط (زهاالم) 


,10 011115-0104118 2242184 ماع 1/1 
171 0414711 211:11 011 
الهاأكى لماه ره 64أع 11167 16411 111 


111101 1[م1امعم عله 22754847 1/4115 078115 
011[1010100124ذظ2 


".كهرع| :[767714 لها هأ6 11167 ]0:1[ 11471 47711 110471 2611[ 


فلة زصعط لتمقطئط مغتا رحصماذا طمعقزة5 1021 تكقطط-دكهم أناآ 

لطفصيعم مغن! .دذعصطط أهعقطئعط ممعلكلن لدتعم قهز هزة13[2-1 
اأققطاعط باتمععط عمل غقطعط أدع تدك عصهئز تتقغدة] 2اضط 201 إزعتط 
كلتأناعة] 0216 دأن! دَزْ5 082لمة5 .تمدىء طحععم 22هم سقكلن ل ممعط 
نا ملهكهة1 طذلاة 2لهمه! مد .1لقكاء كف هدك نغ سقلدز 21هل0 
دهز طفطتكتتص-طوطأكتتم 0221 تدع ده010غئ2عم مط ممعم 


صأل نط م2 الازمط م 9060 قد 282 


1021 013آ ققع38 ,221201013 وغللا طج1!-12نا 202مع1 .تمتستتعاط 
تامع511118 .18لا 0211 11 لمغأقصطعمطعطا! سملاهع2258ع 22 
أع12 تدمع تاتقة أنه طتدعم ,13[ تالصطقط142 صمك طم تتطسدعم فطقلا 
لتقع لعل لتقكلمتة[عتط مدان نتاء! ]ج52 2/ز02 202 مدنا .طاأكمعلقطد1/1 
أع128 113ناتسقطةمكل/1 عصدلا أدهت ,12212 طقلاذف مدعمده1م عم 

0ن عع انا 


لأس 1 
28 © 11111521 311311 ةع لإاعمط) 1[ أمرمغ 21طععدء1/1 


13 122115 7228( م21251م 0112 6غ2م2042مءغ ,(لطهملااذ دلهمعا! 
1111181 


اا أقط م5112 للهع[2م2 حتقكأكنا 2121711 308 ل( 0]011685 :]8 
51تالكاوكاةء طلقط طن2021 رطهماد5 لطماتتاهات تقدعط رماتتتتاط تلدأ عاأتقط 
أناطءو2ع] 62[1418م-721213عم لتاطقاع20628 328( طذ015-1ا .طقلام 
مم 2ع ضأادط الام تاقلط علطج]1 بتلإماوء5 تتالاء5 تدع لرء0 
نمنطة) عله10] 512تتتدكل8ة .201ز2ع) مقلد عصهتز غوطاللد محل عمدعماء5 
علناقتاط عتقنز أواتمعط 5 دكلط 12 دععقلط ,نأا عتقادء) 2م2-2م3 
1ط 13نامتتااوء5 ,قمع قحل علتقط تدعتطء5 نذا طداج5 صقل 
83 3أملهع تتقعاعدء 112هم2 ونخطةط رأمطتلعتط تتمعكاعطء طعكل 1101" 
8 تقلط 11أم :عسأطصصمط! 212طلهع288م 2211 أنتل2ط 520121218 
إعاناقناط 328( 01311 غ211ط ةنز ةق[ 0ه حتفل أنا 1|411 112118-112118 
31ج تاأقلوقهء 8113 .لناطد ضماح غ021 ناذا أنتلقط عحةر0 
28211 ,112318 25كأنااعم قكآناط 2118/( 032534 013118 2023م 12 ناا 
للقطة تفكلج عل02] تتدكاعتء رنتااعء6 تتهلق! .ندأتلتدء]! مدكلة دئناز 13 
8 113118 121 ملاعم 2032م 12 2ن اتاتقكل! نزت تتمتعتد مدع دعل أأجتعع! 
صقل أكا تمك وانعوعءط بل2قعم 0232 1135© 112115211 مقع دعل ألأطة 
نم1 ممدع 10 112 123513 


,2211 نال قطع! 1امه5 طنتنااء5 انام أا702 11 تتمتتطداعع 5 11نز لآ 
2 طقللف طعاه 1لهتء! متتصطتاصعمء5 لاتلتستل عل602 بنذأ محل 
.8281-1 لأتاكاء5 202 كل101 2218ل ,دَزْد5 


,611 132513 طداامة 


صا م و 


2 267 200 4 
وَرَبِكَ يخلق ما يَشَاء وَيَخَتَارٌ ما كان لهم الخبيرة. 


3 66 طملتطثنن «مصمأات7 أل ت1أتلدعع!- 13ج لدع وك 


4 10411:عء1أع! ه01! 1/4115 4874 41411 1م أ©771611 114/ططهكا :121 ”7 
"“.هماء 7116 أع84 1نمطقاام 6ه عله0 أ أأه-!أمعاء5 .1716:1112 
(68 :تطامقطقط31-025) 


ر ةلال - تنه مط سد نل نتصصعع] 


ديق ب يماع ير برضا قعولروه عد ةمه" 
وَرَبِك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. 
11/011 1/4115 042748 614/1111 1116115 164111114 10611 


111/2101414.7 6[4 11161 1/2118 04274 5214 هعأء 11167 04هك (4414711) 
(69 :طاققطقط5ة31-0) 


- 261226211621 لطقللة4 .طع 521 قهز 1328م0ه5 عتدغدعا طددكا 802 
.ل!202-1مع1 533 2م23 2 لاع 662002 عاناصنا ونرصم لدعا مدا 
لل -طهأسصتمعم “”يسملتوعءط ناكلخ صفلج نتحكاعمء تتزدعكتم رطفتله)صتابة” 


212121 نفك تقفتا أدكاعصتا أل ااتصتعته بط عممع0 تتزإمقمتم أمج]' 

ناقاعحظ “ رطة 299 ز12 لئام 13 81212 .لمم تنا أدع ص5 32028 

2 لتقعمء0 تممقط! طقااععة8 .فمدكملدز1ط2 1/425 صمل تتططغقطة1/1 وصهلا 
“.خصةا! أعدط أدرء) نندكاعط8آ ]111 لالاعلط ع8تدنز فَزْد5 


8 203 قلت مسمكلةغأ2! تاقكاوقء مقكلة عتتدز درط رماع )1 

طناقنااء5 2161121182121 لقلة 13 وبتطقط تتلسمملهرع! مغقاععط 
م ا لاتكاع 1 72118[ 56121112 22611824111 01311 11111521111111 
ما كلناطأ5 مدل تكتدلهمع! أناطءم2ء] 1ة5تاكنا لتاكتتاعة صسمطلطدنء5 
2212015 246م02 228/ز[ لالقطة 3 120 تمدع دع لتلستأعتل 
تأدعع الع 8 11هم عتنةتز 028 20212 115 تتحصا نت ناطعمط مسماعمة 50 
بتاتكدع2عءم عقمتلدم بيأقتاكا عوصتلدم رقصدكلد زتط عصتلدم ,تاحمسسفصدج أل 
ألصقز أأدمعمعم ومتادم عمل كتازتاز عوسمتادم بدتلداعءط ومتاهم 
ممل نز أقط صمط-26 222232142 تقل تتحلاعدء طععللد 110 
مع بقووءط عصتلاهم 28هئز أدتطلته تدع 2طء5 2 نزخ 1212121105 
ص1 2م حمة زع ص2 تلد[ رةتزسمتعمل تدوعط ممأختصمطعطا صسماغدم 122203 
#كناعقط عومتادم عقهئز مقتزتام صقل تتإصةلجمع1 طتكدءا محسلءع] علمنرصوط 


5511311 الك[ تااقنا مقعلط ألتصعم متك 12]اط رصطتل تاسدع ]ا 
صدكلة 0216 تامكاعصة رقتتصا نقتاط تتهاج علتقط تنتطماع]! نتماوصة علد ل 1 


ذل نطقت أنازع طم 926 هس 2834 


323 323ل 2([/3ع65م قتقكلة لتتقكاعقء تتقلطة85 .2زمقمع فقا كقخاعء 
متكلدلز تذأئوعءط نافواعوظ .هتإمصقطط :تم تل عصهئز همه مدع دعل مهدح 
قوكالة صقل ,تامستعقط علتقط2عء) عصدنز تتقلطتلتسدعد عماج جز وخطقط 
,122[30[3 328( اكلاصطدمظ .71145101144 18ةلز تمأ قط 11 دعم تسمعتط 

ممع فناتطع5 تطقتطهم تصذ! تتمكاوك طهقاءا نكا 


128----6111111م 2(2ع5عم 153 تفاع تع 513 تأمقم هلهم ! 13 أ[ 

2 1313 1اقمة 111115 تناقطء5 لتتقلطةم تس ذاعم أغتأنا5 تتمكاوحةء 
7ننافقطةا وصدلا حصداة دأجعتدع5 تعتقطتاعصدة! عصدد هاه 12 طدأاذ 
أأعصة! 0221 ناز 22م لقعم التتتاآء5 2222182411 8ق( 012-121آ رطوماء5 
ااناتتااء5 0211 الاطقاع8 2211 221158[ 38ل طلة0131آ حن5ئآ .تمقتناط عع ستط 
لاناتنااء5 0211 352نكلقء عتطتاح”1 .الاطقاعع 222 3128/ز 013118 
8 01318 لاتاقنااء5 02151 لأكمع اعم 11158 .2كمناكائعط قة نز 
علتااضنا .3/(ق1 38( 0138 لتاكتتتآءة5 أعقل دتتدا عدتاج١!‏ .طاأكدع عم[ 
3:3ل!-1ا1[2 تتقعطع تالطاعةط علتقطععء) عصقئز مقطط لسعم 
بكأتقط عقهنز هنزل1[-:82461121 عم تتقك ركقغقطنع] علدا حمل أوع سأأقطد8/1 
طعآه ناعاعوصدزت0 ع1ه0 2غرع5 تتمتتناتحصلة طعاه أدمعمء تل عل102 عحةز 
تع قعل 151ل نولل ناط51 12111 تتمعاعطء 1021 .لالتطة قط 2 عم 
أتقتطالة ممعاتقطع! ماهم 12202 فصتج علتقط أقصعة مهل طدلدط1 


8 0611213 51131 ناتك ناقتا قلط 1لتددعمم هتنا مأأطهمة حدما 
4 تهكاة لأقاعدء 22212 ,323:3 أكق221 نتطذا لم10 تتحععاعودء 
1 مم3 0611825111 661131318 1261252 013123 ,11111211[/3 111116 
تاتطاعقط علأتقط مهل غأمزأماكه:: عطذتز طقاتاة رطقطع5 .قتتصصههلدع1 
2 .لالزأع 3ط علأقط طقالى 2ئز155 تدا طهاصعاع ص تادعء 3/314 
210 مقلاءء طسعمد قلهة!" طقااه 


ةلماع نالاء1 20212 ,060/14 مدخاع0 71164 201181121 تانام دلخم 
تلطا أناكلتمعط عترأامعم مأكطالهم دنال 


ناا طهالى حمممناعاع! كها2 ندمل كأ7ع! حممادما يمربمعممم وأوواطط 
صقل أضذا 5224 لالمطخم نال تطعا أعمط ]321422 ام ع8 ناطق لان 
أتقط تل نا ترع ا 


2ق!26م02 تتتكاوق 2جع568 228( 1131112316 الناط قل م 
فطاع طاء! أعمل تغخقط ممع ده5ماء! رطقاد1ا هأطنل 01 


5 تت طجكلتطئتن سصمات/ ذلك ماأملدع عا - 2 1ه دوو 


مقلة دعناز لامستادآ!ط .أ2دكممصععط 60216 عتنقئز تأأقناكء5 مقلع 
لموععاء صقل عتقدةء] 301 [تاعطتط 


تق كلة 22821 211:4 «إتتلتط عصدئز طء52[1 5601218 


2 علدا ملهحد بتتزتمد20 تقصعط نط1 12ل[ د1أطدمم” 
“طةوع! طنااعاععء6 ع[نااضنا قناع 


.53350 أطولآ 0315ه2 لقتاطع5 2032م علأنازنائعط أصة لتقذاد انع ]1 
,.53 13510 علط لططاتتتقطة ملدمء! ملطدكتعءط لأقحجعم تتمتاءظ8 


650 اأنذآءعا ةع [84111/46 4115611[ 61181211 11611461113/4 “4 
01 167003 41411 أأقهم :نط هاه 011 :لهاءا ع::1/64 426 ,نوناء5 
48 14711 [106! أأكهم 411214171412 11441 1/4118 474 

17 ع 


متصفط لاقع 213223 قط طتمتاع تتصعصصم أدع حدك تدا أطولظ 11215 
كاع00قعم أتدستلدا حسمقلمل صمقاصت اع صنت أل 


بطقاة1 أمعنط1لة تل اصدة طء1م2ء6م01 عقمذئز 22314224 ناص ةلم 
1 -طتة ه11 ع1 صمل 12212 طهااث تعمل دأقطهم 


بتةمضطقءءط 13513 طقلااطظ 


.داتس . سوير ه لاد اإلرراه) بوع 
24 14( أ< اقلام هأ 11167 4411 هآء 11167 ملوجع! 714116 أهالل4 1 
(8 تطقسا رو رودت -1لة) ”.ماف 


نان 1301قل طقال مطل تدعا مكلت 1تع ع5 352 أ طق معد مك1 

مقع صعل [أدودع1 2م221 تزدعمم بدبرص111دطء5 .وغل صدغهن طمعم 
اماع أقناطتهعمم دكلط طدالة طعله أقناطتل طملناك عصتئز مسقم هاءاع؟! 
بع مقعماءه قتصنال ذل مملدكتءع! مدل مقطتلعدع! حمقلل مسمماععع دع 
امعتطلة ذل غقععط تتمستاتط دسستععمصعهم لاملقط فنزم لأ صقم مهل 
طقللة مدكننتامع! .هصدككلة[رع طملتاكدم خط “904/14 ,رطقطء5 .لواعا 
تاتتقلة لدكع !ع1 صمل تتقطدكتائعط! قععق! لطقطتضعط صفلة 10212 1111 


صفل نطقك ابنازقطم 8ه هد 286 


بتقك[ة]2 لإمعقط 1ه زتعم 56012118 


,4[1 2675688471 1118416 ,104][ 141[هضة ,*944114 1671144262 

110117111 [1140 1/4118 8274 4211 8111411 21411 متمعأ ج611 1411 

67[441] 1نه[4 )غ1 71م)[ 01121417 ع1/411 4274 #تتلهط 1نم )65م :1241 
508877 ع[104! 416أة 505847 نتهاولء 8211 ,67[144211111آ 70511 560174 ٠‏ 


0لأوع2 طلاتلتصضعم سقلة عل102غ قمددلة زلط عمدئز عدوءهة 

تأققم ماع712 .أمعتطلة أل طتلعم دىازة تتمسمتكاسط أمهل شطع ضعغط 

مغلا (لتلقط ققل بق[قطهم بأغقط تسمعسفوءئغع! طتلتسعهم طنطع1 
ذل قاط [تمع1! 


(21015]) مدكتأنامء1 موملقطعء) لودع! ممععسم! :موع! وأعقوط 
0 نا ]ناكا ,711:4/14744 ,ةلإقطقط طماع 235 لطعد طمااهف 
ةع )2 تطماع تإصعحط ملمند!" طمالم4 مكلاز المبعع؟]! .مما قصسحدع1 


لطا غناكللوعط 12212 طملالت مقصصرة مملتمحط حتمكاعصتتصع] 
: 8 ع موه 6م فدمًا مم برصهالاه 0 
فلا وَرَبّكَ لا يُؤْيتُوْنَ حَتّى يُحَكمُوك ف" فِيِمَا شحر ينهم ته لا 
“بره 266 4مة" م عق م نه مومع 
يَحِدُوًا في أنْفسهم حَرجًا مما قضيْت ويسلموا تُسليما. 


[11044 (ه/ ه11 هط 044م) معاء 11167 ,1 ة7تطاطم كا 11تزع4 مع1ه]/ة ” 
01 114/1711 متهءا ع1( 1116:1[4011611 6164 71167 24ج 111112 ,171021 ]زعا 
#24 11111141411 .151[1/411أع5 261 7116114 1/4118 76171474 
8 4أع 11167 11411 4414111 61411 7عطع| 1116256 3061 
484 #أع 11167 44131 411ء/أطع2 ماهعأ ع1( 1/4118 7141115611 

(65 :111528 حهة) "1111/1:11/0.7 56276 4161712411 


طملءنءكناكا وتطحط طممصسادمعط 12213 طذالة نص غدتزد حمم1دنآ 

.521 1121ناأنا1]]35 دكت أ نامع1 2222115012 لنقحط علدل1) عمذتز عمدره 

ناقطد عأ 8 01328-013118 162152022 12ئخام قتتقتستدع2ط يدكلد8/1 
تطدالة صددننامع! مستتعجعممر 


طماءع طقالت وبتطقط حمحءا4أناطعء015 0101051 5أتلهط طحتاطءة لقق1ا2] 
بهنلل -تطول8 ملهرعا! ممحسلق معط 


7 لخت 1ت لدطنلك عق[ادك 01 15ت لدع ع - 12ج لدع وق 


محوه ال عاو نم 1 1١‏ 34 1 ُ 1 
َعْمَائِي يقل إلا سوائي. 


1201 ,)1ك>ا- '904112 7هوع461 هاء< 11001 1/4118 5046 7516464 
م71 ات دماج لطن عط غ102 4211 14كآ-:1[141 6845 7م طم و امن 
"ملاعاق ارتهاءد ططم؟ا أجوعمعا 16 تاعافد ه10 ,نتك[- 11/7710 


أ علمةدمه5 ذ[لأط وتطقط كقأعز تطز 451لاو كأتلقط حصذاوطط 
ممصم برطقللف صسدكناءنامءع! تمل مذتوءطتعم مدعدعل كقتام 10216 
علتاتصع5 تمعدطهعد طقالة تمدكقناكاء! تتكلدع معط كلمل هذ تأتدجعط 
اع2ع!1 عتطدومع عمقل لععطصعط تدعهطء5 قاعع5 هأوعجرء5 تهقاة 
منها محطتط طتاتصسعمم علنطصنا طناتتاكتل اناطعدومع) 8نده بنطل معنف 1 
11ل أعقط 


وبخططط تقصعط نطق مقدكعقطهعم2ةط تقل علقرئط عدنزده-م د02 
صقل اتقسدعصة عننالمقعضعم كقاج تل طقالم4 غممستلملا- فستات]ا 
.1285 تمتقاوع متلاعط 


ممنامعع ممعم مقفلعطهعم دصق ندتزصةائل مكلتاع! بزعامة دنمرمأهة 1512 
ملعهعط كعلذال! تدطذ لأمإاطاتط]آ سهل لم41 لتطناها متقاصة 
نذ 15212 طهللة وستططط أتالقع ضع طقله1 و(وبأطنتطيي؟ا :هيلو زعت 
علقطتعط ع32ئ8ز 2قدكقناءكاع! 2ق 232 نتكاع! 2ل15 531610-52 . 
ص56 .غهمع] علطم 213 عانقلا سنامدمة لمغصلءعم صقكاناكلةاع 
مله صدع1ة اعمط وتتقط وطصقط عمددمعد وسحططط طقله20 :1م )اطي 
وطصسقط عصةممه5 8113 .نأ طقالخ طع ذه مملطة] صتعع متل عصقلز 522 222 
قوع مدع سعط عله طقلا مكاقحده ,طهلاة طمتسصقعم لأمقدعمم علهلة 
لأا" قل للملإأطتط لتطتتم تلتلتسعط ماعععم 


طقلناك تتسعتل همد طفاغحطتًا عقل تم مرتمصاءم طقلمماعصناصت؟]] 
عقصقاء5 نتحاعوطء مقطقلنتص -ط1402 .نط1 حتدوصعك أهناقء5 


محل أنطدم عصدئز أدطه نة[م تاتعه ناكل عقطة5 غ12أ5 طنام هلم 

قوط تقؤدء .طقكاقءط تناحصده ,تمكاناكتل 0216 عصقتز تقلط لصتم 
صقل مموستطصتاعا علقنإصوط طعامعءمتمعممه صقل وطتصقط 560128 
تحاط أأوعمع5 غأوأمقط]! مدعوحء<1 .7016741 فاهعء5 أعقل تقلصتطئعا 


منلاطمت أنأزقطم 098 قد 288 


12 181[ك 52202153 حتقعلة 3561م أقطء5 [2[12ئءط عنقلز 013208 , 
3 .ةلإتالطدم 2252 2202 حتقطع] 2أع؟ تقل اتاطاعدوقع) غدطاه لتتاستسطعمط 
تقل 11 توأمءطة5 8قئةئز أغتطهم 352 ولالخطقط ملهو 
طقل لتقا أضة طدوةط 1ئآ .222 تة[ع5 ملااز لقع ةرماع 1[ 

.52622 0251 أممكصفحم علمترصوط كقطه طاسعحم 


:53635 72263103 أقمته 02م 


تمل لطدلتط1 ممملدل عقطج5 .1 
112 قت2 أقتاطتعط أعول :5363 .2 


حول مصتاوءء6 0021 عتةئز لقط-اقط صمعملنكاه اعم أنهل :5363 .3 
.قتصتال أل سممطتطع امعط 


21512 قل قتقأزنا أمهلل م طعدعط: ممقلهل تقطة5 .4 


متنامقط تقأزنا د تإمغتطهم تتقطقوعه دمقلط باأحكاعودء 8115 
باناطعق2ع] تقعقطدقع1 ممقعممط أدمحط تدع صعل 25232ء تاممقطط 
رحتقطقطةغع! دججتتتعط متصتامق! طع[0!ء متعحم صمعاج نأاحكاعقة ونزقء كت 
عكأقاع! أمعتطلة 01 عمووعط طلطع1! قتهئز مأستامها هغزء5 ,11411م ]زد 
,)2021518 صهع[ 8:0 تتفعدئءط 0311 غ13532[ء5 جرهكاج معتاز لقاع 
لاقكاعطه 113ط حنق[ 01042522 تقعلة 228قز تسقعطءط ماتإعوعط 
أغأكمم [أكة1آ .أدعتطكلة 01 تنام نتقطة متصتدل ذل عالتقط غدأى لم معط 
طلطتدعتء زجع صماح 1021 تامعاوحء رط13ه20 عصطدومعط تعمل متتصصتد! 
مسقاععع داع هانهء5 ,أ2دكمقطووءط ع1[ ع31ئ( 12أننال 1لدكناتنا لتقلل 
-121أ8 20111 ع هقز 0053 تمقادل 


لقعاةط 28قئز 12هقطهم تلإصلة لإضقط ممعاع ص نإدطدع] 110212 
1 113! لمتصتطع22 8قهنز لتهازنا 2635 53622 مضكآذد أتهل طعامععم 1ل 
ققلة 52621 م5112 .مك1 أ5ذ5 0211 عوصقائط عندلز 2م32 35غج ندل 
بلقة التتحطعء! رطم20ط1 متزدجة1 اتدزعط ناممتهمم دغلا أهناط معط 
0321 أقحمقاع5 صقل رفكلا زهطع1 تند له بجعا رهج كلواع! 
طمللة طع01 تتداع5 نماطمغع 011 لهل نأ عقط52 ممق لد ناع! املع مل] . 
لع 9116[ 14 4224 


42151 12طناك ذلك غفتسصماعد مرهاء؛ مفلج 2ة526 328ئز 3م56 
قطن لع5ع! متقصه مرهاهم صقل ,لوذع! بتقطددذتاعم8ع! رمع سناع صاطاعا 


9 62 01211 تطنق ملام ذل 15ت ل دع ع - ة1أة ل درع ول 


6 لقاع تدعنط21 ذل كاذه نمل ممحستتتتط أققل أقتصداء5 82نال 
حمل طدكتاعع ,نه121 مفكلته صمعللنازطتتضعطط تامعأكتاز ملز هكاع222 
نذا عوط52 5231226 طتامتتاء5 ورقنزطع1 تتقعاة معلقمط ,تدطخ5 ع16[هل1] 
عمقل مملدمتدء! تمجعقط2عط أصرقلقطعضعمم صمقكلة 12 فك يدتزمتعدل 
سمامداء! عمل طقلقط1 مممتمل (4مول2ذا علهلا 15 12ل8 .مدأعباع! 
ع طقلام لوطع ,زعم غدم02 حتقكلة 10216 13 بطقالثة 2023م 
1150111 22/2 نا اهل عوطودمعط عله0 15 15ذ8 متقصعط 
علهلكة 12 مكلأز صد©ط .كلدكنا تقلط قتتتتطل 130 201312 ,825012223 21م 
عتمكلة علهلا 15 ملقاط متنئوضة] دعمعع5 طقلةطتمعط سقاهل :522 

أعع صن عسصتلدم عمدئز غهه غ0622(2 تدمدع ناعم أهمهل 


تعفمصتطاع دعم تمماهك عدطددرعط 10216 12ل 112 ق1نام نأأوء8 
2 هلز .0053 خنقأةناطتعم ذامل طتطدزء مقكلة 15 دعلأهحط ,0053 
مواقتاطتعم تعقل 21628120212 3(/2م11 اسمقلمل غ522 تاصقم علج 
انها مقلة 15 2(2عكت2 يقتصنال تك سمقطتطع|-طتطعاوعط صقل 512-515 
+522 52537 لاماطقم )131 13 112[ .110ل تقأمباطوعم لنق1لهل 
اناطقء تل مقلة ملهحد رقصمعصعط صقل 62 مع تدع وطءءطا 1م202 طعتاء1 
صمل سممعقطدكت-6)0021! صقل[ نال تنتاضعد 13 قاتط وصدله56 .قنزصة أقطقط 
طتستااعة مدع سمقاتطء! دكلط 12 دكلقطط بتدوءط 5220824 3128ئ[ 35250 تتاعءع»1 
م0102 لطلقصمعم عتةنز 2311313 


(1) :كتاج 1لدكاء5 02162 13ل أصمنلقطعتعم مهكاة 125[ أصأد آنا 

م5368 0216 ت7زصصةكاطوطء تإضعحم طقاع) ع8ةلز تاأقناوع5 تدع صةاتطءءا 

مقطة ددتط ناذلق! غ2م02 15 2121ط عصذئز قلقطهم تندعصة اتطاع! (2) 
تممه 1د تل عصهئز تتممعددع معدع! مهال 


كمنةنز لطوطتكتتهم مفلقطءء] عوطدذطعط [ه28ع ,2غ12ئء 3208ئز 803 
328 مأتدع0 202م 0221 تتزإحطوطلة طدعدم طتطء1 تأ مترصدم ته لمعت 
رقكلة]/1 .56520151 نأل طلهطأكتائط غ12[ طعاله صسقعاطوطاء015 
2 721 565113411 21غ1[نا1[ 2212 211ك[م8 لا 112]1111811[/2 
طتةء ناذعاعدة الأمقطئعط طهاء] عقهز دجزة حتماحرة بإصعاع م2 
#تتسفاومع1! تع ه1 تاقطحدعا! ددتط 60216 هدتلتتجوع! تاذ مرقنزاضع]1 عقةز 
2 تفضسقحصة1أط تقل بطناعع ناة-لطناعع51111 تدع لاع 561115313121 
عنةز تةمتصدة لطلهلمدعقنة ز بلالتتحتقع تنه 0231 كمقط216ع] مك30( 5651012411 
نم قةمع51ع] أناكنتا تدا 


نطقت ابنازطم 928 هد 290 


18 11111831 1ناع للعلط) 1[هاج ماعط ملتاع! .22 طاتلقط1 ناث علط أأذثظ 
رمق [21182]2 (مقطتلعدع!1 صمل طهط أكتاحط غ2م2202ع22 طمعدة] عمدلا 


1 وروقاء) 1لللد) متلهخط متقطددطءط تتملعوص 13 ض[” 
ضقا)2 21611022 لأقاعتة تفاع 03ه5 ,تممص هل قطدء] 
0 أناعة! نتماعدء 13أز 3نآ .2تإتدوغة ماأقطمم 
قل تنتحمق23 201زنعا مرماء؛ عتلكله معلقخط بسمقطتلعدع! 

.2712ع22ق[ و5مل2عط لقاع 


للها رأهطع6 تتقةز1عكاءم 202181 12الاء5 قلطا ,حتمكاقدعء] 532 
2 لتصعم 32121 زأهخطةلإ5 لاككقط 21هل أأقط 15ل الاع12 
51102 قتقتز 253212 لطع -5هدكقلطع! أعقل أغأقط معد زضعط تطو1ااه 
2618247 120213 طقاام حنماء2 أطتاعمم وغتعد رزمعلد رع ط-] 2 تارعطا 
22 تنتطقاعع طعط 10216 حدتج! عتنهةئز ,5662 .11162 مدكناكنا 568212 
5 52ناز غ52 الاطعولء] ونتدكائعم-21212عم 2023م 202 3585لا 
2 2152 لمعحة بلو5ع! 5352 صقل طتلع5 نمق وعلكاز متمطمصعحط عأناغدنا 
165 القتتتلاقاحط عاأتاعع عط تقل طقواءرء1 المقصعا! دع ع0 
كلة10 ,16525 28ةئز 0534 203131 5611113 1111 .غقطهم تأ تنام تلهاء5 
3 تتقكلة م تاتعصط لطا رتمهاء] تدكا هنعط عمهترز تتقطعط حتهل لقح 
6013138 ذؤ1لط 21185لز ,1111115 318( 13323خَز تقل ]هزع 228( 
أت تتطكلة قل 13انتل 03 تقاعقطقطع! تتفل تتقطتتط جرعوع]! 


]523182 721318[ 12 012318 151611861121 61012223011 3133 لتتأجع 853 
2 أصرةغ رداأتقط علدتإصقط لآ سعط حمل منرم الفحة أع ةزه تزع 
طقباط صقل تقعع5 قطةم! ماهد أعقل متزإمقاسل ضع عكلهصة لطموعع عدر 
8 .2028 األكلةد 162مع عط طموة] علقت 5328 قناع32! أعمة 
اناج 560152118 1622012 212112 تتمعلأط_لدقء لإطاعمة مع ناز أناطاءذ2ع] هنا 
لع 11 22216 طتنك! اطاعتة22 عطنهئز ركهعء] أع د! 5هرعا عكزة لز 
حملن كلداعطط علقحة 51 20113م3 قتإضأدمطاةء] 1ل تشفط 28 زتهمع5 
صتاص0151 عصهئز علقصة 201(ضعخم طتاطاصب علقسة أد عتهعة بجسقطملووع] 
2 تتز 2221 ونة طلتطعتط معناز طقنزة قصدة .1لل201ع] دحل 
+5211 206125313 12 ممع قلط ,حقكاء01 عاناخصنا جسمماعط, م8 لان 
8 2310 انا 661 0311 


قلقت ولإحكلة35 لطموء2211 اغأ 2ن 023208 ممكل[2 20 طمادمم 
ضقع 6 17اعم ممقكلذذ طعاآه 01000528 161 أعغمرة عمقل قحعتم][ 


1 0خ طدقكدطأت صقماد ذل 15قل دمغ -212ل مع متف 


ألا لطعت ضفل صنها عصدعه 0101011 عأنفصنا وتإمافصة مقطتطمئء بصعتم 
قلهمة ,تسنكلتتطعضعحم علنخصنا نكذ ولإمتسياج خلهمعا مدكدطاءومع]! 
طماءغ ذخ لقطه0هم بمتزتصاقصة سممافعلة [ععدع72 نز قن عرةعه0 
مققاع قطومطء! علناصنا علتاتم 15 عضدتز تتباصدصة حتمعلمتلع زصعمم 
غلا ططاعمم 0ن1اذلة معط 13 ناا مفعدعك لقلدمم 27نإم هده 
رةبزطقلهمع! لطقتقم مصعمم! رةتتسمتاللة/زتضعم حنمل طماع! وتزصاهصة 
7نزصة باز مقطماءط نهل مفوصة /زه5ع)! علقحة طهقلة20 12 ماع 5026 
صملا لسع صقل لماع نغل هبن عضه02 .تامتكلتصسعك علهل1) ع1 
مقطماءاع! .وزمتقصة تعودط علتقطتقع) عقمهئز نط1 وتطقط تنطها فمعية! 
3 أممصطةد فنزطاققة 22262102 صقل بطل أل[ ل560 عقضدلز 
ناقمم )121 13 نوعط عهئز أقنكمفطط قامعد بلمتتصقط عحدنز مكاتةطع! 
8 راتاهععط طتتتمعدعم ولق طتمعطط تدع معل طتاطصتط دتزولقصة 
فنزصطة ةزع اناعوع ةا أ28ط غأورءط )ه5328 صقكلة دعتال ةتإصاوط لاج 

0ن 0138 أهع5628 


8ة 7 نلع 0601 5601 621202 لاتطكة اطع دما قأنام ذصرك 
طاتكقطتط تادعم غ522 أعقط أعهم أل له اتتصتحم لتزححة251م محفتةاعت1 
ع صاعععا دبرمع؟1! مك كتاقط أدعصدة معأعدم 51 أقط02دم ,رقدهدما 
كلقحة 01١‏ عمدئز غ062 اتقنتلطة تدع ع2 تالت أكباز ج001 518 
لاقلعص للدم .ةتزسصعتكهم طعاه 1هكاتاكتل 00216 حنمل تتزإصددة] 
خناك اا عط قا للد تزمعمم تدع قطع5 بذكأ عع 001 صقعلة لصتا لملتصعمم 
أهمع] أمعصده ج001 أو صقعلة لصا طتمعطلطة8 إعل0 نط1 بمعلودع أ5 
قاط رذتذاءم تتطها دعناز تاكاه عضد5 .معتكهم لتتملتدطءط! تمرعل محل 
اذ 20218 ركتة لتتتطتطط علنتطانا وتإمتمعتاكهم لتمطتعصتاعا ألما لطعم هآ 
ثى طقععء :عط مومعل 3نقأمعطدة5 تترتمممكلفلة [عع دعم صفكلة 
ناا معتكهم فاأهمط بةنإصتصقةق[تاوع! تلاتتاصتط مقن مقاقم تعاكهم 
متالخط مرماء صقل لطتاتطحروءة مكاج 


أأقعع عط تتزمأأدعط بتماودة 235 أل طماصمع طم امم أهونا 
417/1411 5261 نم2 1011 20]0118ع5 متقطمطعط 1ط ق1اتط وبخطوط 
ناطة) ننمعاعطظ .لستلقع5 للتمتقع طأأعترء! تحطعل نط1 مكتمخم بتاممتؤقط 
ممكلصتأعطا تتمكاعصة عضهئز زد قصرة كاتلتصصعم دان وبخطقط و5أورعم 
قالع5 بتتمطتقلهجءع! تتتمطفاع تةغةلطعطم علنطاطنا دكدبارعط نهل 
3 1021 ,تتتصقة 1620 لالتطقاعع قاعم بطممتتطدعم غمكلة لسعم 
عله دتتسمطلتاط 1 .معزلا تتفل أتإصباطططعدمع؟ عتتدلز تنام غ3 ناك50 / 


مأك اط تت [نازقطع 026 هس 292 


بأتاعم علق10 ردنزلا-تعهط تقحصدك عتنةز 202 )10216 بطقحطع1 مكاتاط ,302 
2 طقطع5 رك ناكقطة113 تل 11 13التء5 0311 3 [الالتقطةكلة انا مادعد 
8 ,3ئز12 218[ 5610112 0211 قنزق 8/221 وددلا طملة 30 
مقطقل/ا عصهلا ,هذه ناكلئعط 2218[ للتطتع5 04211 11253ك1 8/123[ 
221 لاقتناطاءمقطةل/1! عطهلا بقطتة1نا 2نالكاءع5 211 لالتطقاعع تأعتر 
لامطتطمعءع12 2 610216 1012 1022 .21 ناتطاعم 32528[ 50122113 
أحع0 211 ناعع!1 111 11318 0212 5311م ل2ط طنم لهم 2 معط 

التق اتمطع! هغادء5 لتمأقطة 1 كه ترع]! 


رطم معط طماءغ .انود طذلافظ 


ا ال 5 عه سم هم 
هُوَ الذي لق لكم ما في الأرض حَمِيْعًا. 


500 41 0448 6118لا 562616 00 8 ,اأدالك عأمأة 10 ” 
(29 تطوعة 82 -لت) ".اممتام] :انه 


201ز ,تتققتصق ل مزع ضرعم طهماء؛ عصذتز طة[-د1نآ 102167 مسمستدع د85 
127 لقا تتقكططة مت اع ندع دعل أأقط لامتتتحطععط دانآ 
01آ .منزلظ- 1ن ءادع صعخط تتفل جنل - الاطدغع226118 أت( ,لالتأعوط 
تتإدتقاتط 202 عله دأصنال 01 تنام322 قفتأطنائقا! ,تمأ جرقعاع صتمصقط 
1لهكاء5 5312128 


531 [أطذلظ طعاه نواه غ12 01 01051 720165 طقتاطعد طتواج2] 
لتق دء5 1301 طقااة وبتطقط 


84 2011 1116116 01011 861141-611417 4111 1711/6[ 14ج 651/118 5 ” 
08 56808811114114 ,41141414 1611111121414 44171 ناء| ]1021 
20/117284 11161166 76141/21/4118 1/8118 6118818 ع 76118 

“.يرع “مام 111614140111 


,16511521131 001118311 11111 زناخ8 20611 12/213 طقااذ داأتطهمة ددا 
11116111 للتغختاط 10216 2لإلتوقطعطء5 13نآ ومتطقط لماستلدما ملفحد 
لتتطقاعع تطع ص قطول/ا دأنا طقطعء5 رناسقطمع عط صمك أزناع ع كر 
-1/122 012آ قم ,لالتمقمطفمسعاعطا! أمقطتاء صسقطة11] ,بتاستممهلهع1 
ننقكلعحة طهكل21 110 .تاحصصه ل فطاع عمهنزةنزصة قطهاة أعها اناطحدة1 
.5231 طة[1أ1ناكة]! 52602 تتقكلة تدج 11611011 


3 اخ طدقوطلت دم1ام2 ذلك تلأمنل دمع عا -هقاة ل دءع مف 


ا ته ديه له له م ص يك من م 

الله تَعالى ارحم عيدة المؤمين من الوالِدةٍ الشفيقة بولدها. 
م زلا ماعط 4242مءءا عانم لزهلزاءم اأأطءا هاه "12 :4161 ” 
*".111/4ع041171ئه| [2114 4لمرعا اانا ع8:1 5607 467120424 711411 1ع 


ننطةغ 0511م لاتكاعتء ماقطط رتطا أقط انتطقاعع ع2 تتمكاؤدة مقأ[ 

وطصتقط 015121 1016 ع قهز 2م 1ض كل نا ةتتطعم عل2 10 15نآ ومتطقط 

تبزصد1] .0121ع5 بنط وطصقط جسملتدطع1! عانغطنا متهاع5 اا 

لماطة 112 منقأمعطعد بأناطءوقة] 121 متكقطة؟ لنطدغ عل102 نتذكاعا 

دعزل !ا -مقطتاام عصدءه-عصدءه صمل ادن قتدم طقائما ممسزتط عأتطدلا 

موطصسقط 2021 ماأعنعط أقطة0هم ممازن علمتتصقط أهصرة ل تعجر 

طة11نلن25] تةمططة5-تندم 5322 .3أأناحه وسمتادم عصقئز دنزلاحةطتصقط 
5625303 .5210 

6مس صاية وص ماده 

إذا احب الله قوما ابتلاهم. 

أغ1 1116118 41411 1014 ,71تلته[ االأهلاة 111611118 41[2[1 هاأط وول“ 
11001 


ر252503؟5 2عناز .5319 361ل 


1 1|685 ع74]111 1/4118 11141411516 11111114 756511118 
01 ,51/111204 7474 161111141411 ,11401 7416 60461411 
"...4 /[1لكلا !|56 4411 ,لاا 4[1أ2أ52 4111111/4 | 1671147114 1/0118 


نتقكاع ته للدجعع تع جد 12612 طهللة أقطتاعحم تتدكاعح داأأطقمة ,2035 
علة زط طقال مستاع 1 3غ 212خال تتستامقا طع1 مضعم تعمد 
ومتططط رطة[تنتطةاء! 212ه2 ,نتح203م لطلططأكتتتط حتهك تنقطة كتادوع] 
2 ع لم5 نافكلج دع نفل رذتزلظ -طع1ه أومة 0157 أأموئعءط ننقكاع لا 
قل ضعط 15 وستطقط صه”©ا .ونزل!-أدزد تل أعع مث عمدئز غدزدئءع0 2023م 
امع 11 1012 2تإسمطناوع اتناقء5 .204]1 2253 313322[ 01 116111111110011 
2 نالطتطة لطن تاطتصعحط 10212 1012 11ة121 ,لامططم 2 لقعم تمعد 
أألقكاءه 


61" طقللم لمقصصرة تفع لتعط تاماود طفكل11021 
وَاصْبِرْ لِحُكُم ريك فإنّكَ بعيننًا. 


صنل نط قتك [انازططم 26 همد 294 


,14011114 122411عآاع1[ اع 1716111118 0414711 07]12[1 50 عط 12011 ” 
1/1604 ج7611 0214111 267604 416 |6112 21111111/4 565111132 5686 
(48 :1ناناحا ا خطاج) 11.7نبو ا 


علة) قصعمتتا! طمكتاعع صمك صذغتلناوء! تسصمامع ضعطم مغلا قلاط 01د[ 
لامسالاقط طقاصماء) ,جممكلصاعطا مالا مهنا تاأقناوء5 22مكل) 2م02 اعد 
2011ع5 1212 .طقلاة ملهمع! طتددا مسلءعئعمعط صقل عتقدعد 
قلا 52381 لامقتتعغطة زعوع! صفك صما زقطع]1 سمكتماع داع معط 
8 2لا غأقاع21612822 هك رقغتل!ا مأقطدم طتطا مجع 
.التاملعء] مفل تتقخطتاام 28قنز وطحصفط 1[دهع28طهء5 حجان 0 نالع !ا 


116 لتقع لعل 141:19 تلاق طاتطعخط 12ه د11 طذااذ دع متدء5 
2-2 امنصمقا مسقل 


لل للك (ننة نتة | 


8 طلقا قله د" طقااث وستخططط تقدعط مؤلهئز فاعض ماأطدرزم 
ما 2258لز ,لالتلكاء 262 لاقستصطهز أناء طتعهه صمل أطتتدع سعد 
8 11511 1211 االتاط111011 85211 ناكم قنق1اع1 116أنا 1311 113ناع 
8 13-135ئآ وستطقط دوناز رقنزالظ-2ل2مع! طقل ةطتامعط مسقلل 
فطع قخدء5 1كلدلطعغطاء! 1015 218 دَزْة5 2م22 2625 3[11252 ١/131‏ 
98 1012135 صمل ,نعل لضعطعا! 1012 عمقتز ناأ2تادء5 12ه568 
ممهلدء! 02م صصتطنغتاط ناحكاعتكء 328/( 3-222م2 أقطتاع تصسقطة1/] 
ناقكاقطء طة[أاكهم 22212 ,نتاكلة/ة ع! نكلأة؟ 0251 رحمقج0جع! تصعل 
-أزطةز حتفل تقضعط عذج( دنزلا ده ستصصدز مرملقطجع1 لمكا جوعءع6 مكاج 
لإلقطع 121 اللتقععاتة] 201 [اعط1 لامتااقط حهنآا .أأذهم عصهئز وتزلح 


-2311 لعل تطع!1 0211 0111011 تفاع 2115 طاع 2 بتدعاعحدهء 115ذة 

21258 316 تالاأأقط هك ,1خ1ة 1ناك مفتق ص[ تمع! 
]52182 218( 013128 303 زتاعطم طقال لامكاعوطء ملهخط رنزاصة 230 
لمكلة 10216 نأا تناك لل 8ن تدع دءط أتمحاع] رططاحطء5 .عن أ تتتائعط 
84 24224 طهاام تنزصح1آ .لامتصقط نغتاطع! أمنتكلناء1111 لامتتتق ا 
8 3لناص طقلا .3تلإصصضة ا[ نلة[5 تامسفدم عصهديز مأأمز 
10122 .12011111121 1230 12316351 لاتكأع تلك 11111116 2ق تعلط 2 ل نلعت 
51٠‏ عل نااطنا علقم طنفك غ22 تتمططععط ممصم 2011 زاعحم عمهلز 
ناكا 561 1622823 تالطة لهمع! 2261102628131 عطوبز نآ 


6520805 21 ل2طنثك صدمادك 1ل 15ق ل دععا-ة 21 له ملل 


.لإقطوط صدك مقطءط تتفل تاقكاعحت صدكات0صتطع تعخم رقتزص 1122426 
ملتز باذ متماءد صتدعمعل تاممصقام ناكأ ناعمع22 عوصدئز ووناز دأنا 
معزلا -دمومع! تلدطدع! بطخ متم اهعم فنتحعد ردكلدل/ة .لهل صعاع جعمر 
مقططة5هم ,قتإسقطء212! طاع01 .نتزلط -توهوط بنأتماءد 1202 ,2زج5 

نز -ستهاءد ملدمع! 6[ه10 ردزدد دنزلظ-202مع! باحستعتل 


امم اعم لتتقكلطةاء5 تتقكاعطة قنزكل ةلطع بقانام صم كاتخصعطآ 
بأطناط فل أتع ذا ندع 222 علنةنز 224 165202 1111153110011 56121112 
مهمع مصتاعط عقذئز تاأقنادء5 0221 ناحطة كاز لقاع تقلع عط 51162 
6 .لالاتطة كلام حقل نتحطاة طعاه نتمكاعصوز)] عله 2ز52 تدع عضول 
خلةزمةا تتفل عصدئز هَزْةك قصرة صقكل د لل[تسعم أعمل معتل ممتطتاهز 
مله نال فلطقتلسمتمعمط حنمل ,تلدزضء) مقكلة 10216 ننداة أتقط علودع 
فلزإصقط ممعمةء! بتجقصة- 5ه لصوععط ملناك نأقكاعدء له لصدعصة[ 622017 
تمدزقة] صولة عمهئز دصر 523 تناع صنال/ة .تطكلة مماعتط فطع صعط 
علة ,71312 .لتسمغقط سفلهل 5مفتصتاءء) طفمععم علقل) تعقط عاموء 
موعاة ةع 2622 تقل تتقكاء ل ك[لتسعطد علدتتصطط- كله تفط بها تتلرعم 
8 عله ,نطكلة؟ صمكلة1ز-ة الإسعط قتتصقط ت] .أتقط علو5ء 1اغأضنا5ء5 
نالالأة تاطتطعط تقلت حتهك ,تتمطصق لاع ناقء2 ناا سقكلطدظ .همد وناع 
نغزعءط طقاء) تتماعطة مصعمقا أتقط ممتلتتصسع 1[ لددع تإصعم 
اتنا لتقكلة أتتط-ةأتتصعط طقاء؟ حنمل تتتصصم لمكن[ تسصعط أقطتات 
تمعجع5 أقط عأناضنا 


بتتةتز5 طقباطء5 ممقاهك هغق!2ء 2014 عحتة :م5 


به /ض[ط- 11ت [نةت1[ 4416 لهألل 141417 كلاغااط :1616[1” 
04 562124171184" 416 ط-0غه | |21 1411114[ اتهع[ع 1611211 118/14 


م 


"161214 5045 


بطق كلة]2ع20618 تدا نز 560228 


,041/0 2404 7041 1/401 220 1أهالفمزتعا نمام 
52011 4411 تطهاء! عاط :[50240 ج1/411 0184118 5604118160611 
,127641 تتمعله لعفا غاغة أغلللها أتماولاء 4118[ آأم 1 ع 807011 


101 1041 7ه1ج1472[ انم ج11 1/4115 0874 4015لا أأهعاع 611 :8ط 4611 
“7 أمموءلم] 


مال 1ط مت [تازقطم 268 هم 296 


االتة كاز 02جمع1 2غ212ء5 تتقعاع حك قتتصكل[ة مصعط ونا 
لطا التلتمع6 صسموعغم اهعم 


8 للدناءء! 2ل[ امرستصعخط صنمكالج لهل بدطاز أحاد/ل!” 
-013] .قاك! أوقط 12212 طمالف طاعأه مهاد أ تحتل طداءغ عضدر 
أعةط 015آ طمام نكلنكء نفك 12 151 ناع 2111 1311/3108[ 
3 قاع ق2! بط لمعم عالتدط-1تدطءد طة2021 قلط ممعيف] 
5 2023 10312 ةلز ,1121611253 عصهلا )22 202151 
101 صقل رقصدكت 21 [تطقط1/1 1012 .قنزلا-ممدكه نكاع! أعطط 
113 .تإل ا -سمفصد5كآة2 زتطعط! أع28ط ذ5قغةط 202 
-338/ق52 طأوقا أع2ط 835غ2 302 عل102 حتمل بطاتأمفوهعوق<] 
صا أتاعمء5 غ)2كأد لا الأمستاعمم عحدرز انما وعلدل/ة .ونزلح 
لهقعقطه5 تنة!ل01[20 عأتططنا كقغصهم طواأج0ج 

“.111115213 طناتنااء5 طمتقطلطه مرسصتاعمم غدصمدة؟ مسحل 


اطع تقلط 2 صرت أاعطط ناماوطء طملكلةلضعطا رمتإطصقدعءةقا! طاع 01 
73 1113م طقل ل[اصطء نآ .3زلظ-202درع! وتتصقط تمن ك لقنا 
-2م2 وتطقط رصق 2282621 دى0211 لالتتاقط أمكلأعت2 تتمكاوح 
ضقاة تل 122513 طقااذ طعاآه تقع[أدناءتدم أل طداءغ عمهتز هج 
همع طللطع! قصقتز طمانة1 دكلمحط ردن الاحطع01 ناحكتا مضنا كاذنا عنام أل 
10216 قلزضة أكقطة؟ صحفل 2ئقء صناص تلدكاء5 .لتمطأعةط عاتدط طتطءا! مهل 
لكا تنلا اعاه نكا مدزعء] 


لقلتاكهم نذا صمل 012101 8ةئز 2م32 بةتاكاز أقطة/ل!” بطتقكلة)2! نآ 
لددع لقع 02ق11ق تناع 202 40212 دمع صتطء5 .نتقحط كلدل ناهحد ,تلدع 
أقناطقعءم 1 28قهلز 2م23 0202 203 نا مملتدطع! دسحعاعصمءء5 .أغأقط 
1[ تانااع عط عاناطنا متقلهز ه20 كلها بحكلد84 .قله طذااذ طاعاه 
5622821 الث داع كلف بحتقكل1212-1282142 تأكاع تك ناانتطاهك طحكلصقكلان8 
7 000114-11 جنع دعل ماع" 10216 نتمكاودء دجزدع تاعحم تاها “(نماططم ]1 
كاقطا صمل لمانا اطنط عطقللط علتاكمطااء] نأ “900/14 1توكاع 560211 
“.ةاعم لامكاعحء فتزتصلة عط نط1 تمل ملدلا .وتزلح 


ا4 512 لأء[0 01612223 نامكاعدة 112ط2م3 ,13آنام تقلا أ معطا 

,نةكل نذألل 10216 218[ 5251131 ألطة 1أدع اعم تقل 2ط 151 امد 
50122 111 5321 1517213111( 1111[282 ملاع تله 3ق لتاعط 
21 2118213[ م1182[ .للقطتللع65! تنه ل[دل أنامد! 10216 5قدع2 لالاتأاقط 


77 كنت دل دطلت قات ذل 1ش لدع ء!- 12ت ل درء مق 


خع213م2 بنتسأ تل 51ل عصةءصتاعىء؟ مدكلأك صمل قنع 122 لدم مقط 
طقائتطةه تل مدععد! .لأمطأكنحم تتزصللدزء) متسممائعم ]531-532 01 
101 ناوا 214114 لأامعاوطةء 2141م2 رتالستة [تاعه ماج طمااى 
وثز عاتتناط مفدكة لطع 201 زطعحم طقلناك صذ7آ .دتزل!-:/04و سدؤدء0 

ةزمغ طقطتكباحط لمبكة 212آ ذل غوععط طتلعوتعط دجعمع5 علناامنا 


لمامطة كذز 202هم تقلح 12 رونا 


16 دتمم ,تلهزة) طقاء؟ نص دلج كتمعم يداز تقطة/1” 
طمقاء؛ 15012 طقااة ص12 .دتزصلة[متعغحط تكسن سهلدز 20 
نتطة لمم مهل تدوعط طلطع! عضدنز هصة صقكلك[012ئع2 
رةتزلا!-طفممعفقط! اقل ذل مسدعمعط علمترصقط 53182 
طفلمتتصقط 18 .تأقاععط أكدم لص مممعمعط وبخطقط صقل 
262 متتزصع! صفكلة 8ققلز لمقائط تتدلكة طأقباطعد 
تقطةمة طقلصقطوعءط 1/1214 .لمتوحة وندتن تل علدمععقعط 
مقعلة تتماعدة ولإمقوع22! ده©آ .513 ألكلتلعء5 ,قناز 
ذلطمم 5628 3م132 ةنز تتدعصفدءوع! حف][)3م 226202 
غدم03 عصدتز 202 1021 ,رطدطء5 .طلةصوستاعم عصقز 
تعقط أمدكصهقم 202 لاقل صقل طقطتفتتط علد[ متصعدر 

“.فتزكةة تمطتلعوعا 


ضوع 0 نا طفطأكنام لتإصلاعة 202 علهلقة ره إمقرءطء5 جرونا 
4 نققةط652! وجإنائعط 1213 طهلاة أعدل ممتنطتط منزمة20 
“1511774 غدماتاد! سماممء ناعطاع 2 تتدعطع ل تاتسعطمك1! صحكل[ناطأك 
“.لقعا “7421 لالهلا 111144 همد أطمه1] ]ا 246 رتصذ اسطلتمعط 
تلقكاع 12102132 2م02 عصدز #للتمدعط صسدعدعل دفاءغتازطة1أنا 
مم1 202مء1! دادعأ ص10 .طه[اث أدزه تعمل تنستعطط دأقطهم 
عقئز تدذدعط طوطتكتتحطحطة طتكتاهم مفلقطع) تترعة انتانا انفكا معدم 
ذل وتلنتحم عمدئز أأوم: قتقم تتقعقطووع! ه118[ .قكاع 525 تملا تتماعجم 
طلقااة حتهم 1202 


لمحتن 35001 تسصتلك أكاعجع؟ تتقطه اعم 015[ م1أطهم 2 رصق أل نتحصع ]ا 

معدلا قلط يونناز نقطة/ا]” رطةلصفكلةغ2! متقحط رتل1 تاغقناد 5202 
نطو لقطدة لتمدودةءا طقلا فك صدهلدع! تتتطواعع دع تسقطة 1/1 
تدع لمعم عصدئز طه1-ة1ط وصطقط صدنا .طممعتتصع؟ا! قطقلة 62ر5 
نام ممةغخصاط سناد تل[هكاء5 روصازمة تمعمعد صمدسعط مل2صع! قاقر 


منل1طط قمع أنازم طم 6ه هم 298 


2 تنام ألمكاء5 رتقما هده تحنمكتهمد تع طالسعحم قغدءد رصحكل ل زالصعد 
للا -ةطصتقط 202131 تاماعصء عصضمله5 .3ئزل11-18نا5 اع 1 
ناماع داء طمكلدمم .دنزل!-2 لقصع1 78 لدع قعط 2لإتتقطا 8لةلا ,/أ 81“ 
نتقكاع ده أأكة”1 27نزلظ-021 201 0128أم0مع5 لع201ءم دعم سدعاة 1016 

“سد هم 02 تعد مكاج 


2 3:31 أغقلتطاقط عتقغوة] طماأنتطواءا موناز دود[ 
28521 13113 10212 قتإتصهق ات كلة اعد هأنا وبخطقط ,نأا لاستاعجعء 
طماام تدوءط طلطع! هلز مدع طتاأصناع!ا صحعالغدم دل تع تاحكاوحء 
16 بطق ا بروعا! طماعغء5 تقطمل تتدععا ممعلاءء سعد محعاة 
قوط أة زوع! غ2طأاعم5 صهكاة تتحمكاعدء جتزدعدقط اللتلهء5 طما“#وحاووععطا 
طقطقعم لاقكاعطة طامكاكل 110 .922ل أ -صقغة تاطهعم طمغناطتمعاع! تمهل 
بلا اماعط عموجمع5ع5 أعمل علدزلط طتممعم ازعم تمدع لطع 


,0214118 01411 154817111 غ4 تأزعم 4[1أط0 112ل 8 ” 


4411 47اتأع| 01411[ الع :111(1 0414 ,11181711471 4116 أ ج11 1/4118 1] “562707 
0غ 


40414118 4[1 111:51 42705112 5-0586اا اام 867 111801112411[ 
"”.طاال لها هالا أفناطازاء111 4018ل تاأتهع أهط عام تفط اوتامو 


بصمكتستطصة اعط صته! علد تزإطعم 308 1م52 


7 1651150/[1011 411171124 1/4718 076118 41 لوس 0[1 أت ناماع ” 
ر85 167 غاط1 211 ] أأنلدع| تنه [ه25” عتمطونرء واأطقوصومف 

,71051/78(15 4711ل 112/114 01111110 110 

1 0114 241118178 031 1214 1]غا5ع أ 501114 

“6.7 #أطاززعع 614131 205]1 ,64118 أغا-4118 671:1 41هع]أ المعاع 621 8118 


حت كلام -حصة لام غ82 12018112 3821 لاالتتاقط ممعاعضعطط تنتدعجع دآ 

2212 ,ةمدع لع0 01721 طأة 221 5لتعطع17-كتاتاء] 5022 ,نلأ أألاعم50 
كاألصوعت نافكاعودة داأطددهة .لاساع 2ط تمدع نك 301 زداعم طماح بأ لقط 
00 0211 ,لاأك[ة 1 11211ناع1188تادع! 021 16225 211211 لاع ] 
صمل نكلقصعحط جلملضع! تدعص طاقعط كاه لاعت تأتزمعط لأمقطءعط بأحعاعودء 


9 كنت داج نل وطنلت طصد[اد2 ذل 13تل دععا -ة 1ج ل دوع ول 


علناتنا مقصقلج زعم أعقط أماعغط تنكام تكلتاعصعط صمل تتساعتل نهل 
عصةنز عتقعه 3أل2زمعط معفعلة نتماوطء ملقم ردتإصتمهلسصتطعومعم 
لدعم مملطدم ستاعم عوصدتر رقلئؤة1 طقللى أكته ذل اكله سوعط 
ل!- 96070 201 زائع2 8هلز 2م2 تممعدعل ماء؟ داتعد ردنزلا- لمعا 
ناماع حك صقل دنزلا -مقدطمء مملخطئء] تقطووعءط عحهنز وتأصقط قناز 

أل موده قارعد أأقط طتموصموعاء! تاأعامععم عجر 


متقطة طلطتة قغنعد نووعط عحهئز دأقطدم مدوؤصعل ذأنام صدلكلتمعطا 
قكلة تتفعاعد8 .علداعا أمعتطلة 01 20231 لطع وضهبر مهبر اءعا! 
ذكذة لل مققغصع! حاعاماء مصعم مهل أوعطاع عصدثز أهائد لا التصعجم 
لاممتعوط طه انام صطنلءاقت] مووصتطء5 .حهققاة وأدعمعد طذم؟ا رطقاام 
5نا1ن1 ذل2 تدع للمطقلحط1 مقلتهز صقك غقتتطلد ختصنل سملتوطعا 
لتدعططاقط 202 كلمل1) صقل ممعصطامكء أعذ1 202 أل ,طادطاع5 
أكون اعمط عدحرقل طلذاءا نملودء رنطا لئاع صهنآ .صوعلكل بط أ تزصعمم 
تدأ غتاناد عمدئز مفصةادزرعم 


5020082 رقامتماعطط أممطء) طها ه1ه 15 طذلاة متإصقط حرو©طا 
رطاقطع5 .قتتطيعد مغلا هلهمع! تتأناحد عد دنزل!- 0/1 تع طا متعم 
طق2021 ضخت0 ماع صولع5 .دنزلا ممعصة 1ل 202 نطأ فتمكائعم الاذتااء5 
110816 .طتذوع داعم 728( فتلطتعد 031 لتدمعدء!1 قطدآلا وصدلا أده 
طمااخ معد ه1مغعم مدع دعل محاصتقاعط صدغد بماعء! مامعة نزهل 202 
ا طة أع3! 12 ناصقطدك8 وصولا 


صأل تطقه أن زطط م قك هد 300 


بمج د 


:7غ 8118 
لع مسدممطهة1' 


110111 انقاط ان8 )!201101 





8 لاأقنا5ة5 22131 تدا ممم قطد] 0212252 ل0ناى اه أل ود 

عأنتاطنا مطتشقط 5201228 0115251 لع حقل 7 
طقالثت ممدمعءا! أهها ممك طممةطاععط 

لامتصهم 2 هقط أل طملهقطة صماهز تمتك1 إنملمعج0 52 تقطدللا 

طماء؛ ملقلدةء! صقل ممع تتقاصكت رصقه0مع 12جعء5 .عحرة] لاعطءع] 115نا1 

ل زتعم تتمحرقط 2غ قالغنا زمماعطط علناغطنا رتتتتمولطظ .مدتزحدع1 


83 لوطه ضفطع 2 ناأتحكل طتطع! وتنتقط تتقعاعطة تصا كناتت! سقادز أل 
0ق لاع »!1 1أهناقء5 “لتقم ل تقط' تحمل “أنك[ة 


(2[267؟1) تممتمقط سمل (لتديل]) أناعاة 1 52دآ .لذ 
(1210ل1) أناكله! د5دآ1 .2 


5 3نال مدعققا! لتاتحم تتذكاعوصع طازة/ نذأ أتملة) دكا 


عاناغصعط أمع23طئعط 0321 تتتمطقعءء تعت7 ااانا ,1262411106 
أقناطءء الك نا نالإاا22 كتاكء] مقكلة بأككهم رطوطاء5 .حوغدلىأهطيع! 


006101 66 251 09661107 نك تدع جهو قد 


دكة2 طعاه األهبءعا! طمعوءء 1ل ذعلط عله80 13 .غ2 أكلقم مهل علتققط 
التمطتوعمم همعط غدم28ة5 علهلا تمتسمقعصة 2تتصقل3 قدعقت! اناما 
غ165 اأقصعع لطعم 1م10 ناذكهم فصعع2ط!ا حملن !مم01 تخا 
مدع ممم طاعأه حنمعامة اع متتل عصدئز أأجعمء5 20212 متنإصصدة 0جع1 

بلضط اغنالاوعط رتولاو 


بلاتهط أمنتناءءط 11016 تهع4) غهماع 01 تتمع :ع0 أن اناج أ4 116 8140/1 “” 
4411.7أع 4611471 طااعللتء 111670614 014118 5604118 


161180101 2]211 2521 ناح 2111 16نا ]01 021:2 531 202 الإتتقط 201[ 

ممع دعل تتزط ان ططق ع2 كتاطدع] لامعطع0 تغتهمز رهالكا 221511 

أأمعمهء5 ,متللقخط 425 كات مرقلاء5 تسم1هك ,اتلد 2252“ عالناطتصةء 
كلام نفك رطحكلة 0ط رصقم غم ائعم 


أقتصة أهصعاتل عصدنز 501218 تقتاعع تعم طدكلك! لطقناطء5 803 
غ2 لقم أقناطءء5 216182216 12151011[72 2211 21نا5 17303 .لأعادد 
1161652011113 13128511118 تاغ1آ طع521 01328 أم12! 
عمملدم ذل عتاتأنج-ع ستلبجوءءط مقغصةا رمدتمكالهم تسمعلادم22118ع5 
ب 12151012 202مع!آ 56212268 522202 2212125 ]521182 328( تأكقط 


5م طلطة1! طناهز للتمحتقطة[ ملدععل8 إتمذ ممكلدكة؟[” 
علقط أنتقط مسمقاهحمه ذل 10101 تتماوطظ .تصذ 2302م 06121 
8 3ل 23135عم 01ه[تتعتم حتمك ,تدكاقصةط 50118861١‏ 

“مقط 


لاكأقط لطمععع2222 لتنا قلت تلتعم تل نأ كلها 1252 ر6انأوء)1 

2عطقط 21252 2213© لتتقع ع4 تتتصطة 20ط1 أقطة علدكتامع 5 

ناا ملاز رطقطة5 .لصا فمتماءد صسماتطة1تل عصدئز للقموطذ مرهلقطة) 
ة5عط لنقاع ناوعا تتمكاغهم2لصعطط صفالة ننمحاعوطهء ,تلمدزع) 


غناطع25ع] 32882 76225221 تقل[ تا[22623 كتااقطآ ناقكاع د 
ةع حنقكل 121 نتذعاع ات ع3( لتفعتتة تناكاع! أتقع اع 0 تتلقء حتدع دعل 
5 نام 1115-1011 لم1 تلك تتقعلطة21 تتتتعطط نلله1 ربطهل ةط تععط 
تهع2ط2عءط 203 مرقغءغ لطأكقم بن أدتلل رطقطء5 .نأ تفع ةن ناكاءا! 
للإقطقط ماع32 8 :تدع تقعط2 ع حقيز 0052 نهلك لتمأقطدعا! 


صنل اط نت أنازقطم 8ك قد 302 


ب .5311 أطاقلا 


8 64 476114[ 114ل1ء[ 41[11‏ (.05) 156 041 0114 75011721114 
4 6156211 0165411 16014 1أء 01 غ4هااط ةعم أ 
7141 0151/1564 167011 :[1:14 17211 111014 ,(21845 41 غغاناء615] 
10111.57 070115 7244ع! انمعلدط1711 11 المادءعم ع[004 11 1/4118 50011] 51 


بأ كطادء2 أعتطوجح1-8ج مودجآ لنتقار]آ 


لا 22دغصة 1ل عتمعمه5 طقلأهذ صقصة طماءلج 7110“ 
1241م 1311 ,04053 ]5113 أ2ناطقعط 13 121131815 
26011112323 ,10213 .نا ماق 21111211 مكلت 
5102 21021111211 تلقام قوع22! ممأل بتططعا ملز أ هه 

“.ةلإمأعوط ملا نامع 


8 تاأعا 10/2 5113111 >1/1121316 لط جاح[ انالطم 
012118-58 1أاع562 2غ2كاقعط نامعاعط خا ” ,1121510112 
-013118 5676111 22133011 لاطاعم لل اطهط ,10 :اه علهلا 
مة#قطقعط تامعاعوطع تمطدعقطع35/1 .2111 نام 8 وده 
,1ناة[ 522824 11 الهم 11318 5111827 221ص لطاعخط 
8 1315 01328 5381 11كل015013 111 ه18ناك قالع تق]! 

“.1 لتقكاعدك اأدعمع5 ع6[له10) ه23 ازعم 


ألاأهم أصضط طع521 012128 1ت 120211 22هم أقذاء35 طمدحروء ل] 
1 ,1215101211 3ق[ ]أ2ع21111م 1112 0116111 5ناللا] أ13128نا لاحكاعلاء 
نغ[ 2210 مقلناكلة1 نتدكاقطء عصدئز ط202ط1 مدع عل طيال ام عل2ه10) 12 
ا -1ءءطتطعط 12218 طذالاك 2ع220ه5 .صمقغد أت اجسع! ملهمع! 
“ع5 3الكا مل2ججع! 01/19] 


12729) ممم معد .آ 
01123 1216113 لتك لقعم أل أقلقة احا متممورة !]1 
ط2لةطقم2 تقل أهه) تتمعة أغأقط 7028م عط عاتاطنا :]مع 
غ261 11 لله 221 1اطقعم هللف تفط عقهئز رطجطاء5 .طدااة 02جمع1 
0231 13لا طقععء تدعت تالمق[اع5 تطداأعة صقل رصععانتاح تل عالنااصنا 


كلة(126582 5112111252 121511 12542 حتقكاع حنه لم5 .تق تإحتصق ا تاكلة [عطر 
مناه 12121 7228( 0121218-01328) .لةلإقطتصفق! 1 [لوطععا ملهمع]! 


03 6620 0960110251 5مك ندع د ه01 ظذ 


أع213مث .2 تزلاع نكن 10ع قط طق قطأ نادكقط هتلتق حتقكا) نا نالا ملعتم 
رقأهم طعله أمطتاءتء] عله سقاهماء! أنالهاعم تأعدء تل وصدنز مأقطةط 
ذل) قنصذا ادع 532 8ققئز تأكلةر طقاعاء5 صقا ة135ل تتدط حتقل 

.(اةعتطاة 


23 ه6202 تفعلة غ21 10 نأ لاوكقط بطقاصة ل 1 أحءطآ 
11216 .ةلإصطة ل[ ناكلة أعحم غم تصعط علد ل الماء5 فده صقل رسحكلتة عر 
ا15 22 32ج ناكاء! 226116211511 عاناأتتنا تلت[ قاد بكاء! حتهكلت [سعم 1ل 
أقناطقة2 كاهتنا 1131111512 151611001010118 7328[ 3312 ناكاء! 1031] .ناا 
600 قل لتدأقتكلء! 1تهل أهن!ا طتطعا كتتقط بغز عأتقط 
مممدءقط طه1م20 غناطع25ة1 طقغة باكاع! .غ2 أكاهم تقل دذهل أقتاطئعط 
فتزلطا-ةاقطدم تقل 12512" طله1لم أقصطة؟ ملهمء! غهنكا عحنهتز (ثمزه7) 
5 1031 قهز 


21611826311 أتتتكا تاكنانا 


مملقطتع] لاككقط حتقكاوصة لتطع معطم أهمهك تقطتلءوع] ” 
أقناطدعط 0221 أعطة لقطعصع صصدأناكلة) 282 1212311611 
وطصاقط 228 01ه5 غ12اكلاء متطع 0 نأ لمسممحعقط ,هده 
عصقلة بردنزلظ-ه0همع! غ32 عقل طد20ط23ة6 عأناامنا 
لماع اع لنقكاطة تتا [عطط صفكلة أغقمط غ782 أع ع1 

“.قصتجءعط 10216 عقةئز لتأقتادع5 (ملقطالء) 


سقطوائءط علناصنا تتاستعقط لقنتم طتطع1 معد ,هغنلء1 
8 01228 .طق 11[تادع! صقل تصقطدكيردوع! 1أصط202طعتعت 
212583 21311 11611 ,211(73 11011 211نازنا) الال قاءع 1218 
8 1611لا حتقط02 لجع 13ع؟ تتقكلة 13 .هتدح نل تطعط تصة اد رصعت 
1م1203 تع قم حنقطة) حتقك بدسكمكلدغأكء-63 ك1 8ئةلز اتقنازنا) 21620321 
عنقز صدطعط مفعحع ل أاننوعم كل102] رقص 120آ8 1م22 18ئةئز اكة غ1 انادع»! 
مقكلة 12 20816 رعتة2مه565 أقغختك 1161 328ئز 53(2 51223 1031 .203 
8ةرز 0308 0321 228 غأهل عتذتز حتققطامء أم 7161:8120 562258 
ذل منزتامصطلتة دكقتاع) مققطام عصفتهز كلها محكتلطلدظ .تتزستم مك01 
1211 


016 328نز 102011 تانتتاطتصعم قتتهم اقطتاعم بتمكاوصء للمكلكلة 110 
251 0تادة] 12 رطقطةء5 تطقطة1 لمقأدعطهء5 تتنزإقطةط دومع 1أانالعم 


مأل نط مك انازمطم قلق هع 304 


62161 358[ 202011 تتإاكأطقم 02م أدعطذ عأناأتنا 
2 222111 اانتلعم 10216 ع8 قدلا لاناقناط تنهعطء0 12تام تطاعوء8 
8 تنه [قدمء5 أهاع6 طقطعط تلكو ط زعم صدعودعل أععصتا عحةز 
طقكلة نطق 12 قنع22! رعطة زم 218/[ 03525 للالأذتاط 1ل 
8 1182[ .3لإاأتقط 50 01 241711211 113ل 112118 لأه6201م تع 
6 تتفل 2525م 2(كة121 حتمعلع ل[ تعمد 1م00 عصدئز تسمامعم 
2 هاع122 رستتطة) علة زصدمء5 أهقعط وزمعاء6 عضهز ,تأعطتل 1023 

.للقن ت0) علاعم لل املقط عصهدتز أأفقط صقل تاعقدم تكقطر أدعكرا 


بطل 1620 تلطه هنهم طندع ناعمل ,رناكلة 5211031 أقطة 1 رد1[نام تقل أ عط 
2122-0[ 1 28هنالاع6 اأناعع11-5111نا5111188 208( 2كأا121 ناأأة لا 
3م28ط2ع 21 511183 2081185216 جاع تغط 83/122113 
-102021ط عأناكة طططع] رةتإصحطة021 01 202 قهز حتماهسلتصعا 
5211821 3258ل 3لإلنقطة 153522-15 تاصق ]3102 وحيةرز دبزم 01020223 
,)1022 31236 228 20112111131122 نمل فطق هط رطمعع د 
,1121117650112 2128[ 51115211[2 متقا-صتقا نمل تذكقتطقعم 
,لتنا لوقعم أ638 12215 لذلاذ طعأه حممطأزصةز 01 عصهتز لتمتتاعد 
8 لتقلطةط 12 .لهل طتععط ممقلهل مقطداعاعا له لددةئع] 21 1612 
ل تتقاأهصط لالتعا تمتمكتلدكة عط عله 


1 521ع5 111212 11110-ل أاتتحط رطدكلا لاقتاطء5 الاكتتتزع ل 
-2]5 25ق20ع! مدعدع ل 2)115تتقط]! حسمل تاه 3م 7262252 1كناة5-15أاج 
أدطلكلة غ2252ع] 8 نناء! اتتصططتا حتفل طتاكن! سمتم كلدم ععط 11ناج15" 
أقطة/ل!” ,أتنات5!-25 >[نازناطتاع10 خل1ها ماعدع/ة .طقل دطترعط دومعا 
0م 5601116 112181اكا نم8 12323:2كاء5 ,156302 
نام ع328ئز قحرزة طنق[غ2م2222202 تتمعلة تزقاء] تأاكاع قت مكلقاط بتصا 
“طقلاط تلاكصا حتمكتصاعدصا 


طقكلة 10216 ناكلة 212 تطاهع 82 رنق1[ة 1611826 51114121 1م13" 

313م5221 طذاء] جاع 022ع5 ,اناعوع11لا1-5آناع615111188ط 
مطقصنت أل ملهضعط هملتاع! د16 511182 أمتتطومعم ومتطقط ناكلهلجدمع]! 
8 ها 2161 02همع)! ملإقطقء 01212328 تنه ذل ناطرعءا رمكاء عحط طأمصتتاء 
-521221 نط1 غمكاعص ل نمطهاع0 228/ز 511582 لاأتاتتاآء5 أ8 116111213 
طهللكذ 1تمل تتزقطمء 202121 أذ وتطقط و تع دعم ماع زعم ند درتاتدد 
3 .0[110ا5 561 انافاع 1151111 2161123 قوع قط ,1357313 
,51110 0831 قاعذقعم مأدررء! أتكاع 2161:8221 111261 للأعكتلل قاع2ع 1 


0605 092011197235166 2مك تدمع ممعه قد 


تقل دتزقطق أرة طهلاخ أعمل سماتخصدم صذكلناط تغم دتتقطق طوطء5 
2 زمقطة ناك طدزة 1 حندم 1202 تل تاتاتزصعء 5رء] 8صةئ( 51020251 56012118 
”.(511582 تلطة عصدتز وطصسصقط) 


تتصذ غدالععط عتهزة أتقط مصكتصنط قاعم له[ أتنتد5! -5ا2 كناك 


9 17181711411 0118 074718 أههط هالزع0 نمك غهاع] 1656 711044 


716147عع 4411 أغاءأها ,4[اتك اتهع4671 1تهأوز7ء0 هآ غو1] عتم اق 11 
1110510 1116111414 


14 267641471 0411 1 


8 8/64 1161 انج 1(ع0 غهلتا 401ل لم14 انتما ج611 ,لاك ه11 121[ للا 
147 !111 


رله/ال!-مفممع!) 0422 ج1161 نتم أجاله 5001114 6015غ44 لهاع 1 
".اج 71هع[هاء 11161 1116| 4[1أ 561 


مدم 1133 عمل أنعله1 1352 سدعصء ل ناأذكدلظ سدعاكلةستزمء84 .ع 


23 تلامحصتنااعء6 مط (1لن/1:41طنا') مط سدأههاء!ا صقل حلدل152 
(2) تقل بأقةا مومعل تترصمةلمصةكت لق اعد (1) نطتهئز ,28م 1جعم 3نال 
10216 تنه لم1 .مهتم لقطوع! علتطامعط قاهعء5 تعمل تتمعطعط 
مكنا تزمع طم ذكة أ ألتفتع5 قهز تاككقط فلطذذئء هصدككلة21ة] مفكاج 
مقل تسممتتقط مملتمء طمسعحم حتدوصعك للقناءعا يمماقطدزعء! دلدمعا! 
تتفم عصهتز تدع تدوع نا 2328 قاط ,رطدماء5 .ةرصن كتمص ناا 2 جا 1 
,3 /امصفكل! 22 أ زامع 21 تالزتهمممة عصدتز علمصازصعم تفلن [تعطمعم بنذ مهلا 
2 واأطدم2. ج12 .2 نز نا نم22 لاملطتق عمقلا تاناعم طقل 
كلاتقط لتقعاعطء للقعاقصة2ةط 5212 رقالةكناز مطقلهل عا طاناخدز 
مزحت 111 حتفل أذأد نأود أعقك عانتاطتطق ختدع مع تتزط 1 نك اعت 
الاعصدط 12 عمع3 نذ1 .دتزمصصتة] أكثد أسقل تمدصنا مدعصعك صمدكماذط 
مطنطوزمة؟ متإصادم ممع أتمل أفسنواعد محل 


نتقلة! تأهبعع! تدزواعط تتقحدة علدلة أفكلقم عصهئز علقصة عتة2م5 

10 ,11211[:3] 08 3نالع! طعله طقتلقط مدمتضعط مدحيةعقط لجع ط ال 
هلمم 2203م تناز 2 ع ةنز 2131 .1108 1الاناع تأعآه أأتكلة-)نكلة ]01 
نت انا حسماوك عا طنطدز عمدئز نتقأ] عممتقصلط صسماتدهع2ط 12 .21511 
ب لاع 3ط كلق ذأزصعم صقل علنتطصصق طهاه20 غتاكلة) دكقكآ .قتصنكل 
صو٠ط‏ وتزإمصتأمنامعءم مفك تتقصططنا طقال مممحعقط محكاعدة 50 


صنل نطقت انازقطم 90268 هد 306 


صمل طملقط1 تعتدزه1اء مضع علناصنا كقاهم عمهئز علقحة مملهقطاىت 
!51 قل 22214 1050151 تتقكلة مملادع تاج تاعطط مكلهخد بوكاج 
ماع 56035 .2/2 اناك[ ة1114-2 211121 1182[ [غ227عط 5303 01 
2 ةنز لقأف لالتعا تدع 2ط2ه6 نمك 511152 تنقكلة طتمشادع تناع عت 
لم لامك ]521 قم 2ه لتقتو ممعم 2012 تتتصصحمد اح 01 


مماةز ذل 2202ع5 ع030ع5 3118/ز 2لع221 ندع ع0 3 نام حنقل 1 تحدء10 
عا 01 5111م ,711441141 هقان اماعط صمك طملدط[ 
أل صضه021 11 ممم د ققط طقل غتاكلد) 252 صعمعاغ لاع صةه طسعد 
10216 111 1105211812138 72118[ 721511 قلط 1021 112[ بمعاعجعم 
ل ن! .ط202ط1 حتدنازناا 21م16112 عالأتانا لهكة [علعط تتقحط نتحكاج 
صمل 1زتدز طاوعلأناطع 212 1-0111211[ث 2261822723 3تنإتطاطةطاع5 
علقناصقط ذل تتتطدعقط قل اتاكلةا 1252 522]2 بلأقططناءأتتط تتملتدعارة 
آناع0 مناكأناء 2228 1دكةأع([61م تفع لع راأقطحء] 


23م نمك تدع 1ط 202:2 تتقكاغتاطع تتصعطم طقاع] 12212 طد1ام 
ع ةنز 2221 161112118 11852[ .221] 3158[ 018ة8-01 0131 أعقط لقص أ اعد 
ع1 قط صقلة 1031 لتتامرهم 513 عتتهئز رطتاعم أدعصمدد 
-15اق] 56233 11118121821 816211 120121213 نأل مجع ها طأع1 0 
طأنة 21 ذ5طلط لتقكاع تله 2821 ,لد1 25قعلاجعم تتتلعا كتاطع تعر 
منماةل مختمع0 دكدوع؟ أع 12 عله دوع صتط رطهل2ط1 مذادز 01 تتصمه نازتا 
64 لتمالتمء طتصعحم 12513 طقلا 5622032 . تاستطة ل 2ط1 سفمهله زعم 
ل -أقصطةء ممك طمععع تاطة حتدعئ رع ل 


م1 تمل أتاعلة1' 15252 227:2ع 102122 أويتث .0 


أناكاة 5252 2ك تتقم تققط أولكاقط هم2 ندتإضوائعط باحعلاود دزأ[ 
7ع نالع تتنكلناط 2م23 1152[ “نأا 


غل كارع نذا أناكلة) 2252 0135 قط 2ظقط رقلتةأنا معدم التتتتصع لا 

56018 5602823 .(21041117/) تأقط سمعلتأمتط-صملتقتط صدودعل 

طقتاطه5 31231 01 2لالضهاتالة [عغصط ذنطط ملإضصقط دغلا روطصقط 
522 332 تاطقعم 


ناك 20213 نط1 (/1ه:!؟) أتاكلةا 8252 رصم لد ادع ناعم ماععء 8/1 
8 56511211 أنكلع8 2161321 أأقط ممململ 1ل لتاطصا عصهرز مدتداعع 
11/1/41 قأهكا .قزل أناتطء ]لل تنقكلد 1غ5هم قطهتز ,رتمكلناك تك علهل10) 


0017 62 226611172351 نمك ددع صمعه قد 


ه0312 تلنامتقط ,قحصدد كتمتصقط عمدئز ناعدج ألاتلتسعمم عوناز (دملة) 
ألتصتمط 8352 عمقل تفاع ستاعدع 2022 مممكمععم متأعددء) نص ماقا 


.لمقتمونءطءع!) [(ه-270ز طملد20 ندا تعمل 2غأه! سهد[ حتتاصدل م 
بللتقمطة) #راتته أ2 2]2! مدع معل مككام 035202 دئناز عمهل ماده أصرة1 
لهك (اناعلق) عصقتز عندده) ك“أ-مل هماقا اهدع 11 ممع اا 
تقططة) اسه صحك (اتعلمة) لتم 56262 ,لصقسطة عصذرز: 8مةىه) 
تضوئءط عصدبز عوصدده ظقلة20 دهناز 42711 2 ,رطوطء5 .(تمصقصدع]ا 
أعقل غدمع] وستلدم عههتز قأها صدنج! رتمة؟ .قلهه]' طملاىة مرهلقطجء) 
.لتصوعءءط) زم-مجمز أه طملهل2 أتتحطا 


تأق مط 303 نذا غناكلة؟ 5252 2 تزع 022 املظ 


سملن 1121ل طماءغ عمهئز دوم قتإصالج تإصوط أدع تتأع تغط ,1207141114 
.لتماقط أغتاطق تتها طقاع] عتتهيز عمدده متتصلة بزصطقط تقل 


علهل1) تأامكاعق عصدتز طمللفق دكلته دتزصمدءءط! أدج متم نعم ,10لع 1 
مقط ع2 عانتألانا متاعوعصدد طنفكلة 


2612118818 321 دل تتمستعتل سمقطفصمعاءع! أتدل2 بإجصعمم ,موااء] 
.6 ذكئاذة 2 تزتسمطتلعم 


مرملقطءة) 2212 طقالة سقدعة تماع! افع تأع صع7 نتلداء5 ,أو مارزءء ا 
مدع دعل تقناذء5 2ر5 مقصقا عنمل 3زْ5 222 أقتتطععط دكلط 15نآ .تتحسكت أل 
لخ اج ل صعطع! 


قط حمقامل ذل عققدء5 ذكقئ طه1ة1 ,(04ز72) تتدمفتقط طناصةلم 
2 طقل ,12513 طقللة طتمها ذقاعط التطقاعع ع7 قممعنتت]! 
قلا أةتصطةء مدكمبااع! ممقلهك جمدععاتء) 


أأقط سمكلتوتط عسو لتوقط مدع ع0 مدع قتاطتاطقءط 1182 لأ مسقطصة غ13 

مقاء) لمنتقة بوطأمصقط عصدرمء5 أوقغده! عدنط كل 02هئعط 358[ 

تمسمقط مصعم اناخطنا 8أكتلطقم سقاأمبتاع!ا تمفلاهك ملممعط 
مطهالة طتمقا كقاعط صمل طقطد صن حدع] 


لالز ذه[ غ28 مسمملمك قلتام مسملحصيج 1ل (صدم دمقط) “مزه هاا 


1021 طقطتختاتز قل ملع قتتفدطع5 وطق صتكلة( كتاتقط 5656012118 
صمكلن ناكلم ستل عمدبز أمذ1 .طذللة علقلصغطء! قصصةة 1لدزره) صدكاة 


مال نطقك أنازعطم 28 هد 308 


تأنه ,26112313 731185[ 21186111331 2021311 نضا سدكقطة طأحصعم 013252 
1160 6125221م 211 522118 1252 


8 0122113 ,253 15أنام 20213 “2272 51ت 1242 ولاق ا 
ا مقك أغقتصطهء تعمل 20621 2ئمعع5 كتغكتام2ة] طماء) دذوععطر 
108مع2ع] أضا أدعاعما 2032م 253 5ناتا"! .لاط 


لم201 نط تانتعمع5 نهم هآ 02621 0211 12111111138 5111251 1021313 
61351 52ت 4211 113122311 اأناع 2161215311 111161116 1310(2ناكلتتط طأزج ب 
مكل ةم 2 ع2 طدلناذ 565601358 2031:2113 رحنةنا .طمااذ دلهجمع1! 
' 7264 52313 رطقلالاة 03:1 12آ51ناط للاء5 28هئز ممم فضقط أي لاوطلا 
52[3 510121131 أمتتكاتتاطتل (مهحفتتقط) 


:6862 26م521© 3 لإاكنام 82ناز “114/04 


طماء] 8ثهنةلز دأنناتقا هنالاء5 غ824 لأ226118 353 1األتقلاء5 ,8001710 
تطزقة] تتقك ,61221262:3م 2م32 رطدالم أتمل عتتاذعمة! دصصلئء) 12 
03151 لااأمعاقع] ممخحتاطقعم طعاأه تتااتطة 010 


8 98ل21:213-1م تمتائعط 12619 طقلاة تزطهز أدع تتأع اعم رمننورم 1 
مدودعل أقناوه5 رطم ططستاعءط عقهيز دتزل!-مقطهعتتدع! محل علمتزمقط 
تاطدعم قمع مقا تتقلتاط ,دنال -مقطه ع تتصمع1 مامهء5 طأهععع نارة 
ناأ1 212طهم 212522 113أط ,رطقطع5 .1211122 1ادكاعم8 15 3118[ 
التتطة]2 ناطقعم 32221 6635 32ناء! قل 35ت لدناكا 02م !0103521 
8 212533 10611215212 قلأت الإضقط تاداع لاه تاخطاء] 212124 
ل1 501 أدع 531 


2" طقالم أقصلاتت دتزإصلةنتصةط أه28اع 122 لتللهاعد ,رمعوةاء)! 

111 1031121111 2831133 115115211 01351 علتقط ,تتحطمةلقطانه] 

ل تفع جه 1ه عم لازنالا أدعقطع5 طمكاتمعط01 نط1 أمسسلطلال! .ص1 غهجد 
لا لقط مصععتا! ممطلتاط ردنزلا-ومة/زدد طلوق!] 


8ةم طقالذ أقصطت: 112523 صقلة أدعطا تا1اهاء5 ,أمم:نترعءء ا 
+22 2021 015آ ومتطفط©ط حنونا .ونلا -ممطهعفصصع! صمطط 12[ 2ع ضعتر 
2 كلقطه/ عتتدلا رعصمئزةزدع”1 قطوكلة أودا1 طتمدعمء2 مطدلة وددلا 
-هطامطقط مهل هش طدء] تحتف ط تمع تع تصق طد1/1 ودلا بطمعسحدعء] حطوك/ة زود[ 
مقمستوعط عمهزز وبزلاحهطصقط 


00309 86 251 107) 0266 5مك تدوع نه عو قد 


5 32 أ عأتازطتااعم قتتلطء5 أأناكاأج 222 تأقكاعودت 13أطدم م 
تلتلتطعط عانخطنا أدنهنز5 تطنتتاء قعل لتمعاولاء ره لإصادع 2 اع تعلط 
.21185 امعط عصدز “هزه صحفل ,هال 


دغلا ملهمع! وله سملتمء طسعط مامه" طملاىة هعمترء5 
ذال -متستصق! صمل لطمتعع تاصة مسد دعل 


8 لمع 12 2121[ اتتةصدمة11 صقل أنتكلة؟ 1353 .لآ 
تمع 2 ته اع :(21 11/1 


حمق ةل لطتصعءم 2028م 1/35 صقل تأقط-تأقطععط يماود تتزصلم لصت 1 
لصوم هآآ محل أناملة!' 852ظ1) قط مقصة [دزجعم مدمقطة) لأناط لاع ع2 
وتنم صقل ز ممعمدء! مطاماء قتا تاعاع! أن تاتاعمم عصهرز مقمة 21 زعم أدآ 
عمهنز طقطحطع! فنتل متقخصة تل 2202عط رةتإقطططرع 5211821 1261203118 
2 أتقل كقطهط حنقك تتقلطة 2262253 مَقلدَز (1) تطتهز ,تنااد1تل غأأناد 
كللأناصة)1 مقالدزٌ (2) عقل ,(تصدعةءط) أتاكلة] 


قله[ 122 منتقاهة ذل مدوضةطستعوع1 معد زسء11 .2 


مفلدز تتتقاعمم تادعم نتحكاعصة بطدلوطة مقلهز تمتقاعم تدعدطء5 
لططصع]1 دنال ناتماعط نصذ (47ز) سمجردعد]طآ حمل (رننه/]) أناكلة!' 11352 
3 لتقكاعققة 82 .اناطاعدطء) مكلأكلئء6 صقل اأأناة 522824 3128[ 
صمل ”أتلة) دكقع” 326313 تدع طة طتسطاعوعاآ 282 زاعط كلأتقط 
فل نأل صذلدز ناد طق[د5 02هم تقلصددوعط تمعمةل .تاذ “مدصصة521” 
لطعم باذ “مدمدعد1” هكلأز رطدطء5 .وتزممتد! مملقز صم تد 2211826 
“لةغأ0) تتقحطة 252؟” تتفلهز ع1 تدكددعع] دكلط نتقاعتء يمتقصتحدهك طتطء1 
صمل 3ز52 هم2 حتهعانكطة اع تتقققة 2065252 32011 تاطأتلتعط ةلز 
تتقصعط علق تدعا نص[ .تلهكاءكقهد؟ غتكلد؟ 2252 أتهل كقطاعط 


بنتقطط عع 132815" طذلااف 


-و هته لأهناععا العاللل ههه 0471 41:14:1 11167054 1/4718 7110446 
(99 هد ء شحلة) ”.أع 7111 1/6118 074118 


لاقعاوطء بمقستصمل طتطع1 ”غتله) دمدء” قالط روتاص]! تاهطاء5 
ممعمقاتطع! ماود ققحتل ,“صمدعة-كتاناصء»!” عقلدز عا أدىء 1615 
معط طماءئ طقالف تقطفلد2 .تلقكاء5 فصدد “سقصضتقط” 


مأل 1ط ك2 انازق طم 228 هد 310 


باأهأأللك 721111141 042411 4546 115أغا 867 1402 ,91/111116 756511119 
(87 :اناكمالا) ”.10/17 1/4115 :716/04171141141 


3 أل تقلولرءط طهملالاف ت2طتصقط عصهتممهء5 12از ربصتج! أدأد آنآ 
3 2023م عصتقعءم2ءط وغانع5 “توصت تقط” صقل “أناكلةا 1252” 
,5نا2نا1 5ق 20311 عتهلز سقلهز 20212 نأ 123162 رحتقة حتدكئجعط 562212 
0182118-8 ققك طقلااك 1741 2123م 2135ز مق[ 2م تارعط2 عطدز 
-4121311 اقلق تتقعلة اهم تع طهاع 12212 طهااة .دتزلطا-مقطتائم 
رتل1 


يا ل م 


إنهم كانُوا يُسَارعْونَ فِي اخيرات وَيَدِعوتَنا رَعْبًا وَرَهَبًا وكائو 


14 ]هأ56 1/4118 01704118-074118 2244|[2[1 62 11167 1111/4[ 7565111188 
8 116141 زع م-اتهطهغاتا 67ج (1نه 2 [7عع711621) 02418111 067569676 
5618 147847[ 461152431 1621111 167206 86700“6 هأ 11161 4411 1و0 

(90 هه« أطسكطحلة) ".مادم 


2 م0313 ونتخطقط تتطة) ذغكا 325 1 ردذداء لدعم 2321آ 
ةم ,ةنا 13د د15 غ2م202ه] تنأ مستاعا سفصة 21 زعم 


(تنصدءءط) أنملة؛ 2253 أعدل 26525 تقل لنقلتة 161353 132[د[ .1 

5-2 تاأتنارءع! 132[ .2 

8 ,(704[4 له 1/121:72) 311ط12قط نمل أنكاد) 353 داح[ .3 
متلا صقل متسمائعم سملدز متدغصة تل عومدغجعطنء] 


,78/0 حنقق تمل ]) تقصعط عصدئز ذ1دَز اأطتصتمع 222 لأحكاعحء حلأظ 

. مقلهز 2ز52 521 طهقلهد5 02م 22ل صضمودعط طتاعا لم10 لممودع ل 

2 بتتتصول! .511155 2723ع2ع22 تتقكلة لتذكاعقء فلهمم باتاطعذيع] 

قل علععرعء [أعم مفل بنط طمعقع] مقاهز مدا تج طدع اع لنمكاعصء 

فل طاناهز حتقلة تتمكاوح متلقطط ,ألا عا ناهات تتقصدا! عا لمكاعصداعه 
1 2328( لحنت 1د[ 


8 باأناطاء5ل1ع] قل 252 لأطلطاع ص1 نفك 20611(/11122118 3138( 310 1ة [ 
حكةة” تقلدز تعلط طماعطاء5 صمل صقصدطا طماعطء5 1ل 202 دتزصلماء1 
2221 ااناقعم 01 تدك 1125 غه8ئة5 30313 , “مقحرة قط حك أناكلها 


001 66 2201]107251© جمل تدع مومه قد 


أناكلة] 5253) لطذوقء] 01 328ئز 2132َز 11135 561611]252 .83115811317 
طاأطع1! تخدةءغ 1125 عتتهنز ضه1د[ .أأمطرءد مناكآتاء (مدمفتقط محل 
.اأطلاء5 عقنةنز حَمَلدَز 50128قط1ل طأنامصدع] 1ل طاأدلتاحط 


لنقلقة 2352 132ذز) دتمقامعم مَقَلدَرٌ ذل 2202هط ناأتكاع ته تتقلأت1] 
فطلم عناطع! امطتاعحم صقعلة تاماعوقء متهمم ,(أتملة) هكد تمل كقطعءط 
-211311 211 لطع 160 ,35 2ط2ع] عله عتتهئز طقللث 1311 لاطتضة نمك أغقط 
ا م203طق16 متأو نتقطا! صقل أناكلةا 252 لتقل كقطاءط رقنزلط 
21 28( 32221111211-1/[(:2 20م 211285هع 522 تدع دعل ,35/1313 
أقدعا! علد عخهئز وطمصقط 201 [ضعطم صمالة تأحعاعقء ,نأا وممأطارع) 
أل مع2[تتعطط تالقعم تك5تظعطة علهلا حتحل أتكلة) 


مولةز() قنللع! قهز مقاذز الأطتصدع معطم بتمعاعدء ذالط يدنزص!11دم5 
لط تلزإطقوزع! غقطتاعطم تقل تتمكاودء ,(15-25221اأنامع] 
مققطة1دوع1 عاتاكقططفة] رلة[د5ن2ء5 ع328نز 3َزْ5 2م513 122023 طد1[آاذ 
صقل تاعاء! رأداع1! أدعصدد عتنهئز ونزل! -صدكة تدع ص1 رللععا ممطهاددوع1] 
صمل أأمم معدم مملقطعع] كنات[ أدعصدد عصدتز دنزلا-مة!51 صقل هنإل 
2 21 #أمصقط-؟تمتصقط دوع صتطءة ردنالا-صقط !ام 013208-032028 
عق ,1/114 .قنزلظ-02همع! “مقتقطععط” علأناأانا ختقاهم متعوع] 
ممع زع حنمل للمكآء5 522512 15-353ئام 2 [لمتطاج 


3 أقطتاع7 تتإضقط تتست ملل طماصمع مدر ,نذأ أعمملق ملدا8 
6 1811 ,53 222211135 عتتهئز طذااذ مقتتتاط ه32 حنقل أقتصطة 
دلإماوععط 03م اقطتأعحط تتتصقط متام مفؤصة[ .ة(تطدع 02 تتقلمطة 
مقطة لد مرملقطعة] نل -سمغتاءئغعع! صمل طقالة مح تابط 
مقل طلهنء /زضعم لتتماو ممع 77أطاء5 ,ستاصهمة [أععكاء5 118111512 
2 أقطتاعطط تتماعوضع تترإصلة تغط ,تهات حهكلث .15-253غأتاط 
ذل طدعدةءغ مقاهز اتطسدعمعم سمل جتممتصددمءط تتتدعع5 ولزإمدنالع1 
نكا مفلدز دنال معقاتتة 


تنتحطة زمعط طهالة أناطعونء] طموحة؟ مقادز طتام ستعصعم مدعمع نآ 

أمعتطالة ضفل متصتال 01 5عككلتاد طتدتعطم تداج مزل« وطصقط متهم 

,21131 0311 1111115 الاتطقط ,أنا1 12ل غ1أ1آتاك ع تقلع الاطعوطء] 1320 [ 
.مناتلخط مملتمقطمءطءع! 00م تدع ع2 م تناكقضة! مهل 


مممقطة] تنتلقاعم طملمط1 تلطة معدم دناكة سعط دوتاز نص مقلدز 
1 لأتةلز رقعاء 222 تمتقنازتط عتطكلة صمل ,56:1/! ,تتقاتتام مقع تاءم 


صنل نطقك انازقطم 8ه قد 312 


اقطتاع لاضن هدع لتقأةتطتمطع1 طمنل تطعا مك ,رطذلاذ 10114 
.18851028 دتتقععء5 0114[ 104 4222 طذااط 


016 لت [أ1لم مقططةا؟ ب7معضءع20ع52 لأمعاعوط طأماءاة 110 
بلطا مقلدز طنامصطع عم عقمدز 0128م هه 


قعرا هع دعر هام 3 ١‏ 

يعون رَبهُم خوفا وَطْمَعًا. 

24 461180411 4أ6 11167 تأطهكا ه22تزع! “02240 مأ1711676 5604118 
(16 نطهل زهك-قة) ".ممجمط نمل تاها 


بة1أنام نا-2 م1 
وو 90 4 مه ع مه ادمع ا 217 مر وه 
فلا تَعلمْ ئفس ما أحفي لَهُمْ مِن قَرَةٍ أعيْن جَرَاء بمّا كانُوا 
3 7 2 م 
يمون 
01 1/4115 420 4[1141أء 1116118 11021 اقغام 7560170118 
8 (111111141 0111 8111-11146ع561717104) 1/0116 ,هماع 11167 1141 31)ة 


67107 ] 6125071 أهع 5680 ,1114106 27041104113411 1ن2عأص 4ع /1116111 
(17 بطهلزه5-قة) “.جملمزء! 71274 :[ماءغ 1/4115 06جزه 


م11ن1قق76 2121م 062821 نأ نه 11ال-لى أدبزة-]23922 طقادء832 
لقعم داتعم لافكلدصدى! 2212 تنا مالستعتل مععامدأد مول 
طة 1 ل أقط-21ط2ع5 .اناطاعوء) نه“ نال)-لاى ذل دعهط نتماعحاء عصهئز طقااذ 
-161 213ز أل غدمه1 كلنااقنا لاملتاحد طماعلة 10 طقطعد ,نتحكاودء 
.]لم5 طلاخ 1عهمل عضهغ02 تتإصقط مدعد2010ع1]2 


ناك[ تشكلك1 نان تتنالاء11 عأنتاتكنا عنتاصء2 لأمسصاءط دمل .5 


2221256101131 111 تآأء5 8/2118( 221511 17قكل1[ 201 لقتعم عأنخصتا 

أقتاطععط عم28 ملإط ان زناطلطع22 ,رغد تطةئ(5 لأوكقه قصقاطة أدج تعد 

م 13لا رون تان مدعصعك طمل2طقعط دكتط ممع 65نه5 لتط 
قلطا طدضوط 01 عصلغصعم مأعصلعم 082 صمل قطمعمسعمم كتمتقط 


تقختلداتعط عنهئز طقااذ تجتقصطعة مملح أمعساومعء51 .1 
اللقلطةعطة) 247/116 فك (غ82 لاقللع5 لتقاعع طصمعم) طنراع :ها 
.لها ناكا 2 تا11 


063 66 1و960]172© دمل نمع دورو لد 


مسلحل عالتدط يطدلتف مدل صدكدلدط سمتملقت سمكلتاحطتعم صمء1/1 .2 
.1326 لنقتتء ط اعم اتنامتتقحط دكأد علتاطصعغط 


ذل دتزلة-وطصعقط معدم ملدمع! دنزل-تتهل سدكقلدط أدعسصتعده11 .3 
صقل )هه عصدئز تعقط دأقطدم تمتصعط بتقاع! تتدكد لةطحصعم عقط 
2 كلق عط عمدتز أجقط دكئل[ا5 


5 ذل عتمم قتاء5 أعستمعممة) مجوعء5 عقطةطتتعخصم علأنتاولاً 
مع مقا طع01 .كلمتإصقط ادع تدك عحتهئز دقائع! مم2 طحدع 1 محعلط نك نط 1ل 
1214 امسلسزعط طمغكا طقبطء5 عتنتهممعصعغط طقاء تحصما ,تا 
تحسمعا ,(لفآطق أمزه ل «تلة) أصذ طماتا مسمقتفل متمامعممع5 .ناته 
022026 ع قز رقزة5 أأكأتلء5 مقكاكة آء زجاع 20 لنقكلة 11212[/2 
2 طقلاف دعمطةء5 .أناطووعع] ل0ناكمعاقحط تلطقطة مسعحم عاناصنا 
12 ملاع طممعحط 


مل سدمتتقط عصقاصء؛ طقللة سقصعة -ممدسة18 تمسداععم وأممتا 
أناعلة] 1352 


أقمق20ع] عصهرز طلامم صمل طتراع مغ غدنرة ادير طقلصقاعصتاص ]ا 
نت طصطعم عقهتز ,(حنه“1ا0-[ة) دأانتده مز طقللف طهاتك! سحاهل تل 
.ككلذه تتزتاتعط القتموعتنة 5628 تتقمفتقط دطتاعط حتدى ه0010 


باذ (2747) سدددعقط مملتمء طممعم عصدرز غدبية اد تزة متداصة آنآ 
20 


1ه 0401 هده-كلاطلام 86 اتمتاها للملتجهع:2ه[" رلماتم امهنم ” 
 0056-484‏ 6111214111 1116112 4114/1 711/6 تألاع ع 1تلتوء 5 .41|4[1 
(53 :335هلآناء2-:32) 561111/0111/4.57 


4471 :561211 0056 111611201111111 044201 ع4:1/ا أع14 همدأة 9:1( ” 
(135 :171701 411) “1:7ه]]كق4 


سلة) "”لمطنته] 111611671114 0216 4054 411121111 711611 7/4118 
(3 :1/1112 


-0 مم طترمط أجهق أمطلته[ 16ئ أ 111221 ع71ه/1 :[1016|4 :7176 


”7 زواع :)هشه لأهدع ط-21ه 1ط لودع 7116711401411 ع5 عرزل 
(25 :/2 اناق 5-/ل38) 


مال نطقت انازطم 09282 هص« 314 


.541/0118 #أأكها وإلط-01:1 45له تتسأمماعازع:ة تلهاء ا ا1ااتططم؟] ” 
(53 :231 لش -1[ح) 


اتعلل 01401 1/1214[ .اتأهاتدء5 أهو56 أأغامأأء 1 1ك[|-171101[ه< 12011 ” 
".هق |24 1/0118 01:0118-010718 111111 11>[ - 70/121101 المعاجدمزءا 
(156 :مدع فحاة) 


4 (ع4! اأدوعدء2 64غطهابطة :[4114 14 الماع 56511118“ 
(143 تطهعهوهةظة-له) “.1114:11:52 ملمرزء! 1261/1/01 


0111718-08 244رعء! و ا1نه/نه/زازء2 عتزهابة هآلا [0406|2 1و2 ” 
(43 :طهعططفحلة) “.ماعط وانملا 


.“0 3زْ2؟) لتقم قققط” 12162118 211 1نال)- لام أغدنزد-]2(:2 طأنان1آ 


صقل (أنتقطا) “ابلق 52هء” 3228غلء) أهبزج-)3[/2 نام 03م 
صلا متداصة “تلقمتقعمة ” 


-0-114111206 114111 1041141 ,نلعأ -ملمجعا لأمأومع اماعط وعغأهابا ” 
(16 :32-2111:3) 17لا 


284 201101 ,1116118170 0401 11أهع! الهعاهممة معأهامة ” 
114 [50[4] 1114111-1114116 562418 1811811 21411 أ تأ 171611 11111 
”1177تم »| ملهوءا تنما أأهطاوء 411 تتمعله عله !ا امناو ممعطهط 

)31- 113 0113111111: 115( 


0112101 4/8411 14 8011100 ,1116112170 11141114514 1[ه 21 جزم ” 
21-015) ”719[000024:1(7لا 761141188 141184]) 50[6 ااأأومط 
(36 


-411 0118 غ117 111(1 :[4[أتتمطلغتط عتغا (طهااش أنه و1أم[وط)” 
-411 4118 11163117141 (4اغاص) 11421 :041 ع:10501 1/4118 4115041111111 
1 67 7116318 1/4118 8478411251424 4 اع أأطالل 411 ع611 
6101 76111204145411 415671 01411 11156014 1416711[ [ءع] 
11007 4أع5 ع11غ1تلانلاءم 711104204 [04]آ هآ أنهك 6غ[ نمأم طوزعع] 
'قة و أللعصة) ".أعالاكل 1ه اتتماء5 4/ة71أع2ط 61010115م (هانام) 

123( 


065 09201172351686 ممك تدع ممعمه قر 


أ#ناطزةء8 همأ 11167 06ة:|24 ,عأ 1116111/4115 614 11161 560411216471 ”7 
(104 بتالطمكاحلة) ”.ورم الوط أوطءو 


1 1/4119 2(1أألش 06:1 20245 ملآء :17 قوهط :(4اكدماء[ :1241 ” 
 )02-2141147: 47(‏ انمع[ 7 1زعم هاع 77167 671104/1م 


,61811 7ع[ هعأء 7167 1/0118 ]81114 2186هعوء5 1124481 111نم )1 1201 ” 
8 0681 [401الهع684] غتاا أهااته 1نم 0411[ ]م1 ]ما 
(23 ةو عناآسلة) ”.انمع انوط«مامطا 


220823هء5 ,12513 طقال 2ل0هصع!ا تمطمسعطم مغك[ 


نإلا-أقتصطة؟ مسمعدع0 صوغ هسسهماعدءط! مغل! مملاءء ط لعفم 


“أتاكلةا 2252” تللأقحط «إنتكلقءا22 هلز غ3(72-]2(/2 مقكاع ص د50 
01 “تنوم متقط” دعناز حتحل 


- 56 841104 ,ناكأ -10712[-ه771ه 11‏ 286486ء 1‏ 011[ 1تهعا :0 طم 1 ” 
4 أع14 1ناتم انوع 1(ع2 وتأهال! ع هلا :(114 41 14 7ا[ااع 8 1للاد 
(49 :[1-131هة) “.2011 


2 [2جله اأداهله :4 1>[- 0020 1/4 اللاع 56511119 64/104 717671 
(50 :11[1-له) ”.:[41ءم 5011014 


أهكهنت 11 :هن 351ل #رزهءءم عنأهاجعا لمقلا المعاعتاء 07ج2 ,لاغ 1لا 
11417 ع0 


ب( لأ - تقلط 1 جود[ 


(22 تتتتحه “تحالآ-1د) ".مرل1-1ن4 انع[ 5هاع ]| 71/184116 


8611141 1/64112) 1411أغا1" 110644 .14710114 11161117111143 70/4118 
(3 نات ساللا-لة) ”.14لا تهاءد (:[1100ء415 


تلإصقط 1021 مالا تهع3 قعاغ2 3 لإ5أع علط قصذ )0-22 (4 


.“(لنامطكا) اأناكلة) دكه2” طأعاه أدكقنهت1 تك محل ملهصع! ع لتتعلدعء 


أناكلاوءط غهنإة دع طقلد20 تمقكتلستاعدع تعخم وستاهم عصدتز صودنا 


مأل نط متك [نازقطم قت هس 


316 


-لهوى|[ز5) 24171 6<164042] :41 أأها! 1نهع[أ2هع:111671126:1 :41167 :و12 ” 
(30 :نم1 قلذ) ”.مالا 


-14111824[-6 1141118 444 26111/01411817 4214ع:5011 14[1أ4م :24:1 ” 
(30 تتتهعحمآ خلة) ”.وبالا 


4 هلا ططوكا ملممءا! انلها 1/4718 072118 (:1][هلا) ” 
(33 تكهه9) ".(مبسطء1ه) معنم أاع! 1001 014[ ج1نقاء5 ,ل0 1ن ترءط 


طقالك 12103 تمع ع0 نأ أناكلة) 1252 طقل ادع ع7 15212 طد1ام 
|4 قتصقد تتدعؤصع0 سقطتاط ,(طتكدومع2 مطهالاآ عمملا) برمسزد؟ا 4م 
- 81213 عحهلا) 17أو114:غ ألا |4 ,(2كمائعم قطدللطا ععمدلا) توططو[ز 
صقل (تددءطقطها/آ عمهلا) «أططمام تلط للم ر(صوغأمطوزع! مما طسعد 
23 17ق[8 882101 ع2 طأذلام ,أن2[ .2تإممدع صعل ممافصه5 ومدر 
3102111311 بأقتصطقء أتاقط سممطلتوطعا! مدعدعل نأا أنكلد) 
-قطصضقط هم صت1 201 زصعطم عله0 نذا غتاطما 252؟ تدع2 رتندم 2:2آ 
5تاأنام 2زل] 


1 لمقصتطمخآ-عم مدئودعل (أنكاة؟) 12-/725) لتتدعوصناطتتط ,دعل 1/ة 
)هط طم ءلصتة 0 تعتءط ذناع تأفاء5 صحفل أنكلة] 2252 طنمكتطناط ص امعط 
-©23 لاقاعطهء ملااع! 1غأدعمه5 1821 .11802 ممعاع ممراء وعم محل 
8 االقطةئز3 3311 ناطذ 202جء! أنتكله] تاماعد دمرم” بممكلة 021 
12 7228 11ئة[22 2ل0جمع! أناكالدا اهعم 7ع28خلإاج زتعم 
“!22 ممعم 


5 1118 2 تاخطهط حنقء! انام تسأكتل ذدكلط 85غ2 ذل مفكقطة طتصعم 3:21نآ 
1121222130 قل أناكل[2) 352 كناتنا! حتقلدز أل 202ئ2عط ناأهاعد 
2 خ328/ز رمقلدز أ5أذ ناأد5 ط12[د5 ع[ «أعسطلأاعع2ع) لمم [لردة 
5 22353 تتقك صقطتطاء1مع 228/ز 220211 1252 2013م 32011 6355 تعر 
.253 


162122501 نق11ت! تفل تحصقا م201 [تعط 13513 طما1اذ دع 0 تتاء5 

أقققة 7328( تتقاوع ناعم تنقكاق 20112111 51211 72118( 013118-012118 
ل عتننالضمائء) عقهئز 2م32 حنق[822231 222 2]2ه5 ,تمصا ممدكلد اط 
قط 1013 72( -طناوع تاناوء5 .2ن(ل!-)2متطدع مدعدعل تبإصحمة 021 
,2/ل1562ا ضقك 0332 202 110316 .طتذدومء2 قطدل8 أع دا طأمعتاصءطم 


7 82 096601197251 5مك نوع جد مع قد 


أع128 12الاتسقطة1/1 عصدلا طدلاذ مذعحه1ماقعم ممع دعل محكاصتة اعد 
نا 1/1213 


مالك صمناءلة1عءم تدك تمأقتاطقعم غ821 لاع 112 :قتتلعء1 مأقصلآ1 


طداتنطواع! ر(ل2)) أنكلها دكه أكأد أتهل طهلاخ أغمطتاعم ماك! دأزظ 
ناطئء طتنايام ممم هاع0 متمهاعد متزللطة طصع تزسعمم طماءغ ختاط1 وستطوط 
2024ولا أفقط دوعطتط متتحطق لد اعطم لدااة صدألتتحوع! أصة بصتتطة) 
-5320081 .لطأ مضعم طتلعم أدعصدد عطدئز طدجة حل علداع]! 
لتتط ذل غ12 121دح/ظ! امطتاعطط ححدد أطولظ! ومتطدط ربصق!)2ز 01119 21م 5320 
2 نالع تغط اأتطصدد طقطائقا! متطناصعم صتقا لل عتملضددععط .كج 
طدطنا لاقكاعطظ تدع311[ رتاكلطة! أ زقخط حمل ططع! أهقطقللا” بطقلاة 
“.ك0 نازنالط؟ فك قفلطتقط 


83 ,.35 تقلخ أطولط! طعآه تحمة0121 عصدئز مأأكة2 13نام أقطانآ 
زلا تمع هه ممع دعل تتمعلد امك 1012 عصدجز دنزلا تطقم مارع5 مقط تائم 
ع1نا نا 134 1أ13ههه 2عهم م0همع1! تتقكتطقاغت أ تعصسعم طماء طملااذ 
17016نام 2685 1ل 8811122 033مع2 ماطع5 رقنإصةلهمع! 0نازناذتعط 
هأ ماتاع! ردص 1لنتوع! أججد!” .دنؤزلطا-أوزد ع1 ازتتلصعطم ماع معطم 
مقلم دنزلا -صملطاع نل 021 عتتهز ممصفاهط بدك قلف ضع خط 
,16535 5212821 2118/ز 116230 061218211 131[[اث طاعآه ترءدوتل 


8 014115 411-1616 ع1(ء4 أهاعل تأعاوط علهناغ ,1ل |11 لهاع ” 
11.7[ - 1و 116114171141 


عمقئز غ1 ثة لهم معدم 02همع1! تمقكلطة ص تامع ممعم ماما سمخل لمعا 
221-1 22122312 عاناخطنا ,203 8252181(:2 5118 أنا8 12118118 
معط تدا عصهئز اأأوطد! ع! 21د قهز اتأعصة! أتمل محلم 
رهط أقط0] فلتعع معطم عله30 طقااخ .تصسنط ع! طناهز ملزإمعتطكاة 
لمقلق .ناطق 56505 3202آء5 ناغأ لقط أذأع :2212321 تاتقلك ممع لتلا 
ناءعناء- 1316 520621252 .قتتقع عط نفل متققصاطء! دمحم لل متام 
-202ق51 ,رن للإتحطةغة ناطقعم 0211 أقطء لاع عط0! 121611211881018 
أ | 


8 رأناةة؟ 3212م 2كلتتحعم ,.كة طتال! أطول! سدعدع0 د1نام تذذوء8 
قصععة! وبرتصقط رطهلااة طعله قدعع! أمهع 522 تدع دع تتاعء] 1ل 
مطء] 03م 0316 28هئنز أتمستاقعا غ52 تاصق تناع علط 


صنل 1ط تك انازمطم 098 هم 318 


بلقلاف نتقان اا 


2 د ا ا 6ق 3و + 2ن 616 ورعواى :> 5 
فلا تُسألن ما ليس لك بهِ علم إني اعِظك أن تكون مِنَ 
الحافلين: 
5651/41 11 )أ-للماترع| :71161110[101 1ه )أج01© 01114[1 4212[ ,ناغأ ناوناء5” 
#0أ7---11011/141(111/4) 11 الماءع 111611 ع[00]؟ غنماج1© ع411لا 
1011 41 )|6112 51127414 004171114 ع1 0411411 17161117671112 نمع1 ل 
114411.7[ه 1ع ع 1ع « عط 11424 1/4118 4118 0746118-01 5116 6711104] 
(46 :81010) 


بلقل أناطء015 غ2:ز2112 مقاعقطه5 2ذ1دكل 01 أهم21-5215م 5210 
أأعطة! ع1 قنزضة1[دمع1! )2طاع25712182118 253نكا 10216 طتالظ وبتطقط 
بطقاام ملدمعط! تتلهحه فصعقق]! يستتطمئ انا أنامغة ص فمرواءد 


ماناع! ع تدز رطدالف طتكماء! 5نة5 ,.5ة متتطدءط] أطولط مانام غقطتنا 

لقاع ,162(:2القط 031352 صمطة1)521 5211-5312 أ3ناط تعلط 

طقالة سمقطتكقط كماعط واستدعمم ممعمء5 ضفل صماأتكلداء! بختوعط 
1621م 3 نا8 201 دع لاء0 


مك مع كيم # مه سد هاعيه” .همسمس له 

والزي أطمع ان يعفر لي خطيئتي يوم الدين. 

4111214111 11115 41414 171511116411 لا ء[ه ‏ 411141 1/0118 12411 ” 
(82 تلفوعة “ناوك-257) “7أه71تدا] ]147 04هم نل لهة طم اووم] 


سصتطةءط1! أطقلط وخطقط رعما)غ2(:2 121ل أهم ته 21-5م 52122 
5م 1133شث نالد! رةلإصاناطلد) عدل!52 قرعع2! 5أم12قا 10 
.2 لاطتطع 2 علتطصنا بلأعطتل دنال ط-مدهترزوءدعمع! أمعاللة 21م 


أقط1اعص تتماعصء طقلطةمععم مسمتطدعط] أقطدللا” 
مقع ضع 2تإسطتدقماع! دى[أ/زصعم طتوواع!ا وصهجمء5 
.لوطأل هغهء!ا “17أم2 


,20121063 تنام التتأطووط] 


ناكا -حتقطة لدمع1 أدع قناع ضصعط ناكلة 2[اأطدصة باتتطازل تأقطهة/ل!” 
7.دنزل ماك مومعل ممنا! كلاج مكلهططر 


09 غ6 09266107251 نمك ندع 0101 لد 


“1031 13 .35 مقعصصآ“ علط دكت81 أطولطة طدكلا د1نام ماع تتاتك ؟]] 

ذل عمدئز كوعع! مدانكاتام طقباطءد صتماء5 مقطهقادوع! مععلت افاعم 

دصةاة5 .«توه11 عصددمء5 طتتصتاتطمعم 3غ2تزج2ء] 2تإمرممع تال 1121 

وان مقطتدقا كقاءط واأستسعطم مقتلتاطعا! دمع صتط ردأ دإطاناكاة) 
رلكةك1ط206118112 تندع تلع طد[ام 17202 تتمصتتامتطة 


ف لي م .وله ور م6 9ه . 


01711 21/6 11نم ج1161 الهاعا لكله 111/4 اللاع و اتلا5ء5 ,لاأناطم؟1 هلا ” 
(16 تطامةطقطفه21-0) ”.عله الهأ أاتنةص111ة غاأ؟ 16زء 147 ,56110173 


2 308ل 5656013118 (انالقط نكا ددنال/8! أطولظ تتفصدج أناآ 

طقالة بدتزإصصهغههاع! صقل سممستلدءع! مدعمد! .“كياد صلط مسمفكلو8 

تطممة نطتدئز رتصذ سمعلد8 02م مممتاع ستاواء! أدءطصطعم طماء 
مطوالط بزده47 امطتاعمد أدمهك 12 ملهطد أتوصدا ع! أقطتاعم ذا 


طقااة مقصوة مسمملدل تكله ستل عصدئز عضدعه 20212 تصت حسة لدظ 
13/312" 


ام 32 م 3 
واثل عَلَيْهِم َأ الذي آَينَاه آيَاتِنَا فَانْسَلحَ مِنْهًا. 
[أهاعا 418لا 072:18 ماعط هاء 1227 مهدع :[ه جم اهعهط :261 ” 
1م11 [هاء ج611 2) 627711[ 2161-2721 6ل[اتهلهجء! اتم جع 1ه 1 


4471 171 :1ه أمدمعاء71 16 :1671114141 ,(لطه ألا أل 151 ع6111411] 
(175 هده ظحلة) ".أ 1/41ه- 1/41" 


لم ومسندعلعء طتلتسعطم هذ ممععف! عند عل02 كذ أماط 
بقَزة5 ألهكا ناذد تلدزتء] ناة تكلوع1/1 .هلزنت ناطمتاعطط تقل نهذ نالع 1 
صقل ,مقتزدع1 وتنتافعضة1 طقااط أأدن عموذمءة تدع قطء5 تهغة ماع ]1 
نخوعمه5 ملز لصة1 201 زطعم صمل دبز متم اماس اناطقعضعط طقالة 
م مطل قهز ع طأزحتة 


بطقلاث نقحت 81 


لتوعاعادء از ع21[171 56276711 411142411711/4 7 اتتلاقعم وعأعارة ” 
(179 تكهدء تشحلة) ".02(1121/4 ]| 7111/24ه1 ةنا أنا ]4 ,7116118[14161111/4 


منل1تط ك2 ابازقطم 28 هد 320 


1 021332 ع1 تلإصصم عل 21 زصعم 13215 طماان م1ة3/1 
-5310231 .2 لإطتقحطة 5132-1 دع عقققط بمقفدكقصلطاعط! صمل سمادكءوع1] 
8" 1113222 طدأعمطعء5 04311 2010283 تاكأة 21م5211 
ألصتدة؟ 12.000 للأاتسضعص جسمكلدظة متزماد يح 1302“ رمعاغتاطع إعمم 
1ع 8/2118 07228-012118 2813 قله 1ألهع015 قدةنز دغخدلنا 
طذاام طماعاء5 متإمعتطلة أم 12 .ولإضمدلدمع! 
8 طنأل! 5تأ[تتصعط 12 ,أهأة؟ مقطهلووع! دما نلداعم مدعدي] 
58 11113 2نا5©51121 7228( 203 1021 تلتطح6 حم اناطع زر تر 
“.56225)]3 تمقلأة سمكتلام لع تعط 


87 أقط 1ققك 2غل! 281 نال صتاعم 12215 طمااىذ دعمنمءد5 
112 تتلدع1 أعقل ملآ أ لالص أأعحم لهال مع متدعد حدما .سدلن] أ حمء 0 
للا حصمقصتطعدعم أتمل دوناز بطتلعم أدوهدد عمديز دبزلخا-2226 حصدل 
11221 تزنا53288 صقلة ع1ل102 هغل! ع28هنز بعاتاقتاط غأدع8 522 عللة نز 
1211112118 


ب/2ك1ناق0اط علدم صصقل تمل متصنال صحكالتمتتطع! طماصم عله طمعر 
5ن رطقطء5 إطة لت أقط-تأقطدءة8 .قمعملن معدم ملهمع1! تلزإكتاكتتط1 
]52582 مغلا 11512 تتقغالعماع5 رللإقطهط2ع ]531182 أ 12نال 
72 لتقط بكلمتتصقط علد هوناز لآ ممأقتاطععم أقحدة علعلمعم 
أهاع! أدع 535 طهالث رحتج! أوزد 01آ .2061125نك! لانام تاقد 25 ألدتا 
لقتتنة-220121 أمتلأتتطعد ممدع امعط هتنا مطاز ينمه" .مغلا أك هادع اع 
قن 1اعاع! حفناءتاع !ع1 اتاطدعصعمم صقل سملتدطع! جدوحعل مغل1 
ةنال -اعهط اتأنا5 طملك1 ه10 نذا أقط ماهمم رذال] 


حطة4 تلقطا! ,.كة 10210 أطدلظ! مموصعل للدلع] عقدلز دوتاز أقطانآ 
2 ناأة1 ,211آ 5261 0055 أقتاطئعط لطأقصنعم 3آ .أصتاط تل دتنزلر 
تنه كماعط 01 طاناطصطتا الام كنك 21م 5212 2ن[ أذ تع ةمعط 
ناقاقطظ طمكلك1د 10 ,نمطاطمم؟! تقطه/ل]” ربطدااة دلدمءط! مطمصسعط د[ 
“ناكا-5ة2200101عم ضفل تتددتومة] أمسقط تدع معدر 


,22222 غ111هط لمدعدعل طقاة طع[اه طد ييخ ز 01 122ل نتحصع]1 
)211181152 0231 11ئة005 122135ل12 لاقكاعدء ,لنادنا تقطة/ا” 
1م16 لم10 2تإمامطه) معله1/ا “7للطتة نأع ددا 
-)2متء فتصماع5 صمعاغتاطعزمع22 228ل 02م .أفقط طناأنام ممصي 
مققاطة] للتتلتاط 


011 66 0201197351© روك (ردخع 02102 قد 


قلعا نطدد تمستاءع! 2غقائءط طقصمعم ع8نهلز .35 كتأاقتالا أطذلط! تتلهآ 

12114 02537 01 531ه5 تقلا أتااعم 021320 01 فعدزدعم لل 15 ناتلها 

عمل تزإمصقطة[د5ع)1 أناكلقع 22621 13 .أتقط طتالتتصغ2صطدء قتصداء5 
بةغأقكاعع6 


-ٍ 


26 مه مي مس 2# 7 2 
إِلَهَ إلا أنت سْبْحَائَكَ إِنّي كنت مِنّ الظالمين. 
01 (4156711584[11 [4)!«ءط ع1/411) 1|4[1 444 1441 6م2[هق ” 
[60214 نتعله 111/4 [ااج 5651118 ,اتهعا ج111 أعلاوه1[ه1/[ .1ه ]1ع 111 


(87 :هه جتطسطحلد) ”.1:1 أه1أج 1/0118 ع411 0174115-07 //6171110451] 


ع7 عمل أملته اهمه قعدم طاعأه تدعتع 01 111 كتتطنالا 1003 

رتحصقا دعا زقمط مدل أحصدا نم1 تقطد/1!” رطهلاذ 202رء1 1211852011 

328 31 تتطذ 0216 أتلققا تتتتتمتفص رأمصع! تمسقطا دز 511312 1111 
”.1 5112152 2531 


بلقل قعه5 12515 لقلاط 
".قنتتتلولا ,2 >[ -هط:1ه1![ 511476 :[24612 11“ 


.كتتتتالا أجضط غ51/2/4/0 طقاداستسصعحد أمكلتة21مط مههم طسدألنتصدع] 
تدع 65 5تتطنالاً 3222 لفط تاعدعم ذت©نط رصدتلتسعل «نامتامهكاء5 
1 تووعط تقلا مدعدعك حقلأة طكتصتل عققنز رستالظ صندنا لنداتامء5 


رحتق ةمعط 122ل نتلطع! 1ه 12" طقااطظ 


]6 1 12242411 4214711 جهوءط 416لا أأ6اه اتهاء؟41 هآ ماداية ” 
84111/41 1/4118 0184115-074118 1711145141 ع[ه4 1غ 4أ 5611721116 
767141 41 أهوع2أ] رماءا انه[ 14 6/زم115: ,1أه[أاللم أمع1:1ع111671 
(142-144 نأههككة طك-طمد) ".انأو انقطصط أنهذط أمتاتتهد عناة انما 


92ل12-1لنا ها تلقل أقتصطته مماغتاطع زصمعد طقلام 
ب111121311-1/(3 


04411 1117144 111611442841 ©7عع56 1142/1 14 75611741114 
8 الهائمط 16 تلام طاتتمء 01 هذ «مانعنا- تمترعط ه1041 ,1/6 11طا ]1 
(49 نمسملة0)-1د) ".ماءء 12 اهدهع 4041071 0714115] 


عذال نطقت انازمطص نت هد 322 


طقاءا عطهئلز 2م32 ذنالقء5 ممعدع ل طفاصم لل أقطععم ,معلدل/18 
ملقااك ملهجع! هنكل حتفل ,نط .اندو طهللخ طعله صما ن كاج أل 


4 2023م 201 ته قهز همة أقطذ! دكا سدتل ناتصسعا 
-م28 112نال2 2118م عتهئز علنلطلقخصط راناكق؟! هم نام لستطاعم ,لاود 
لذج 


ةلقن لهمع! تقمممقععط طقلاة 


86141 1/4118 4218614[ 27064 لتم انع م اصداء ١‏ معأوابة ” 
(200جزع| 2ج غ1 ز) 4411 0111م مزع 2/1161 1 ]2ج[ 611716114 50908 
-411 0118[ 0011[ .اماج ازع مطاعوع] أهطنتماععط تلهاءا 1/8115 014118 
8 انا 1:12[ اع ج51111 56 .80145 141 م!411 1111 الهاج 11ء 011] 

(112 :10]) ".هاه زعا نتم اهالت ج6411/ا جره 44[ أأءال/ 


,65220 .35 له 1ل أناكقكا] تمصرصةك- لدم تصد5 


8 00471 1111 110 1ط 4[1 ناد هنع 1/47 611 نوطنا 4 61ل ا مر 
*11/4.7 56761 
بلقتطعللمعط دعناز 12213 طذااثظ 


واسفير لدئبك. 


(55 تتتلحط “نداب -1ج) “.0052211 :111111 011121110411 17101101114[1 12011 ” 


كتنقكاناطء تزصعطط طلقالث عتنزل -تمصعة طمناطعد مقاوط 
فنالا - تقل ممكداقط بتجاج طقتكهط! تدعدطءة5 مماح حصواعوع)! ندل 


وَوَصَعْنَا عَنكَ ورْرَك. الي ألقضّ طَهْرَلة. 


]007 11|41121011 1716112 الماع اااتم كا (طهعاسمعاغاط) نع 7 » 
مسقلظ) ”111177 ج11 ]| ق 118 ]1ن 411ع|] 11161118678 1/6118 ,01111111 نأعتا 
(2-3 بطمعزقةل1 


مم1 عط دوناز 012آ 


63 92017251668 صمك ددع دهئه قد 


610 14 21112111411 17161118671 11811 7512014 
ج 046011 6/611 1/4118 4411 2116[ 1610/1 1/4118 405411116 
(2 نطغة31-8) 


بلسقلاهط أقلقطك تنما ناكل اعم مكهت أصهحع5 ,انود أطدلآ بنك لقاعاء5 
521224 223 2153م 5322 اماع صعط متزساكلق! منتلع! دمع تقلط 
يتمذ مولت لقاعم لقعم ماود طمكلدمة” بمترصفامعط وبرطماء0 
الها طمقاء عقتةلا 0053-0052 تناع حتقءء5 11317نا1تاكة]] تقطدنر 
”.تطنام سفتل طذاء عمقغهل صفلة عصذنز محل 


171160 عله مها تمعد :1م 1ه114” رطدنله زصعمم بتختاعط أصه1 
7 اع[ غة 5 861 1/4118 1141114 


بقلطووقعط ذأنام لمقحوعم .دك أطول8 حتدنا 


4 04507 45أه كفأهطاك .5ه و15 أطول! :241 014 756/176111/4 
1 06115411 ماه :4711| 1[ه ايا ةا 171214 ,171711 
4411 271411 56016118 8 ملم افك :[7112ءم عل04أغ :1/21 

1214118 411 111411115[ 4.7 


1117217815 نالقاء5 تتقتاءط روتزصطهفاهط أماقطد هتعد حسقلدنآ 
ربمدعتالعط 5612(03 


و إن - و2 
عُوْدُ بِعَفُوكَ مِنْ عِمَابكَ وَبِرِضَاك مِنْ سَخْطِكَ وَأُعُوْذ بك 
٠‏ 2 مع # لمه 000 م كله 0 لعن 2 1 


-مو ]511 011 11أ/ا[- 11100 11 1015 أألعط عله بتأعالق هلا 
14 راتأب- رمم طن عا امك 11آ/[-7101104 11مج 411 46411 ,11 بال 
11011/11101161 أوم0ك علدا ناعلش منتأبط- 1مك غتأ/[- مج001 

”انالط- أله أ 1ع« نتملع تتا هانم تمع مءد :ن]/ط- م6140 


علتقطدع] عام صحدهاع] طقلةل2 .دك طق1لأناناكةآ غدطقطدد 1]"5:2 
رع1210ل2ءط وصقلع5 تع أ3د5 رأفقط 50341 .تصذ أقحطنا متقلدل 
بأنك[تعط غ2/زة 12 1ناعناا 


# و8 .مص سرقى 2*6 وس ولصسعء اس إلا 
الم يأنِ للذين أمنوا ان تحشع قلوبهم لكر الله. 


ذل نطقت امازقط م 026 هد 324 


8 01118-01041185 2421 1204111111184 4414118 11[ه]1: 7د أء8 “ 
علة) ”.الل أهجع1 :ج1161 6[ 177167 1411[ لاتغا علغا 111 111616] امنا 
(16 :1830110 


خطأكة !11ل 58ذاهم قصهدئز أهحصنا ط20213 .2دد 20 تتحسقطتل/ة أهممنا 

طهاع) هد51!5 021 12231لالتتط تتقتتتقعطة ,رأمه!" .طقلا طعاه 

0 3تأط 15اتانالا 221لقة23-5م5322 .لط أقلتنا علنغطنا تكلقاععغط 
ططق أ82]2 121 


تنه ناك[ ناط ه5638 012010118 5656013218 3108211 8112 “” 
بالتقط 1ل قننذا «#مذعطع5 1الامطعط قوعتقا متحتلك 01 
0211 أقطتواء5 قضقالج 223123 253جعط< طدامدع دز 

2321.7 اقعتطلة تل لمااث تنوحتتنكاتاط 


53 282 84114[ 706 4226 طمااث 02همع! تسمطمسعه مكنا 
283 نل ا-عصةتزد5 طتفقا حمسقك كفت قصةز دتزل!- أ صطةء تع ط معدم 
نالطع 5 15 


,(/72/(4) 1مقتقط أكتد أقمك طقلاة اغقطتاعمه مغلا د1أط صناصهلم 
أمتقطة1 8للقطال2] (التتستاقط ملهمع1آ) ممكلدؤائعء دكلط تأامكاعوصء ملقطر 
8381 الطقءنتكلة .كمغقطمع) 10216 صقل 1125 عتهئز 1213 طقلااذة 
أقصصتطة]] .دنزلا ءقصطة" عمتطلة 2]85ط 23ص7دء12622 عأنااطنا 5256013118 
8 00553 22612232121 012 نط1 تتق8 0 حتقل ,كفنا أهع ده ذنزل[ 
م533 2زةزعكاء5 حصة021 تننتطة) انا !ناص طتازنط همتماء5 غهناطهعم لل طقاء] 
بطقالم ملهمع! صقحدطأ ممععي ]ا 


1م11 للتعء5 15313 طتقااطظ 
52 ©0. ىر د”وة 9 ممارهى ورو”وتكوه 2 أن 
قل لِلذِينَ كفروا إن ينتَهوا يغفر لهم ما قل سَلف. 


14 ,1114 1أ[0[ 1/0118 4118 0174118-01 4مهمعءا 1216 مه )»1 " 
41 أألل 150164 ,(411711/0 الماع 11ه) 111ء عط واه 1د 
المأء! عانهل 111676184 0050-0054 ع001 غ111 6[)4 11167 111اا ص 1(نااع 11611 

(38 :1ه2؟سطحلة) ”ناما 


8 كنات 111 تلطتذ عطقلنة سمسقهل2ع1 أقطذا ماعط طمكلكلة 1110 
821 0239 .35 2741152 1361[ 22122121851 1016لا 0318 


5 (0260]10703515662 طول طدع ند ه02 قد 


أقطتاعط ماعدعط طقاعغع5 ,تمه تصباة 111 صسهد أ[ تجدع!ا مدعدء ل 
تلطه ماعدعم نفل ركنتلا أعتل 02هم مسقتطقدعءط! ملتة-2 350 
طقع عل تمممستععط تمممعل” رذأام امعط سنام قاع #عمم رتقصعط نأل ولنطط 
ماحل طقللة طعاه مستمع ]لل ماع ععم غقطه1 “.تطقلة ماأدعجرعد مكل 
نعط طقصكمم عمتتز دده طتاقتللءة مقكائقةتدعمم طهلاة .مدزعكاءد 
مملطح8 .انعط تأسمصعصط 26201 عصدئز طم1لله دع كناك صق رتكا نكلة1 
ماع مهامع تل ممععها مدذعط صقغة تمعمطعا! غدمفل0صعم ماع عم 

3ن نوعهطء5 طهلاذة حاعاه 


تصوءعط مدععة! طهاا طعاله أزنام أل صمل تملناكتل غدعصدد ماعرء/ة 

طقلات دترمغططللج صمل رقالتاطقة] مجمعء5 مقمقطاء! مسقكلة)2 تعر 

ناج مله[ تكقطط تل مالءنعطم 0055 تاأتانتاآاء5 ممعاأكناطصة طع دع د 
ل دقع كناة تمقلهل ع! ماعتعمم مكل[ ناكة تلاعت 


صحكاصةاعصتائل طقاء؟ وصدتز ردصنعد داتع علمبرتصقط طهال[101اء5 
8 أوم نا لتدأزنام مدعضعل بةتأناحه عصدجر دتزل!-طمغك! ممقاك 01 
عصذنز أنعع! ددمل صقل عددعط د5هل علمنزضةطا 2م522 .22( نكل قاعم 8212م 
مقلطوط يمتذز تكذد ممملفل سممغخباط2عم تمتقغصة] متلإصقط تمتامصة 1ل 
خصم!“ بلمتقاعد مقعلد ادع طعط علهل1ة ماععء8/4 .غ)22د5ء5 013:2 
”.5نالننا عصقئز تاقط مسدعطعل ربسصقلة دأدعحءءه ذد] ملهمع! سمسترعءط 
-كتامقطع معحد صقل معأع معط مجمتمعصعطم طذالم نذا أمستلق! مهودع ن] 
مم اتتلة1! ماعقعم طقاةء) عوصقئز معاء«دعم 0055 قنالاء5د حرفا 
مامستصعم مومهم مدعدعك مقامدزةزت0 للها مكاعمعل1 .2تإصسساءطاء5 
اق ططة!-قصةاء5 511182 01 10/1404/زة 


وتإصقط صفك خنزلط-[قتعع دعم عقهئز وصدده مققلدء! طهانن] 
طهاعءاء5 بدزوة كأعلطعم 22252 ةد متقاهل دتإل202-8مع)1 ع انمدع عط 
ةنا ؟ناكاءعك! متقطته صقغةتاطجعم تصقامل عممستاعومعط تتزصحمنإعطءه 
8 فده مدع صعك فسممستدع ةط ,تاها .صقكلتدفتصع! صل سقغددعدع] 
عزل!-هلدمعا لأطتواععط حسقامل تتإصدأكنا ساعد سحكائتط هطع ع 
ع7 نع2ط كقغصدم لطتاععحناة #تتزلا-ستداء5 عاتمتاعم علهل1) صمل 
أمتتطلة صقل تتصتسل ذل مموتعقطهطء! طاء0[1عم تمعتم 





وسواوط لل معاء عط طنطتط طتأهتزمعج مفئرصعل ملع دعم ستلسطع معط منواعزة ‏ * 


ماعععط لقعا عامقا صقك سمعهة- مقع مدا عدم أمتضعم مدل قصعمف! «محامم 
(80-) .عصهائه همجوءءه 


صنل نط تمتك [نازمطم 63ت هد 326 


738 اأمعا أعاطمزءو4ق 02 نتططعم 12هم طدككا دانام حتمكاعستاحتظ] 

متت ناكاع! تمماهل منتللط تتإتستااعطعد ماعدءع/8 .مخز [مسمعصتم) 

أل2[ضعم طقطنئعط ولعقعطم عتطكلة غهد522-5 ذل أصه1 .كلتعالؤد صحل 
2 2118[ 761182611311 0658311 بلتقمطلفعغط 0308 


111 1أدعط أللزة طلحااط 


6 بره 


مه 3 عل ا 2 مل ع6 هاس هرس 1 
إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن تدعو من دونه 
إِلَهًا. 


طاطهكا' رمنو1نء6 هاء 12١‏ )1أه| ,6620/11 مأء 1167 )10011 2006 ” 
1041 أأمط-أأماءة تدعا ,تتلا 4411 غأج421! طاطهكا لأماهمم نتم 
(14 بتقطفك1-1د) ”.مانا اتواءة طاحاهكا بارع 111611 


نا غ522 طلذااخ حاعاه ملطمع] 1ل ماع عمط صسمسصمططاع! تسدتكتدعمع:1]2 
لطاع نمل م انمتا مملائعءطتاعم حندتألتاسرعا عصدنز بدوناز 
لط مطقع] ملع طع2 حم] 1ل 2 زساعمد واقعد بجعاعجوع12 


ب(]] -32 110 


فر انق وك رو ا ول ب ل مر 

وتقلبهم ذات الْيَمِيْنِ وَذات الشمّال. 

للع[ عع هازءة انم مما عا ماعزع:7 انتمل[ أوطا-[ها0ط [إدم كا :1261 ” 
(18 تتقطمك]!-1ة) 


423 25652 232 مطقمطعا! خنع ط تعر هاما متممسطامعة8 

-21متمة5 17 ناكلة] 01 حنمل أممعء 35ل ماأعدعط م1[ ت20 زتعحط راع نعم 

2 221125 2118/( 2031111513 203مع! حنهءا نا نائاع12 013آ امم ده 
,طة11نا ناك ظ]]) 


3 6 حم ا يو 6ن إهة اامة قا" او 8 ف 6 ون ف عم 0 "ده لم ل افد 

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. 

انمأ عات الةاأناطازعا رمعاء 11167 01هء[]ى[1116(11/4 انماع 1ت 116[ 10611 ”7 
4 (0171) 1116104111406 011ج1لع4 هماع 77167 "4 ع1( [أهم نعط 6م61 


14 61 ]ع1 46112411 4126141111 21411 1116( ]غ1161) [هاغاغلاء] 
(18 تالطمكاحلة) “.ماء 1116 00242 11نم 


007 خ5 0926011070251 درمك تمع دهعو قد 


عسازمة +مكاءه5 قتلناطه صق2051 زصعد هلط مسمستدعطط محكلطد8 
دموعءطعءط غناطء015 تم ص2ة5-تلدم صهدة #ملعجعم أأنكلاق 2222 308[ 
ناكا لانامناغ1 عمازصة .دأأنتم وصدئز دبرلظ!-طمغك! سماهك تاها 
مكل لتاكة ستل صحكتططط ,نط1 قل0تالطعم هم فتسدووعط أعطنالص !أل 
مطواعع ننصة علنتصعط طقاتصا .أقدعمطع! متدعع5 معغناد سسفاحل عا 
رع لتأزمة تطتدتز بسنام أامكاءة ومفاحصاط عماءءد لطع قتزلح 
قمع ذعنزل!-مملدذعع عم عمقلا لصنلقعا تغدك فتصدورعط مإنتقتط 
م6 تهات طقلدط1 حتقكل نكل هاعم فصطها يفقط ممعععمءعط 


-لطسصقط ملدمع! دنزلا طمجعع ناقة تدعدعل قتقمطتدع 3ط ,نامآ 

رهنزلط!-ة مهمع أعتل م1 أل طمع دعم عصهتز بممسائعط عصديز تزاح 
انا انام طنازية فمسماعد دنزلط-طقطصمع زصعم صمل دنزلط-مماددعع تعمد 
ماع منتلتط علناصت معغدم طوعدع! تتعطتل قالط عضهنز صقل بمسطة] 
ةلطاع طفكلة ررداء] 123 مأقط رأعذ! متتطق تلط طتااتم !نازتا 
7 عزل-ه0لهمع! غ39 صمل طدلططتتعط علنططنا نط1 تطكلديه مقطططمة)] 


أطدل! مرمكلتة قاعع مصعم د01 مممستدعقط تقطن لودع طحكلكا ه110 
261 28 قطة نز 8هة01-عطقه تنتقكلة00اعمم طنز ستطةء6] 
لا أ نالاء5 دكنلا أطدلا داع عصعط وت0ا مممستدعووط حدنا #مكقصلطا 
11 بل ممقمعط منزوىه5 رصناءة0 مقلقطمء] بردم 512 ممقصعل 
110416 نتهعاج11© 1104111114 ,4411111 2ع 7611010114116 1110611414 
1 6 11/4 7أأء5 ,1 >[ -77:1114411ع | 1061111 .6 111611010118111 
110111114 عل عاش ت[وأنت زعا 111416 ,20-1 2ترع 1 اتقع 01011]طعم 
411111/4.7 11161114111 0411 


-56 وتاطتكلا أطول8 ت1[عع دعم 113 هطق تطتدع 2ط 32 1ك طعا 
كام .2( نانك ترهأل شطع وتإطمق 511 مفعدعء 0 تمع صناطتتط 
صمل لطناطحصتط تمأمعطاءد عطقئز تأغوهلا تامطمم تدع دعل طتلعومعط 
1225 «ز21202ع] طتلعدمعط لهل مومه اصعمطعد روصاءعا مدغصعطع5 
1 أ2د250] 208/[ 72(لتلطتاق1 31880]2 قلطأ 


.521 طة 11ت ااباكةةا ممكلطهلمتزصعغطم 115 مسمستمع 2ط يذنزصا نازصة اء5 
مسدءد1ط انل تزكمال! ع! علناكقطط تتقتاعط أتقط تاأقناك بصق[)2(:2 1 انا 
2016 ط10ء5 أمطتاعطص تنقتاعط صمتلنتحدعا بطعطتدتزة تصدظ بكصام مدل 
مول رمعا تعح تتاجعدع12 طنا! تتقذأاء8 .هنلكةغ-2102 ]5ع 208 ع5 018118 
اه لأمعطععغط قاععع ص 2غ أ عط 


مأك أط كك أنازم طم 9268 هد 328 


ةنا .520قم متدزقط ع! أ8ئعم للق1أاعءط ,اتاععطعط طقاءئاء5 
-012118 20214211813ضعت2 األقطحوع! تتقتاعغط رفصدد تعمل دتزستادطصعاءد 
,26253502 تتقكل تأ 01318 


41“ ,1111180181601 4411 14 0241لمع1 ع71مغ 44‏ ]غ]نط][“ 
1 12214 411211 11112 أناع 56511118 ,11][1611171144/ا/ 
12012-11017161[ 1هناط 11111 411 |6118 076 1/1118 :606111 ع1 

7كأ- 10/111141 16171120282 8454 15ا] 211 


2 5 .ا وق 
بيئ عِبَاذِي أَنّي أنا الْعَمُوْرُ الرجيم. 


- 56 201100 ,ناكأ -1241118[- 1411184[ 4لمجوع] ‏ طفع ]تتم | تمطه ع “ 
04 ج14 111ص 11ئه ج1221 لوال 2011 [مأغ لش 1111/4 /ااع 511119 
(49 ::[21-11) ”.6/1 دهم 


,ب5303ظع5 .لتج5 11113[1نا35خ! 1١1512‏ 


82 17111771111 560178118 1116111/41/041181 اأأطء | غنا1 1ه ألم“ 
6111/2/4 1611184042 26111/04104118 1/4118 ااما؟ 56016118 
.]عه 


1111ل لمصعاقء] 258/ز ]11003(:2 طدتاماء5 25د01آ 
ب252502»ط .ك5 أطول][ 


رأ70[11114 5لا 56781 118 ]1110111 16 1] 184/4 4114/1 111/4 [ناع 511112 5 ” 
01 الأ ,11141111510 66602[ انم ع1اع 84 1018 0711110 11أه5ة ع 1نقلا 
4 111611551111 5411118 11167614 411111/4 46113 1/4118 ,114104118 آنا 
1 | :أذ ]8121 ]51111 1/0118 10011 .711/01/61 1116 112 ]50 
0191111416471 41471 عنم رمر/زلط-0171 1111111 531112401 6أمآ 41111114 ! 
10111041[ 110471 4نمم هرزلطآ-مطتقم![ 0716م أ1أأذمع 111621 111141 مرزلح 

"عاماء) 


521 12311(:3 211115281 .510/1 3 [ اخ مقط تمع 2ط ردقلل 121 

لم2 لضا قتمنلك كل نالل ن اطاقصط طابعساءه ملهمعا وتزلا- م صطةء 
قل دمتقطععط أقط علمنتصوط دمأ 2م 2 ل عط طناك مغتكا ناا تدع دعل 
م (4[1 اانه 7:2) ونزلا-عدمغمةء] تمبتطماعع اعم دمتععط ,نأ انار 


09 8620 251 26601]107ت تروك تمع ومن قد 


دنزلا أقصطةهء أمم هلضع فعتاز مغلا .فأكعطعد صقلة 8صذغدة) 
مانا معدزمعم ,دك لفستحسمقطتل8 أفقسنا أدؤدطعد عتطها مدومعل 
138 عادنإصقط حتقل ,611104[1[ أ00: :[51:14 15[لق مقستله بزعا مدال 

تغط صمل عتطها صمامصطائدع! 


م2 ع 0ق 1ت تاططادع لاع أأصهم طقلا م5208 
مةز طفاصقطن؟ .غمعتطاج أل دبزلا ةطصقط دعدم ملهمع! نل 
بلطا قتصسك تل باذ طعدمعم باأود عصهئز أمصطدء مقاوط “تدطعصعلط 
ذل الإصصة 21 0 نام تاء لإحاعاط مقلة مقطنك ممعتقطععط وغلنا مسقل 
تمل ممتووط علمزموط طعامءعءم مصعم حلط معنا مدعة علقاع! غدمتطكاة 
نوكتوعة] طتكقط عصهئز ألحصطدء مقاتطحدعد طاتلنام صخ[ أط تمعد 


02 2ع561108 ,12213 طقلاذ 2ل0جمع1! وطأمطسعم دغلا لطلماسد/ة 
زمه طم1ه30 033 وتإصسطتاوع انادء5 .لطأ غلا مفممشتقط اناطع عمجم 
8 337211 12127 قطةم/ تع ذا بطمسطصءط فطقالط بطتمدعصةء! قطدالا وصدلا 


تأتقط هلهم 923[ -ممسدعسة عمل أزسدز أوعستعومدء14 نموناء! رأمسصقة]1 
تزع[ 


مول ماقطدم أزمدز بطه[ه20 تصتكتل أزصدز مدعدعل 0ناككله ستل عصذلا 
0131018-08 ملم مملتمءطتل تمد أزصدل لتدط عومدتز سددجاوط 
لمتمطعطع! 335 أل تقاوزعء 08قلا 


دل 55م0لصءم معدم استاءاتتطع دعم عأنغصنا السدزتعط دعتاز طذاام 
تصتقا ضموكلة تصذ كأعغدم! عصهاة2آ .غأهه) عله0 8ةلا 0132108-012118 
501018 تمه لفطتل سمكلة عمهتز قط قحصطذ! غدكاعصاد مجدعءد صماع حرم 
ناته بأقتتطلة تصماة 1ل تتاستقط 

بقكة أأجططع! (3) 

بتتاطتاكا لنقاج (ط) 

بأقصصطقل! أتقط ) 

صمل بوهتتاد (0) 

.قلوععط (ع) 


لطر 1 (د) 


طودكا! قبدك ممعاتتانن صععلة أططما رماغم صدعط! أتاكاع مةنزحعالا 
5062821 طفصطتءطتايز5 بصط1 طعاه ملم 16ل فلص ندد طقلد5 
ناكا أناعط 


مأل نط متك انازقطم 026 هد 330 


8 2118( 012118 عأناق 22212611 أ 2597-5(/2 قتمدكتعط نكلظ” 
2 2185[ 560132385 203 للد 51 أدأد 101 .615لا أللد5 
4 12208/11004111 1!!21124[1 484114!! 146 اقسستاقعا مع 2طسسعخم عاأنا امنا 
تاأناكاء5 303 10216 حنتقك رطملاذ صتهاع5 صمقطنا) 202 عل0 2 ) أمأم !51/0 
01318 162202 2غأنعاجعط 61 7-5(2ز[25 نه 1ل تتصصعءا .(دنزلخ-زووط 
.13 كتالاة) اللقطاك 1" ,)521 51 التقلطاء طاعالا 


01111 الاقاع تدكا “ ,1261111235 5211 72138( 012118 1301 
أأمعطدعط صملة 1021١‏ تكلت 1021 11ةغ3 ناكل لقرءع! تأ أهقتلها 
,11223 13 3 أل ناطوع 1 “.مقع 3 ملاعم 


]لع لاه سا مص كم رسة رام #6 ماس سن مهاس 
وألرّمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها. 
711641أ ]2 مما 71167 17442 611 [1116100(1 411216 :نو( ” 


4 ذأ وضهلهط أمتتتلله] تنمع ع0 أمطنعط مزع 1111 4061411 :10281 
(26 نطاة ظآاسلة) ".هريس !]1:11 اأنتغهم 


8 لقالثت أعةط أزنام 565212> ,2غ12ئءط 15ت 1ل تتطاع! أنه بز5- زوم 
.لحصهطا أقطقطذد صهال)2 تسماع تتسعممط طقاء) 


صاط اأقط510 111110 56012318 2178ائء1 منللعا عصهئز لطدكك] 

لتقطلنآ دناها .غ14 ألغم54247 أصصنم ادع نعط عوصملء5 عمهئز 172201' 

#لإطهلهومع1!1 5151 01 01101016 فك 2 نقتا نام اء [2111 
511131 طملدع2 طاتاع 2 


2 لنقعطةز ,5302لآ أقطةةا” ,رمغماءقءط لأتنامط 51 أم12' 
”1 


امتستله! دنزتة20جعا دعلا !اماعط نالدا يصقتل صنام اأتقطلن؟ 
41 ]2 ]| مطعماة هما 


صقلة 10212 نكل ” روغهعائع 11611 1011110212 التق لل 
.2م221 تعتك جومعاءءط تلج نادداء5 رةتإحتمعام دع ناج تعت 


,]1711211110 ]51114 طققلهع! تنو[ت 0 تأهط 110ناخط 1أ5 تتزتمتتطاكام 
لقاع011 ع ةنز نتددكعط 111371313 5601315 ,[101:21ا"1 2111110 13 لتتام ل 1151 
1 53118526 


0331 66 107251] 092 5دك نوع 5 مع قد 


قحطماعك صقتلة زع)! أدتع ممصعحط أنهط0نا] قسنم ع[ متتصعحة أنامء5 
تتفل عقنااع! 10216 12 ناز ناكا فتضقاءد صقل ,تتقط انا أنامغةمتدع 
١‏ 1ه مطق ا 


أمطتاعم أمصمستصوعط اأقطلنظ تتإسستلا سذلاهل صممتل تدع ]ا 
تللة1 12 المقمتتقطة[ م1لةمعل! ع1[ غ015626 56038 1111 12 ناكد 
دل غ142 طاهط الاطوع اعم طدلاذم تتتصطقطع5 همه" بللإطواءرعط 
عستلدم عصهئز لكلل أقتاحد وتلإصحصتطاعماء5 تتحكلهحة آقط7203 بتتتمتأغقط 
“121017 


ناكلة هجلاع27! رمتورة]ء2 .أقط هع قمععمها بذ[ ” رطدلككة رطعم 12[ 
لمعا صممادادع تعطم نكلث .(2711:1:2(0:) دطصصطمك تالمع اعم 14ناد 
منطة 20 جرع صدكلةغ12تاكا عصهتز أغتعجرع5 1216 تكاتدطقطة5- او طقطدد 
منتكاغةطقطةك- أو طقطة5 02م (22د2() أكاعصعل ناكلد محاعهقء! رمننلعم 
608 عا أ68ءم ناكأة نط 5324 صقل ,أل521 طقطعم تاملة ردوأاء! 
ناكل طن انز 2 12 و٠‏ .نكأ تملغتكلةتصعم تأأططمع صعخط علتطصن طالطة] 
لط 021 تاقلم! متأن؟ وجوععء5 1147نمال] عأناكاع تقل 5211 111لالتلخط 
آنا تاكلة نالهآ .طتتطتدء5 طفكلة علدا تاغل ناكلال1ة تزصعم 
”.72ل21/112111 ألنا5ء5 


فعزل!-صمة !تدعا تعمل مغلا توتنتلستاعد ملمند]' طدااذ مع 0تمء5 
مشتقطة مغلا ترتاوع صدد 1012 8لة( 


متها متقاصة بمبلإصطاج! تدده 2نال مقهلدع1! طم لاهع نأ صقنل تدعا 

50147411 أممفامع معط غهدد علدعططتال/ة مخط د[ ا لطم «دوعط مولن 

أ8زة للد أ العم نفك دحتم اطع جلها يتتوصة! ع! امطتاعط 15 .141:4 
,1 11ل-1م 


64 5607011 1121 أأزع 7م56 1نهع 1نهنء 1ع نذالا ” 
(61 تأههء كققطك-طدة) ”.مزعاءن 


عمقاوة) مقعلة أ لقععدعم متف سم مه21-1 لقصل ره نزصأن زصداء5 

بكة زهع عط اتكقم غ522” ,8غمائعءط 15 مصفحستل نتدكلةطناطة 2ل0مون] 
قل قلتتصدعم طتعقط 13 .(لأقنتدم) غدطقطهد عصورمعد ل[ تأ تممعم نماح 
صتزةه صقل بدجلمامء هبز عصدهمع5 رمددعطا أدقصدد مدزداءط 
علة؛ بطناعع طناك طناوع مناودعط 13 انام 1[دكاء5 ,ثم 12" .طقل ةطتدعط 
ب ةلإمصوع دعل تفتتعط عنام تصتدط .فنزمغوم 0102 عصقتز نحصلا عتدترصقط 


مال اط قتت انازقط م 8ه قم 332 


المقناطع5 01 ,ةتإحتادمحت] 1ل لدعم ة) مرهاء) حدمك ألكلج5 10 كاج 11 1]أ2نا5 
أأكلة5 لقنت عا علتتكقط ك[له10 13 .10011 قتهم فسدوودعط ناو 
2 أكلة5 نمه20ع! تصدامل صددنآ .5تاقتاطءا قاقعه5 أغولكج: أ عاأنطتانا 
2181م لقطحصوعععط ولإصمههل2ع! أدترحطدد رطملقطترع6 ذووعا! درهاء] 
أأعصها عا أمطتاعم منزإصةأقطط طن حفطلا رسمتلتصمعق أونلطه! سملة دآ 
171414 ,1311131 تنطط1 تقطدللا ,تكله 0همعا! غم لرعط حره أل ناحدع! 
ملتاعماء5 صونآ “.م7رعاعط وززععاءم 56070118 4[1]لدأ أأ“دء م50 011ج 61201 1درم] 
3 طمااذ دع 0تاء5 “.تنص ناك 1111158821 121185101118 12 اا 

١غ‏ 2 لتحا 2 11 


8 ,01231] ستط عالتلهل/ا طعاه صمامق اع صن أل صنها طقمك] 
85 25( 378831(8اأء] 56012118 52121 21210118016 
ممع مأملتعط اناطعونع عصوء0 يماد انعم مغةد أمهلهطاع معد 
02351 811171118 112 202 1151 لاكلصقط1202 أل عاتلهلا أجط” اتلدلا 
“.ةنزم كله لتعط علنغصنا طفعاستععم لل عله مصفصتل رأمهة 


ل ,ناآ 8 ذه علأقصد-أقطة صقل لتاءؤذا أولإمفصعط بلدا عاتلهاية 

مز 2121211 2نللك كلأ [تشتعط 15” بمماعصةءعدعم ماع تعد 

81 صفعتد![2] ادك طقك 31تالصعغط2 علأناغطنا ممتتمكلد تدك .قلعطتعط 
“.لا طصوع علنطنا 


لاكلة اتنتذل ناتطعا! ,ناا سوتمكلة ل أأطا فقتل مخنتمط تلآذا تحاط 

الها .طقععم قتإطقبلع1! ممع طلط رطتة! محتذد بادك طقل تامعطا عوصتادة 

20 متمطط ندج 8 ” ,ناز 01328 ملهمعا ولإصواععط نكا 
“7م طةلاقاء5 


“طقتزهم لقطصضقععط صملكلقصعد نكل“ رمه زعم 13آ 


تتاطنكءا تسدل[ث (ط) 


بتأقطط طقاعاةء5 صقه0م2ع! صمل 'تناطنتء! واج م تتقغدء] تاتامهل م 

1 1 53111112 53131 .ع 7تلأحاعم طدكتا قنلل طأماغدخصا مله 

51 0618211 لللمعاطعط [امالسمتصعءط عحيهلز رطعلدد عه رمع5. طاعاه 
م [مخم ع1 لأ 525272 قلنهأنا طماعاء5 رانيد15 -2]5 


,51167731 1202 تنتضقاءعط نأا حأع521 02128 ,1/2 م تتتتطد ممسضأ0آ 
“قطة[انتلطةهة ناطة أقطةلة ملتسضههل2ء)! مسمستدع 85 ” 


033 668 92610251 دوك نم د ه:ه هد 


مصلتاط نصآ” بدغمادءط 2111[ تتتصتقمل عسمتلدمئء6 5120 أمرد1 
نام أأدعمع5 ممأتوعقدم قصقط جوع نعل [أأقع تمقطاعمم أ138 دتزمةكقتط 
54.(.7- نناطة' مداتوعقدم خخزصل نكم اقطط) 


لم3 620 ممقستدع82” ,تاكلصقة لإحتماقعم غ2265213 تتنام تاكأك 
“511192117 أقطة تر 


مقصذ أنالتتعط تتهتزى أتدط حصماهل ميته زصعطط أكناد5] -كئا2 مدتؤناك 


,14 [2 11121 انهع1(ء4 االأططد؟ا مفومع! غهالأاعاد علق 
01 67171118401 10164 11016 


11011111 4112811-11 ]1/67 461120411 :[14ج186756114115-5611411 
غتاطاك 1061141 


رجفاعع طماءا اتتملمند ماتاع! تناع :هط عتم أعادطا 
745701 1/0012 1211| 4011 7141/0411 أ<ع| 11164184 417 411ع 0611 
,]11141 61121416 1/011 1114114 1514114 اأمأتطقاام ,هلهال 
.04711111 النتهل عأمفل ءلم 6ع 147 اأعلش أع11 1111 4011 


5601 ل اتسعص نملخ” رحنة لتنا تاعمد فتإصصتح! طعلدد عمط زمء5 
طفصدمعم علهل1) نكلة لالتمطقه ,4114/زد تأهس قضدتز علقصة 
طةءذتمقط! ملعا سمافحد تأقناك 2202 دوع متلط .قنإصصق ا اص متعم 
ممماقم 02هم ملقخط بقتطتدل 1ممع متتعحم .22 جأجث أنحلطة صاط دحتا 
اكلك[ة321 أمتقلحط ناكلة ناا 


طملصم لط بناكاكتقصة تقطدلةآا” بمنإص هلمعا لتإصوامعط نكلثظ 
“22217 5110311 لتاذكاعتاء 


4 طهاع يكلم اإمتطهتزج كله ك11” ,202 زصعم علقصة عمدة 
.لاء2ة: ناكلثةءطتصعم 1812 صحل بطدلاك أذأد 01 متتلخط تكلم 


“7م تمغقل لاقكاعدء نصتا ممقصع ءا“ ,تلطحدع! متزمغطعط تكله 


طنامتااء5 ملهمع]! م ل طماءع1” ,رطدكة زمعط 13 
5/0114 ممم تقل كنازناز عصوده طنصنااء5 2825 ,د51118 101ل كعم 
“.حتعه انحقطة صتط تممطتنا طمعمصعز صدل)ة21تإضعغط أنكلا 


مأل 1ط نك انازقطم 96© هع 334 


2212121341 ناكا[ 11111 0342118 5قي8ع28ه52 الام ناكلة 8/1313 
8 ناكلة ناآهاآ .ناا دأجحق انالطمق صتط عتمحصطنا طلمكتاقطك! للدعمهحعءز 
“.ةل تنتقكأح 721181162 عأنااطنا مسقتاق! هلجمع1! 


ناكلك[ة:35 12221118821 طمأت 1 رتنقكا نا لتتعطط حتدكذاآ علط حدهرز5 11 

أمتصتحطم جن1دك 1ل تلزإحافط تاعط تملج ممتلنتصعا! رأنزقط اأكقطدر موز 

,521213 تنام ناكلث .تتةطتازعط لقاع 12 تأ أمسام مسملاهل 1م12 
#طتقطنءءط 301[ تتمكاوق تمقدعا! رتكلكتاهمة تقطةللا' 


كلتاعاع5 ,تحصمطا ملهمع! عطهغ دك حنقلد؟ 51 مكلناع 1 ' ,20 [ائع 2 13 

5262 77218 10211لاألع0 الإطناط حنقعا 21 نااعع تاعخط ممسمصقطة[ ملدعء لا 

8( 132أع5 1111882 ,111 8231711(:3 2312 ع1 قتاع 2ا كوترع ا 
”” .(دلزإماتملة) فصععم!) موطتمعط تلوزمعم مومعل تعم 


أعقل طأمدعدعء”1! مطقلطا عصدلا طقلاذ 02همء! ع نالسمتارئعط مك1 
طتلعم 8 نردلا 222 


20 11 


لقحط؟ة؟ طاقاصماعصنادع؟ مأهصم بأمصصملا أتقط عتقامء] انام هلم 
رقص أتاكللئعط 13213 طدلام 


يَوْمَ تحشر الْمَُّينَ إلى الرّحْمَنٍ وَفدا. وَنسْوْق الْمُحْرمِينَ إِلَى 

من م نالك 

>جحهدم وردا. 

- 074118 7/1211141اع7116(1 21111 ك1 (م1قاعع!) 1671 (12ماغ4ع:11)” 

6[1 1861117 6نلها/! ع61لا طاطذكا ملموع!]! وصعام امعط 1/4015 070115 

56082041 111115011 1/4118 1617110111141 2411 [1 20111 416411 111611214014 

0111 411411110111[ 1167614 ع1 16 417/116 1/04118 0118 017118-01 
(85-86 نتقطه نؤكة]/18) "“.مع424[14 :12600401 


12 2-18طأ) رةلإطءناطنا! 11م صماعمناء11ل وسجممعدء5 ملاع ]1 

حل رتلإتتصةقناطنك!ا 3635 01 2202 617840 مسمدعة لصع! أغهم 3 نعط 
1135ازء5 21 222103 26م203ء 164 ومعاط 235 طذاعوةط 1ل 
8 1222112111 12 11 قنكة[طقعم 2[121صاع12 13 تاآها .25211 لطعم 


5 662 51ت17] 20966 صوك دوع دمعو قد 


عضقة المتطوعا مسعتق! .تمغ فص[ تصعا! اناعم ع8ة/ز 511182 لالتاتعاط 
مماعصمله5 .وععناد ع1 كلقا مقلدزمءط مكعلعة أط 13ل عله0لة 12 بدتزلط 
عم هأ ره بإمعناطنكء! 51قل صقكامةنااع! أل ملعا رةتتصصتج! عمةرز 
صمعلة لله5لل قصذنز بناععدءاءط مسقل أدغصة؟ ,10 مدت أفكلتة اهم همدع 
»ع عصذده مكاعد تطصسعمم علهلا غمكاتة اهم هنج .وكإعععغط علنتاصنا 
-لقتاطنا 35غ2 0321 أ©11562 الالطتقط بقلدئعط ع1 كلقا تقلدلععط ناا 
عمتالسصتامعط مغن! .مملصسوع زمعم وصدثز مكلدمعم عا دلإمصتاطنا 

ل -صمة»!: نتحطعط تنمل 12515 طذلاق ملدمع! 


واططط رفصنقلن ممدععطعط تقل تمعدعلهعم طذاء) تكلة صدنا 


ب03ط253ه2 .5350 أطول[ 


01/71 041211 اتتنتهأ 50111 ,141161 71041نهء| 10471[ 717646 
تأهاء] ج1نأكه11-ع 11145111 116764 أع80 .م1167 اتوطالطلةء! 40671 
1/011 5 )| (0:1 11111880112 21411 1(أط) 16714674411 611/ جز 415 
انتناء د17 166770072212 .1ت0زل 114متتءط 27 /خه5- ص64 /1هد 711611111111 
151/87 [4أ/ة ‏ ج5942 16 111/6 1زفعاع 17167167611 116ه] 
02 ,511720 411101112 4145 4 771201هد اأهاءا مأء 1067 6ه 1ه 2/11 
04 5041 8671/4 ج11لأهة 04 ملء 11167 أه1[ لاع غم /91 11041 
' 167 هعاء 11167 51888" ,12111 


الماع انم تفط ,نتطمغ 11001 11م 1“ ,000 [1716(1 181116111114 
"تمد 40 نارهط تاب أطولط غ114 04171 ه/ء 711617 


أع11614210:1 4111[ ع1نه/ 1414 له |14 اناج 0طء5 16111141411 
+1114 411 4411 711أ انمقلها همود ' ,مهماعط 240411 1167614 
164116117 1114114 


,(111611302001 لا1أ 867501/02 16714474216 01045 1 016118-016118) 
5070.7 11110410111144 ]1 1111141 4411 161111 


الملدجف' رماء ع2 مفمجععا لإسماطعط غم العامة 1611141611 
4187 [لهع[ :1ه أةاتطنءم 07141 الهأهلهء معوطعاد أماءا :6 1اه] 


186] 10111,7 [4007 164 


4 ,الها تأعطنترء >1" رقعاء 77162 449جعا ملم ”ع0 غه 411 1هآ/ل 
".4 أاها عتنمطاهاءط 01 604 16 ]أ اتمأامطاوء 


صنل نطقتك انازقط م 8ك حدس 


336 


1116111671 01411 4(1ألهعا المأدم 4ل ,اتملمتمع 1161 ماع 1167 انلها 
77 ( اطع اناغ دعم 41) طه5ة:[41 عطنا 71 4111ا51 50 181111 


111411 15 4111| 711001/41 04104111 آنا 


684 1/0113 ,4111114 01 420-024 4/ضالغام ‏ [ه0 أ لاقيو“ 
5+ 6041111[ .11041 2]411 6011 أهغتط مط أنتتمعا ]11161124 
“.111]ة | ألو وانهم أك أتانما أهتزاتتهد لأملاشف امط انع مات 


.1كا-14110[ 8611017" ,11161116111 5114170 16170611201 711141014م 6[ 
10001 .1أهط 1/0118 0784118-014118 2م6711 انمع 1نهاهط! ه00 11061 
“.6111/01/01 7/4116 101 انناص انمو رع "!1 مطوابة 01 ]ال 


ب18/21' فالات تتقصططتحة تفعصع ل تع بتحعاعوح طحكلكاة 11 


6ص ووث” 8 90 7 هل ويل مدص دوم م 

أفمن يلقى في الثار حير أم مَنْ يَأتِي آمِنَا يَوْمْ القِيَامَةِ. 

01 6 01161712071611 1/4118 0704118-018118 اأمعاوجه معاد ” 
1 1/0118 014118-014118 21:14[1غ21 عاغهط العا 6)؟ 160104 


تاقلتطقطكي !) "7 7غأ24 تسمل[ 11471 444 56111056 0111611 061120411 
(40 


م158 لقأ نال تتلع! مك تتدودعثف! باوع! علتهط- كلتو صتماع تتاصع]ظ] 

أقطتاعمم عوسصتعصلط حمل أنكلة) 16د0 قهز باأناطعذنة] ع8 8-0130 2ه 

مكاععء11 .صذاتلهعدءا أعسقاط 1ل تنفعدم توعوعء! نمل ممع تناع صتناع] 
لقع امع)] تمل وقمهقتاعا تتقهلجع! حسمقاهك هاه 


012| 501082 ,رم تالا8 112123 عمدلا حلة1[ذ 202 ترع؟! حنمطاه معط مك1 

585( 012118-013118 6210851116 312 11لها صمك أحطما حنمع] أ ن2 زحتعطد 

مم لأأقطة/1 عحدلا طلمااك 281ط غألتاك طلهاءلة10 نذا أهطا حدما .متوقطقط 
لال!- هع تناع 13 


62 همل دع2نا5 (ع-0) 


اللمق1اصق لم ناتك تللقخط 262214 نفك 5111852 2118أطء] تالاطقل م 
لما اناكللمعط طهااناطدناك! 24ل( قبل 02هم الإتمتتلعا! مسمفاحة) 


037 662 092601166351 22ت تلدع ه010 قل 


بلل للع 13513 طوااذة 


ع 


م ره عتترا هم ا 2 ووم 2 ط ّ 1 0 5 00 3 
وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان جَرَاء وكان 
ل مداع اه اوس مع 
سعيكم مشكورًا. 


8 11117111111411 111617614 004رعء| انوعط !111167 :[4| لك 11ج 2 ” 
4 14111141171114 82125876 24014[1 111 1111/4[ااع 56511118 .66175111 
نتتهة قهآ-له) ”.(دمكماوط عط ز4) 1غ[ /ض5 1ك :[402412 11504/10811116 

21-22( 


صقل 2م2ع:5112 278غدء] مقع ةطتصدع 20213 35غة أل أغوزم 
صمالءة طتطوعع عط تدذ لطلمططط أل غ202 عضمله5 .122ل تتطاووعم 
اطع عم نمل 571214 عتتقاتاء] 


م06هم 9-2 مم كت 8 ا ا و 35 
خرجنا مِنْهًا فإن عدا فإنّا ظالمون. قال احسكئوا فِيهًا ولا 


11 ) 42471114 أتتتهع] افاضم 67نتاع1 رتتتعغا ططم 6ض ” 
ااه[ 82681124 411114114 ,(11116ك ع1 لاتتهعا ل[هاجدمء !او طاوعع] 
14113 11/4 ا[لاع 5511118 ,(17411زهاع1 72644ع1 هع 1[) 11همنررع] 
,111411 7ر23 411 للم .211411111 1/0118 012115-0174118 6041811 
4/[1 241126111[ 4471© 084]8111111/4 41 111114 46112411 112[1ه ع ج111 
-107 :011 تقلطا “نالا -لة) “.ااال انمع ززع هتمع قطدعط 1نوأام] 

108( 


ناأكلة 7 02م اختطفط طتم[اصة !111118 ]2119222 طاقتاطع5 جصذ1ة نآ 


8 8 ,8 8-2111 312[11 201 زتعلط 122214 111لاتأعطعم 2182م لأ 
عصقلا طهااذ معمطمء5 .2212 منملمك 01 علملدعرص-اة 1ش تإسعم 
21 15 أعصنالصتاعحط عمدتزةتزحءآ1 مطداطا سفك أممطتكدع تع سقطد1/ا 

طلتلعم عصهئز ونؤلط-2226 


بةغ12ئ62 221خ1 ته 202 “تتلا علط وترتطهلا 


غطة تل عووءط طلطع1 عضهئز متقحط نحطد) عل02 مك1 ” 
8 متدع مها 51قل مع كناد لإكهمع21ع] نقصذ 02 أكناحط دنال 
,511182 1013م2ل0ث .11212 تقلح عا تدك ناكة 0 أل تلقاة 


ذل أط مت نازع طم عق هد 


338 


ع1 2 5686128 01111 لتقطد ع[ه10 دغلا 
كتاققط قلاز سقط 0021 داكا رتء[اهطعج أجرة حتدكاعودة 560 
“.ةتإصحمهلهل ع! (مدعلكاناكة تمتك تعقلدصة) غدجكاء 12270 


ناا مما2 جطاتصء! طقتاطء5 تأتمك كهمجع1ئع) رصدل] تتصعل ستنام كاوءك/ة 
نالتة لنقامل عقكلة ط أل 203م0321 تتتتتفهلوع)! علتقط طتطعا اندز 
مفكلة مصاع 11 لال ولإضأكة 1 أ5 القعاع!ا تتمعع5 زو[ مكلدءءل8 أمرة 
225112 نأل 12ل222 1 لتتاقتصتاكلئتط ق[للط لطلقلنائد طتطء! )لاتلعه5 
مقطماءعط غهناكا صقل تصسمتعط ةنز ئم513 .لمكاع! علهل1) ره أتضعطع5 
3 نط1" نط1 لأمعطععط لطلفصعم عله عصهدتز مكلوععم دككلأد مسماج0 
ه20 1016 


بقتقكلداهع 2222 .35 153 261لا رنطأ وجمعتهعا طاعا0 


طقاء] ,ناا ملهجع7 لنقددكلاد تتزإصامتاءع! مهاج أمع م1 ” 
أناكلاةا 2115/ز 013118-012118 أأقط 1235 11 نا لتا 12 
“طدااذ 202مع! 


رأتطففظ-31 موقط تطقمم! م20 جرع1 جتمعاع 2 1222162 5656013128 
طةلة20 ملقعة2 تمه 0311 عتمتتاعا عتطلدية؛ عتدئز عضدده وبتطقط 
ناطتوع5 قحضقاء5 دى]أدتل طماء] 12 .4قصتاط مسمفمععط أعلداع! وحتدرمعء5 
4 ,141511411 6لا ” رتااء56125 13 ملق تغط أممك تقتلاء! 5321 .صتتطة 
322221 وصهلا صمل لطأمقعوصدع! قطدذل8ة عصهدلا) 100 دل 
.(ةأننامق كا 


52 5202082” بتلقكأة 11611826 3ق 2211301815 حتقأل نتطرع! مدكد1! 
لاط 4مضنتط تمعد 201 زضعم يملة 


أم3] نأ 11350 211م1122 :1361106118535 1121331 17نم 8-01:31185 01310 
تقناآء! تتقعلة 12 لقا مملند8 إسمتلها ملقاء0)” ركق ]نا ضعطط قزعع568 13 
“17 5121 2203 


2زلاأتاطوءعجء1' مع1لزو116 .> 


2 كل 161 158هاق0 متاحطعد وتكطقط ,تصتد لل صكاكداعز تحصف]ز 
مكلزوء2” :20213 نأ نفك ؤصتاصعم قلمم ند ملمهمع! القطحرع] 
2 28هلاز لمم ط12ه20 11 “مقططا متصتامدط! تعمل الاطمععععع) 


20339 09201410725186 2مك تنوع امعو لد 


,غ)2خام 226113031 11112 غ2ناطالتعط تقل 8811118 نام لتقلطة 2 12 
ص ناقهز عأهأاء0 قلت اصع طع تغط بأأهط نعل ناء صقطم 2111 
تتطلة طقاتحآ! .وطصقط معدم تعمل طمعةل تغممطم عتة صقلء أ ادع تعدر 
أكأع م012 عضهتز ,اأناكآة) ع228/ز 01328 طع1ه 1أنكل01]2 وسصتلدم ققةز 

5 733185[ 0121218-013118 212163 لأعآه 


2 نذا مسقطتلءوع! وخنتطقط رصق [كة اع زطعطط ك12[م “أأمن فصةرعطع8 
282131 150 


صقل لطمكلدم3 يسقكليالة1 قأك عقهئز طقمهط1 مرملقطئع) طتلء5 .1 
طدااذ طعاه علةل6 تتماج حمستكة] 01 

ققلة طقلهم2 ,مقاتتكاد! 12 تدز 0053 مملقطنء] طأله5 .2 
.1016 26211 تستامحنة 1ل 

تعمل اناطدعتل أوكتتلمطم مفحصا ناذلهط-1ا2ل2! سج كتتسعحم طتلء5 .3 
مأل 


بهغ2 1د 15 :7:11:01 318 /ز 012118-013118 ,11 561611]31:2 


,5361 ناغأ مقطتلع5ع)1 فنتمعد متتحام كل كلفط 71202 
غ22 تقلطا 2تإلاناطقءعع] ملزوع؟ لماعلا تسعد طاتلع5 
رةتتصطتد1 ممطتلع3ع! علتاصعط تتاتصعة عصقلء5 .غ2 لقاط 
صدكل6 تمعأد طملكلة0 بمدعتادضتقطاء! صقل ركقحدعء 7252 

”.قلطا تدع مقلتطاع!ا عوستلصخط 1ل 


تلدع طهاء] تل وتطفط تتمعاقتانتصعمم لطأقطدة صاط كتاذثالاً 

5 62831 12185 ,265-1591011 5114320 لتتقتط[ تمع ترعل 

ناوكاع له طقك[دمة” ,52322 1111م 111كتالا .تطة 1121 21[358م52 
”01053-00530117 12313 211121815 


رةغ تلدع حنمل تمموئعز 22612262502 حتت 1ل تتحطع! 5101231 


نم12 .نص 202 مهتمل طملاة أعقط ممصت طتطع! 165 710052“ 
عملة طقااة وتططط رطة121 معاغتالةغ تاكلة 328( 
03.7 حصهاذا طأمعععتناتصة انتطمقء عط 


أدءطتطء مقط1713 عوصدلا طقااث هلهمعآ طمطأمطسعطم فخك] 
-2261 لقم 0622 ملآ أزناعقطعطط 10211 113 دع ماهد رطأددعع لاللة 


مال 1اطكق2 أنازقطم 2ه قد 340 


-أت لتم م21 نام لاع تإتتعمط 1012 2ع2208ه5 نمل رصنزل211-1 نال 
2 13ل 02دمع1! دنزلظ- مقعم تاقة تدع دعل علفتتصقط عتهنز دنزلا 
.ال لطمععونع6) 1510 حتههل2ع1 02152 1163 حسهع1 2 تمعحط 1013] 13ناط 
61772 2118( انآ ناآء5 02331 م قطةنزةنزء”1 8/1212 012آ اناعم ناك 


211712[1 | أنا-نادى طأقطءه-طقطع5 طول باع بإضصعخم طقاع] تصف]1 
طقالطا سم1هك ذل فنصم طلم مأجع5ع5 نأ (علنقناط هلز أدلزإقط وتأطلة) 
تحصمطا نتقلهط! ,طوماء5 .قصدك ع1 طة1لكلنازتا؟ ملد8/1 .041:1 انا ' *11/4آ 
ملق ,(انلوأطلق أننزه«ثالة) تصذ طداق! ذل با طملدكقط تعدا أسداع 0 
صا طقغل! 2جصدغان علأممغ 0211 عتتتاع! مغلا غ)2تاطتضتعم مفاج ناا 
التقكاع م2 ق1ع م84 .1ل2دط تدعدعك أما مقتهعنا طم[اصماعصتادعء ردكلة/1 
لقاع8 511101263 1151111[ 120318 أعمأععم2ع) و7هعع5 
8 طواام تدع ده62]01م تتدع لا 278لاألتناتء5 تلقكاعقت 561082 
ل-04110غ تقل 


5 3538/( 113113 2131[ :72ق اع تقكلة لاع قتائط تتاككاع د 
مقلةز” لتهاغد “(/:2:(؟) أتكلة) 83523 مقلدز” طمكلدمة ,طتتمحدع] تكاج 
«# “04 2) تتممدتقط 


2ق ذل مقاهز طتالطعطط تتمعاعحة دتزم لد لضع :بطو دز احمف] 
طقاع تأمعمع5 ,طقطع5 للطقوطة] 132هز تاختةز رتكا مسملدز دتللع] 
قط بطةلهط1 خاطة حمل طع1د5 عصهنه علدتتصدط طع[اه حتمعامماع نئل 
مسمتمل عا عأتاكقجم دكلط ناقاودء بمقستطدمك طتطء1 تطة “ممم د تفط“ 
8 قتطقتطتة[1أط 560218 .732528ت1ألإضعط2 عمة "(4 “1117/1 عاكاع5 
11203 17115لاا[62] كل 13 11314 متتق تلمك طتطء دترم “أتكلج] 
[111410871 تلهأت 1147211111/4/119ل1 56013118 


تقلصةسطة] تتإضقط عاأمطتنا تتقصعط طملعله 10 رصتد! مند]1 جتدعدءدآ 

,5652 .111 12122231 تق أتاكلة] 1253 26252 01 5251 52131 2203 
نتمل كمدمعائع] 1016 نذا كتلفط علنةلز لقم مقط رةتإحطم ل تكتقط 2023م 
001 ككلنكل2آ عتنهنز أناكلة! 1252 لتقكاع 56022 .تكللقط عحتد؟ز أناكلة] 13253 


مقلة صناأكنال8 عمدرمء5 وبخطقط 72ز2ع62م 228( 3118م العم عأكاء5 طقتطع 5 ٠‏ 
ممك ددم صمل تت لقاعم هش علفعغم طقللمق سقصسبابط قناصعد تعمل أمصداءد 
لةغة أسلة ترع ا 

تفع عل مستطقط لسعم كا مدعصة ل ضدم ل اصع 8/08 علة طتطاتزوعمم مثاع 5 1١‏ 
قا عصوممء5 للد إصعحم حستائبك8 عتدممء5 ملقم ددهك غقتاطوعط 


0041 68 09261107251 ضوك تدع 0:02 قد 


نال قضعء1!22 طء01 .4[لاقط ع28هز مممفعقط 321ل كممع1ل2ةء] دانام 
مقنقده طعأه فا تاتسمتل ونتضقط تمدجتتقط طنصتناء5 ومتطدط رمععلة )0112 
3 5620113 10211 .331331 1165353 3118/( 0138 لتقطلتاط رأتاكلة] 358[ 
رققة 1213 1111 1تطعت2 مةئ( 28قنده طاعاآه كا تاتستل صتإتصقط نذا تكله 

-5 انام 22 7328( هده تقكاتاط 


0211 521 5212 لطمعلدم م نمتمكلة إلتقطء 102 نتمكاعطع 13[ 
21 5112111 12156122 ناقأذ 131212[27 0321 أقتطا طتطعء1! دكلط 
#لةتتصةط طاطعء1 201 زضتعط 


صقل أقطاء5 328ئز وطتصقط 8نة2م0ه5 أ38ط ااتطقط بطة [تتتطماع] 
مفلل 13 2113م3 102 .قتطقغنا طتطع! 1 “انتكلها دكدع” ,أهناكا 
للع طلطع! 13 12[أط أعق1اهم2 بطقحصدع! تتمغج غتلدد 151لحما! 
لطاع قطتقانا طلطعآ1 01هز “مفمدتقط” ملقم بأمعتطاد ملدمعا 
طة 2521 هت 1طئع 3118( 113222 252م 0211 تدع لاع تدمقكا عصة'ز دا 
1 


بلتقمتقارءط 12515" طدلاه ,أ45:؟ 120115 طقتاطع5 مصداحدآ 


أنا عِنْدَ المنكسرَةٍ لوبهُمْ مِنْ مُححَافتي. 


424 111[/4 !11041 11411117 1/4118 018118 5151 41 24هعءط 41614 ” 
“.لكا مومع !ةا 


وعم طأطه1 “تتفم تمقط” أكقصتحطمل ,تاذ أأجقعمء5 1351اأ5 1503 
تاقط غ525 أل قنزط1 566213 تتعصقط طذئناء] د تإمتاهط نط1 غ2د5 طوع5 
ممصتصرمك طتاء1 وعلط “أنكلة دكة2“ ملقتط ,لممتمط صمل أقطعد مال[ 
-لث 52ذلد0 حندكلة2تزصتل 5102 أط[ .12أكتاتتقاط ممعكلام هك أأقط 1ل 
001017 

آلا تَحَافوًا ولا تَحْرَيًُا 
5641[1.7 11167656 41414/1 4112[ 4471 غلا 1ه 114نتهء! :[21:16 ج611[ 7 

(30 :اهلتطعطدت1) 


28 5أألقط علتتإصقط طاقتصم لم8 تدإصوامءط تتمكلوط 113[ 
#طمالة «مملقطعة) مكأعوصده علتقطععط علتطصنا دغل! ممطلطة أ صامع معد 


صنل 1اطقت [انازقطم 008 هد 342 


نأا معأعصدد علتططئعط عأناتنا أفاصاتة]1 بط ةجوز نمدا دكلط معلج/1 

2215124 أقناطقع 1غ قط 5212824 12315110 1211821011118 

طقل 2طتتعط ذكونرع! صمل رونؤزلط-51152 225 الناكلة ,دنزالظ-ه0همع1 
ل!-2ل20معا 


1م1111 لالقاع 2 ع78أااعم ,21م22قط 5021 ممع دعل مقغختفاءء8 

“قله زقطا” مهل 17م فتقط” 32152 حتفهلء طاععم الماتقط تعد 

حتقلةزقطلا عتقلع5 رصععلهزام 02531 5211 1111(7231م 116127 نأ نم1323 
ألهكاء5 ق0صدد 025321 2تإطتام 3[6] 


831 ع0 تتزتاع 130 2222131121021 أطماعم ةلإططمخاصم0 
01158111 5-أنام 5615510178 13 0132 0101م تلقلطقطة) كلطعز 
بةغة21ع7 13 تتاذة 01آ .اتققطدعط 1(2ع21هم فوع ملطعة م لإحطاة /19ق 112 
لام تمكاء5 حنق!!أ5ة اع طعط أهقم 02 قطذ 120358 ممعقطعء5 نملم” 
-231م2غهط ط13د20 1د[ .5 ناخ 3[ 


م تقععقطعط 1021 258( أقضداءم 56012118 302 ,طلقا أ5أد آنآ 
3 مقتقطقعط 13 لم2 تتناطها 38 لمدء5 أأمعاء5 23تد5 تنؤع 13035 
“مقصة مقط“ ,54213 .113201 لتعطهقم لتأكتائط [ل عووءط لتاعمصدم أناكلا 
-513 هما تلام اقل طلطع! ع16ه80 صقك ,تدك دتنزإطتام علد10) أصآ 
مقكلقاعءط “ممادتزتمطل!” 20313 ن1 .513 


طم تطتطقط 5601218 تدمع 2تإضماقط 13نام تقل ءات صرءطآ 
صقل 12212 طهلاذة مهمع ! 3021ط71ع طأناعوع1-51111نام8ع8 561510111 
تالطع 1 ,رقنزلط-م2لقطنء) 22215124 أقتاطععط تعمل أأمعطععط 
312231 1723تأرعطعم طهااذ «تعقطمعط تعلف” برتنتقعلة ادع تعر 
1152 031 أط1آ أاألاللء5 228ئ/ز ناكلم ةا تاطزعم 
,56521 1/218 0213م ناكلتقع 22215 ,303 228ئ8ز مدع 232 ناكاعء1ا 
مأاعصةة-[تطدعط 12 صمل “ناكلطة نا تتاعاع!-ممنص 1 اعاع! سما ده عط 
28 2م1212 عاناااعط 5112611 20213 قحا متمحط رطدااذة دلدمء! 
(ةطصطقط) 


1 2 :ع2 تقاناء!2 اعمط ,ملقط: ندل ,ل12خ1 13 معلا تنام هلم 

تمل أزصدز ,210112 رق كأ8نائط طتقعطعك اأاتتلعم 0216 رصدغة 1ت 1د جدع] 
1 متتمطاتعط بعلف” بسهعلة] هماعط 13 هنل تتصطع! رطمالة تتمستدعصد 
“رق لمقعص أمرة تمل صوغج طرداعوعآ صقل 511182 مقا)20222ع57 حلد1أاذ 
]518 28313-21318211 3]311. 721311ز2 ءا أتقكه طاطع1 1016 نذا 11312 


3 0926011025162 موك رمع دمع قد 


رطهالة د0لهمع1! “ماعصدهد عاتقطقء6” تدعقطء5 نذا أناطع5 13 قاف 
طتطع1! ممعمما ,أددء5 نكل أأتعمع5 مومتلام وبتطوط ططاتتتطقاع! 
ضقلة تتقطل! غوأومعط 


812 5656013138 نلصا ممتاجع8 عم 822 ع0 كقائة! 1021317 
أتاكلتدءط أدع2طع5 112/1011 


116106111211 ع[ه110 1141111411 ,818 71141ماعوعء1 تزه 7«[127عط 14م 11:1 “ 
0# 21101110 


".ع انألاعع| 401لا 41ط1(اعا أ #مأوزعء] أمجمك عله1102 1114 111[و1262 


,220115 طقتاطعد ممقلهك تل كداعز أوع تدك 201 زضعمم تح متكصاءط 
ر25350ع5 .50 أطولظا هقد 1ل 


- 1116111411014 1/4118 018118 :[60418 67045 ع1/4:1 7017811 
اأماعغءه اماعط عأغاغ1غة 86761112 4411 1105141116 1411 
6041411 :204011 1/2115 016118 560241131211 .16111611411 
4 0071 1145111104 711611117411 1/4118 074118 

للش ملممعا ممتمطنعط )تاها ,5214171 


08 كلةنزتة8” بمقكله ادع ع2 أتطكة21-8 تندكة1؟ ,تسد لقط حصقاح10 
هاءع252 أصهغ بأتعتطلة 01 11121م22ة ‏ تتقعاط 2122 اأعمعخط 
ت7تهق) رعندهذه0ا! تتفؤقة] تدع ع0 أطذّ فتصتلك حمطادعع ستمعحر 
كلقع 201 ملع دعجم أكلوء8/1 .لفط قلء2262 عتقئز علتقط أقخصة 
-013218 لزنه زع5 دامع دعا وصدة5 رطدلاى 202 ع1 دكأعصدة علثة طرعط 
اع طة21[1-5 562 12 532:2 1كل5 .011568عم 2021 161[ 01318 
كأتقط مقع ضعل [تمسدععط صسقعالة 13 نغنة] 212م2 روتإصمقطت!' همع ا 
“.ونزلط- هله عا 


لطا أتماتمعط غدتزج لتقلقء و طسعد أعطووظ-اج متمد لقتل ناحدرع1 


لاد الك لو ووم 22 ف اد هدس © امو 0ه 
فمن كان يرجا لقاء ربه فليَعمّل عَمَّلا صالِحًا. 
ر141/4طاطة1آ 216ج4611 217/11111278411 111611511478 788418118514284 


حلة) “.اماد عانهرا 011141 111611227[21841 14 2[1أ[1167140 111614 
(110 بتقطف]1 


صمنلا طق2 الازقطد 028 هدس 344 


بل 211111211-1 نآ 


َدْلِكُمْ ظُكُمُ الذي ظَنَكمْ بِربّكُمْ أَردَاكُمْ فَأَصِبَتُمْ مِنَ 
الخاسررين. 


4[1أ] 1/4118 274504118141111 00414[1 عا 46111111411 1/4118 10411 
تأ 2176541114 411114114 ,1ا7أطاطقكآ ج240[ءا هأع52:1 غتماع :61 
167110511 ا1هعاع 1( 01[4(1مز 111418 ,لله أع11© 171711111050141 :[614غ] 

(23 :ا هاتطقطمت 8) “.ج11 ع1/4:1 0704118-014115 


ناطث أقطتاعصط يكلف" برقغماجعط 12 ,1 “طقطط حط30 مقع دز 21دطآ 
1524ل 22611011[01 علهم 2312 1852113:2 111318 0 أطثة'-لد طقعد15ح5/1] 
تاعلط .7:1726/1124404/[1 تقل طقل 2طتععط تصف1اه ك0 متإصصة طتاعع تطتاوع] 
,15211113 الاق طاللتعطة طقالى معملصء5” بونزمهل0مهمع! مأو امعط 
لل ناطرة! 12 أصد1' “.11135 ناا طفللم أقتمطة؟ 2تإصطناعع انادء5 قلع مق11 
42 2202-3203 اأقلاتأاعت2 تتقكاوقء طلمعتدم ف“ ردافاءءط محل لفقت 
#[طمللث أقصطتء 3:1 252 كتالتاصدعط تلج وتطقط نكلت 1ل 
012118-88 2022ط2ع] أ2كاع0 ناا طقلا4 أقصطةقء فتزصط ناعع ١‏ 1ناوع5 
“.2011211815 26111121611 111 لفقا ماءهء2 “لتقط وهل 


012118-88 قل ,رأأومة ,لناكة؟ 3182م 2112م2 الهم 6203م دم 
ع1ا 15 معلع دعم 01581 2282ع] غأ2ناكاء5 لتتقلطهنتعع ضعطم طعلدد 
طأمكاع2ة]1 قناطاء5 اأطتلتقع تع تفلك طمااخ هلمعا طهل3طتءءط 
01 ماعدعمم طمعلهمم 00527 طتقغهتاطهعم أعمل تدلسأعسعم عأتطامتا 
نالاء ]كاز كل ه110" 611247[ 104 مععق طقالف ممهمع! معاعصدة علتدطمعط 
أعقل ,طقلاذ 02همء! معلأعصدد علتةطقعط طتطعا] ومدئز طد1 معاأعنعم 
طلطء! قهز ممستلدبزء! قتإصيام ماءدء71 .لطا متصتل أل تسناصدم 512 
اناطعا حمل طملاك أقصطة؟ تتإدقنا! مرسقائة) ردالن! تعمل غأدندها 
مط ,1515م تلطة] 2عناز جكاع7/12 .ققح تدع طلطعمم عاأناطنا تأقط 
12 ركهطء! 3/إ2منا لتدعطعل صما ناكلة1تل 10216 نذذ أقط قلأطهمة 
“.2102/3 228( لتقم لنة لتدعقة 1أ20زمعمم مفكلة الإمقط 


طة اماع نالل بلطأ عتمم ممسقلهك «2طئا”: طقالتطصد ملدلا 
طقال 522082 .نحط نل أممك لطلملاستجصطط حتفل ماعععم مححلدع1! 
١1‏ الت لاع طترع م2 12213" 


65 66 51و29260112© صيكل «ممعمدهع وق 


11 


عاتتقطعم ذكلط قغل! ,225 ذل عتقطع1 عردم طتدكماء زمعم 0321آ 
(أنكلةا ه5ك2ع) /ندال) غدكأه ممكلدا ممعم علنقصنا ونتطدط صقا نام حستدع]ا 
1ن تالمتع قط 5111م ,لالتأاقط حنق1م 0 (تدصةتقط) “72(4 صقل 
أتاة مم اعمم عصدئز طمالة أقصطة متإدكةن! صماعمهنزة لطعم 
نتقكاعصمظ .56206569 21350 اناتتااء5 اغنام أاعطم ع تهنا رولإل-ق!نامط 
لالتطة 2011 زطعهم عصدنز دنزلا أقصطة؟ سفكلة غدعطآ ناأهاء5 دتاتقط 
21 تتقتقةطنالا أهحتنا أدعقطء5 تتطقاىت] 


-قط1 252 202م غ2د128 دآنام كتاتقط تتتكاعتاء نأا 2نالاء5 3]35 01آ 
2 613 .ونزل ةلفط ممطمعتتصعطا دعتاز ركقكقطء) عله قصدثز هلزلا 
حلة أعناى طقغل! دمناءءط منتلقط عأتازصنااعم لاللطلزء ططعم طهاء] 
تناك امقمستادءا مدعصعل مأناطتل تتإصطمعتاك-طة1ناذ 28قلا رححهة 007 
قطداا عصدلا طقللة فعسههم مدع معل) وله :ه2111 1ف 1و8 
.(عصةزةتزدء1 قطدالة أعد! اأمدعدء”1 


دنزصلة بإصقط سقلة امع ستأعومعم الصطموع! متاعقط تادعاقطظ 
عتطةا توعد نمم تاسمه لقطئع دنزلا أمسطلتم معد مفعده01جعم 
صةنالنتطة ددعم [قممة-أقصطة نلقغة مقلططططا فمصذا بستاوط اتام[ ناقت 
ندل تفع تناع 162 ,1112351 امطء5ع)! تقح نعل ذأتام تاتوء5 .لتسمتمقل 
زلا انمدع معم صقل مقدكقناكاء! 1125 وغلع5 رهنزل] عصهعمووطعءا! 
صمل أتكلة) ه35 202م16 ناحصة 259 ط تلعج كلت 1 1320/2 تع قعا] 
10 


-قك1تناخط حنفكلة ألقطددع! أدعصا تتمكاعوص طملكلةلضصعغط صقتل بتحصع]1 
أتعوصها طعاه صقطة ]ذل أدمهك 60216 عضدئز ركدىرع! )82د 28ذئز هنل[ 
صقل 4231 غدع532 228( لالقص21213[اع! دنال بتمطتاط انام ناقا 
لقطهلهم ردنزل!- تعمل نالممةطتندزع! بلمترصةط أقتطة عتهئز تاحتةدمك 
تشاع طة زتعطط هللاا -ناحط!] .تتاء؟ ممعصعل باكستكة تلدع معطم تالداء5 15نآ 
دن زلااحمةغ)مطتاعصعم صقل ,تصذا دأكعصعد سحل 01 202 مقدلا 2نالاء5 
قكلة ناا ملإطةنامووء1 .1415(ع قهز مهل طتح طانتتتااء5 كتاطتصعحءم1 
ضفل أناكلة] مقذكدجعم 127202 تتكتط لله ط تمع 


0816 عدقتز دنزلا-ةأقطدم صقك أزمدز تلدطصعط طقاغدعصا ,لمآ 
ممطتلمءمء! امعد بدنزلاا-ممسمعصة وبزطممدعع! يممكاعصة 012 عدم 02 


صنل 1ط م2 [انازقط م0228 قد 346 


-211ك561 .قط طاع[ه أهع01111 عأنأتنا مناوعتة5 10216 عتنةئز دنزلا -دى!511 
ل-51153 21 طم لناتق1 قل لط مجعم تاقطة دآنام أقطذ! 1لهكاءعد 
طقل ع28ةئز52 طتوقا! أدهع1528أع722 1112111 تاأهاع5 تدقعا 2 مترء5 
م عم تمقء3 1ق 2ع ناز 211112372 طع5 تقل ردنزلا!-طة] تاطحرء لعا 
2 111 2122 تاللاء5 113163 .73(لآ-م 202 طقع] نمك[ نك[ د1 ناتكأاعدء ونه لز 

طقل أناكلة؟ 2252311قعم 202صع1 31011 0219 تعر 


لاا دكلهت2 باناطاءودء] 121 تنائطع5 تقل تلد اعصم نتمكاعقه داأطدو م 
لآ .1ئةم 1212 تقل أناكلة؟ 61853351م 203مع1 ناحطة 31 ماأتطع حم طفكلج 
3م5212 01ا نا أهمعغ عطهئز 13جز طتامدمسعسضعم طداءغ تتحكاعرمء 
طماء دوناز تاحكاعطظ .سعلماك-2أك تاحكاعقة 328( تقنازنا) 02دمرع1 
مقلةز مصكلةمز بحتهكلة25 تأطتطعت2 عتتهتز تنتهلدَز جنتلع! أمهل م تاتلدمععط 
.6115-25221نازعآ تقلهز حتقك لتتقطتطع 1سعط م دهز طتقحطة 1358 
2 258لا ,تاذ حتقأهز تادة طأقلد5 ع1 272 طخطعع ناعم علة10) تاذكاعناء 
مناةأد 2231[ أضعخط 153 أطلا ماتكاعطظ8 .612252 1غ ناطأطاع ص1 
د أطلطء5 .الاطعودةء] “طممذتقط” ضفل “انكل 5252 لقكنام ططق 
أأقصصط 1021 حتمك تسمصة قط“ طع1آه سمستع سصتلع1! أغهحد 10216 تتحكاعحء 
“أناكلة] د35“ لمملادل «تملهطائع] 


-21©11 4211 ,112111011 نا 2161122281 تطقكلة تتماع قتع ,ةلأ كاه 

ما 32غخه3اع! حنمل طهل2ط1 طع له تطتتصعم لل لاستأعتل سملغهم 2 ل 

صمل 0052 1غقل [2غ0] متتوعع5 أع تناك تلدع عصدعمءاء5 ننتتكاع داكا .5ناا نا 
كلق نلك ةما طرعم 


824 1أ8 211 014اذلا تتقاقكا” بي2غ2كآدءط خلملنظ-21 أتتذلط طعااءبز5 

ملع اع لطأدطتطمااءط مذلا 11 511182 22023 10113111(/2أ1ع! ,دع اناك 

23 ,121212 تتقاع 35 7( 2طتطعطط 112ط طه7آ .(2ز72) 2م1222“ 
“زا )) “انلها 2258 مطعتقا! عصطاتطعصدعط دترص ناصم] 


0118-8 201 زطعم طقاء؟ تتمتاوطة بنك غ522 هلهم 8/218 
طق مط ألطة هالاء5 ركتاكتتطا صمكلددلنتلع! تاتلتسعم عصدتا بسقطتلام 
قلزلا مق صصص مدع دعل 12012 طذللف طعاه صسمكاعة طتصدع 1 خصة حسصتدع5603 


يَ م ه ير صلم د م ممه 


إنهم كانوا يسَارِعون في الخيرات ويدعوئنا رَغبًا ورهبا 
وَكَانُوا لَنَا ساشعين. 


07 6680 035 1] 2260 25 صذعح 02:0 قد 


411أ56 ع1/2:1 014112-078118 04414[1 614 11167 711/4 1أخاع 756511118 
411 أهاتطنء مسارم اعنتطدعم (انمعلمزةعع1116:1) 4412171 676ع66156 
0 11485 4612201 01711[ ولموعء! 2406ء7 ماع 11167 4211 أله 
“1151/11 )| 1/4118 8118 0174118-01 04|4[1هة 4اء 11167 10616 .6611145 

(90 عهة «وتطسكطحلة) ".ننه “ا ملممع] 


© © © 


صنل خط متت [مازقطم 8ك هد 348 





ججح 
:1 لاط 
12122313 


-11151011 1111111 
انناللة18 2105101 121521011 


مط 2م211 لالإتطقطط لطقاعاء5 رنكء[ة5211031 أقطة 
مالططة ةط ه21[ ,21 0ض 1ع5 تدع داع لالطتاع] -00 
22 10152251111 10312 .1115115 201 [تتعمط أمتكز 

283 11611 122131211 1اقاع تله 21373 ل طقط ,32123 32كاء5 لتقعع![ 
221115216 153 عقطهةلز أقط 568212 01311 اعطق غههغع1! نمك 21 ل9ط1 


1 آنا تاآء5 ,8081 85112 .نا تفصق تامكاعدعء طمناع1 عدت( دجرة 
3 513-513 قله أطا تتمماء5 ط202ط1 مقاهز تكلم معط 


20 علدكتاةء<1 متطهانا 1401[ة8 :تاعدزنا' تحمل “111786 .د 
1 االصقطة20ط1 52[6تازعط2 ذكلأط 8/218( 112212 12101 3خانآ 


(صتها عمقته قلدمعا! تعصدم) “ميف .1 
(ةلإصلقططتة حتمع نعل دوع صدطاةط) زازنا' .2 


9 عت طد وطن علدع نجع عمغعلة)- هلوقل نعممل سمتطعمع 6 


اناطعوعة) 121102 قنالعآ لطددمعم لتأذة ققطقط دغلا 8/1271 


3. 11104“ 


طمل2ط1 ممادز تك نالمحتفصفلة زعم أعقل تمقحعع! سمدم قطة) تصد1اجدآ 
ضفل تدده اطلأءا! مع2 [زطعم 253 أأضقلاء5 121115 لاقعأعطةء ,تدا 
موعة! أمول تمتك تتمكتطناة زطعط ماهد رونزلظ-طدععع ناته 2م تتأ 121 
أناللقءط ه2135 تتتل قتع مق1 نأل تنتططع5 .“1/4 نكاتةئز رتصط كقاط1ا 
0 


تل ممسلععاتل عصدئز موامباطتعم أقممة محععها ,ممعم صدكداطظ 
صوط .كقلطلذ مدع دعل سمكلدكلة011 عصهتز طملمتإصقط 1212 طد[[ة أكذد 
مع كلة11ل لم80 15خ[ .فأقطمم تتإطاءء طأسعط طمااف نأ علناصنا 
ولإمقمععة! صدق بتقاماءء) صقلة نط لققصة متهم ,كقلطكل؟ حتدومعل 
قطمم تنتقعلاهم 02 تعطط عله 12 


ب0ط252ءط ,كك طه1آنتلتاكة 1 ,أ91:45 12015 اأقنااء5 تسدلة نآ 


إن ال اكاك وبعال يَقَولَ : أنا أغين الأغنيّاء عَن الضرْك » 
ا ا َه َي ل أل لاما 
كَانَ لي حَالِضًا. 


0021211 تعاش" :57/712 12616 4114(1 1111/4[ )1ع 514118 5“ 
0أ 51656 اتاد نه لالخا نط اتع1:: ه10 715أأهم ج1نهلا تاطمكل 
م 161111041411 ,76314641411 5114116 16هقع[اة|64 11161 6118ل[ 
4-11 أع 20 1212 ,24 >ط-71أهاء5 46115412 76041114 4156111111611 
8 الأشناعء | 1114 أع 17111 [2144 نعطلل رطهناء 5 .11/6 1111لا 

7" يلك[ لغ 1112 1111:7711 50074 6ذهء1 هنا نزء دنع م41 


38 مقصمةق نعط 18513 طقلاث دعطهط ,داتام دقكاغناطءعواطط 
2631 ناآ وطتصقط جلاعا بلهاعا أدصقك! تنتقط 02هم ذتزل ]حو طصقط 
لإقططة أقحصة 22215 


5 1/4115 771201عأ تالآ تع االاع111 الماع اتأنا4 اتعله المعلفيم 81 7 


منالنطقت انزقطم 2868© هد 350 


1 الك 51:44(1 غنم أع1ء الهلتتصكللة 8‏ 41:01147 1 عأقهط :461 
161111 1[هلناد نأش :[هأطملغا8 4111147 41 7611117112111 56863241 
5104[1 الل :[ه طانم !!!8 57لتتواطزعطة 2011 [هأ» غتترتأجوهط 6(111040[10411 1 

“41011147 أ 070718 1أع01 417111110141 11114تع] 111611001 


طقلاف وخططط رطه[202 285 تل طقلالذ جممغهاععم عمل لنكلد/ة 
ل نآ .13 ناك 1ك نط منزحتةطتتقط أقتتتة لنتحطع5 2135 طمدعحم طماع) 
5211824 لاخاعء] أل[ .3م8-2م2 طمعلاهم ع2 لطعط علم10) 15 اأمعتطلة 
حنقكط) 1212ل نغ حتفل بمغكا دعم صصماعدع1 أعو2ط صولة تطح ط عط 
طم 101 ناأنال متطدال ذل حنمكاتكلة1 هذ عصهئز طملهط1 أقحة محععة! 
823 طقاتتطة اعد تصذ مقاطلا تمكل2 دتزص لفط كلدل صق©ط .كقال!1 
متعم قصهز أوطلكاة هل 


“711/6 31غة تاطقعم لعفل 81لل تتقطقصطعصط علتطصنا منوء6 تسذكداط 
نل صدك طأة 2نال غهم202ه12 11 “1174 تسقاهل وبخطقط رطق1اه20 
لاك ينا 


101 ,(دأكقطقء) الإصتاطتطعكء تتتمسلواء1 فتتدائعم عطهز أله 
221 أنكلداء! مغلا دداأط نص[ .غ12112قم دعهم طعاه غهطتائتةق مكلتط 
ممع ل أأعمة! عا علتقط 222131124 7222 ققحملل ,1223ل لاأقتااعد 
1م12 .كلتقط أمصة ملكلدلز مكأعقع2 8قذتز 12[كتنتمتقطط أقمتج وناج 6 تع تر 
بلتقح مضع 13513" طهااف صذذخل ناحع! 


10421 2آ طواعد رهلا اهوكه 16 غاأآ 7:21211ته عنعءع | أمطند )ا ” 
".ناكا طن 111 0111011141216 


3 طعاه ملاعم 1ل غتاطعومع] وطتصقط صمل أهمطة صق1ل تتسع] 
ان لياينا 


نا ةنااع5 طع[اه أغأقط تل عالناخصن معلتاطقعغ وبتلع! عصقنز ام 
.أأمقط نض[تلمعندةء2 نمدا ذل طقلاة عالط فته 


,52503نعط .لود أطاولا 
إن الْمُرَ رَائْيَ يُنَادَى يوم م الْقِيَامَة بار بَعَةِ أسمَاءِ : يَاكَافِرٌ يَا فاجرٌ يا 
غادِرٌ يا ا فل سيك يطل لخر فلا خَلاقَ 00 
الْقَمِسُ ألأجْرّ مِمّنْ كنت تَعْمّل لَهُ يَا مُخَادِعُ. 


61 عش طملوطنك عالددمععء2ك هلاج ؛!- مهلوقك 1م8هل صنتطع م 6ق 


11011144 16171[ 20484 1114[ “8لآألآ 1/4118 014118 1111/4 أااع 56511118 ” 
141[ ,2610054 أ104[ ,0/17 )| 1101 ,1141110 112414 46112411 أأعع011م41 
1150110411114 56541 1214/1 “.أع 111 1/4118 0172118 141[ 40114 ,76118/11241141 
7ه][. 22171111 202141 4ه لمقلا ملداب[ .27111 أمطدم أعاهط 1م42 
567211181 4114ع[ 6118 1/0118 0184118 42171 2611414 60711411 ,ةا 

.خا ]167 1/4118 014118 00/101 ,11/0 لاا ئلا 


282 تقلة تأضقت غت نتملا أتقط كل ردأنام صععل) 01130222 دنا 
لالط لمهم طنامتتناء5 202مع1 212 تن تناع 2611 


,[1-14 867217 11117 771471114514 1116111/6111824[1 1/0118 014118 73/124114 
26781114 1811011 1/4118 014118 0411 1411816 72416450611 4[1 61112111 
42 1ل44آغ (طهأأةق) نالك 1111/2 [ا1ع 6514118 5 .16/111/4 1411 
“.1 ]5651184 02118011 4104111211171 1/4118 411141 


أ38ط 565317 2211512 113ل تتق[طقطع:(122 1182[ “711/2 332 ناطعة 12 
006 


طاقناطع5 حقة021آ .511183 تلإتاقدمع121ء] 202131 2771:6غ2ءم للقطأك س8 
501582 بتتقكلة ]22182 .5190 31ل ونتطهط كلق [6أناطع015 أغوتزه لاا 
متتقكلة ]2161182 1ع ع0 1232دء[أطزعط غوم ةل 


111 1 276]1 1/4118 018118 56147 1271:4604 4111/6211 411147 معام ” 


7# م 


.11778 م5110نء6 
1 0113 212118311011118 0131635 281303165 


ألاعم ع تنهتز عحنة01 20213 تطخئتل اأتاعم صدعداعك 0ناى 1ح حصتل عمدلا 
64 1464 لالهلا ,ه263 لجعم علتقط-أتهطء5 تتمعامقء 1اعتاعمم لهل 
111641 | غ1 2511 1 1/]11114111111644117 ,144/1 ]1 


8 20215 711/24 3118( 012118 اندع 01 215110 تلل ع18ئةنز دنآ 
8 311نز ,711/04 كاناآناط-الاقتقاطاء5 تتفع اع “711/24 «إدكلزئجعط مهلل 
2111110111372 2ت تتقحصطا حتمعكل ته ط تل جعم سعط قهز الم تاد 
8 121 6112263311م 1322م 101 .1552القعط ونزن ا قط 
12122231 


أل نطقت [نازقط م0968 هد 352 


تأمعطععط 10216 13 هكط1أز دمتخطهط بطقلد1 جملع! متهم تداع ص2 560 
مم21 20عع طعصم عل02ة مغجع5 ,نمنز؟ عمل غتاعم ممكطتووعط امهل 
2 :لالهلا ,ةنإمة30م 23(03 0113 201 زقء] تتفكلة 11312 ,1132151111(/3 
2 موعضتطءد نط مترصمة لاد أعمل عالناقباط علدمصفل قصعات) صحكاج 
2 16116725 3133 11852( نت ,153 نا ناكاعا خه2 021 لانكخدزتء؟ تقكاة 
0211 فناططعة 112[ أ0118تاعغم طأهااذ دع متاء5 .ع صتاذعطها دممعء5 
1١‏ 


0251 لطقطة ططاع! 2( 0162 رطه1ة1 2 تإصتستد] عحتقتز ءادمصةل نذنآ 

تماق ع! علتاكفقط علقطععط 13 صلاتتقدع21! رونا .نأ 013128 أأهط 

قاتنائط 0211 دغل أع8 22211150101 طملاخ مع هتاء5 .13[دن12: 
.1525 ]32021 عم قز 2نزلآ-طة 2ه 


عا كك ناك ةطقل سععلة 13 طة1د20 م4ننوء) طططزكتاحد محكاع 3 50 
مقكلقطدعط حمقلة0 


,526253503 .5350 [طدلآ وتخطقط ,.3؟ 1111:31121آ ناث 03:21آ] 
116471141 1471[ 7444 أأعع9:1ط أ أأهع! 16ثته |26 1/4118 0181184 * 
8 018118 :(1177211ي)- 41 4ع2:(زعم) “9411 2416 141412 عأماعغ 
84 تالهااشف اتملهز أكه 5/2114 11141 4411 4118 7ع ترتعط ل[هام] 

*.(72124 هبزدط) 1044 1/61 هط 711111111111 1/411 0106118 


8 0411 2004ع! 6بتسماعط ||[ 106 4224 :[ه لاش :14107 تررم ا 
4 162740411111 11161184(011416 1[هأء 1 نالل تأه عاتم 81" ,"9811 
"77نتك- ]1ق هكا هلمطعء 1111211 تلاط نألف 1/4118 


7غ أططمكا 141[ههة ,تقناع “ ,روصنم زلاء:3 16 


11 61121841 1/4118 ونش ,رأأهطاتع1 8111/6 2671 1016 11أهياً 
1477 ]1 1ااتمممدع| انم اأطعط ناعلش :[هاء! 1/2115 4874 411ع0611 


0611 اللعانع ا 41 6711/24ع0ط1ررع:17 علش“ ,3116710100 6 معأوالل 
1471.7[ 4118 [د 41 :441 


01 ”1!غ#1طجااء 01514“ ,71ه1ت ازع .أضاد ا[أهاالكىك 121 رع كا 
8!7 76110151 غاماع 1ط“ ,1ه م1116111111 قلخام غ4ه ]1716121 


3 خم طملمطلك علد دن مء22ك مغ لج؛-عه 4 لوقل نهل صتاطع ماق 


147111/4اعطء 5" ,11401 قاع هله 16 لهألل 141611 ازع ]1 
84 :0[111 084:1 1771أه" 1/4115 0784115 أ560824 أزلام أك لع 1 
8 4274 111611442411411 5144/1 414 أع1(ء 10611 .611 1-0167 

7[ :زمعام2 147 مله 1ع 611 


8 741/4 141/4 1/4118 956018118 0411144421411 لاهسا 
,1626041114 64خ:0 ]867 16'8414 :41184[1 10611 .4/آ811 11141 
1 اع ته هأجهط! معط أرءطتمعترر لهاع عتعله بأه تتم اه 8 ” 

7 117هج لاع 071 كوطعاء ا 1116تطهلاط]1116111 1/4118 


".11411411 00141 ,862121" ,000 [111611 غتاا هزه ا 076718 


أهناط 62م نتوأع2ء ع41/ هصكة ” رم زتجواطءط ماه :12 :(14أ4 16أهسا 
"غ1 لنااتمفودعا انملاع نالل [ماء؟ 1/4118 289 46118411 


1114111 11111/11121111 إأماء] 4م“ ,028  1111[‏ 16 
".1[هءاع2ء8675 0411 204711 147آع ع1 


”أغتهاجاتء هأدلانا * ,111201 861/17 .التو لهالل 617:1416711 ]1 
”26114115]8!17 الهاع 171“ ,رأأهط!11 17116111 ألا[ 1 11غام 41144 1هالقة 
ج111 111/4 56867147 لتمعاع نط ” رنه11ة «أكرقع] :[هأأك 1714121 
انم 4 م 7716200 لهاع غتهأج601 4411 ,467171410011 41ع564 أؤنام 41 

".م1 411 اناعد 


الهلاشق .لنطهنزاد 111411 1/4118 01411 4144121181411 61111:41411 1 
أك انهعانا!ة| نتماعلزء 411لا هوه" ,1/4 انه مهمع 4111/6 عن 
01111477 


1/14 ما هاا 4/1140 !1 أ نعم 1ك ناعاش” ,0أ6تلة 1116116 1414 0176118 
7ن اغاطا ةع ننهك ع 2618227272 الغتم 1اعأة 71216 لتاب[ ماه[ 41 


أهاأداعال "اأنتمطعانء هأكنانآ ” ,1ه «أراءة 164614 :7ه1ل4 أجرذ1 
لعالك مط ”26:01:54 تملع 1ط ” ,ازهع| © غ4 ع111611 غلا 11 1411م 
01 ذنأع 171 1ه أ ج11 111/06 56861141“ ,26117111011 16616 

471.7)[ 4428 نتملعلاء الماع غتغ1 انك 1011[ 1نه4 676111 116:عم 


5 1121[ناة13 قنقنلتتحوع1” رصق 521618231 1111121125 نااك 
للق 1أأء5 42528212 تدع ع0 ناكا اننا[ 2نتوعا عانادرع معام 


مأل نطقت امازقطم 026 مد 354 


1 ]7116111 40414[1 غ1 هأء 11167 ,1174178411لآ ناطق 1ه282” رقلطووععط 
116178/14.7 71[ 72041145111/4 7116704501411 767471141811 1/4118 :41411 


,52123 .13 ققططمة حتط٠ط‏ طح]11آتتعطم 


-56 5530© .5231 1250111113 22611062821 ناعكلظ” 
أألء[- !1 111611[67 1114 14101111/2][ج7611 0411 1161814 2121 11/4ناللاع 51112 
بة/ا01]8 لتقتاعط صدتلتاصطع! “.11/4 1/0115 072118 انمأطمناء5 2 
ناغ1 11217212 1م22 2282© 2821122112ط برط113ناأناكق] تقطة//1” 
أوطا41 غأ«ء 711611 2/1714“ رطا 21211[310 لتقتاع8 “لدع زعم 
82 م1111 عأغاغ 1414 41217141411 1/4118 1161814 421 704110451711/4 


كملا “1711/4 1/4118 0174118 


طعآاه تلمع ]1ل كتاتقط عصتئز لطلدطأكتاحط أمععط دجرزماء8 اطلماأقطانآ 

-012118 122372 نفك ,قتصناك 01 “71/24 :23ئعع8 7322185( 01328-012138 

[أطتصمدع 2 155ط ع22 لز 2زْ53 2/إتتاتدع 72110310 لنقزةا 3008/ز 013118 
2 "إستعقل مقعدزة اعم 


لمع لاع :24[11خ12144 صقعا1ءء طتدعطم 12818 طم1ام دع متدء5 
.212118622110 


تلد متمدنآ عمل لطمكسلءء7 :وع/ل8 عمل عدال11 
22231 112 202 نأا كقلطكلا مكلك رقتضة 1ن أناآتاتترع لز 


تقل بلقتسصوئعءط مسدلهك عقلط 1!1‏ - 
201011138 مسمتمل كقلط ]1‏ - 


طقلاة وطصقط ع58ة2مع5 ,رتلإصلاعة امجووعءط تسقلامل مقاط 11 
4 104 242224 طمللام همدع تدغماعلع! طتمدعم تطمعضعط 
طنقانك[12 12 عتتهز همه اللاأمعاءء] 2غ باطدعم -صهة تاطزعم تتدع دعل 
220221 8314611 ,1210ا زلا 52111 506118211011528 1323 ناغأ 
8 123ل515112121-1 2635 لف3536[ لم8 2طع5 متزل أ سطه ملعم 
308ل لتقم تكلدتزءع! 20212 تتزتع ه0012ئ12 


مولا .(قءط 1 قتتتحصععا) 1/29 12121 تدا كم[لط1ة 1د صديدهيا 
212 طقملاكذ صنداء5 د0همعا! نعتل سماغهعاء0 تعخط 


5 026ص طنك علد كن عء2ك 40ج ؛-: هلوقل نأممل متطع م 9 


نالاع5 تقطتكل و12 طقلد20 وعلط ” مقلم امع تع تحصقا ناكنان 
0 4224 طقاام عتمقادعا 111 هنتم عصوده طعاه 11 االتستل عصدر 
,65608 2136 أعقل لدكمقغط تتقلناط تال حلة51 جتمصتله برع! “.مامز 
فل أذ 5081 عصتاجع ستتزصعم طقاء تصمء! .لاد زصعم قلععدا أصرذ) 
صتة]1 أغأدمحصعا 


-متطعمه ,20213 فاقطهم أتمعدعط تسمفاهل مق[طلأ ستامقلم 
انط لقممة أنالد[عخصط غمعتتطكلة أمدكصقط مككتصاعصاً 


علط د15 أطولة هلهجمء1! 02همع1! 2ئ(ة)2ة 1130321 لاتتق] 
لقصوععط تمقلدك كقلط1ة عمدئز عتتقءه طملدم 7513 ,.كة تنقنزجة 8/1 
1 “اا 


طقالة ممعمما لقصوءءط عتتدز ع دنه للهلد1” ,2512 [صعحط لنقتاء8 
تنام عصددمع5 طع1ه أزنام تل فكلتاة عل102) هذا فك رقلهة1 
”.تا هتإماقتقة 


صما لمع ع ستدعم لمأصععم علناعوع أ لمعم مدعناز تمأ حتدكماء زدع”] 

22883 كتاكنتط! فجمعه5 تنقكلأتاطع15ل أستكتل يستتحمسةل] .“مرةء 

أقناكا عمتلدم طقطء5 ةلهم 206211 ناغأ قضع 122 يدأكتتمتقط ند أزنام 
تنوكة لطلاع1 1222801011 عكنة لز 


مطتومء طتمعحط 2013 فقلط1!1” ردغمكادءط 01دلطعد8 لتهصن [-ام 
”.28001117 عقةنز 3م322-2 أنتقل أقحصة-[قسة مها 


طمل20 عقلطا1” بتمكلة أت متعم طلهئز1' علط اتقطن 8 متمكاوصة 560 
صمل (طقللاث طعله 0120251 دمهععصم) :له 71:44 511351258 
7./ز201-5ط1ئم ممعمةط مهعم عمل ممعمتاصومع! مككلدم ناعم 


نزم انؤعطء5 .منكلتت طة0نا5 2]35 ذل صدكماع دعم -مقكداء زجع ”1 

للق ضنع 203 عله أصذا رتصذ 5021 تقضعع تغط غدم ملعم علدتزصةط 

3 عتندنز مذكقاء زصعم قصعمة! رأعة! علةترصطط طلطع! اللتتضعغط أحصدا 
.ناكآتت ضهقك غأهجرع] 5110211 


ركقلطلا ممللة عصمادة!] دترممائل قلناء! .دك له جستمقطتك/8 أطدلح 
,111121111 هله "12 عالق اتمبتماهج!:77:6 ناماع 1ط ” رطوتلكه زسعطمط بنقتاعط 
".اها اتملماها اتهلواتء 1/8112 078 02012211 الهانته ولاك نتصاج601 16111141011 


صنل نط تت [نازططع 2ه هد 356 


1041 تك اتناك ك2 2ق لططحطع زعم 0216 تتماوق ,تصلدلا 
105151 م25112ءط ناضكاع ته 1182[ ,لاللتمتقطنا!" متماء5 لطططصع تز معط 
لتقاع8 2 821501223 2ط5ع5 ,2(لذ202-8مءع! طهل2طتععط جهخ21ل0 
11 اننا 15[:3231 203121 تصت صهنآا .سعمعلطمغص ممعم 1ل 
11] .ا الاتطدع تمقلصدم 320ل[ 321 طها[لة صتداء5 تاأهتاذء5 213جعه5 
ضع 5 عصدتز وقاط]1ا 


للهلا .“711/4 20213 كق[طك1ا 4211 صقا تلادطع! صمعاعوصة0ع5 
32 22322 أهقط202م أقعتططلة علتتاصن طقامع: علتقط أقضصوءءط 
11ل لدع ستاصعمع! طتمععهم تمصعل [وجمدععط 


1ق1لالط “1/24 تطكلة/ز ملتقعقاط 112 203 1ئللهء5 تطخ “111/4 

- 1218 تاملقطع رطة121 2211221 11/4/2118 .201 املق “111/4 

“711/4 تتماعصة560 .لتد! عل10) ,قتصنال غ22 ؟صقطط تمعاسأمد ا 

28 21:83نأل! سمملستع ستو دعم تتمكاعدةء بطقلة1 ممعتام سف 
ك2 223212216 حتقل 112نال غأ22كتتقاط رتتقة تصووععط 


مهلغعء5 بطة1ة30 اقتصوععءط سملمكل كقلطلا تعمل علدم دحدد©ا 

خدع628 131أصلل ذقاطلا دومع ددعل ند 11ل عصمئز حتمغة تتطئعم 
سملل عقلطكل عادمصدل صتاجه40 .12218 طذالة دلهمء! طملط1 
2م022 تمكلصاعص ا لأقكاوقء عقهز أقتطة ,2021 ماقطهم قغخ ص عدر 
-21227/2هم لقطصم ]تل حمفل رطملل طاعاه مسصاءء)1ل سممكلة 11 د1أقطهم 


تقل ,ملقصعة قنز ط[دكنح طقلة20 21/09 غهكزد أدطتاج ممعاعوصدلء5 
.طقللف 221 ملقطمم صدكة 2ط غ22 202ع22 216 تنزح لمصة مم1[ تل2 تعد 
طدااط 02:1 لناةزطعت عنام 3آ 


51102 111111111112 11آا 247 2182م ,1323 2811طه5 الاتتتطع 1/1 

5 2211 5152 تق[ نتئطع]01 112أط رتصرة1 .أصع تام هيز عمقل كموطعطيع) 

تتتعصواتطع! دلج 12 ملقم رماع قعص أفصصعة تمملهل تطخ “مين تعمل 
ام 01 تتزدةلتتقطع5 مةئ( تعمل 213طدم لانتتقمع5 


1 3152م 011 02هم ,مم2 0تطعمعع6 هلإمصتح1 قحنة [نا ممع 2 م5 
م 2211 82118 ,11111 711/47 تتقا لم011 دلماع مدل 2]! نذا 
101211 560228 .قنز2-ة[أقطدم صقطةط ترق طانامهمع5 مدوصة اتطاعا! 
فاقطهم صقطةط ص22 أت7تء-طعمه5 الإتقط ,لتمكتام تق “4زا: كتاكق[ 
مقلئط عتتةلا 


07خ تلم طنك علةدناءععء2 +60]ء1ة؛-عهؤعلوقكى 1عهل متطعوم عق 


لمأن[ 2[ع20 0052 رتحصقعا تاذتاع غ110 لالتعتط تقضغط 0318[ ملتتائطة ل[ 
عقديز طعآه وزدجصه5 22معه5 تمكلتطة1ئل صملة 10216 أمكتامم “ديام 
ملاع قمتتمد رأوماء] حوعاة .أقعتطلة أدعصة داعوعم هاخط ,41 ” 
5224 ,قزدعطهء5 0316 تتقعدطء0 تاذ 4052 تتمطتاكلة اعم قاععع 22 
2ن 8لقله5 قاأع عط 


عاتاقناط 2321 تاطدعم 202135 21ذه351؟ عقتاهم ققدلز أقم تلع ”] 

كانكقنا كتدتزه1 عل عسمقفرمعده5 [هقمة صق1 203 زطغط2 نط1 “1/4أ” ومتتتعط 
ناكأ ناتك ته محصدك 2[11! تقطعط طلقلكل02] صدنآ .طدالث طعاه محصتمع 1ل 
بعصقائط مفلة عمدئز دأقطهم اأتمطمع2عم52 11هغة طفع معاء5 مقع عل 


قوط .تلماء5 عوهدزهدم صقالة تمصا طملدكقهم مرهل0قط2ع) حدكداء زيع:”] 

/1116 متها طمغتا سمامل منإعصمط[ك3اء زصعطم طماء) تصقا 

وز فقطة طتدعهم طهقاء] دعتاز تدعا .لاع 0جعمم معدععه 1:441:1انالنا' 
.20-4 2:11:24 نالل وق طدغل1 ممملقك 16055 72دع50 


زع متالعم أقلتط عقمقغاحء] لمقكلة لإجق 20 28ةز 202 ءاقتنالا 
0 زتعم نطذ قلطلا هررة تأتعمع5 طقلدط1 علتطصعط ممقلد .كقلطل11 
7أكمءىه عصدرز مقطازة ع1 


2 202 تاذ لقحصة رقحصة آنا علةنتصذط أتامتاطعط متتتطمغع1 1ل نات "1 
نمواعة2 


5ط! كتدعز 0112 52061821:01128 ع8ققئز مقطلتقطء! أهددكة .1 
صنداهل كقتطلة صمل امتصدععط جسقلدك كقلطا1 تطته/ز ركتج 115دكاء5 
1/1510 .نا تتزسلدتصة 2235 5ذ2135ط حمقل ملقلدم تمع طعت 
صتة1 مسقل ,أقكلدت ,دكقتام ,)12هط5 تانتعجرء5 يطفعتطه! طلهل2ط1 أقحطة 
1 


صقل لمتدكه تامعمعد بمتاقط أمكلوءط عصذئز مملتدطء! أدحصة .2 

ناا مدكداطلطئع1 دتمعز 2نال ع نالل ضوع معطم علد0] عتتهرز ,0|114اج 

,711/4 لتكلا اتعتسعطة عله علتقتتعغطم نال تأجعمء5 أأقط مفأححة 
.تمعتامط عتتهئز مدكةلطكلئع[ طهل202 2تإصسمدكدك 201ز 


صدكةلطلئع! ندع عقطع دعمم علتخصن ط20213 تنص دئتاء! تتدأودة .3 
لماع طء5 أعنلتكت5 تتإصصة]3 تأطقعم قمةحصتل رملقطدم تدع تع 
-8قكاعءم 03م 2تزملدكتط تم[ .حدكة لطللاع![ صدكلت تع ممعم لم0 
8 باتقتق كلد معط حتفل صممكلقمط تأععمعة طةطتتحم قهز فتف!رعم 


صال نطقت أن زمطم 096 هد 358 


منتلتط 5هغ)6 لج طتمتلاء5 مسمقلدل ممكلن اععمتل عتمسعغط 
بتصا للوطتاحم عقهئز مملمحصة عمل 2212م تتمكتمتع ساجهمعم ملال 
نأ تتقكلقخط وتخطقط كقلط!اا أج1صمعءط مقتدزٌ سمدعدعل 202151 
علتةط مقوعه5 ط202طتمءط دكلط علنخاصتا لماعط تدعوطعد طهلهتزتقط 

لم 2م2103 11 2/زتممتقاط ,تصأكتك مكلد1/1 


طمتقعتطة! ط202ط1 أق0قصة رةتإصطتاوع تتاوء5” رتنمقا تاتناع دأماضء8 
2 نمامص نلدم ذل كلمانا لق لكام تتتاعطا 216118211011118 لأ 
5 1 أانتعمه5 ط202ط1 لقصة ملق بهلج 13 طقلاذ متداعة 
20151 211 أقطللث .ندكة الطلاء! 202م غهقنطا هقوءء5 حنقعل:352 010 
كلتتغخضعط عله تإصقط جصة 031 تقل ط1عمعم 01 حنقكةه [اطلاع! معلقمم نص 
“.ملاط أدكلزوط وصدتز مدأدداع] 


طللةنا5 2عهم 22312 ,213طهم تاأقتطعمم تمم1دل كقلط1!1 «تامدل م 

2 أذألتزعع 016 كقلطل!!” رمملم2ع1اعط2 1ل7:111/4م 127 مسمعتاح ندل 

مط غأدم2ل 328 303 0212 ,رطدطء5 .سقدط طه0ل2ط1-طقلقط1 

تقمقلهم لطدوعء؟ه١‏ “711/4 :1210 تمع تققطء5 .12213 طدلاذ تلدتعع]ا 

2122151 02133 قضمكة لطعلاع! صملن ا تع سعم 1021 15 مالقالا 
“.ةلقطهم 


8 قطتتقط 5202328 2اأطقمه” ,مهاد ادع 2221 ألقءا تالتتان 
سمط طهل2ط1-طة20ط1 مدعمعل طدللث ملدمرء! تعتل مماغهاء 160 
522212 12312 ,011121641 2111118211ناع1 13قع1 اع ام 1121 ناغأ 
“نوي «ممازومعط 

طلة2021 نز أأجعمه5 351ل 51 لمفلدك ,تع 13 أحمقا تاتكتاج أناآتالاء1/] 
علةنتتقط ممقلهك 1ل72 اناطعدونء] كقلط]ا1 كتمعرز 112 أجقط لاع تاللا 
2 11 5312 3أطلاع! 2خال :13012523 .مقط ط202ط1 عاتخصعط 
.للقصصناة طة20ط1 أقخصة- اقحصة مسمملهل [همتأومعدء عمل دمكلن [أععم نل 
تتلع عل قعل ناكا 112ل عتنةنز طلأططناهط فتملقءم-222 21م 2023م تنام 3 م 
8 ققضهئز ملقخط بطل 3طلءعط علتخصنا لمطلعغط أدووطءد لنانملقاط 
لتقلتاط ,2212م 32غلالطعغصط سقفلفك صدئع [طلئع! طهقلة مقط 
لقتصمععط صددط لاط لاع[ 


ألمطاء] الاكاع 2011(:311 202123 35 أل صدكماء زمع12 
لقلتتطهماء! ركقلط!1 متزإحتلقط بطعلدية تممعع ضع7 عصمله5 .كقلطكلا 


9 62 طلملوطك عله كناجعء2ك عمغأعلة)-جمغ لوقل أعمل متطعمعكق 


8 القأقناطمعم 32121 لنقعة0 الققضذكطء 301ز62] تاغل امتطقط 
تاذ متدكةتطلاء! دتططط تلدع صلاعصتاحم عله60 201[ .ممكلتلة] 01 
عاتقط لقحعة طقناطة5 تتزقتصق ل أة لقنتل تددعاء5 طأقاعاءع5 11لل2طآ 


قلق بقملقطهم واستسعم تمماهل دملطكلا كتمعز علنططنا مباحصرد0م 
5 ,3صة 1ن قاع 503 ألا نتتاع3/1 .لتتتطتتء) الاتله5 حاتكاع 1 نالا 
تتطكلة سمتودط ذل طهقله20 خنطا فتصمعز مدكة [طلئع1 تتزحا تاعصتاحد تتطاكاة 
2 رك لطا مدع صعل من نات هتإسلقصة 8112 .2 تتمصداه ناتطازعم أقتاتة 
مملقصة عدملأمع نع مكتهمم “2زا” سدع مدعل تعتطلدتل مكلتز دنآ .16أ2ط دخا 
11/0 


ةلع ,7111/4(1ه 127 حتمعده1امع طاتهئز5 دكدم أناكتتاطتعمط أرداكء1 
12 بحنقعل )2 ص0103 جستتاعط بطل “مز ممع دعل أمسمعتل ع قدنز )422 رفح 
ناا ولإملقسة حتمق1[ه0 صدكةلطلئع! ممكل[دععطعطم دقلط طاأكهط هآ 
2 ,تمق 01 عقتمقئز قحزة تنقكاءهمقلضعط طماءغ 15أطهم2 صناحطولك 
ةتإصتكلتةطنمء معط علنطضنا أع13 لمحادمحدعدع! 202 10212 


ةل ناأهناكع5 20272 طاعع وتاخطقط رق لة]82 2262 قحطة [نا تداع 512 
أصرة1' .دنزمامتتقط عتطلة موعصتط كقلطلة ممكلتدعوء01 عغدحهك نالو تمل 
عأتحاقنا مَقلدز 302 عل02 فكلقمط رلماناتياة متماجعم-هعدائعم عأتاطنا 
ناغأ ومطصقط مكمكتموع:12 1ل تاذ الإسمبللع]! مقتقخصة سقمفلعطنه”1 .ناغأ 
طقللة طعاه لوعغستععم تل مسععدا انعرز طمنهط1 سمملصة 21 زصعم 
-0321 مقطمقل تتحدعء! غ20222 عط مقعقطرءط كمغضة! 12 قوع صتط يهاه 113 
قأ2 م نال22 غ1 ,51:11114(1 218( 22281311 عاأناخطنا عتتقلع5 .قللز 
تقلطا علق 12 ذاأط دوعصتطةء5 .أعتلحة5 وطصسقط 51 مصاع طاءع] 
10216 7318( 0133718 1110131م2 قا تتقكلة طقا1اك 222162 بتتتحتطق »!11611111121 
للق طناك جله20ط1 حمكاتاكلهاعطد كتالقعه 


سمقلمل لتطصسدتل ذولط عصهئز تدع تنأ تطناعا 202 ,تحمدا اأتتتتتاحع 81 
طملصط1 مملدزاعع قتعم تنازمةاءء) عتتقلز 2م512 متطتهلا .تصذ طهادكقتط 
مقط 13 ملقمد ركقلططا غ101 صمعمعل أمتموعع 2211 نمز حتدعجعل 
ط5002 عضقهتز معت ناأدد ط5213 مقع م تزإصلاتدطعء ممعم 
2685 3 كالغ تامء015 


لط 1ده5 عمدلهل فتتةلآن كله نتصددا :2م2202 تلاعت تدع حاء10 
صقل مقعصملعم تل 2 زمعخصم دكلط ممعقطئتعط تسقطا بتسط ميزه مهل 


صنل 1ط كته امازعطم 3ه هد 360 


ملتز رطهطء5 نضا طملقط1 سقلدز 01 واتتحاعم معدم تتمعلطلدل لاسعجم 
11 0203م 2( 1تتقطه؟ ألكلةتتصعم 5381 غقطه تلقل 2م 2 ل تتعخم عل002 
6022م 2013م 211211133:2م226102 قمقكلة 12 2164م رأهم 2 لضعم 
تتقطه: أتكلة:زدعم كتدعرز رطقطء5 .013 أوقط علمعمء عققلاز لها عتتدز 
8 061185313 512603 11 013118 52111 تاقلط مقادزٌ تتقتازتا لتقل 

انعا 


أقتصة مقلاغء5 1ع28ط ملاعم لطملدمهة نمزصمامء6 لاحكاوص ت1زل 
قل لاأطعالء] لمدكقلططلاع! متصعز ل[التسضعصط علأتاغصنا منغ تاطوعم 
#صهاء] اوكتوععط 


مةئ( 603 .نال لقط تقتطعع اعت غأدم2 لضعم هلعط2عط 113112 10352 
اناطع لقعا تالتعم2ع 272 ط202ط1 أقققة مهاعد بمقعلق 2م رع 2 
متها قصسقلنا سمتؤوطعء5 أمه1 .11 1أ5عم5 28قلاز طهكةلطلاع] 
0111 متاكآنكء 161 دك ةلطلاء! قتصعز جد لاأاخطقط رحتقكاكهع222168 
-قلناكاناة لكآ ااأتطعطط مقنةجز [قققة ,18/152133 .طملهطا1 أقحصة طماأستازعه 
2 0202 متكلتك 21م ,“انتتلفناقة هك أمأقناد أأقعمعء5 لاتكانا؟ 
تقنتمطءط6! نمك تتمأمططعععع1 رطوطء5 .حدكة [اطلاع! تاجد 
61 52411113 22021325 2202 6158321111185 311216 52111 373118 
21213 5261 لاع م5 نأا هعم قلطاء5 


28لتإقآقط تلسمفسستقع52 ندتإممارءط امات لاقكاعدظآ 
1111 تفاع تأع! محاعمدا طلتطع! لمصدععط 8 هلز واأصقط عتدرمعء5 
طقالة تعمل غمعتطاح 01 صمل فتصناك أل تمع تنانطناع! تتحعا ادم 2202 
دطاققط صونا تطملاك 7102 تمعلاهم02تع7 أحوعل صحعاتاط رقلة 13 
111221111183383 201027216 قعاص 1213م 2121 )1021 2عناز نأا 
ع1نا5 1103 11853[ أ لطملدصة نضأ[ 512كتامتقد 0213 تتنةأزنام نأذاج 
7 2323 تاطرعم 


لطعم تننتلةط ,ك3 1ع[ 511031 10 2211 لإطمقاوعم أندهل حندطاحج 31[ 
“711/6 11711 ق1ة وطاتصقط 


“2/ا” تق 1ت 85قل ةط 1ل عصدلا” بقسقان 52هم قغماععط طهماع]1" 
112[ .حتمكلساع صتتل 28( 322 تتقكاناط بونزإتقة نازتا 20212 ناا ٠‏ 
1 ,4111112 اققع1118أتتناع1 تنقكا2م 1511012 111161116 لا مزل تفط لفتتة 
طقلاك 021:1 11 أقط حتمكلصاع 7 تعتعطط نتمكاوحة عالتقط ,ن2ن:: 2015 
“.221111512 03121 2311 


361 66 225 طلن علددسمع2ك 0-2140 ]لوقك أع هل صنطع عطاق 


ده2 13513 لطلحااة 


حَرثْ ث الثثا ته ئها ومَالهُ في الآجرة من تعيب 


,|2111178 01 161111111112411 1116112[12(10411 1/4118 84141185124274 ” 
01 .2242171104 خا 141180411 711لاع 1 147118411 1641111 81816 111500[/4 
84 ,111110 01 112011لاء اقلاععا 161142/[1(ج111611 1/218 4824 أدع 081311 
04 61111111112211 )|. 071 011أج5600 242111/4صرع! 56711411 147111 
"لهاع غمتقتلله 41 انلام اتمأجقهط 41416ااد هإزاتاعهة هده لم14 :461 
(20 :15132ق5[1-:383) 


ع ,1أ4لا حمل ':1: قغقط! عتقكلج أعقك [دكدعءط “منز: هخأفا 
عانتقتاط لتمتطتع صأء1 نق 2222251 2ز12اكلة[ءم قطعتق!ا تصآ . “أتقطتاعم” 
ةط لقحصة اقطتاء22 كتتقط مند[ عمدنه تطاتهئز رةتإستاقط 01 


لقص مدعدعل علتدط 32:21 تنقكلة ز1ع216118 73238( 03560131185 م 

القع تناع[ له [تصتازء5 لدتعم ناكة أناءطلطتعمم طق1اخ تدعة 
بقتثة1[ عتهقده 2023م #امتسطعخط-ةاستتصعمم تتلادعم 10216 12 ممع صتحاءة 
ممع دعق طقلة طتمعط عانااقنا ولإسلءتل سماتل طدع دعم ذقلط مهل 
57 خفنع د50 تماتصتل دعناز فصا تكلد1 طمعاوصن طمكتضماه ,تالزوتستط] 


2 انمع اتنا أ اتقع 16]61 ققغ[25مة221 7نتطقط رطة 11 لتطداع] 
همعط مأمتقط علفنزقة 2م2222 مفعضءع مسقاتاط ناا عتد! مده 
1 وو[ناكاتاء 20©615252) 4[1 04114 51132 018212 13211111 
ل 12212 طلة[لق 63152 ,2(3ع61م 1182[ .(.[267 بطلة1اخ سقاعع ططاعم 
111 كا 11111 


غ0222تتعمم جودعقطئعط تأماعدة علند 25021 511261 تتدوؤتع قل 8115 
ممكامة21 زتعصم ذكلط عهمعة 1مكاءط أدع 5652 21251نال 821ل أتناع] 
أم12' .1/4" علناكقحطع! 10216 نا مطتقط ,تاتزإمبتط]! مدعدعك طقمدط1 
1 210/1 نال 78211 تالأقناع1 وتطقط ,خدع متتل كتانتقط 
اتنا لتق_لتاط ,3ر52 تتلماقعتطلة مدعصتادعمء1! علتطصنا ملم طناع 1ل 
طهاسمقاتاط ملقصط رصم نلتصسعك تتزصذوتلدها! مكلا[ -دتصتل مقطتاتطع] 
1 دلزماتط ل[قتمة تعقل تتدعمتاصتاءعا طأع1امضء م سعط علنطاصن “4نم 

7114 لماسقطلتاط أغقتت طمقباطء5 


1ط 6 [الازع طم قله هد 362 


قطنا تقلتمطءع! طع01زءمتتطعطة ع1نا كنا لتمتتعطاءا لاقناداع5 
ماصع طاع 222 متقاعطء 112[ 12نام حستمتلتحمما .“4ن ع[تامقططفع] 
0252 1112222 23غط 014 36211 513 تاطهط طعاه أغخم عمط تل 
+12212671112 ]8م02 32[83م511 110112111211 01152023113 ,رتتأم تتمرعم 
خلطة 2220121 1161 3211 لممقسعطع! 8 اناءأ تالدعم ماقطج قط 
226118211111 26211 لالط[ ماه داع نزصعمم عانااتنا تنهغة ,اله اا 
-دعط ق[ناط ,56102362111[(/2 نفل طملهطائعهط علنا امنا 512 نطقت 
2 اما[ .113ناك 2211 1201م نقح أ التحطع! أتدعسضعم ناكام جر 
2 1ل نام 531 110216 .ازنام نع عطهئز لامسأعطاء! 121د20 
2 ,طهط56 :7114 011ع8عغ1!2 2125016 218ل[ ناغأ موغج ناطجعم 
.اقتتطلة 2235212 أناكاع 211 لإتاعم نأ منزصاف! للقط 


(لاتناق) طللتدلاة تجزدئععطعط ملهجع! تتإمو امعط طهقاءئع تسيا 
هدك طهة“توه1]-!2 دعنك فعوطططعممط أأدف هتمهم محدئقلطع! أفواعع تعجر 
1 12 1كناق!ة تصتل نط1 طمكتصماندظ .لاعده؟ صدغأتأنوعا اأحسمامع تعر 
صقل بلتاطعوطة] صوغ ل لناوع! 0211 مأعزعم سهامهمء[عمط طقلامه 
202 ذقلط 12قع2 121امططفحدع! ماع عط أاواعع تاحتوع اعمط 
1 طالتةنز5ة تفاع 5663 2023م لتلزطمقاتعط 523 12121187 لتقئلتء 0 
حندع لنقتع5ع)! أكلة0 تتعطاع صعطط مغأل! 20 1ق حمءل تدمع ط تل دوتط قحنة مستدع 3ط 
ما“ ,8026ة زصعطم 13 ملدلا #أقعتتطلة تتماهطية مدع صعك 12أنتال 
طقالت غدع2 ,ط20213 بنذ أأوم: معدم طعاه صمعلل تاككلة ستل 
221201 «إنكأتك ع تقهز كاعدع] تحمله لز ,0[1 “00110 252" ملع ععطد نعط معط 
ملت أغقناا 3821 تقل رتنزلظ-02همء! طلقلططتمعط بمسمقلهك أمعاعط 
11أ6 17أ12211-1[ع داعا تتفل عاتاكقتطتء] أطذ صدنآ .اسل أن 1تناتتع كر 
“.تناك تتمصتعصاع! ممطباط لتدط عتدلز 


2ة] 1 لنارع! 121ة21م8 7222 5226 أنه ج/1!أ-1ج طمعناد دعوطجرع 8 
صقل .ده أطدل! كأللهقط-كا تلهط مسمملهل مماغباطء015 معناز رتندعصدناع] 
40 طاط٠ط‏ طمالنتلطث 21م 21-5322 محةة5 أقطق 52 13هم 21547 
-كلقصة أعدط مذأتقط ممكتتدععْتتصعمطم لهل ممعمم! عحدءه طاممحوعء 1ل 
طقاءغ بكلة” مجنمكلة 222826 12 2تممطتل صتامر اللتللهء5 ولإص اهطح 
“عطهتوهه21-11 طمعناة واعتعصم علنخصنا سمتلادوع ستتعدر 


صقل قصتطقلآنا 22م 2353201 [أطء! 2211(201 13ل تاتدعكا نحا لأقصمتاك 
,011104[1[ 80841 51411114[1 4111145 قعص 1ت! ذل طاع1ت5 01318-01218 
ةع أ[ناوء! تدم ع0 اانتلعم عل102] 18قتاعط تلجع ماعععطر مستقاعة 


3 6# طمنقطك علد وبماعء42 +هغعلة؛- عه لوقك ذأعرمل سمتطىمه ج98 


6 قترزمقة عه نزع؟! .قتصنال ذل سمصل لك تتطعا! ناهأ تتدعصدناء]! 
أدعصةك فنزط! 1 اجتاء5 يسكامتهم أكتلطما! مومعل علمقداء5 2261218 
أناكاة) مكاعدعءك/8 .كامنتصقط عصدئز ماعدع2 طعاهععم سعط قلتط عتاه قط[ 
[1524072 201 زتعم صقل نال يقتأطناك مقعصهمداع! ترعطلل 115أطهم2 
موك 12512 طقلااة أمقل (صقطة ا عمقطهائعم معوعع5 فكلا /زصمعم) 
#أكتاطقط سمل زموطعا! أقطهلج1 .وكاعزوعمحم أعقط طوطتأكتتحم تهعدطء5 
قلناة قاعدء74 .أفصلته صمل مملتقطع! تمعقطع5 تتإحع 2111211021 
ةلط عمد ماعجه1/1ة .قمقتاط عومقاعسصذاعم عقل مت ةطصسعع دعم 
.لطعم مممفلدزمعم أعطط أقلمطط أدعقطء5 أدعهطء5 تتدعتدمقاع! 
طقطعقصد صمل نعلطه اج قخط ,1101ة25!' تألطف طمقطمقط أن تنتصعم طملاتمآ 
تهناوه5 صولوزعط طهاء تصقا! رصةتكلتصمع0 هودع .نكلتئتاع دعقم 
8ة1م-ع ضدده ملأاع؟! .تصةا! تااتتطقلدعم قتدم تفصق اد زجعم 
كلققط ناا مكتقطط رتسا لحط ممكلتة [1تقاعمم (متع لل أمدم::) سحتلناصع] 

تقكاتةطة 5لا 


نغةك مفعصعك [ناع0 قنتقعه5 لطا طقادكقم كقطة طتصعطم أصصككر 

لظف صعط 1081 باذ 12121 عتقز 8-01308مة01 2821 نازتا 
مره قلاع ممتطم لق لعا ممععهعا رجءاعقعطة مل هررع! مغهخم طأداعجاء5 
2 انا1 أت[ دكقمم تل طع521 017318-07228 تاقلط كلع لةجم 
مستتاعط عصةز ,تطا محصدعة مهاذز ذل اناعم 82هم تدع2 صق 16ل تكله حمتل 
لق كلفط تفاع نه تزضعمم جرناكآنكء عصقئز مقتتطماعع دعم لا تاتسعم 
بهغة امعط تتمعصعل تغط ناكل تحمقطةطعممه لة1دد عله80© بكتاناءديع] 
غ2ة صمل عقطدة بطع 521 عتةنز 502308 تاأكاع نالا 2هتستدع 583 ” 
طفتناك) حنه“تنان دام أتنز3(02-2 مق كات قتاع88 121 لال مكاعزعت7 أالاعمء5 
“تلصف تقم قاع تتفل مالعتعجه صملا ةسدماء بتصعط علنخصتا لطلقتوهة/1]-21 


مملقصع م011 طتطع1 بنذ أعمممعة «ت1تمطعط تنمع طناءع 0 طععع] 

لذ قدعمما تغط ممعلتكلة اعجم ماع تفط بطقلتتتطئغع؟ظ! .ممطملماءع] 
تازناط قكأعقعطط عصدرز بقاتاصاع هآ .للد أطهلظ طأقصصتاك مسملدم تامعم 
مقلسط اماعط حنقعاغدحرة لتاعممط حتمل (002140 تترستدممء2ع6 ط18ه20 
طقصعا أحطلاج اهاج ,تاككقط تقطلع طاع! حتفل كتاكلة؟ 51121 1غأناكلأع تتعتط 
تا محكالةتتصوطع! .عناطعودع) حدق ألناوء! وطتاوع مقمعحم ممقلةل أغهط 
تعقط لله “مهو متبزمعصدعنكا طقلاهل3 نز غدطتكل عمل أقطنا! تتدكاؤمةع 
1016 فصدععا! د[نام مقلناط صقل تدم 1 تتمكلتاقناطع! مزج صقائط بتاقط 
اناائع معط مكاعم 2آذ[ .منشلتط سمدغامعء لدعم مقطمضعخ2 تامسفحم 


مأل نطقت لنازقطم 8ه هد 364 


ننه ناي -[ث غ23ز2(/26-3 صقا[ تطمع لع22 تمع دعل معأعنتعطط ققد 
ققطءط2 17211812021 حتدخ 1117 121253 1ق[ لامستاقط مكتقخط ردج003-00 
متتققط صقطتغتتطعا مرملقطىع] 3525 تاععع!1 نمك «رإنالقط حتمغختابوع] 
2 12/22 تققتطتة 1[دع ملعم طع[اه صمءا أ[ نط تل قنك تص[آ .مقط تمقطعة 

ل طأء52!1 01308-0132118 تدك 0011 


اماك .ط 


لمنلتك تتتصطهل2ط1 22215216 52لط عمتنةلز منللع؟! مأكلة ]1 
-1223ع6 كتاعقط تامكاعطظ8 .(أتلل صمادعع مدطسعم) طال طقلد20 تصد 
1 0113 مصعتقا! وتإصتطناة زسعمم تقصعط 


تعمل مغلا أقصة اقطعسدعم ضيل 255 وبتطدط رمرنم]ء2 تتدكداطظ 

1 تلك تتمطلدع عمدطتاعط1 عطنهز قصد02 .ه131 طقلاذ مهل ونه 

2 56012115 15172 ناطق لتقم ع0 قع21! يجسمكلقصتطءةغ معلج 
.قكقصلط أهرعء صقكلة 13 رطذااط و41 حندل تتقتاصقط ندل 


,5ع .530 أطول! رنط1 ممعنتقا طعان 
5 لي سم 8 9 م 2 © م ؟ ين 5 
ثلاث , 1 ت شح مطاع وهوى مت وَإِعجَاب المرء لِنَفْسه. 
8 17ل[ 61][أ5 1/0111 ,11161118111658/211 1/0118 067141784 1126" 


8 421]11141 61[ 0211 ,ناطقلا 1 4118لا اأك1! 14100[ رأغنل 0111 
1.7 417ازء5 4171/4 ممممطنء ا 


أطقل8 .طعلج5 لقتتة علد5تقعطط تنا طنال 1252 ,0104ء) عطولز حتوكداطظ 

علةنتتتقط تطزقتع6 رتقة135ط 3356م تقطة/1” رحتقكلة دع اع22 .35 للأكة21-1/1 152 

علةتتضقط تمدع حتدنآ .تتعوصة اعذه صنمكلحدمة20 ملل طماعغ عوحهز متعغحة1 
لطاا 8855 طأعأه علةكئتصال عصدتز حلهلقط1 تلطلة 


8 ,12163 56012138 203ط1 أذ اتط اناطع اع22 لما طن ليث 15352 
1 وطتتقآ 1216121211216 تاألاء] أذ[ .قلع121 جإتتفقط مقتازتط 201 [حاع1 
2 رقكلة1/ا .ةنإصطة 120 02:1 الاصقمة سممطلتقطع! أهم هل تعمد علد 
تتإطة .خطا غ4 أ5 03م 1352202 تقل طلغت تتقطط! عأتااقضنا 1222635 
641/14 تتقعلائع طتطع 5 253 ناكائعءط 258قئز 12515 طقااف 
_ل110ك1لتلة| 


5 2562 لصطك عالدكدجاعء2ك ع هغ عا ة؛!-ع هو إعلوض أعدك سمتطعم 8ق 


لامع دعم فأتام دوخ 27(م3 تقلط هص2 حتفل رتانتلث غمكلك[قط قرم 
قاط قل 


لص ةعم طمل202 بطخ طنانث غوكلتلقط وحتطقط رطة[تنتطماع] 
,01313 03:2 الاتناقة/1 .تقل 11 مغلا عصدئز طاعلده [أقحطة غوطعط 
نموا مقكله أ تلجع تغط وطتصقط عمدممه5 13قط 202121 نإل ناى! 112 
2 بقلنة1 512 تقح 202 جزع1 72( 2ج حتقغة طأعغطع! صحكل[ نز اتاع مط 
48[ 06 ودعكق طقلاف صتماءد بتتإصصتج1 02م 2211 ,تناك كلة 2 
للإضوع اع تغط محعمقا عصقل2! بال طنال” رقكاء2ع< اتاكتتصع اا 
عققة! لقتتصستها صمل ,تمتلصعد أعتل متها 2أكتتصقم) ذناع تاه اءد 
وَزُةة «مأكلة؟ 2211 112ل تتدعحءع 0 


امع طأع مصعم طقاد1 فش مماتة أعقل مدمح!] مععاع مه 560 

لنةكناكنا دناحطعد تتالتطقط امع تأع 20611 ,تأتدلا .ط13لى ارمع نتاتة 
طلقالق عمقل (سمعستطسطتط) وريم أمامعط مصدكعكلة1ادء؛ دكلط 
-لاة سعحم صقل صقكلة أ انتصعمم عصقتز طماهتئططا وتتصقط روبخطةط جدنا 
لقع تاصة أقع مت طعطط بدكلة1! .قغفك! أقحصة 21آتط مهل تأقطهم علمنزصوط 
-ممعلة(2 اعصنمم قلامكأمصفحط معزسستاتط طذزة [ل2 زعم لصا طواام 
10لا 72زلللتنالتاط لامتتتتناى ةنا .طلا أمتاططعط علأناغتنا صقكلد زج 
.ناطناط مستتاعط نال طليل“ صحكاد زد غ522 01 رتذكلةم8؟ حرهتاع5 حتهكلناكلة011 


#حتععلنهط-ع! [قققة تطناتمع لام طعت ناكأ طنتث 0055 هتسقتطتدع 53 

نذ طناز عصقئز وصدده وبتطوط بصمكلةغه28ع52 2لندآن سدتعقطء5 

غ2طهغ2هط 13 مكلذ[ .أهصنة فنزاصادغ2ط 0565م 261111118811 560318 
قاء5 صسقكلة 12 مكلقطط ,قتطتاك 1أدمع تاأتطعخم لانااءداء5 


بلتأطقط5 طخط 20 سقط ك8 طعله أتاطة تل 1152ز أصا أغقط هل :]1 

1١7 3,‏ أ لاتتتطع]/! .1274:1111/0(1 ة5 211 صسموقة21! أتقل طلكطتتة تز5 5601:2118 

ع تتقلاتط نفل 513-515 201 زطعط حتقكلج علتدط 22021 2]115نا5 

طعامعء معط علقطععط لهل 12 بطأ مسدتدغصما .للد وكدء غدطلاج 

نا نالع طط1 تفاع صق 560 .111 32021 2685 132أزنام نفك مأقطهم 

تقطةطمهة) طقلم تصقط عصقائط عمهئز بمتإصصتة][ فنسمآن غدمصه لمعم 
ل ألقا نأد5 وأقطهم غ2م 712202 تتتتتقط 12 3ر52 ونؤقنة 1ق لدم 


كام م2 لقستمع82 مقط زصةائعم 202 تلكاعطناته أصأوالطط 
ومتطقط مجن[ دفلط قطن" مدعودعل غماعل مهل 671/6 عتطهقئز 52013118 


صأل خط مت انازقطم تلك هد 366 


ل ققع61601011م تتقع تاه تتتتقط 0112111 نذأ عأتدط أقسة- أقة 
2318 ناكاء! 52111-52611173 103[2321ا122 38ت( رطقااث4 أقصصطتء 
مبقنزلا-اقصطقع مموصعك مأقطهم ممذج[اقط لزع طتوعخط وخلط 

7(ة21طهم تقل أقائد للقطسسة معد 


0213322 2262:31:11 8قةا كأمم 11أد5 203 رطةاتتتطائغع] 
153 2130ل 015281 512 لتقا ملتمتطتلل رتم 


مه أع5 ,رطنارة مسذافل جسداععوع مع حزماء؛ وصدئز جكاعندء54 .(2) 

1/4([1 20471 حتفل ا(مأنعم “نابا عأممحدماع! طداد20 نطذ ماعرعل3 

الملل 12212 طد1الث دقعم ناحتة 3022072 أباكادع عط كلمل 1 عنةئز 

0 أتماع ساح صعطط ماعنء1/1 .وعأعنتعم موعغد ممعم أقحدة 

نتاط 21 .طقلآث 02:1 كتاوتتط! متوعء5 ولاه عمقل تتقتختصقط 

طقاعغ عقتهتز لامتاءعا تتمسقمطقمعم طاع[آه مماهوء مم1 1ل 
12118113521 


له طلعم 12213 طدااف وتتطوط 2ع تمأعتعمط عصدتز ماءندع1 .(5) 
-0118 202121 تا مطاء 1/1 .1620222 2[دمع5 تصن لهك للأقتاعع ناتة 
أقحقة-3221 تدع جعل طاقل 0216 قل ذتاتنا! عطولزا 01328 
8 اللتقلمقطم لطعم للتلتسعحط ماع نعط مممفاصد1 نا1! .ماع تعجر 
قنال!-0321 كتاكتتطا مدع حده1م0ائعم 2226ل عط حتقل لمقاج لجمعددر 


قلعنع1/1 .لزه نالع1 دتماصدنل تنما صناطدوع تعجر عمدز ماع11 .0) 
.1114/1 4/1115 تتقع 213! ذل مفكلة7تصوطع! عصدده طداه20 نذأ 
أمةغ بطقااى طمعععتتصة 20321 زعم ماأعزعطر ومفلماء1' 
اتاعتتناط؟ نما طنتل ه25كآ .1 غدناطرعط دوع صنط نداج! وصدلة] 
1ه صمل ,12131 ما[ع عط )هدك كل غأهم2 لضعم هروعه5 
تقل قطدكن تتزإمعمدمناا ممعمقا تلهزمع] 1 .مه لعطرعد 
طنط حتفصهزداء! أل ألتصعم عصدسدها 


حتقك :4(1/خ!004467) حتدعصمامع علتدط سوغخناطهعم ماأأكقط قمقمطامعد8 
1141177 1/1 


2م .قاع زعت صصرفا أ تإصعطط حسمفلهك حتمع 0122م تتققلءطتعم قم 

قله نزع! محعمدا! 21غ62 4[عم2ع22 ع1لقط [قلقة رحتد كلق ادع نعم قنز 
أمكلةز2 228ل 1152[ 202 أصه1' .تمتاعا عصدلز معاعجدعمم (هموة؛"]) 
2 [31أمغ مجوعه5 [8غ2ط ع100(1 واعنتعخم علتقط أقصة وبمتطقط 


6207 طمن انك علد كمعء4 «هأعلة؛)- م هإعلوقك 1عم ل صتاطع م الى 


“لمم ننه 01-11 محدم1اع! تتفل بقعاء5ع7 17419044 هنا تتاعكاع] 
تناكطنا 302 طعمكلدمة ,طة1ة20 أقطتائتل كتصقط وتتدلا .قتإصصلة[ حهدَ1ذ1 
ب#طصضقط عصةدمهد طعأه ممكتتطلة011 عصدتز علتدط أهحصة ممملامل ال 
موأتأدكاءةء6 كتاكتتطا! 201[ مقنإطط3 5132 26211 1د801028 1نام3م2 
وتزماقط مصممستدع 5662 .كلد زجع !تل عمدتز سمغ باطهعم أقتصة مدع دعل 
طمععءمعمم مبإستعتلمعه مدعمعل كلمل الماسيرد عاق سصقصتلم زعا 
دكتط عصقلا .فنزمانكاتعمعم صفغاقناطاتعم أهطتة جإقلاءد سفاهل طايخ 
قوع صعل 202135 اذ علناقناط غ2 زد فتنزصأناعطناتم طموعء دعتط 
تمع صعل صقل كتاتع اعم كتالاء) طقال طلمجعع نتصة 2ع 2أع تاعخط 

طقالم تعمل حتقعدحده201عء2 


تلإتستمآ أفصدة علدقنايء2 «ماعلة1101-1ة1 .© 


اقحطة علمكتااعم مله علمتتصقط لتعقطد رميز مهل طعتلب ستداع5 

متتصقط تدع صعك تعتل أكةغ 2 طتمعم تعدا تصند لل رتصدغء] صدكلطة .دتزمصتد! 

صق 21م ناتع خط فنزحتة نالع مطعتة! بنط علناخناط غ512 2نتلع)! 225 طلطع 2 
أكنتطقطط لقلتة علدكتعغطط أذاعط عسمتادم عقدتز #مغكلة] 


بأقعة علدكتامعم مكل طناأتامع5 نمكاكة أءزصع طم طاته زد مداع دماء5 
طناانامء5 .ةتزستمقل أققهة مع2 زتعم تقع3 أهحطنا أأقطءكدصعم مهل 
نطة 2021 نذأ :غ2 


عاكقصن8/4 (1) 

“6ن (2) 

: لقتصة غذتط حتدكل1 201 تنام تسدعحه14 (3) 

8م هلان !12 12 عصذتز ممكلتدطع! غلكلعصنات لاع صناوصءل1 (4) 
منة] عمةنزه 

صندا عندنده مقطدكدوع! حتكاطودطء تتصع/1 (5) 

لدكع نإتعت2 252ظعطة علتطصنا مهلدز ترتعطصعكل8 (6) 

انتزنا“ (7) 

وكا تكله [تك طقلناه عمدنز لقطنة تلدوع تزتمءل/1 (8) 

5 لتقل ناوعا (9) 

التق حمنهداعء أناكلة1' (10) 


عطقنا ممعلةمتامع! مقلغدم أع دعم أحصق!ا طكاعلزة صسقتل نتصدع]ا 
أقحصة-أقحصة مهلفط 225 ذل «مغكلهء طتاانامءوع! طعاه معكاطهطاء 015 


مأل 1طقتك أنازه طم 098 هد 368 


لقتقة علدكنائعم 0321 ج135 انا انادرع5 حتقكاأناطء تزدعمر معنداز 12 .مغلا 
:01285 


.لممموئعط حنقلجل كقلطل!] (1) 

فطتقم تتمعصعط دسصداهل كحاط!] (2) 

غناك 8ثلهلز أقدألطا (3) 

غ51 طولام 202مع! وتتصقط وال! أقسة صممعلهنزوءرء ووطرعل/1 (4) 
للها عضقنه لتقكلط52نالإعطط تدطتصقد مموصدز ,أعتل دودزمء81 (5) 
كلتدط اأقتتطقعط أكدع]ؤوأكدم! معودزمء81 (6) 

طقالاك لمعععناصمة أدوصتوحدءل5 (7) 

لقصصة طقناماء5 تدل[تدع84 (8) 

طدللف وأرة) مهماعط يج دوحه51 (9) 

ل طقلا دلدمع! غتماة دبرصواط (10) 


اللناتاآء5 تتتك[[222تم1 11 حتقكل[ أ قستتتطدعا وستطوط بطاماتنتطوعة؟] 
'14]” تفاع صقله5 ,ققعا نم0111 طأقمصمعم وصقئز علأقط اأقسة 
كا 1ئنا- لاع صتاعطء1/1 .آققطة لطقناطع5 قنز[ 016013 حتمكاطة مع تزجع 
نال (00224 1081 114111 [2) 12131 012118 ط1تكنا5 أقناطأتطعطط صمل لفح 
ألما نامع أم12 .8ع115ز نأا أهد5 طأملعلع5 ماأقطهم دمع امغهط ممعم 
صقطةطصصة طقلاهتتصقط سمللدغ2ط 01 عصطهلز ,تحدقا بالاتاع ممتأعةطعد 
8 لقحصة “11دكع تفص رأق كلد ص5 قتتقة آنا اناك نا[ه5 .3ز52 3/2ئ31213م 
.خناطاء25ة] 22221 تتقا-2]21 ططعمم مقلة ,نمع أت نا 1ل طهاء) 
طقتناطاع5 مأافطهم حتقطة طحطعقع ممعاعصة اتطاع عط نان كمع متم اداع مء5 
ل 21321111512 تتقق[اعء 2202 أناكلة] رتاذع1 نفل 135[قط 560208 .أقتة 
.أناطء25ع لقتضة غ600 ممع تقلطاء5 ,أقصة أذاتم ءالمع ستمتعصر 


60121 2211 اهملع وعم لاتطقط ,تصتد تل جمكلماه! تلصسي]1 

أقمطة م2202 11 01208 كقتة [تتاعم 0203 8 1ن مدع ع 1هققتة ]ناكد 

ما انقكآ-118نا8 1211152 1111 013218 طلة216م2 لالز رتتحكاناكلة1 1ل عحتقلز 
قنز ص لاقحصة اعحدعع أداتصعد 


هلإززة لإطع1 هصطلهمطععط (أم ماه غمطط) اقمطة سممامودعع]1 
اط 0211 تع ناألاناعكا صقطة ططق ته حتذى اناأطناء؟! اتتتااعة 
غ2 ناطقهم أقتطة 235 حتقكه لط 2021 1212هم حتدكاعوصة 560 .لقططة 
طقل 51111251 غ562 ,قنل 32081 15اعز ه0628 أقناوء5 بكاتأقط 
1011١١‏ 


09 كت طدنمطثك علدة دو برو عمغعلة)- مغ لوقك أعمره ل صتطع مععق 


طقتاطء5 تفط د[قطهم ونتطقط قملفخصععط 212طلهم تتتمطة طحمة أ رع 8 
رذلها كتطوعه5 ,ثلق! طناأتامع5 ,تلهطا هع مقكلة0لصدع )دم 111ل أقحمة 
طقتاطهة تقائد وتإصطةطصمهغطع6 صمكاعصمل56 .تن لتقل طتطء! مسمعلطةط 
هلع طتعط عصذنز أدتلطه! تك 511251 7202 ع التأتتدع122 1ل 32221 
12110222 ناا صتدا عصوده 2لهمء1! علتط تكلة1دعط يدنزص 8/1521 .قلع 
فزضة لقطلهم تقاتط ناطاذ صمل طفتزة لجع علتةط أقتاطئةط أصة] ,2213م 
طتطعا عمهز ,تنود أطدل! ملدمع! عاتدط نملقاعءط أع13دم م عذدعط طتطء] 
طدتزة 02هم علتدط أقحصة عسصتلموطتل دتزمهتقطدم أقائد أعد! أؤعقصل 
خاطا محل 


ذةغ يةتصتهاته طقطصوئمةط أقعة طقتاطءد هلأماقمة 120 
وم تافعط علهل1 دتزصة اقطهم 


تك صمعامنلفط نصعا عصدنز مقط تتتتاءوع! 21ل علمكامم طه1ة20 تصآ 
2 طقالاذم 2ع220ة5 .نأل أقط لقلتتتطمغع1 8/212 .أصذ طقط 
1 لقعا 112121 


مانتزنا” سدق “1112 تأشطمع د11 .8 


طبازنة” صل 64 عهقهئز مفادز أنه باع اعم مسمملهك طهلتتهط-! أأقطارع8 
مقادز تدعقطتعط أغدناءاع70 تامحصقحم طفاء] طملدط1 تلطة 22د" .لصأ 
كلتط عصذئز اأفقط مدوصعل صذاتاناوء! علدتتصقط أصم لق طم دعم مهل 
صقل 1111118211لاع]! كلةنإطقط طمة6201م22ع72 بقع مقا تيقل 
202125 صقكلهة أنه مت طل! مكأعتعطط وقتاهم عقهئز رأصة!" .صقة أ تاحدعا 
علدتتصقط تمد سمفادز متتلع! تل ,طوماء5 .(طنيل صفل “ميزثت) تصذ مهادز 
طم عأ ومتسمطعم ماد تقلا ر32035ع 3228ل[ كأ حمذعم غدم2ل2ع] 
أوطتكلة مموصعل ماعجدعطم علتقط صغم اطجعم تمل طقل 2ط1 أقصة 
مقطة طق1ه20 تصآ .نط1 ونإصطه20ط1 حتفل سمغهماءا! د تزاج كنار 
ممكلطتناة زمعم أفمقل عصدئز روبإقطوطئعط عوسطتاهم عصقتز مقصة 2 زجَءم 
ع تادهم علنةلز عتتقتتاز ع[ لةل2ط1 ألطة 56013318 


“11/2) مذ غنادنزصمءم فناوعا مممتفعصة تتفل أمسسطماعة دكاط تدع م 

صفك تمعتاج مجزوععطعط أغتاطا تتمكاعك تتتملفلصعغط ,(طلث صقل 

2412101111112 طقالة دلازكطآ .مماعماعز تصدعا ختفكلة 2228( «أكصطأام 
لتقططلة حقكاة تتتكاعدء 


مأل نطتقتت انازة طم قله مع 370 


111/47 املدزدء 2 سمعلطت طتسع نومعء14 .ده 


8 1515م أقطططء 202 ,4 ألكلةزتدعم 1غأ2طمع 221 علتطادلا 
ةعلق طنعم 01 كتمقط 


8 الفاأمتلكعم 32)1اع7 نهل أنه زداءم تمعاب! رمتماءءم مأى 121 
امعط طماعا .أنلاة لطأقللم حنه“ناي-لأث تسمقلمك لتلطاضوعىه] 


ارعه, وم 57 إن 
8 2 


0 00 أن الله غلى عل را قَدِيْرٌ ون الله قَدْ أحَاطً 


أاتعرء5 0411 غأأج1نه| اأنتناا هلماجم أعائع 1 الواعا عتنمن لهاعطه!]م” 
642047 ,4041114« لاله اطعة لهااشق للمتاعءط .أصلاط مانام انا 
5 4506ل 1/1211[ طأهااشل 584110054116 ,غ11 [4 اع وانء111 1ه 1أاه1]1 
,1/4 111111-10 ,4/1 ]41 565111188111116 10411 .565114114 5620104 
(12 نومههلهقططاخطاحة) “نتغمنادءة ماأهوعد اغنام أاء 1 هازع 47ازعر 


بلتقصطلاءعط ه151 طلاخ اناطعدمع) غ22 مدع معل مما ممادء5 


لاناقتااء5 غتلائعط تصتاط ضفل اأتأعطة]! صسملمام عمعه طماعءئ دملم” 
2 عالناخطعط قلهعه5 021352 تتإصةنالع1 متمغصة أل 203 عرقلا 
كاناخطنا ولإصاهط تاعخط تنمعنء0 تاحصتعةط «تاكلتك صذنا .هتزممقطحلصلع] 
قط أع 13 1253ءلاقطة1/1 20213 تلم وخطمط ابطقاعع عط 
3 51212 صقل تاج اعم نه 1مك ,نام اعلا معد اع طاء5 .اتاطقاعع دء 1/1 
تاقكاع ةا .صقطةلددءا! أقتاطععط علقنتصوط 511012 صنام 3زْ52 2212214 
8 بطهللف طاعاه 0125251 تتإصقط تتصماتلقطد تنمادكءا كهنام 10216 
كلظ .ناا لتصطدل2ط1 2032م تمقتزنام تتعطسعمم و5 تتتكاع نامر 
ل ,نتتتأة 1قطذ سقكلتأقطءءم لعل عندع0-عصهده ببلمتقطععط لطقلقد 
-هلهصع! علتقط صقل قلغه5 ننفكاعقة تأتقتتعط نذا طمكادمة .فبزص أ ز ل سعط 
للقعلعتء افطع ,نأ أأاعمه5 2تعللأمجعط يامكاوحهء تنقاككا لنث] 
“طمل0ط عصهلز 012118ع5 


ممعم للتاتضعطط عحتهلز 5501318 حلط رهن نأوعء»| ع1/411 طأك !17:11 
حتاطتتعط مجوققط صفع دعل أهناز 13 دكلط ملزصئة معطاء5 هلز رقع 7قتائعغط 


1 عت طملمطثن علدد نادعق عممغعلة؛- دهع لوقن أعمدل م تطع جد له 


1 18202 12582 لتدع لل1 "تلتق كاكة ج201 12 11ئ1لمتة 11 رتقطتلل ناطتر 
نام 8-01228 0121 27تزطاع 52 موكعط مداع تدعا ناا طحكلصقكلناظ8 .عه 
طم 0ط أمع نهذ5 ع قهز 01228 لدَّع5653 8827211[72 1018213 3311 3511م[ 
نط[ تنزماأمصيهءد روععاء5 تتإصلتقناط مقعاستططئعع د21 دعناز أدص[ 

أناطءدنة؛ وقطتضقط مقطةصدة1ع1 ندل بمسدعتكلام ونإصاعام 


أزنام ذل عصذئنز عممءمء5ع5 أقطتاعمة مغأن1آ 212دد 28درز 2ق اندع 10011 
أزنام قنالطة5 بآقط1203 .1135 222124 تإكقطط طأء1ه0 أأقصة]1 115881أء5 
طم حنمل صدكج[قط مدع ناعل متملع ستل صدطتل 2م2-2م2 202 10216 نكا 
قهز طدغدناطئعم لقصصة توقط دنزلة-صدتزنام صمل ,قله 12 طقااة هل 
صمل مأمقط طتاتتااء5 ,نا1 أتمك طلطع.ا .11 عصقده صما نتكلة 11ل 
2 001 نتنأ مأذدعتء5 مققلة طع1ه التلتستل عصهرز ممدتزدكاع] 
بطقلا سمدتزداء! صمل مأعقط وسمتلصدطتل 11ماع5 مهد متزصلج1 ام 
-قلصءط تاأءطتصعم تتمكاعصة 115ط تتتستومط عددعط صمدتأعتصع! ردكاة1/ة 
طملاة تعمل لعمافعط صتدعومع0 تاذ تقتتصععط عصدتز اتمتصنك ملجعط 
قوع تق تقلتطء] علدا ع اندلا 


أ نادء1 2138 متاتعطط طلقعلصمطاتاط عمل تدع ل موعحءطا 
0221 لالط ةلل مقلاة نلاء1ع21 لاتدعاعطء 2113م2 21262 328[ 
عط أناطء 1625 2ع ه522 328 112313 ناحطعء! - 35 113 ناحدع ا 
رتاآقآ تأطا طقلدة صمل قصتط عصدز معماععم-222لهعم لفون 0 
8 2131لاقلطع 1 0211 0121 سععاأكدمءاعصم غذ[ناد تتمكاقصة 12از 
قل تامامص قنزهء 215 باأقتتطاة تتعطعاه طم1آنازنة مكأقخط كلتمبط 
2 28لا التق طنا1 2502م 22135 50د8625 .فتصنل طعاه أغنتا تل 
كناع 211كلء5 12نال طقلأمءط01 صقعلة تتماقطء 2[2ء215 ,53[9 
1 أهك ده خلألتتسعم عمدتز طقلهانا ,طقطء5 غومعتطلة 
بة7(ل22-1 21152 لدقدطءع 21نا5ع5 


م م 


م كان 7 يْلُ كَوَاب لديا فعِنْدَ الله تَوَاب الذَنيَا والآخيرة. 


24 41111164 41 7011:2414 12114211[ع11111 1/4118 804184115514274 
2 70(1814 004 للعآلكق أوذد 41 هازع 7ه ,(أولاةء1:: 14 1016 ) 
(134 ننهدذذتآآ-سة) ”.4111:1741 4411 


صنل نط نقتت انا زد طم كه هد 372 


بق25360ه5 .توك طوللنأناك3؟]1 نون[ 


إن الله ئعَا تعَالَى لَيُعْطِي الذثيًا بعَمَلٍ الأعجرَة وَلاً يمْطِي الآخير َه بعَمَلٍ 


1 01411 227اعط- تشقتزعط لأشالاظ 111/6 ألاع ع 1اناوء 5 " 
0 ل[4]آ 014[ 40:1 رأه 01117 للاغاقلا 217161411 11ه ج4611 6 ناتك 
111111 انه آنا [اا 41 1/2118 4711141 1276114 11721[ 21 :ه ]71611181 

01 


ا غ212 مقاكة لطاقع27268 تتحكاوحه ذ[أطدم3 ,201[ 
تقكلة نتقاعتة 21522 مأقعتط2[1 لقتازبط عأناقنا مفطتع صاعا صما 
32317 25 222ع56 13طنتل الكلتدعط اأمعتطلة سماغد م2 لطعم 
قختنك تتمكطتضاع ضاع 222 للإصقط نتمكاعطء 2112م2 صتتتسولع 
7318( 53316 72023 لالطتمقل خا امتتطكاج عصقائط سععاح 
لغ تأضناك حتدءل)2ط 272202 حتقعلة 00216 تتقاعصة ألماعصدعوط صد”آ 
-221102221 تاقاعته تتام 112[ .لقكلتطلع ا اماعط ع قز أأرممعد 
ضوع قعل فوع صخطء5 .تتستوطط أقكاعا مدكله 6ل8402 15 ملقم يوتتمصف 1 
أمغتطلة صقك مخصنال تداع ناوعا أصنة اهمع تع بتكعاوده سمتكلتصء0 
58 01258 أقطهن علتهط [تقط لقاصماعصتاحعء ,مكلد51 .ذتج تاقهاء5 
!لم21 مك22 تاعع 11611 1211 


1 اقتصضوقعط ناقلاعوطء لطداتتدعحد[ زموئاغءع! 1نم دارط 
1 012128 01122112 ملاأضعارع] 02328 أحطع 0 لاأقتاو5ء5 أوتاطععط 
8 1021 دقفل مقغدعمعطع! ه5ه زعم طواقحط ملاع متام 
أقطةنء لاملعمة وتطةط بطق 12 قنزصةئأتكاء5 .و لإمممع ةا[ 
بلعصعط ,لالاتقلهمع! للدمقحط تقكلة 12 مطصع!ا معأقخط رةنزتتق رع م11 
2 0382112113 تالفنا .طققتع: صقل قصتط تناع مهل ممسعم 
8 م( 018228 الطعل [مسسمععط ناا أقعلج :»5 ع328ئز 01228ع5ع5 
7م تاعمع5 دلإسأملوء1 


قلا قدلا )22 أتصعل دتتصقط طهالدتصوععط ربخا مدععقا طاع1© 
مفع مدعل قنزل7202-1ع1 بالتااعم نفل فتإل ةورع مقا امسصووءط تامعاع جره 
ناا أقط تفع دعل هنل حصم مط 1210 أتقعع م متتضقط مانع5 ,لامسقطة5نا 


3 خخ طت نمطت عاد دساععء2ك مهلج ]-عه 4 لوقف 1مهل متطعو د 6ق 


-113لاتمعمط حتقك لالطاقع 20620 مللكطتة أ تتأ قط فلج 1012 2زهء1115 
مملقطع] طتغبط علمل صقل ذاه نتحصاه نا اعم دوع صتطاءة ,تتحصصم] 
/ؤقة مق أء زوءم طقاتصآ .صته! عقةز 


مأكقطة بنطةا عمهز عتتةنتمء5ه5 هلم زأهطاناءعع1 عاأنهلا 1771115182 
3 203 تاطتمعط نفل رقَزة؟ 5602328 عتقناء5 )2 لاططرعم دكلط 
علناطنا طتلتتسعخط ناوعأ كناز نال ومهده أصه1 .2زْ2؟ ع8ضدد مدع دعل غأدكاعل 
نأكقم لطأ عصةع0 .1352 0128-0128 ممتأقطدعم عأتتمدعطم عاتاطار 
قعزصاتاقطة5 .قسصقعلةزئط غ01 عمقل طمل0ط «مرقعع صدتل هاج 
دَزة أقناتطصسعمم طماعا تاذ مصوده قالط وتإصصه202ع! مسمتستدعةط 
2 عصوءه الناطسعم مثل قالط صمكاعصتلصدطتل ,عوصقمعد 1021 
م تمدع ع1 .“11/4 عطةئز 01388 جنههل2! طقاتص! #ع8صممعد 8012 
8 ,1253 013118-01318 1قعأ8 21ت لإلتعط2 عأناغضنا طتلتسعم 
0 لة )1 للإطتام 13 آقط08هم رقصتط حفل بطقصصع]1 بطققضعع 
صقل دتصنال تدكةتجطء11 مصلا دزْة؟1 قطدل/ا مداع تتقتاء زإمعطة انمتا 
7م[ هم مععقف طمالة تطتهز بأدعتطكلة 


طتكقط تدكاعصة وسحتطوط بطملقهط #للأمععط تتحكاؤدء 8112 
ممقطل لمعا عستممصدذ لل علتتلطاهط سممقطلاهع! صما عع متعم 
تال جزهأة1 3823 لالتأ قلط 21611(283 كلاتقط لتقكلعقت قللقخط رط 1ك 
ا 512لالتقطط أأقط قنتتعة رطقطء5 .12/213 طقااك عأناغصتا كه لطكلا نهل 
غقط مما-عصه0تمعدعمم دقلط قلط .وتزلط- أأهلصع]! مسقاهك 202 
مق لم1 ألو مله مكأعجدعمد اقباط لطعم مهل بصم لمعا ماع عحم 
صمل ,نصذ مقلدز تاناطائع طعطة تاقح 102162 نتحعاعصء مااز ,تدا أوذه آنآ 
ملق تدا عصقده أعحتقدءدتل قدعة علتقط [دتسصدععط داع تتذكاقحع 
تعتقده أأاقط غفتاطسعحد طقليام ممعصعل دذتط موتاز 12212 طقاأثة 
مدع دعل ,1201[ .تتتسمدع دعل عصممعد لهل محل أعاعمع[ نا عمقده 
أعصعطلل دَزْد5 مملناط تاماعد باأناطءونع] طملوط مقتهز 1أناكلتع عاط 
ناقكاعطة ,1/1213 .2أكتتطتقط طعأه أعصعط 1ل دهتاز أصها رطقلاف طعاه 
.كنا تلمكاء5 أمعتطا2 صمل متسل سمأعتمع! مأمعلسدعط وتزرمتلهز 


46> رمام امعط طقصدعم أعطدة21-8 سدمداط وتخطةط صدكل)2:ز101111772 

تقصعط تعلة رطقلام ندع رسملد ادع ناعم عمدتز تكلد[-تلد1 عصذرمء5 
ضقكلة ناكل عصقئز مقط مدعصعل طذااخ طقطص رمعم مفلة تجمعط 
35 0121218 201 زصعط صمنلناموع! 12 “.3 أكتتتقم طعاه أدعص ادع ستتل 


صذال اط قت انازحطد 2ك هد 374 


مرقلاء5 14316 تتمبلاعا تتطلة عستلدم نمك 2235(10 علنامقطة متطقأمعءم 
1111111 780111ع5 12128511118 12 ,56560121185 طع[ه أقط11 1ك 12 
2112523 13ق2[1عع تالتتعطط لقصدعم عله10) 13 .أه[قطد حنق 2 زتعم تعد 
لهنم1لدل كتائاء) 12 ددا .كتلتج «[12490هط-:[هو2 له نأنهكاتعسعط 
أغداعاعص 12 للها مهلاء5 رأطة1 .ضقاتاط طتازنة تمده حندكا تأمعل 
8 01358 11 12 ,3غ12 52 تاتاع كنال مكأ2212 ,ه0121 171111211نالاع 1[ 
م0301 تتتسمتعتل مأعع طعت قهلل حدما يام 13 “.111/4 
5224 121نال/ا .2م2-2م2 طنقعا اه ص لتطعطط ع1لقل1 تاكلتعتل عغمطتاعم يمام 
1111611 لاك[ [قتقة ااأتتتتتاء5 نم2031 [طعمط سقصعط-تمطعط نوكل تملأت بتطة 
لقحطة 021 صنام ألا تلع5 فلإ أققطة لمملطتطعاعم عله 12 دنا .طد1اف 
ام 21611 13 ,11212(/2-53(3 .72زتتطتنااعطء5 مقع[ د كل0112 حلة1ئءم عتنة (ز 
1ل غدلاع1 12 ملتاع!آ رتنا طقاعاء5 صهنا .مملتقطع! ملهمع! وبزتحن ذل 
طولام م2ع2208ء5> ,حنقكل[ة 2061182 قل201 رعق 0131-ع تدده تتقم 1202 

”“.تتمعلتقطع! تصقله زصعم طماعغ 12 عتنتدمماء5 .2 تإص ام صطهة عط 


,2611122 1135232 حتقذلك ع1 


و 


إن الَذِيْنَ آمُوًا وَعَمِلُوا الصّاِسحَاتِ سَيَحْمَلُ لَهُمْ الرّحْمَنُ ودًا. 


067071121 4411 267171141 1/4118 8118 0174718-01 1[1111/4اج 96511118" 
-11:6 61411 18771147411 14[ها/ة ع هلا أعااق عأماءا ,طتاهطة 
١256 1251/1 541/4118."‏ هماع 7:62 (1211[) 42124111 1141141111411 

(96 تنه نوعة14) 


6 12213 طدلام” رصم لداهم72228 تتدكد11 انتالص[ طتطعآ 
“مقحصتعط ع8ئهئز عصدعه-عصدءه طعأه تدغصك1ل 12 سممكلتلد زجعمحم مسقن 


أتلةزتء<1 تسمعلطتتطص وصع81 .ط 
ناقعاعتقء قنزطلةلتاعط ,تسا طال ألم نزصعم أغقطمع تعخطم عاتطاصنآ 
6 1512م 1852 مكلا قطنءم سطع 


قلة ناا ومالتقطآ 5601218 حتقأقناطكعم« لهممط يه1تتوغ عم مزأد 1ط 

طقلاذ طع1اه مسنساعء نل صمل تقطل1ئتل قالط دمتتصقط تهاته تلتلتسعحم 
8 اقطتاعصم تانعمع5 تاقاودء قعاقمم عكلة10) تأتقهلق1 .13513 
اط نال طدمنا صممئدعل أعقط عقنةزصدمهء5 دزمعاءط 28ةئز اأتقتاط 


5 66# طملوطك علدممعع42 عمغ]طاة؛-ع هلوقك أعمل منتطعم 8ق 


أزهع تدس 02 12131351 نه زاتة درء5 2 731185[ 26122[382 26211 ,539 
321 تمق كأكناكتتطاع غ20 نأقعاعطء 12 يتتتحصة ل .لعع1 532826 كانة [ 
2 تلامقعلع له 12111 رطذالة 02همع! تتتصقط نتحسمصقاة تاطجعم 
1021 نز أتتقط 02م تتمتدكقتام 22212 يتتقط تطدد تتزأ قمع ع3 ]ا 
مل 11 لامسلقمعة تقطل هعد 115 ملتطوصرة دتزإستماتم موعستطاء] 

3ع طعا 


باتةمطتتقنعط 13:31 طقاافظ 


نما يُوتَى الصارُوْفَأخرهُمْ بير حِسَاب. 
1/011 2<|4[1 هدع 1/4112 014115-0184:12 114:11/4 11/4 اللاع 756511118 
(10 تتقصسد2-عه) ”.25أ02 وماتئها ماء 11167 وأهطمم :تمان ةائء 41 


بق كأغناطء5تل :145و كانكقط غ22ز112 طقتاطع5 ممقلهل 1ل حتدنآ 
سعط ج1/411 ناكأ 6 :7ع عه 1101 عا 71هعاط1116111/16 1 16مم 7 
871 21414 تأعآه أهاتائتك :لهاءم عله14؟ ج1ئهلا 125471هط ودملام 
هعم علهقهاا هلرءد رمعاتتاءغ :1ه تمع 1:ء414 :لمعم عل[ه4]ء 
".11141111514 ]141[ 41 5م 1اتء] 


1 531 352نامع2عط 308/ز 01308 أ38ط للدمنا طقلتن1 أطلةلأقطاتآ 

أنال1 نتمكاعقء عقنة نر[ ,53 حصقط؟ 01 دندل تملتصععط نتاتل عانهئز نتلسلعد1! 

12 بتاة عدوءطه5 تماتصعءط طداء) تصتا بطدتزهم لدكتاك حتدعصعل 
محمة لقم تنمملممه لل زصعتم عمملد ممكتقحه 02 اناعم تتدع دعل 


ب18/212 طقللف مضع عقا مممتدتط تدك غذلهط5 أعتلىءط تتمكلوحه 12 أ[ 

نحا تاحستتلععط ملمحم ردزلا اتاسنا ولإصقط مماكد 1ط تتمكتعدء صقل 

-1و1ه فك هه أ لنتحمعء! طءامعء متمعحم ممملهل فتتصته لتد دوع صتطامع] عله ل 
,20 2ع 12:13 لد1[اى قتتقمستدع2طء5 .3:زل] 


2ه م 7 مات م . ع ّمه ه دم مم 0 - 0 
فلا تَعْلمْ فس ما أحفي لهم مِن قرةٍ أعين جَرَاء يما كانوا 
7 

يعملون. 


1561111111 1/2115 0274 ألتالهاءج771©11 ها 71:11 756018118 
وانهل (لأه اتاد ااتهع114- تاسدع هاطع ط) لتغلهرة رمعا 11167 ©41اغ 1411 
و10 21ء! تتدعداهة أمعهء5 ,214!: 7041142118411 1116111/604771814 

(17 تطهل زه5-قة) ”.وزع مهأء 211 :[هاء؟] 1/4118 474 


نل 1طقت لنازة طمقك هد 376 


مما لات 1[ةجص32281-3 تدعدء0 2[201ع] عصدذز طه1تماعء85 

طماعغ تصتط ردزد5 ممقطعتل ممدععطء6 تدع عقطتل تتتققط دز صتمتااعطء5 

22121 تأاقاعنةء تلضععق! تتتصقط ردتإستداتم غددرتا-غهم تامعط 
لطلذ[لخ سمقطلاءع! غهم 2261103 علتطاطنا لمعل 


طعاه سملت(صةزتل عصهئز سددقادط عدوعط وجرقاءط طلم اصماع صتتحع ]1 
213268 133 أتلقطد حتقكلة زقع251118 28ةئ( فكاع قعطط أجقط طدااطظ 
4 1464 51121 211236! تنكام 1516118112 73118 21311 ,11118213 
511 12قل211] 521811 121110112323 3 لإتتقط عقطها أمه]أه!!! 
بلقلاذ لقع مسمستمع 552 


مس واس ل” اص إىئ كم هكم ل برص بره و م سمه وه> 
ومن عمل صالِحا مِن ذ كر أو أنثى وهو مؤمن فأولئِك يدخلون 
, مج ووم 6 ,0م ٠‏ 0 

الجنة يرزّقون فِيهَا بغير حِسَّاب . 


-أ[ه! عالهنا ,1[أأه1أة ع1/4711 01114 111611901761411 8222112510472 1211 ” 
,8671111014 16204416 4414711 16 56424118 ,17617111211411 111414121414 12/61 
أعاءعدء7 4171 هأ 11161 ,5147206 4111105111411 01411 هأع 11167 7110414 

(40 تحتتص نداا-1ه) "“.طموول! وراتهما 4/: هاه 41 


ممعمدعل تتإضقط صقكل 01121 328( تقد زتعاعم يقتستدك خلطه تودظ 
أ238 اتنام تتااع 5 قتإستهاتم 202 لهل كدكهد مملاتعد 1لدا تأدد 
8 221325 علةلإققط تجزقئعط رأزةط مغلا أهلق1 .0151رء5 تتستءتل 
2 2-22237م2 216118125111311 12123 ,512-5121332 211ك[م8 ل 
علناعم 01 55ص1ط ممصه قْد5 تاأأوء6 نالقادعط طماءغ عتنةئز متقلتوج 
4 261311 انا تفلم صتاخ 1 ذااط لقطه0ح1 22 بزص 2222م 
2262327633 طدللمف هددع )521182 2222[201 تتتقتدلتد بطقلاة 
8 13ل113-1نقكا مدع تمع 12111117:2 2161153011186 تقل 111131512 
نا38 


مزاع اأقطتاعطم املطلدععءط عطةئز 5601328 121غأناغهم رقكلة81 

وخطةط أمطتاعم صدنا .لصا فمصماع5 متتصصوئة تاطععم تهاته طقلمعع 
2 2161111812 حتفل تتأأتاحط 201 زضعط؟ تتزستفسة سمتلن تحدعا 
أقققة كتاعةءغ طه1ئه20دكهلا! .طمللة للمتععتاضة دومع ملإمقط 
211قققطع! 03هم ألةطتدعا! طنغدز 10216 ج282 ,تالسصدغ ةن طوعم 


7 0 8 تل صطئك عأدون عدع2 ]212 ) - 10 ا و قلىل عملم تطعم عاق 


معام ةتزدعاعجم دقلط تاذ ممععة1 .وترلخ-طعاه نمطلتمتل علده0) دوع صتط 
2 تللدطصوعا! تاسطلقصة صقل بطتدعتل طملته عصهئز لقصعة أقلتص 
دجوععطءط متتضقط رطملدع2 تداته ألتالتسعجم عصدتز دلنتحدءد سممقلدع؟! 

ناا علتاقتاط طتطة1! مصقكلطقط سقط 1ل 


اناقل أقاتع5 نفل “اتاع8 32 1320312 5211 رطأمغصمه 5652821 
565602228 112[ .52 11)ة5 222282 3522م 1ك أمتتة تطعا 
0 بالقتنائط طتتاح ألهكاء5 رقزة؟ 02همع1! 2تتطططعلطة 1201م تاعتط 
مطلقططة مسمكلتء طاصعم خلهز هعلط 22(2 51 22212 ,121122 نا 12 13(2 
1016 دده ملتطهمة بدتزصا تاقطء5 ستتحصدل! مفصتلل تاتطتوع5 تتا مدنا 
رونإصق لم1 تال دل طحصعم مملتله طمعع معحم ممل رمتزتصتق 1 نا لإصعد1 
ممتلتصسع2 .523 ع5 غ52 نأتة/ز رلدنلج عآ تلةطحصع! م تتصقع قط مكأقتط 
طماغقطذا حدق لطماصعملن د طمعم 8/2124 .مغلا افد سفهلدء! داتام 
8 2-323م2 0223 تتحمأقتقة طة !تع صصخ ماجعد رطه لات طمععع ناد 
.64 1064 4224 طوللة أذذد 01 تتتطا نناطععء ملاعم 


أدءطصعمد ماتطقجرة دتصندل أل دز عضةنمء5 زهنن]مءء! ع:41 /1 17711151 
ماج 15 مكلقمم بمتتصمهتزهاءم 03هم منكلتت عتنهئز كةاتلتكة؟ صهك أزهع 
نام 0ا3]8 أعقط ع مهاه تل كلتدط بمهنزداعم ذأ طعآه تصدتزه[تل كنارع] دغصتلت 
م نال مقكاءع] تتزسمصعطء5 ندال ممتتتمعل عصدتز 202 .مسمقتلهمم لدع جع 
نال هزه عستمصدد تل أمتلععط عفاد 13 ممقطفملدععع! صقل ممقصتطع]! 
دلتطهمة لبإصصدمع0 تل سقلدزءط نالما .ممتدأإعصعع دتزمتلف! دوعصتط 
أتلمءط كتتقط 12 لاع ناته تنآ .قتتتسصددعدلدعء! كلتق 2زْ2 53118 
ممل ,مدعدزدقع دتعط علناصنا مسفلقمم عمد زمدمء5 2(قتصق! تأصام أل 
زد تملصطط1مع8 2262 5132 متام 12 ر8هة 2ل لأتاكتتحة قتفصصة !اط 
تمملة زمع2 «رناوع 522 13 .12(9 53118 أطتعل 11 5216 لتقلاناكء 328[ 
مل مغختمع ج1اهمه5 تنمعطعل ,ناا لمقصة2ز12اعم 111825 12اللاء5 
وملمع! عحدتز متصناك دع صتاصتاء! طعامعء متصعمم تصعل رقترصمز2 61 
ما افطع مدل 


طملاة تعمل عصقغهل نذا تكاعدعع وتإصأةلتاقط 02هم بلقطقل5"] 

له طقلاة ممبزطه عم أصددعم تدعقطء5 طملةترصفط تاذ هزه صقل ,13د 12 
,20 101 دزممسساعءطهء5 ع2هتز 0311 لالسطععلة اماع ضعطم طداء 
انط عصدتز مذكلتد مدعصعل تاحسدعطط تامع 12ئآ صنلل ناحع] 
,28220131311 علتااطنا طمتمقطه مل طمتصمة تسكدز مسالط لتمستععط عدم 


أل تطم2 [انازقطم 026 هم 378 


طع01 ناقاع 32 [01 أهم 2ك 1021 82118[ ,213111 1ناك هك لتلرة از 
رامق تق عط 12515 طما1لف 2ق تستدع 5662 .تاتمضهله زقلا سمل ممعتكلام 


بتردوةثه م 


وَإِنْ تَعدُوَا نعمّة الله ل تُحْصْو 


,1411| أل 11111141 14118 1][-14118غ7116112[11 اتهعأع11 1184 17411" 
حلكة) ".1111/4 [4 !]1111[ 111611611101411 464284 عأهك1! عنم اجع6:1 1[/6هع 7115 
(18 ن1طدل8 


2122 0112 512131 2112111131121 تاشعأع له 26112م3 رق ل تتلارع] 
طماءع مامه" طقلاام4 لأدعحم مدع مه تتكاع! مهل غدعق علمتتصةط نمع درع 0 
ذ تتلسطتعةط دوع ]5212182 3238( 2212م 2ة2135ط 11ق2[11 زلتعطط 
8 ]51312 تتقم 1م06 531882 15267253 12113 لأقكاعقاء نقك بأقتتطكلج 
2 لقنا قضدكطلة [لط طهلكل2 0 علتدط-لتدط 02124 .نأ تاأناعمء5 
78 ,ناا أأزعمه5 328ئز 1216هط5 50151ه! ممودعءل موعصدط 
تملتصععط 222031 ممنلتتطع! أصزدا بدكزمتقاتت 203 عله تتزإلمدمعاء5 
قلزلا -أقصصقطة؟ ممعتهطا ولإمقط 


مقع 2(3؟ 58013118 اتتقاعمدتزةط 002 زموأاع! عائه0 وأوالوط 
2 21011582132 52م نك 1د]20611 لطتاكتااء5 نلصا ولاتعصطلاكا لقط 
:2(2 تتتنالتعمعكاآ طنتناأء5 121237301 علنتأاكنا تلع 1 اأمحصد5 تل أعتلععط 
1 اع م513 ع دز تناصءة طتاع صقل 206221ءز 22هم 
88 3190311 للع 20عء صقل علقققط ع قئة01-ملق0 زه لإمطمأضافعم 
1ل ناكطءا! 22[2 أم2!' .22أزناطحطة أزنام مقع ضعل متإصتاصة زد أعخر 
222511 تتلك[15ت لماعم 21211 0كآه0] 22([282 5601218 للقكطت 2 121181 
مم1 56521 013318-013118 تتفخقطعك تتقَلوء5 20121ءط تقل رةتزتتق داكا 
طقاعاء5 .هصهواذة 01 كتاعتتطط! مقكلن ل نلعا تعءطسعم حرحل 
85 13غأط ,14/2[31 0016 328 2252 لقع عل 153212 0138 12211[201 
1 طاأطة1 11ة1! ه2288 22622523 132135 أتاماءودع] 
8 2ناللاء5 20212 ,12(3 52118 03218202 فنإص ل أل ممعستأسعمع] 
صقل ذ1أع 511025 دغة 08318 وتطقط ماع32 نإصع20 مملج 2561م 
6122533 للتفكتتة لتطاعا 


مةاعتكالام ناقاعودء عمدمقاء5 ركهغاة 01 طأمغصمق غمطتاعم طماءئغء5 
ل!-02همع! عكتهرز طط1]2 الله طدلاة ط20212 ناذأ 2زْ22 وبتطقط 


9 68 02د طلك علأة داوع 2ك «ه]21 1 -ره]ءلدوقل أعملستطعم 6ق 


83 203 عقذنز عاناتلطعاقحم 5263 تصستاط صمل غتوصة! طتطكمامعط 
رقنلا !المحم 021 تنام تأقتاكء5 202 عل02) 1182[ .ةتزطدنالع] 
8 813 تقل برقنزل!- أزتاسعط طتطمواءءط تأكهقم طم ءلصتداعم 
ممعدعك علتقط تصناط تتامتاقطط أتوصةآ علسطتطتههم طعاه طاقطتمع5تل 
تنه زةأعم 22م 32313 كل ضهنا دملدم2ء] تتناطناةأة و[ع2قأناد 
ركنق1ة/ا ردنزدء2عم 01 أدعصدد عصدئز لتدطأ[ 20212 ذنزل!-ناصام 1ل 202 
,111لا أطنا تتا ,لإكدعث' لنتلتحدعم دعدم 2غ2ه5 12231 ,41هر15 
001 عنقئز بتلتصصطة 1011ماع ! أوعصنا ع تدز 2022121124 2ناتعة مدل 

ملققلة مأوعمموءد 1255 طعله تتقنءء! تتتصطة [صاز وستطتطتك أدمهل 


ذل ذلطهعدعم 23م 6280101528 32028( ملع 1ع 35 1ك تطعا 
11153 متتتطة15 , طنال! بحصدلة أطقلآ 2012 دتنزل-ناصام لقم 1202آ 
مقنلنتحدعطا باسالطتاهطه علتهط-تتداء5 تهودطء5 ب20تتتتمقط نالا مسقل 155 
صمل طدالط 51414:0014 مدع 56220 .قنإصستد1 لناكد أطفط 7222 5111نا لاع 
غدزوعع0 2023م رقناضعة مأعدعم 02همع! ممكتطةصصط أل هتزل!-ممامع 
عقة/ز ملأعتعمم منتلقط مقصة له زعم مدع ضع ندل بقتتتائط قنز مكإعرعطط 
طملصط1 رحنهاتوع صلل واعمعتم صملنتلتتلع؟! .قتلنتحم صقل تستضقط 
ونزلالطعاه ممدغنا ممكلةغ2 رمتل صمل سماخ صتع 13ل ماعتعجم 


مك21 م 20621 328[ 2منتذآنا 3كقم 20218 تنزح نكاتوعط تتداناءنا 
8-02828 0232 5262 كلتق صقل علقزتط صتصح تصسعم-مام م أ سرعم 
ممعم طناطنا! .حواتفضعطط نمل عتناجة امعط غ2زة1062 .0تطناج 
صقل علدتزمقط أدعصدة داع تعخط ط202ط1 52ه أ مع ع5 رأعناك صقل طاتورعط 
1ط 


دللا -نطمام ذل قصتط عمتاهم تتدتزداعم -صدنزداعم ماع صدلء5 

ماعنه1/1 .قتصنال عووء طتاعم 2عهم حتقل قتصتال وطتصقط هئهم ط13 20 
لقعا 726255 ,(لنازناودء6) ونزلظ-هلممع! طدزةة صقكل! 0 اتاطعتر 
ع5 انامطنا ,ناطع طتمعصطع0 ماعجعمم طدزة 1 221621806021 
ممعصعك دنزلط-ملهمع! م2221 سقط ناغتطعط! مانا زدع معد 
2 ماعده1/1 .2ز2لمءط 80416 دكتقعمم حتفل كعدأع سعط ركأع تفصع 
صقل بطططصعذتل دقاصدم عمدتز طماحطهاله دتتصقط دنخطةط أنكلدع ع1 
26 حتفل لتازناذاعط 2ا[ع112 .طه[ده مالعقعط أعتل انكلم ضعت 
2 اقطتاعم 12 مسقحمقلتط دععصتطء5 .دترلظ -صدم هل هط 1 [أعع1 
مطه لطعم تاقتة تدع صعل ملعتعط أفزقط تطتاضع عم مفكلة ,د52 5هأطتاء5 
372 لتإمطاة )أ قمع مف1! ممع صقطة [252! تطنامتصمع 522 21غة 2نزل] 


صال نطقت انازقطم 8ك هد 380 


لقطةكا8 نمك غددءطقطدل8 عنام تلماء5 بيقأنا دنا .لد تتحدمم قطدلة 
01 تقل أوعقء رقطاط 01218-012118 تتقطحتاك نع اعم طذاء روطناعة 
تأ 0228-012128 قلاز أقطه220 .قراط -سمع دع تتمسعاععط تخا 
1 ,13صطنال أل أأدصتاط نمقات 72111062 02همع1! عتهذ مغص تعجر 
لطع اطع لم221 صمفلسصتجاع وعدم ممعللد مدوعط ممستكاع ص تتحدع] 
12 ,و05 ت1أهمعط! 56012118 0628211 قققء أطقعط معلاز مقط 
قلعقع2 غ11[ .أمهقع2ة لل صقلة 0216 معاعجدعط الماع مقعةط 
بحطتا خصتط 01 121ع268 1252ا18م تقل كأتإستخصعم ددمء1! 0نازناوتعط 
ةك [ نال مرستعحم 10216 ننا أمططتعم عتندد دَيّدد سكاع صتاطط مكلقحر 
8 نفل 2 1التمتقطدل8 عصدلا طملام سمءاعصملع5 .ماع معط 
م022 ماع*262 موعسصتطءة بقعاءزعم سصمعلصاج أومعهم طداءع 
,82-1 ع0 فعقء تأطجدعط رهنزل-1 لطعم قادءد طن صطخاء مغر 
نالع الاعط ردنزل!-202مع)1 :321 لللطمعم حنهك[أتازدع عط حمسمكتطقط 
2 رقاء221 أذزقط دف اتاطق !تك ماأستسصعم صمل ,دنزلط -دلهمع! 
فنالا لطع1ه0 ماعنع72 صقطتطاتطع!-مقطتغتطء! تمان 1ل معغستصسعم 
8 512136 5212214 0112 تفع ضء0 12أه: تنام 3أنآ محتل جرع ]1 
مأ ماعدع0 6281 لتنقكام3 أ عمط حسمكتطفط يهتزاتتقع د عتماع!ا ماهوء5 
قط طعاه كمغصتاءة) علد10) عقدرز ملقطدم (اعلدعم أماقطد ممعقءا) 
كه صنق كل تسعلهة5 مكههعم وكلط رمعاع جع للتتحطول! .2 أكنا ةل 
مملقحطة لدعقطء5 2/إع 21625012110211 نأ أأدعمرء5 121221 ناك مدع رع ل 
تعذل مملقطنء؛ طقللة متستسمهطا امطتاعمهم عله00 عمل سنتدوعط وهر 
262 تموزماغعط ,م8521 .ناغأ ممتلتصسع0 عصدئز هلهم قاء ضع 

20001 عتتلهم صقل أقطقرز عصتلدم عصهدتز وطمصقط ألدزمعم 


-ق0قجع)! ,تتقع5]0101عصم 121ل لصتل مه( 12/212 طقللة متزمقط دنآ 
-20مع! قاء5 ,رتصذ ط0ل00ط 8نهلز ناككق 0251 نالدع تع دالا دنزلح 
أمةم8 221 112 12نام ونؤل] 


1 لتقكاع 0138111 ]52582 021185[ 132 28د5 ق1للط رنتةا أدأة أ 

كناققط م2162181202 21211 8ثنةن[ تالهها طزقتاء5 3827 لتملطة) تدع عجر 
صقل 123 08218-012138 22216 ,0353م طقتلهط تدع طضاعدر 
-ل1ع ماعط قطحطه2-1 طحطم1امعط تقكلة تاخز ماما أل األممسمتمطنء] 
خدعةط2ء6 062821 1]2(3 عصضدد صق©زة لقط عا طمتلقط محلطةطترعة 
5 21212-2©111262قعم أاأاعمه5 لقطقطد طقتلهقط مطوع مد 
-2328ةط تحنفك بلاقطقخط عتتدئز مقتق كلهم ركقتء لاعصسهمره رقع تقطرغط 
8 02631238 25112م2 حنهة 1ل تتتصع! .منتصستها افقطقم عمدعدط 


1 خت طقلوطنثك علد دسععك عمغعلة؛-عه ]لوقل زعم ل سمتطىوحم 8ق 


ا بالتقتنالز53 310/2طلطعق2 تتقع مع ملأكتاط دز كنال[ة5 ع لقكآناا 
08 اناعع 35 2285 [مقعععاء5 5206212 قصقلا 0653 56018218 
قتا طقتلقط عمقل لقطهم طقتلخط طتمتاء5 .متإصدع تفط للتتناتط 
عمل ,دزدء دلدمء! ممكتطةطصءكمعم 01 812ةك-52203 تحاذ تصداعم أتدل 
طقنتلعط مسسممعضعط طتطء1 تاذ تأقط علندط عاتةئز 12(2 5328 263 لإقء] 
ملكتم ذه ملدمء! عونمةلتممعهم 13 بأناطءدقء] سلاأكتحم عوصدده أعمل 
ممأل ناصءا رداأعء نفك ل تسمتععضع ع قنز تدع ةل صدم تمع داء0 
مدل دنوةط عمتلهم عصدئز مأعقط أععطتل 12 عقعة مقاط سأءعصسعمط 
نا قط طمكلتصملنت8 .مترمقصذاكآة تل مدوعط تدج طمعمطاء! غ24م202عل2 
تعع طن أدوضدد عصذئز مقذع31طع قلعم عمقل لقعم تاصة لنقكلةج نازع 

#نحاا سلاعتم عصقده أعقط 


وحطقط لتمصدعع مجع قت نتطاع ا نطة ملعتم قصععه مكلاز يككلدل1 
23 عدد 203مع1 تفط علتدطرعط طداء] 12 نكا مبرصطة تلط مدع دعل 
دزمة 2 202مع1 ممكاتمةء طتل ممه نز مم2 مدع صع0 دمع قنضط 5061252 035 
2521 318[ طمتلهط ندعوطءك وترتصطة 1201 226122102228 ]565 ,لأا 
قملة هذ نأكدم م لقح 3ر12 5208 ندل لتدجعع ناقة 0ئنة1ة من الع حم 13 مسقل 
صمل ,د20 عمدمتا بط مق0ط ركقتة/1؟ 0316 عضمقده تدع ةطع5 ترهوع 2د أل 
نا 0111 


ماعتلمعم صمل تسمذلفحه ستجصدط تتماعصة 12أط2م2 ,رع صدعقاء5 
طممتلصمع امام أدلقطة تدكناء5 قلقطط بطذللف مسصعقة! 7212224 دتاك 2124ط5 
طذللة ممععدا أدتلقطد أعتلععط عمهئز طدللة قطسقط علمترصطط ومردرعط 
7 أل نمل 105 01 رتمأناة1 أل صقل غ222 ذل رتكا مسمتاهحده 2026م 
صمل العلة بتقحعط ,15419071411 ع تدز 8-0308 صدده 20215 2اء812 
8 قل اناعم ناك -طتاوع طناذجءط ع ,رقنزلط-202 ع1 1111011 
دنم علدتزصقط ومدئءط صد”7ا .وتزل(-202م مقطتكة! ققاعط صمطامصسعط 
ةط أنالدأعخط 12215 طهالذف تخصام 01 نط1 5234 202م 12011 8ققز 
078 واه لاز أممل كسان عصدبر سحتلطهعدعم بطتومعءط عصدز 
23 253118-5353118 1ط رأعناة قنز صددكتا-صدكنا ه52 ,نتالإكتاتط] 
8 020423-23 سمععاطةء عتتدتز أأقط-غقط ,دأعقة20611 3158[ 
7 ع تدنز طتاطتا 3288058 صقل لطتحمعز 


2 .] أدنكاء5 نتاتقكاعوطء تتنامتلقكاء5 رتكا لاحصاد [قط51212-5 صدنآ 
1م تصقط ملقم ركقتطكلة ممكطتتوعءط صقل دتزصك[ت2طئءممسعحم كلاصتا 
ما 3811118 3115[ 3زم أمعتلط عا مملطةطتمءدمعءم 1ل كقاصدم عله 


صذل نط تت انازة طص لت هم 382 


تنازتصمعئع 8 تلز ,1313 318( أأقط أعدل تتطلة1 تتحصطة30ط1 طوطاع5 
12131550 7228( 53022 ,7212823 ناكاع1 أدج قطجع5 تدع مء0 
خمدع 23 طعاه 10601جع] وتقئز طقل[ ,هده نروءرهغ)م1![-مةءهم]م1 
10431 ه22 اعم -قمقة] 2 لقعم نفل ,غ2 1ك أقاد حطوع 123 
قط ع1 0122 2025م 11 لصطدعة ع5 لقحصة فص هد مستدع 2ط 8/1312 
8 1259 02همع1 تتقطلطة201ط015 كقغصهم عمقل رقلة 12" طقلاذ 

7 1 انتحوعا! تل تالتسعم 


ملهكلةقة2 ع8ةثا 015318 أقطة؟ طهاغقطنا” بمأم ارط أصتقا نانتنان 
512134 تتقعلط 21628212 أأقط التصعجرع5 مدع مع تأماوتة طلملطمصمععم 
رأأقضةا ع1 (سممعلنتطد1 تتحاوطء للفصمعم عصهئز أملقطد-هاقطة 1أتهل) 
طقست عا سممكتستمنا تتماعتء 2285( ندع 103 دتتصسلج:125 أالاعمءو 
“27:ز12 013118-013118 


1021 لنتماع طظ ” ,12ق216182]3[1 21-1122230 131[قطتاطة ردنا 
2211 تاأاقاؤطء طقعلصتد اعد ,51212 صسملة زهعع تنعط أعهل أووعاء5 
28 انة0628 ,022125373 3أو5ع1ء5 طقاء] تتاماودة مللاع! دلإمصوع دعل 
231 772118 1311162 56012118 1[3لاأهطط تطتطء اعم عصقنز نالفط 
“قتاج امتاطرعط 


13[نامط عمهنز طط12 حممكل2 120 ,223 [تاعع ااناق5 
ةل لظ -ةطتصقط دهعابتلة011 قطهرر غداقطة أهقملاة: ونال 
-5620268 161 ,2022:2م16! 2221 328ئز تأقطمهم نوع[ أزطة زاعصط 
2252 28قلإز 33ل 2-1 أتنتامقا قل تتقطة؟ تدعا مسمععقا! مخقتا 
طممكقط 1ل 2202عط صمل دنزلا -وطصسضقط 202125 نتتاعحء تنمكاعصة 560 
517 2635 52220321 ناقطأعم اا 1152222ل ,3:(ل111211-1 3116 5 
قناط 11مكاء5 .92ل لطع01 02 1اتطععم 1ك صمل دبزلا- مدع سأطساط 
1 32311011 تتدع 0112 133نا1117-128 21228 لاقكاع لله ,تق كك! أ حا 0 
كما رطمالة ندع2آ .تتتسملممء! طملاخ للدتععتاقة سملدم تناع حتدل 
تقكلة 10216 قصة أأمعمء5 قتقئز 21 .تتمعلصدعع طعضعت أدع 2 جد 
31 كل1102 عقصدنز رطه500 228( 228ئه 0221 تتداء5 1111 نالط 
0221 م182[ .12121 عصهز 8دهىه ندل ره تإمصه مكلام صمكاة صتاعع تعر 
11111211111728 2211 121118811112121 لمقلط 10216 عتلةنز مغلم 1ع 
1 طمطتتمطء! 202 :31 نمك ر050528اآ1 رتأأاهم طقاءغ عم ةمعاد 
إقتصطة 031 


3 نه طملدطثك علةكسعوع2ك +مغعلة؛- :هلوقك أعقل متطع مم8 


تنقعلةءططعهم هتنا تمعة بقلة 12 طقالف 02دمع! صمطمسعط مك1 
.نا أعقط دنزلا -دتستمما مك لماعم نالة 


15440471141 فك 1و1 تتقططء تسعقء 11 .0 


ذه 01 ممع تتازقة ندا ملقطط ,3]35 01 1121251 قتتطاءة طقاعأه5 
طفاذدععع 562 .تاده5 11513مةل1 أقطة 8 تاقلط تلك أعمل طقفاستاوصةظ8 
ننقكاع قت مكلقطط 1د0غا ناقلة؟! .تا متقمة 21 زتعم تامع طعحم حسملهل 1ل 
مممقطه) ,طقطه5 .أع تناع 3128/ز 02328-02318 عأناكةططقع) نقكاج 
بأتآتاى طتطع1 ركدععا طتطع1 نذا (طنا صمل “4/ز صسهلةز) تمأ صمصة املعم 
نامكاعتة طقصحعم عمدتز منزقطقطنع ومتلدم مقادز صقل يأتطهم طتطع] 
321 تتطلة طملد20 1ذ ,تسنتتلك11/! .تدا طمدطة صقلادز ذل 1م1202 
ملع 36113م2 قهز ,نالة1[ طقاء عتهنز مقصة 21 ززعم 561112 
نع نأ قتاع[ طأء201ء مصعم طقاءغ امدععط تتمكاؤصعة ملقم بأقصداءد 
2ناء 223124 3021 2طأز أمقاء] حمكلذ .ددع غهع5228 318[ 
,كتامتام 216312 لالطتتتدم ف تقط حتدكل 513-515 2222031 تتلتقط 52ت 
مسنعءءط 0216 22622[201 انام لاللططقاكنا 


8 النامتستطعة؟ 202 قصذ مقصة 1د زععم لتامتطعدعم لنقادطا 
:12101 


رننالة1تل علنطصضنا غهزء 85‏ .1 
عمقل بلدودع 15[أط عدد5ءط مدتوتارع»1 .2 
.مكلت5وع1 تتدعدعل طتاحء”1 .3 


أنالة011ا أوع2 .3 


لقحصة تنتلداعمد بذ ينل صمل “2/زأ خأد باع 1ع عتتدتز عأتاكقحط صخ 1د[ 
ولإضقط دط 1 مق لذ[ .الإسباطحدعكمة) قل لمعك تدع صده نطأ طمل ةط صقل 
موغمطتاعمعم للتلتسعطم وصدتز عموءه-عصدده طعاه تلهدعكالتك غدمهل 
مقط ممعم فلتاتسطعممه عمل عدزهاعم2ة ,فز عمقرز امأخقط 
تقل ,ةمتااعم رطه04 2208[ 07318-01313185 .125881 3118( 521111121 
1ن نا تامتصفحطم لمكلقط عل رقتصقع2 111115311 835123128[231 216115 
ناا كتالقط أهصقة عتمهئز مَمَلدز أأشتاع8 2211 


ومتطوط عتاطوكتدل! 1ل 222دآنا عوضهرمء5 عمقل تدع تع لطعم تسكز 
معك ناتاء؟ أدعضدد مدع تع تدا صسنتحءمعم طقاء) تسلدك-كه “قطاة 


مأل أطقه [اناز طح 98 هدم 384 


-2261121621 مك 2531م ع1 322:2 للق طتاعلم مز الها .تلقعاء5 علتوط 
2 تصل صتف” .متها تلطه طعله لممعتتصم تدع عقطتل مستسمم بدتزممف! 
الها .نط عتق! قلطة مغها “رتصتوعط عمل أتمتوءط رقترسصمدع مدعتلاع»! 
3 0101ل اأطصةة صمل بأناطع5و2ة] صتدا [أطتسممع دعجم قطام 
8 05318 21 1لأددع لإضعطم 1/1212 .م2015-2015 زه5 وزعت معجم 
عع ص لاطعا ردأعتةصعحد “قطاة اأمطتاعمم غنتطعومء] ستدعا جم لاج تعر 
8 12183 2/إضقلمدمع! تمتملافةء طصصعم صمل ملإصمملدمع! 26م 
لكلة”“ برتغم انعط “قطام تدعا أصماء) موكلة .متزإصدغص ستل 
قطمغنئعط طهاء؟ دمل .دلا نتمكاعك ع تدز تأرعمءة مملناط ذأع مقصعحم 
خكللة طلم تدع 2 بأمطامعء ممع دعل نضا متا أامناطسعهم دومع[ 
8 081 مم88 للطعة بةلإصطة 0 تامع متتاعطد عمل ملإمصوع طم باكاععا 
8 121 ضتمقط!ا ملطلاع! بسستصسدلط .وتوستمدل ماعءلل أدممل عددر 
أقطتاعص أغقمق0 عصذتز رخلطة عضهتز عصدرمءد ملدمعا! ممعلغمطتامعم 
ةل لتقم كتاكاء! لتقكام2 اع 11نا206118 اكلام 12 هلهم تداع 
8 .قنز عمل طفعودع1 01:1مع5 تملة وةئ رتم مقستاصء) 2023م 
صقل قط لمعم أل علقاعء! مطلتاع! رغلا لقصة-لهحمة سمومع0 مممستدعقط 
علةتتصقط وصهئعط ,أأتاءأقطد1/! عصدلا غ22 ,هله 12 طقللف عدمح 820 1ل 
-2211028233 021320 علقصاصةا مقكلة عتتدتز ممعمدعيماع! مهل ذاءء 

“ل ةلإصصةلقطمع] طدودع1 ومدعقاءة مغلا عقهز ردتزلز 


للقناطء5 01 ,50ة2131 51263 2202“ رتتقكل تنا تاطعم طعلدد ع132مء5 
تتكلة بققلةز عتوع مام أل علةغة1ئ2ةغ عصقئر تعلط فسن ممع طةناء 
تددع1ة5 طماعاء5 .ققطمق11' طمكناك نه تنا0 لم أفبز2-2:ز2 دعة طجمعمم 
2 أقط1اعط اكات الها .10112 2ع عنام ناكلة روعة طحطع جر 
حمعةطصمع1 قنللة عط 511282 0221 اكتتاكنا 565601218 بتكلتمطتطد 
عم !1م1202 01 تغط مامتصطخطع! ماتتطصسعم ادا 12 .كمغمع 1 
2222 لالاأناصه5 أقطتاعتط تكلم .مقطمقط1 طمعتاة مقعططصن1 
8 تتوقة طتدع1 202ص ,نأ طفتناك مأه] جهتاع5 تل دتاتطعهة) ممكلتةطع! 
8 >5 8قةل( 1268 521 2023م تلقناءعا رناكلة20رعآ دسقعل)ج ط أ لمعم أل 
2 201 تكله رطهلاخ تددع”آ' بدغقكلتءط نملخ .حتهكاتدطم! مدكتاتط أتهل 
صقل سمملتمطع! كتاناة) )1021 دمقصعا! أرق ,نص مغهكا دعططمعجر 
'.(صله! ققدئز هأها-ةغ2! تأمعمء5 عل802) بملتووط دلقطدم 


طقاء تنماعصظ اإتموعط6 بلمعاوصظ/ خبط رمعم لها بذ عمة:0 
1151 ع2 طة0ناك تتإصانطعطء5 أحصمدا عمل ,تمد مغها دعو ط تعجر 
1 12101 ,لمتطةل! .لامطتعقط دوتاز مماتدطء! طنا ]نوعو 


5 عنة طح لوطل عأدون رع#2نى 6غ 2؛-: هلوقل أعول متطع م عاق 


-8 12111 صقل ناا كنامقطع طعطط علنادنا 472517 أ5أد 0211 52125 
-8 121611 قنام ألصقا 31312 .نتستوقط قتزصة[قطهم تا تاوناع 
“.2 تانق إأكناص 3 !ا 


رلمقكلة 22211 قل ,تخا 010116 تمقلقل كأخمقضعتم تنام تاكاه 
“17 لقط سماتمكلة اعد مقتتد! دمدع دع 3/1“ 


صومءع0 فى عمةرمعوه5 19626 203 علقناع 1 * ,2ه زمعم 13 
522 2011 ناك مماتوع سمتصعطم عستاكعصة !1 تتحعاعص ,1201 نتتصحاة تنا 
مدكلتدع دعل ذل ندع3 0ناككلقجم مدع صعل تاذ قطققط1 طدكناك هعة تغط 
2151134 218ل[ طقانة] غتتطعونة] غونلع1 ع2هتز وصدقعه طاعاه 
”.2 تناع تاج 2ع ناققة 22121 


أدعة© كلذ عووء8 سمتوتامع1 ١ط‏ 


8 7322185 كالاققاط 2ك أذ تقعلوم تاكعمط طنتزنا” نسحل '2زأتكا 

ممع م6 تضم توم للإمقيالء! ممذامل 101 .سفلة بزهط2 طتمعحم 

0 ل صمل “ديا دزد ودزعاء5 ممقلدل رعصململئه1' .تددوعط 
صتطة طنلتمطتازتط متمداءد عصدئز تتحعطةلقط1 علةكتامعار 


أقطقطةك قح2جدجعط 215-1521151 5101432 106118111103118 52560131185 

بةلإصقع 21 ن1اع1 2م غم لقع ناد وصدده صدتلنتصمع 1 .52120203 
20م علنقنز لاكاأزقط تعمل وتووط تملة عتصدتز موهفم محكلتيء8” 
510114 ”113.7لع1 31:8[ مالأزقط تعمل تلوط تلج عصذتز مسقالتاط 
لح 013118 ممطتوة)1” رمغ ماعط صقل دتزصةلهررع؟! اقطتاعحم د تل تمع 
“.11 ةلإقطتة ]2212 مدع مع تتتستزقط دسلع! تهاته علددتمعمم طداء 12 


بطقل30 أصة آده5 حممادل صماعدععاتل تناععم ؤصدئز صتد! مقنهادكت 

مهل ققطءط 1أم2) ونتصطة 1 تناز 16 عمهتز تصعنتهم طهلهط1 طأقتااعه 
ململ معنتقخطءءط طتطة1 طه1ه20 طيان صمل “2نز؟ ممعغمناطرعم 
32021 تتدعصء0 صهكاعصتلمدطتل 211[ 102 مععفق” طقلا صدعمخلصدم 
1/7 حتفل “4/زا” أله زعم نناعصدلء؛ أصد) علدترصطط عصدئز طل202ط1 


2 طقل[ 2 2ع 1111 .2 طتلمط"؟1 نطف للط٠ط‏ [اأذ 
طمااة طعاه مساتءء 16ل طماءغ عصهتز أقاصة متام م تاحم 
ك1 صقل ذَرْد5 1355أط أقصعة أهع2طع5 «رقمقع 135ل 

“1317 معط 


مال نط نك أانازط طم كك هم 386 


1 طقك لاطا أقطة مقاط متتطة الل طقطدعم لنقطلة ل احم 

طقاء؟ باذ أقصة قاتطدم ف“ رطاة5ةتطعخم جه[ تمتزمة أقطهدم مسمسسمتدعقط 

أعةط عتطعلة صقل كقغقط 302 علق ملقط بطقالذ طعاه قساءعء 16ل 
“.فنزضة221م قنك نكا 


1 تنتقأاطة 101“ بي213ا2ع5 12 بطتططقصنكة صلط ماحطة/ةا 1ندنا 
طوطممع نزصعم طقاء) عصهئز عتة2مه5ه5 غنم202ع) تمنقأاقكا لمتأعطءد 
ضفل 55قتام8ه5 13 .تختلاطة تانا[تامطنازناا قتطماءد 13218 طقلام 
16ت 511211 .2( نك[لاء5 خطاطة5 عا باطه5 أعقط تمك معلتاطتعط 
11011 113111111 ,317 !تع ع1 )5113 طلق1ااث مل0همع! مغخمستطعط 15 
عزحة 2 أل تاذكهط 202ص ع[تالتتتطتعخط 12 مسقلل نتصصعا .مكطاانطة 011 
لمنذكاعتء 3اأطتدرة انصطة انا قصععقا قناطعد لط[ روتزحتةاععء مع حنقل 
نأل تطعا “.مقا نط1 01 3561م« نتحتدمل فكلقحط بسمكتلتدطع! 161 تمعد 
مغ اءء5 حمل أق1 113131 56012118 11111213 لتاتتاعطط 13513 أقلاط 
2 تناع ناقكا018© 318ل[ ل الاتتأكلة18 رطتقكث عأقصة 1د ' بدتتصة ل قمع1 
لالططة 120 5302م هل عالتهط طتطع1 11 مالاناك 21 قتتتاع ناعم عاناصنا 
““.تالة! طقاع) عصةر 


,رم لتقدة] لتتقعطعل طلقاصتعال1ام ,نذكذ أعهك 83/1214 

2(25-2م-511521 مع ع0 ضما نتتكلد011 عقصدئز طمل3ط1 
قسقاء؟ ع التطعقع أعمل طقلدا صسملدغج صلل صناطم) طناأتام طنازت) 
نة1نط تل ره طناك أقط 226112212 3338[ ,نتأ1 50522 8 للهلا 19/6117 5523217 
طناانامطنازناة عصدنز وتإصطة20ط1 202ماعةل علتقط طتطعا طهاات طاعاه 
26527 ]521282 ع ةنز للقأع نالاع! تقكلة مناتعطة لصا طلمكاصمكالنا8 .طم 


22021 ,نذا تكدعمء5 1201 سقتعنادعا! للهوععدع272 كانطلا 

.التتمطفقاع مة! مرملعة5 عصةل2اع م222 عحهئز متتقطةط منتحمعة حرق لختاءةء) 
طقطع5 بتتقاع تالاع![ اتملتتعتتة لتقل علتدط لتدط لامملفصطة أم8 ص ندل تتانآ 
طنعط أدع 532 نأ مقكلدزدع! تتقكاعتاء لقاع قصةئز طهمدط1 أقححة 
علتدط صقل طع521 علنة 0138-01 562112 112118222 1111217 .1111212 
2 22ع32 ,202 عتنةنز فأكقطلة-2 أمقطة؟ مرمكاع تتق دعت ذوىع)! قط ةكتائئعط 
ر/[2110111 ]1118 13ق8 ع0 312 -1131113 م بتاتولا .223/2 أتتزداء5 
بتنالع! هآ .0233م أغقط-أأقطععط نمل د28 زتاعطد طنقتك تدعا 
مدل علدنتصقط وحنهةئز أقققة طتقعصعل كقنام 7353عط< 0216 فنإصكلة 0تاعط 
أقحطة لطمناتاء5 تهأتط ,تتتطداءع 011 قصةستدع 5652 .522 وبزصطة تأعأطح1 أوء5 
متإقطة لمصناز لهم طنتملناط رمنزإتقة 1خ تاتتوعا! هلهم علماء1دع] نكال طهل2ط1 


7 66 طقل ططنن علو ونا مع226ك 7غ لج)- عه لوقف 1ننهل ستطعمغالقه 


ناطلاء5 02دمتمتقك علتدط طتطعا مأمتصعم تقدة” روأماجعط قرز 803 
”.نتاقط 


ع1 تتإصصة كلام سمل 2 تإلتتتصلة 1[ماع8 035 عتقئز مه 0 
1 قنالطةء5 2ل[قط أأقدعع تعلط دكلط 216 تاغصع] بلط طه1دكذقص 
قله زمعط طنال” حنمل “4 أكلة زصعم ذَزُد5 تاتوعط محاعداط دكاعرء/8 
216 نإحتةطناء مإطتعطط مكلناه طتطعا معاععء1/1 .هتزمتفط تامع 0ئعمع تاعل2 حنمل 
21 1821181 لا8 2211 561568 ,211353 قل 512126 ل202ط1 لةاتصتاز 
طقلسناز نمواج تدع صقاأط تندع تع كهنام 2لع1/42 .لقتتتامطتطط حتهل 
غتأمة تدع دعل 12121 2(ْ5 مرقاء] صقل بحتقكلة زمع! مأع زعت عطهرز 3ط 
لطم قط 35 ألهناكا) نا طملقط1 حمذلاهل )تجرد ل2ه] 328[ 


غ2ناط بقع11[ 1515/27 1050118 أصة) 71قدع! لطقناط 21202 ناج دحم 
مل 400251 عتنهئلز لقنا 702أء م تعلط مقك أكقتطع 22 قصرة 
مقتطهةئع سعط عتمم حنمل دأكقطة]] لطقحدع1 تتتصسمممتاعصطط اناك اتاد 
عمدنمع مهنه طعاه تتسمقطهم 01 حمل ممع تع صلل ذخاط وتزصقط نص 
1111م اتق0تتطقغعع عم عقك حصقط!! لا تالسعم عمةز 


مك115 تتقعنء0 طتتصةء 28‏ 


دكلط تصذ طيال صفك “4ر/زا” مقلذز أغدبوعاعط مسململ تووعط ملزوعكظا 
224 لاتطقط رطة1ة1 تتزتن2ك طقاة5 .أكزة دجروعءعطعط نفك حتمكاكة1ء[01 
5 101 عطةئز 125313(23 202135 اغا طقطصء 15ل عنةز 
طقاء عصدنز دنزل!-)دائط دعناز ردنزلظ!-صدع صناعدء! مذك سدعددوءطاع] 
إطلة تإققط ع للاأتطدع] لم10 228( متتحسقل دعا ممكاتيء 01 
لنع 131 ناكاء! قل أمعقء تتقى لعل ااتتلاءم نتقكأعطاء تقكاع :560311 
.8 اتنا نالع 2125] 72118[ 2021121111 11263 


عا طنطهز بادكاعطة قصقصة[أط )كلق ص22 غأدع 532 لأناع511118 
1618652-38 358/ز الآ نا1315 212ط2تاع011231 ,0053 021352 
0 ,1061182]35128 111 لآ .1611 0052 1121 تتسقطع عاط 
قمع لل دذلتط عطقلا بطتوضمعط عصقئز ادحصة-أفحصة قلطن ناطسعط 
لقاع ده 212ص ,نا حتقكلناكاة أعطط 1مه28ع تامكاعحء 112[ .)لاد طذااة طاعاه 
قمآ .هده لتأع نالاع1 111318 1 221111111 صقاعجة 1ط لك فلج 
2151 غ522182 نفل تدوع 212 6216م حتقك[ج مإ تاتعتط 


أل خطمتك [نازقطم 098 هدم 388 


111232الطع! 2042م ناصطلة قط تاملطمعة ,ص تتمتتطاف 
103 2118/ز ,0118ا7/121238/ 218/( 21213[2آ/لا رقا 15" طقلات صذغ جح طعطعا 
أ عَقَزدلمعط 2011عط غمءلته اقم طانمماء5 .ونزلطا-أووط بأتماء5 203 
هه .تنزل 2 لهمء! 1لط2مضعل2 عأناقنا أنتقط تسمفاهجمه مقكل عتدأد 
8 3ش اتلقعلةام 161ل علوزء5 1عللمع5 اأطحمدد 2501م تعمد 
511110 تق كلتك[ 2212 عتتةنز دأنام 202 رتاكأن تمع نعل تتزإضمق]ا تملةاعخط 
لأطصصةه [أأزمغ أممستاقا دعوطتسعم صمل طتطموئئرءط عصذنز داتام هلم 
1 118525 تفع لعل عالناطثة ملعم8/6 .طذااف صقلة 11 اتصعحط 
نةمصصدة صمل [تمء0 أؤلدهم 021222 مرقغء) ملع 8/12 .مص أكةت-8 212515 
1263358 تطءاعدعم تتطكلة 01آ إأم سملا :منا نالل ملدكلم اع مد5 
-ع2 عالقغصع2ه5 تموعه5 ططقلل تاطدع! معلأع5ع2726 ,لم1 2718ناع28 
,11511112110121181211. 


-4[1 171671161118 [/1104 41111عآ رطاطهكا أهثطومة نم أواطط 1451421[ واي ” 
26111/617184[1411.7 111/0 207زء0- 56067141 4412411 أأمناءععا 16 آلال 


متق اك للقط-!أدطع5 صقل 361ل! 52م تالتتطقحةء ا 
8 5623 الاللداع212118 221118 218( عانالطك[ة21 
بتتقكلة )221782 .531 30تتتمتقطن/7 أطولظ مطتهز رقلطةانا 


1ت أ/![- 167118002 2112411 111611211114018 1114111211 11021 ألم ” 
5 [زااط #11أع 171 4118/! 5645211114114 402410[1 111/616 
”.56114171 لنأ/ ال-1 011 


كل102) تكلث :نط212ه20 تنا لاجتاءعط 535602 0211 10ت 8/121 
2-1 2ل قطنم طقأزنام ا طلطعمط عا انا متاوع 521 
مقع ط- هطع نمق لظ 7218 1211زنام 5113111 اتوعتاع0 
ما 22 1021 ناكاج هنآ .قتتصطاء [مضزعم طاعحمد كمامهم 
5 22خ 56628211213 نا لط عطة طتع لإتزعطتط 

.ةن مصقعصعل لطقطمرهء015 ننمعاعدظ 


8 21111 560170118 1144/1 ” ,525303 تأاقتاعط 2جئآ 
أةطقطدة هنتج! ”.2712110 47(164| 0ع 5111 177145111 20111045 
تقطة 7 رنتقكاع تت حنقع ع0 63821112112 نالهآ ' رةتلإطدارءط 
غ81 ع1 11041 ,203 زمعتط لاقتاء8 “7ط112ن 1أناكةك] 
“ك.و 70/111041 الهع ع4 اعالأغامتاعتد طمللكق ملز أأمنتعم] 


9 عه طدنوطنت علددسععءثلك عمغاعلة؛-عه؛4 علوت أعمل سمتطىم 8ق 


نوع 71-010 كلتغطعط تدع 622 صقل أ2تطالتط 5151 1نم تتناط 02 م 
ألا الاكلتعط تنقتصقةء معط طقاءغ هاما ولقحد بطقاآاف 


- ءاه 1 واه عومسم 


وإن تعدوا 1 الله لا تحخصوها. 
با[وأأش غه ات[ جات أط-ع انلا أالع 17161 لم10زع1[ لتمأواء ه16أ[ 71001 
*1711411111/4.7ال الهعاغاغ 11161111 0242841 1401 غلم أع611 1115601/06 


(18 نألطة لاعصحد) 


نلوك طقلأنااتك] وختطقط مواغناطء015 غ2ئز212 طقتاطء5 تصطقلة نآ 
ب253503عط 


1112011 01411 11101111516 ,710111 167152011411 11411 101آ 
11/0 اهلق موأ هدى] !6م41 علا اتنا 


تم أوطعا :ه2121 ) - 
1 ,11411 7ااتاع | 06121411 - 
.4110/1 11111144 111611861141 4141411 - 


01 61 4178450112141 1116 اتوعا هع ءط-تتهءاتوماء! 16111141011 
11 1ه[ أوطعع] 50116 27004 417114116 ,0004 1/4118 111/01161-1111711044 
اغأ 241 ا أهطع] 1:11 )1 ]56 5411201 ,]1117716 501116 411ع! ]4116111272 
40 1/411 |11]|1114- 111111161 411 ج4611 41784507121411 14615/ 
84 .0050 0011 471 اناطعا أمعج71 1 أننل| ,ملعألا 14111141110[ 

.[61104 56111 81471 10412 :[و] ك4 هرات ط انعا 


ب/10 211 لإحاعم-2[11 لإقاعم 033 (ناأدكقط) داز طتة-طأج تاناصح0 م 
لطت تااءعطء5 سدكقطةطتاعم 0202م[ 2 زتتطمماكة اء زصعم طقاء] تحمةا 


8 مالتطقط بطق1ه20 ضما نكا ةضع عمدتز مممامعم حتدنآ 

الإحتصة !2 اعم ماجع5 طلهلةطتقعط ممقلق0 طذتردم -طدكنائجعط قطتصقط 
صة!أة121اعم تمع دعل بصنتطةع طنتانامطتازئط قتسماءد صتزدع ددعل 
رطقطع5 .قتإصاعة] أعتاعمم عصقئز أله لمعم حقل مفخع مدعتللء! تدعوطئءط 
مصاع لل مملد نط ولإماهططتة 211ل تتام 1)د5 60816 الماع مدعوط 
1 بقناطة] -صتتطة نعط فتمقاعة لمنزدجححطة:ز2 ممع 13 هلتام القكاع مدعد8 
تعمل تتإقطوطنءط طتطع1 تدز م102 .تزه زعكآاء5 021322 منزتكلة كنائاع2 12 
#طصتقط أاقطتاعط 12612 طمالخ تلدكاعسصهعدط ونتطوط ربطة2021 161 تتتتتع5 


صأل نطق انازقطم 968 هد 390 


اإقلطة ضقخطة ا صم1 201[ 12 .قتإصطم20طآ1 سملفل “ضيزك مردكاأومءط 11 
طماات 5612082 .102111512 16 كنا لتإمصتادط حنمل طملاة كلانمتا 
علقامائع] قهز مماقحطة تعمل مغن! أع نال تت تاعط 


تقطكة31-8 طهذة]ط ممقغصع) طدكلا تدع دع 0 عمط طهماعءغ تصصيا1 
2 الاتطع] 52 358ئ/ز 1013223 8ننته2مع5 أنتهل 411 !!؛] 1/1110 
ع 2 وصقاصة] تتنزمة الل تتطكهظ1-8[ج مسدمداط .أمصتد ممقلة 0 
طعاه 52011 أأعع ةم 01 ناكلف” ,2593 زع 13 .[دعع تمعد طماعاعد 
21 20مع! للإطوادء6 1013آ نالج! ينزل -صدم02هط ذل 12515 طقلامف 
تنهطعطع ملتاع! قط 5112411 112821 تأقكاعء طة21م3 رحتدمد!! أقطة/18” 
القنلة )21610112 013128-01218 192ل نتحطعا! رلأزكقخط 1ل أملقطد 
للك[ تطع5 01282123 111 )51212 2122 [72ع22118 لأقكاعداء 13111 
لا ناغأ لتططاة أقطد 2121 ملعجها طتقلطتاط تتقلفق1 1/117كخت ل 
0 نكلذث لاغخلاء) 72212 ,ناءا-1[ 01 لتإضقط طتاحعلكهلط 11 
-12161111111516211 ناكلث 1311 نلك[ -لاأطام 0211 512212118 111181151113111 
”.لطاع كقتنةة للكا-0211 111 


م538 أأططناء حنقك علتاعم ,كتتاقط أدع ص دد تمأ لها دكقخط عممحدعكل/1 
خد 22216 2122 لاختاع] رقص )2 22122 تصدزة] 228ئز عموعه 
أناكاة] :لام 2[اع20162 قمع تنتطء5 .020(3هم تودعط لتلتماأأقطجعم 
326223 01 221 22ة21-5م 5222 .151للرع5 ماعععمم أعتل مرفملقخطجء) 
اللطلدغع 011 ماع 222 أقحطة وتختطوط حدع] 11 نلعم تمسعممد لهل 1 عوتتدز 202 
قلة] قصدذه طاأعاه 


نالدع عط 10216 هبزج5” رق[ 222522 طدنز31 له -1د طقن'لطة ]1 
“.صضتد]1 عمدنه طاعاه نتتطوعء1 01 عصطهئز 526د5 ممطلتدطء! لقحصسة 


ع لل تناطتصع5” ,)هلدع 3[ أة1 10011 5012128 50328 
-121© 22611 لاقاع 1 282112112 ط5 ,لالقطق 1[ أ طعء! -صةع! 1ج طع! 
“.323211 2 طد زع ! صم ه طم زع! «مكلتنتصباط 


272111 تنأع12 لأاقعاقطء 112[ ” ,قلت )أهع7226258 تاج[ عحرولا 
“طتها عمقذه 0221 تتساتقط أهتمح حنم[ تلات ناطاحاء5 ,تاأذناوء5 


هحرش" رقلزطة ]لل طمصععم طة 1ط2ظ] دخطةط اتام حتمكتطدك 11ل لقاع 1" 
221111 2118م 72110238 تاقكاع تق 03118( لتلصطتا [دعء1 
111111812177 ناع لاع 20 تدك 


1 عن طمنوطلك علد راوع ]1ج !-ه4علوقت ذأرمل ستطعودع 68 


لقطقة- لاقتتة 0311 تتالامقم3 جزقنتقطئعط عله تكلف” ,رطة3ة عط 13 
”.لكا تة دع 


حلط 20لتتمقطت/ا اتامحستمامعط طماء) ومتططط ,قانام حتملطدد ك1 انآ 
2 كعله]” رقخمكاتءط علتلة1/1 حمتلتتحصع! نتقصتنا صلط علتلده/ة صهك “أكدثلا 
7ت لدطع7 نتتفكج طدالخ 202جع! طملةط1 حتفل أهها يدانا أودط ستمطتائم 


ألقناعع! مقطتلام 202 عله1” رطدللكة زصعط 20تامسمقطت84 امه 

نط مغن! طملقط1 لقصة بفنتطلدى 1/12 ”.م1ل2ئ22 تتدغة طأقلاذ أقصسصطة 

23 1 510182 22351016 8#طتصقط عصقئامء5 طاوطء5 يمصتائتتءط عله 
قلاف أقتصطة؟ محعتة! 


تناع 203صط12 ناكلة 72(لتطتاتاط مصوععء8” ,قغهاتءط 842111 تاهآ 
“تلطا أوعمع5 


تنقكلحنة2[1زهم20 مكلف ,]52212 12 ,تحسقطأكتا31-8 210هلا تاطث 102121 
3 طنااتاصقع 1 قتطماع5 طلهةنزهم -طة 5ناكدعط لتتعق دع كل 152025 
كلق لق زع! قم اعءط ع 1م550 121 1أأعغط صصص تحطعط تكله جد ذل تتحدعع]1 
م تفع دعل تطتتحعم 1ل طداعغ طدلاذ عصم كتج ,لاجدلا تامام 821“ 
تغط ماقام ب3ئزل!-ة20م6! 21م5312 152811 لتقعكاعودء م11[ 
5 ج15[ أمةغ ,1ة20ط1 تتقع ع0 2تإتقطآا 21812[ تاحكاعلاء 
تقل معزلا حصة حر ل هط 3ل (:471وصتمغ) 0111 طتملطه 0ع زعم 
17 نول صم[ طنتاطماءم: اأدعصدة 


2162158 2135333 ناطث 15202] 15261506118217 ناكاة 10311 

ع1 بالق 202178213 12 تأكطلةط ,لط31-130 ناطث 1156802 

10316 تا مقكلد زتع! تكله عصدتز طقل ة طأحطة130 وتتخطوط بتنطةا تملة 
طولاة طعاه مسته 1ل 


مرقاء] ناماع اا 22618223 كفأهآ” رقنة]2ء 12111 565601218 
“27 م21 زاعع معط 


2 03م تكله كأأدطناءم تطعحط طملاكذ دع ممدعءة” ,ماه زحعحط 13 

لقكلة[21611861 11أقنا 6221353 201[تاعطط ناكلت 15[ 52م تتلاء5 بنتقط 

ذل أع1238 تلإصطخغة1ع2 نلعم 1016 تلج مععصتط سملتةطع! 
“.ناكلة 21 مم1 


أل 1غط قت [الازقط م 8ه هد 392 


01218-01213858 1213 13تقلاقة] لأمكاه] مغدم تتققمدع1! لملتمآ 
ملإقطةطة عتتقاصهضعمم تصوتعط معلاع 722 مممصتل ملعمل معط 
211101 8 ةمهم وأتاع5 


3مك طوكتا طقتاطعد صعماعه تزه انعط عالقعتططنب84 حلط طحا نمطم 
أهطد[ صاط 202 ناكلا جرع مغل أتمعط عصدرز مك81 صلط لتلهك] 
طقللن أناكة! 0281 تمع دعل 12 قطهئز وكاللقط ماج لمع صعطط عأنادنا 
021 0228215 لاقكاعلء 258( 223 1ك[ 20م7ءع! 11132 1 ” .5210 
أققط مهلاء5 )ه178 صمل أمققط تاتحكاوحء عصصدرز ,تدك طهط1لن1ن1كةك]] 
.ةنادا مددعادعط ممع ردقا 


0131-5-5 لاطعا 2302 نل/ا أصصرت1' .1/1202 مغها “بطقاكائتة8” 

53 32ئآ .نا1 طدكلا 11122 ناقاع50 لتنااعطء5 ججدة] مإزتاكلأتكء 

2 ناكلة 15010123 مصزقاع8” روغوعاءدء6 202 نالا كام طم معاد 
“.211 1أع6 لنتدعطع0 2مل1نازقعط تمل ./350ت5 ط11ناأناكة]]1 


5151 1ك 2202ة6 ناعلة معللاع ا ” رمغماءدء 202 ناكا ج01 1 حدع] 
8 2 2213111 تاأوتاعط صطتاحدط1) ,.ودد 11125 ن1]351 
تلن اع 121328ع6 أل ناكلة تتمكاع12211 لامعل ند 88211821311[2 اقلا 
ناأهآ .]2م22 5113611 االتالتعط 022231طعاءعط أحصقعا ق لل تتحدع] 
الطء! ,أأع2ة]! ع!آ ممع 2025م حخكاط 202 طع دعم لتمتاعط 
- “004/14 711611611141411 1/4118 أأهألشق أوهط أزنام ماموء5” رهلطوودعط 
'. الآ - ل 021 1زعناءع 011 ع1/0:1 2224-ممه لالط - 1ن أل لطهت 46ممعءغ مإزلز 


*6027 7/114 11/011641 ,نكأ ائع21611121188 ناقتاءعط نللهآ 


“.1نا35؟]1 2182م تلأمتصتطاعم أقطةم ردلا“ رطة21 زع تكلم 


565114114 1240411111 111611111171471 41411 عل رمقل طدكتعط تتمتاعظ8 
1/61 اغآ 7114/4 ,111/6 |6 ]1116118116 1416 ع1( 28] ]طق مه ع 1هللا 
-111/104 1116 المعأع 621 114ل ,11  1[6111‏ .177116ع 264 662111011706441 
1 6044(ع5 غ111 ]111 61454111111 115]4[1 1617214 111014 ,111/14/214111/6 

'.6]]4[ 104 مععف :[م اام أوزة 


25 1202:2[12' بأعالق مرنزة: أااع 56511712 ,0422 “1/111 101[ ولا" 
171117116 016آ اتنا أعطء5 غأه ]1118121 1غ الا 141411 م 11167121 
1114141144 50114 أهوط00(عا أأع 2011| «84أأ56 8031 .010111 1نم أأع21هأا 
84 .أ112 )11 11714[ 111611401 4411 2717414 11611[0884 1/4118 


3 66 1ت ل وطثت كلت دوناعء2ك عه ]ا ج!-ع هلوقك نع مل صختطع سع عله 


اا 1أع141 تامزأ علاط انام 471ل لاغارام و0أاعة همع 416 111611[0411 
]آم أ11119 0112011 أ565114 ,0111/0 111611048 1/4118 1114181144 50111 
أنه امطعم ه11 غهءاأه !1:2 4:1 أ1:1:4اء »1 .011111/4 164811118 0011 
-511117 0411 4/ة12[هء 71111]111 1/4118 1147114 811141 1116111404 
أأع971| 01 أ0م71مد هأ مأناء] هوع1111أ50 ,أ7ه:[11210 6711 7ء5 511147 
|0111 [84111/4 ج111611164116411 اأاأعه/11 غم أه |1116 4211 411116 
4 مااع ,11111 تول! .1[أو7ء8 1116111/4141411111/6 56114 1116 1161114 
714141141 1أهأمغه!<86 111414 ,)ا ]11 آم اغ50 5212[1 41 56111201 
ع1 1711 |41114 انها توطاترعا” ,لماه ه11 و424جء 726111080116 
عانو/ طوطتطع وداةعظعم :(هأه40 نالل .م /زه1؟]711ءم أمزهمة 
077121 انم انم أط 1 عله0 ةا تنا 1111641111 1[ 01 411 17110[11مءم 41 
-أأومعءأ171 :(أه] ع070:1 ج40ه1[ءا لطقطتخطاع غماتطجعط 1/4118 010:18 

”.ها غم أ ه41 ملمممع] ان] 


2411 4(1 هروط غأهغ]أ4 1:41 ,104711104 501411ء1/6 12204 
8 ,191/4لهء 111611111114  /4018‏ 5416(1 411141 11161114104 
011 2]642[114(1ط ‏ غ14أه 141‏ :أع 01‏ 0611101 41841144118 
اأعانها | أ0جاتتمة هآ هالاعم| ميمج1أالء5 .11[أ5ء 111/4 111611141142118 
لمأنط اع ط ع8" ,0 /[اتمع611[0م أهأله اه أمأمطلمامعط رمنتوع ]ا 
24 6لاء 127 .1111/4 ]111ا6م 4[1 هس ع1 1711 411141 411هع[ مم ادع ] 
117 7611046 6 ]هط (غت؟ 411181 ) 011111/4 46118 1711411 11161181112 
011 1104/7161 4247 11 1ه 111" تإعأ0 انه لله نعم 41 علقم 

".أأهض تك مله وأ طوطءد ,يتا أ أ وماعا12١7‏ 211121:1/4 


2441 امطعمزه1آ غهطاأه!14 ,501 1غ5114 8444 5241117861 
,21621111/0ع 111611184148 4118414 11411184 411141 17116111104104 
01 211456 ,1[ه 56061 011141 12744281  7404111/64‏ 411114114 
 1716-‏ المطعمرمط أمغاتأ4اعا/ة .1/0 ها نم الماع 0211/01 
رأصهاء] طولف .اتو7عط :نم4 61/خ1هط غا 11 0411141 11/4اع 111614411 
غ6[ أه1161 طمأوغوطاجءط رمولاء] أأع01| 16 5011221 معااغءع/ 
ها |4114 16171227[816] 4416 411 | اماع81“ ,71/4غا ]7611/6848 
8 112121181 :[00214 6اعلك4 .11/2ةء!1 ]76711 108011 1/6 
1100 7هج4 11110414164 تأ01 401 6711/11 م41 نأعالل .165011170118011 
أه 7161611 ه2ممء! 1116281111 1111 411161 11161111671411 
61242 5017110112 صم ]أ5<ءطة ه/زن 2671:1111 ,طعماء 5 .ا 56]641111 

".11161618 15أ15-114[6 أ (ْ1110 413 11141111514 


صنل نطقتك انازمط م قله هد 394 


11411 المطعمزه لط أم 1112101 هلع ط«ع8 1نمأهعنززء5ع1 2806 10611 
04 ور أاأزععغ-مماععء| غ1ه ]عأ ع1نهل 11411184 4111641 111611104 
607147 2 11/4 |11 !ث2 16118470611 ,60/[141/4 867 1/4118 0111124118 
11111101 4411 ][1/[124ء5 ,21 |5[12 ,26721454 ,651[1آ 1111/)411 1116106114 
21144 |12 ,لهم نراعع أأع2:1! أ4 5071128 14 هلقاع ,141001 دعكا 
01114 1لهء| 16171247 4434 1[ه اع نع 8“ ,مغم عط 411/24 1261:[68 
44 11:641411 6041011 ناعاكقك .1/6 1غ ]انعم 1[ه زهمة عا لعططعو2ء] 
11041 علغن اننا 141111[ 1" 1إع[0 أكدع؛ 41١‏ 11ل .لازنا" وى ]|1 7611167 
11161241141 06م جع 111616126114 111/4 641116 1116111141111 
“.ها دازنا" 141151117 41111051111 1/4118 08111410471 004|18[1 غ1اآ .لا 1/1 1هاء5 


61 اأمطادعا 1211 طم طعرم اط غأه1 11161241 16406 4غ :ترم كا 
84 آ1أ016 )014721 1/4118 14111584[ 56014112 411141 17161161761084 
84 761120111111 56010118 11/4( 0164741 أأطعمء5 غه 110411 
11 ©4انتأاعء! أأع4:21| 1 أ0م50111 الهاءا ماقاع»! .1/0مع1:047ام] 
8 111117015 ,أ [14| ,140[آ 4ص) !"عط 1أه00 1/4118 0411141 111611184106 
7211010411041 411[ ,]6[141 717141 511147 1غ 1ع م56 51110417 ]11611 
71 41|411 161112 4011 آ,1نزع867|[1" ,0غ4ء| 667 4111/6 7611[08 
84 64410411 ااعألل .7611111111110 100([6[1 ما اغتطء5مء] 
أعأع2761106(1 :600141 1111 1هاتتهة 1أألاتء .للمدكهقط) مااع مزعا2ع]! 
1( 01 16هء1]”ع 015 1/4115 020-020 4105 14171 111411115106 4040 زعا 
711470[[1 4[1أ6 ١‏ 2[ .ه/ال!-0[1 7ع 471112 0071 6أ 11167 #لمومء| :16م 
1 11111411111 .41|24[1/ 411101101 1/4118 6876 06112071 
24 افأ [| 620411 ]1716 1711 ]6171184 4116 [1147ززء111 عأهم ا 02047 41116 

“.1/1 أهأء5 116121141 


|01118 111611180108 06112614 1411 المطعرمط أم 111641 44111 دم 1 
,820111/4/1 1/4118 5114141 ,561112117114 1/4118 210/211 6رزنتاعط 1477188[ 
72 00427011 11167614 11171884 ,6/1 111111 0411 110[1 ,21/0501 
1141 1/0118 1114101181 مهسا .166718111 11 ع 18411 501110011 
.701111141 2611/0584 :[00010 :الل" ,1!161152141/431 1111/4 ]7171 1116110204 
14 ,طهتاع5 .111/6 6111م 0([6[1ه1 16 1141 411141 61117411411 سآ 
1477| 014:12 #لمرزع! اتما(اكم! كماء0 ]تزع علهك ةا 561110512411 
8 1116701564 164 ,2[1 ]111115 411117184 1141116 560184115 1164[ 
[1104 07ع4 لاا اتمطا" وأعأه هلطم اعم نعطلل .01111/6 04611 
“.111 [هاء5 غ241 !10 ممممعء! أن ]1116608 1211 811101 111611110716414 


5 تخنة لوطل عالت دنا معن الغ - مهلوق أعمل ستطع ممق 


04 461120411 11411 2(14[1 110/2 غ+ه 11121411 1611114141 
,]|5[1414 ,454غام 8011/81 1/4118 عأ111[0 ونلا جء0 11411168 6111841 
7[أأء7 350014[ه| 511416 أج111 17 لك غ1 أهاض4ق . كفنه ل 061 بمعلاز 
أو هد مالاء»1 .1م11 أل 7مجءة 7مطاائه/1116111 1/4118 69(101/8 04811 
111111 411112051411 1/2118 11141911414 ,اللا ؤنااع! أأج 41[ )1111م 41 
حل “مطناك 22 [01124 هد1ا”26111:6 غاعا م" ,612/41 1116112 0111/4 111611[048 
0 “11141111514 1419118411 41 76711124118411 0411 
484 طناناء1:1-5 41568 1141114111/4 18 أع 111 1111 41114 761111111 
-1ز ه71 0111874 43 111114 01241102118 0411 12611611114411-1761161111/411 
- 018118 411 ج 1210411 41 1411 4 غتموعء| 11ه 11111402011 ,11111/4ه 161 
6/ 761111 ال0زهض1 16 111 601114141 01181 12زاعنا .865417 014118 
11161101 [ه10ط “تهع0 1:10:11 بأعآه انهل مط اعم 4ك ماعلل 

*. 11( أهاء5 أه1أه اه هملموءا )ع1!غ6ضاعا116 1111 611141 


4 تالاش عفددع! انق :هدك كاذ 1/4115 811141 47ااء5 10411 
وى وععظ' اأدااف 104:14:لكق نولزته أماهاه :ناآ هله ركماظ1أ 5606070 
'1[79آ 1/4115 018118 آ1114ه 1161114 لها 2115[ 


8 01ج 4611 11611 الهأ مؤدط غم 1112141 1111/410411ع 1 
4 11011141 رأ(ْ118 راكهلاط ,20141 ,41 [14[د #طلاطعط وطازيه1![ 211141 
14[1أاللش مفممعءء «أعطاج 4غ<56 41411 معنت رأقهط عانه/ا أه[ع[ه 
بأأع ها لنتتنتاع! غه/أهاهات هنهم مأعاه هئام أع 101111 .12414 
]ألم )1116111 2761181414118 56111114 111611610805 84 56/111158 
1111401 11هم 11440 أ أغضع1(زعط مأء 1:17 نتأها .هلع 16 
نوزم لهدء | نمأ «عطادرء1ر ماع تعا/1 .م راط مع 1نتووعء! 047دع طم داز 
0/11 طارزء ونع مأك 145تل 1 41ل[ 1أأهد 271:24 41ع5200 111111116 
ب7171811أ/7 86 16614 4[1ألك4 0أل ناوعا أم10 .مرإولط- 111:1 
ومفعتطتءا (موفتدعم) المالعوزماط غماتهاه1؟ هجمم :(ه[ه0ه عنام 
7 1111411 :[24414 لاله 7ه اع5244:1 ,خط - هط :ه11 211141 
14 غ110 44104111 41 444 1/4118 242724 410051 2/141141116115 
1 لا 201[ ا(أع71أج111211 /104] 1111 014118 111/4 1أالاع 56511118 
[04 1غ هأ 1نم ,نا-1 أهاء5 4م11 أج1ذأع171611 14 أطزهماعا رأدد1 211141 
لها تأأطعا غاعاش :1001 .)كا -طلا 111 1111 0411141 11م 11251[ 11161111 
1/1 14 .41116|111/0 4411 171181111811 14 1/4118 22724 
24114/40417184 211 ]17161 أماء ا هأ مدع جما ب[ ماما 
44224 ه10 16 11غ1ةتته[1 .1211414 غآم أ 11111 4211 (1114111]514 


منل 1ط قت [نازه طم ع2 هع 396 


1 لاللم هعاب وملا أمل :(002[0 أاعاللم 16اع47][ نكا -1 11167112 
أ 844 1/4115 8284-8284 14+4[أأ1116 1/4118 ,88615 1/6118 5654146 
1424 ناآ -أع 82 أبتانلاطاززء5 167 1/9118 044 11041 .أغهط رامق 
-224 2442 7[1عغ 14[ -411غ11[هاع ج2671 ,1ت ك[- 4471 1411م[ 1/4118 206 
لكأ -04[114811 61 276118 411 06118 5041114 [167[04 1[هأ6] 1/4118 6424 
5 1411-11 0[1أ 1112 .0241 [(آ 01011 1/4118 0272-4278 ج20 11ت ] 
-610/111431 26118 046118411 501114 6714111 1610[1 1/6118 624-4874 
 4874-424  1/4118 41411 4412118. 111111-14‏ 1671164047 1411 
2421215-84 2[:1)!1 167 1/0118 06118 0174118-01 111611561141 
- 4104118 41411 1/0118 0174118-0170118 عأغا 1111 11>[ -)1]1111 06112011 
8 544 474 4411 74114514 568414 4[111 أ 7/14/10-1116112 اعال 
171 11411188 560124118 211114114ع 564 1/14 .]16ت 1تزء 5 7ع] 
8 ]21[ !111611 0042741 104111/46| 14 .011141711/06 06118011 14 كأ - اام 111611 
71 ,أنا]أهاء 1116118 1104/1 غ111 11167614 1/4718 14/1 ]17114112 
11161118761016[1 14 .المع 1/0118 562416 6|111[ 1/12(141114112 1م 
24 0011 ,اأنا 11 1/4118 1110101181 8018 711141016ز»1 1.7 101161-16 
71/170/:21 ,111611241841811 11161121711121111/4 1/6118 1114101141 11م 
8141| 21قعله| :7ه عتابط- لها [4|] انم ء[ 1161:0020 16 رأاتهعا ماوكا 
71 14" ,8671816 147121 761141411 102011 “.6ع ]از[ 
8 أهأأماه :غم ]241 أه:1! أمامطه| 1نم 16016 طماللق أمس/ما 

117 


12 نا طقاعغة5 .2:ز2012[-201 زع5 5أ2622118 1/11/2002 1211ل نتحرع] 
1ل حنهكا ف تصداء تإصعطة تصفمصتدع2ط بطة1لن1ناكة؟! أقطة/3]” بذتزصم عط 
“20177 صمكلقةطتصضمع ناحكاعقق 328( 2م32 251ل 


1 621711114 لط أتأنقتاهم ,202 1ط أعزهل/الا ” ,00 طد5جعط تتحتاءظ8 
11411.75 1/411 111450414/[1 


ناكلة مك طقاات اناكةك!آ 20312 لادكاعص8” رمغوارءط 302 “نآلا 
تقل أقتسصقاء5 غ2م02 ناكل ممقتطادع3ط ,لقطول علط 811/202 طم1ل202 
122177 2ممع5 كماعط 


14 72204 هأ ,602 'نناالا 261 1/711“ ,252603عط بادتاعظ 
02471 114641111114 ه1161 111414 ,4118411 17اعاع 1‏ 467861 67] 
 50110478--11071114‏ 024171 4411 11141114514 1غ ]17116111/41 


2 ال ه]21)-عه4ء!اوقك إأنرهل صتطع م86 


لماعلا 11/4 121041[ 52714 ,1511/6 1كلتال1 41-0117611 2611861115411 
ان 011 1/4115 2174 06115411 06أ11141215 11أ 11121101 0411 4[1 11161165 
11ع| 612 4112411[ 10011 56114171١‏ 411111111 41 4471 التت[هاء/ 
107111--321140784 4أ6 111611 061122411 41711116 111611514011411 
-8 5411027 171161761104/11414 6112416 01731111 416[ أج 1116111112 411ع411[ 
0207 0711471114 02712016 11 411 11121110111671 6112411[ .561)401811111 
مع 111045141 4118411[ -111411115184 1414118211 41 أ24زع!41 6118141 
11111هااط111111 1/4112 2474 0112411 411114 11715011 042/4111 
565601811 46118071 عاأعاطنءط انهج411[ .0111744 11715011 6/4114 
01 .1!111أ5أ5 أ 07204 مولاعء| 4172| 07411 204 56001181411 
45 20 56/1118 ,11101111510 114042411 41 86547 11161454 
61 .210117821 تزه 111 0114اتك ته ملأعاع ]تيه ءالعاء! :711111 
-61100[1 17167 111676166 4ع 56/117118 ,114[زكأأء[1710 0404م أزع| هاه امع 
-أغاطاء 1116141 20128416[ 2171114 8111 ته لغ ظلاماعء! 1876114 141111116 
-[111611608 4112214[ .11141111518 161[1224 7611167111 غغاناء /11! 
1 1ه[ 112 هع 36[1]1718 ,11541111111 42112211 1114111514 عأأططوء 
".71م نمطم[ ملو ةل 0001 ع1نأزانه-ع ]جه عام عاأطمع-أطمء 41 


ملاعم ةد عتتقئز 2ص513 رطة لنت آناكة؟! أقطة/18” بقنإصقا2ءط ناكام 
”لط نواعم هسم وعم حسمكتفصدككلة اعد 


8 471 210/1111/4 56511112 ,3/11/9842 2141” رقلطد5دءط ننهتاء8 
1027 «مترعط- 7صترعط :442147 241 روطلا 1تاة ته [7وط1تتمع 6161 
1241| جز 01 :7هعط01111142(1 1/4118 07115-01417118 483 
الأ 114111/2 166-51 0411 اا اتأع80 أتلل ألا 1ز111 4118ل[ ,1111ل 
111 078118 11103أء111611 1ه أع1تء 1161104/111/6 1104أهط ,1له |2606 
أعلاع 1116111 414 ,5611017 1717111 044تع أ 02111114 160171 ]50761 
111 مقطا أعتزعط نتم أع1اء 1/4015 0-424 م0 1116114 5081 
ووطعطانءا 201 اأهتتتماءة 6لهاءا غتماع اع ,ندا ززع 4 6ع1][ .56114171 

1441.7 انهلاغاطعد ناعاش 1/4115 أأعو(1نعاءط 0011 


قعةططعم عتطتمعد 202 تلط ” رمقل1/1 علط لتلقط! مغفايء8 

13 دك ,رط 001-[ث مع3 طلاع لت ع تتلدعده5 أصذ 5اللقط 

ذه تلقناططعاهعم وملغء5 حطم1هك كصذ 5أتللقط صسماغباطء تإصعمم 
لالت ليليى 


صنل طق انا زم طم تاك هد 398 


طع1ه ماوع تنهعتناعا ةكلام أدكلة حنقل باأناكلة) متتعته]ا تمأعطرعع أأدظظآ 
5 طع01 بقاع نالل قهز تدوع ملاوع تقل لتتقادع مستزعم 
6 11763طاع21 ق8512 56 لللتاعم قغلا بفعلة/8 .اأتتاعورع) 
26113118515 ,لال - ناما لل هلكا الل حتمكلدغةءاعط حنقل ,تتلهاافظ 
دبل ممم هقلقط أممل معتل جمكلمصتطعصعمم بممطملدعمعط! لانتصعم 
صقغهطقاءودع)! 202 00212 رطاقطء5 .32تق1قح لتقل م تتقاد عللة زحتةدرء5 
8 02113 حتمغق ته اعمع! 11202 نالخ اه تعطةء تدع حتعل ألهتحع]! 
20114 ,هته 3102م لقع 0 الدناءعةء1 ,تدا اناج[ عحتطططردماعع 
37[ 1161/0[1-1 


00 تمل طملاعهل0دة رتقلج! قهز عقحنهعه6-عمققةه أقطة 2 رقكلة1/1 

232 1221511111 12121031 8511121181311 .1111 لطاع قنة [213 12 
2ط 1016 تنقكاع لاع 512082 .أ ها ن[ 1216112 ع كله نز لتقلطة 21 زناء جر 
8 1102113 ةن[ .15353 318/( 013138-012118 قتتتذكاع 6 
رطقطع5 .تقق20ع! ترهتاء5 02هم 12/212 طقااث 02هجرع! تدع حزه12201 
2 302135 015آ صهنا .عد هأمدعم علتةهط-[قطء5 3012 15ئآ 
صقل 3ئز02 203 علة110 .22182511 8/2118 للتالطعة 2121ل لاأتكعدعدء”] 
86 طة 8 عصهلا طقااخ حتقع 2010م تمع دعل حلصأ اعمط ردنزج م11 


ش 6ط أع 13 


تنه نام زوع 1 


م أقطتاعم تتقاعوطة واأطهمة وتطقط رقتإصصة [نا م رزوع1 
ص ه121 طقاات 20ع! نمأم داع! نه ناكلنا متفع دعل تمعلهرز بكلتقط 
2 110121-20 ,213311513 لتقطف تع اع! أمطتاعحط صسهاج تتمكاوح 
أقطتاع7 تأتماعدء طم اقمع صضخز بستتطتولط .مإعاعم سمسقطملوطع1! حنتهلن 
21/144 2318( 01328 لة2011[ .تاستاقط حتمع دعل جنا ماعجعم 2ل0دجمعا 
1031 ةنز قأ122 1011213211أع8 اعم تتفل نعمأزنام مرإقلقطنةء) 
7 16]22]31111113 ألتنا 216136 ناتكاع داك له لتقع قنة[ .23111221773 
أقطتاع72 تامعاعدء داأطدصة نآ .أتاطع5مع) أقط 0271 تام 222 
8 15321211(8أو6)! تلز يقتتدتدك حنقطة لجعنع]! مامعد جتةءعلتصتسطع 1 
1 13نال لماع 2561101262 للقكل118© نام لتتقعطخز 2كلهمط ,أجمعء 
طأقااك 202مع! تصطة20ط1 سملهل 


0 مأ5عتلاء5 12427 71م 211 أزنا”1 الاكأقط تحطه/لا تصحكلة)ة1 812162 
3 لقططة1 2118( 1331111512 32 أزنام 202م0321 علتقط طتطع1 2021 


9 خنع لد ل نطلك عدون عع «مغعلة) - :ه40 لوقل أممل منتطع م0068 


كتلفط معوعه5 تتقغقهاء1 أقائم نتطه 00216 عتنهئز بقع مذ تتاكاء! 
ب12218 طقلله تتقسدوومعع حسصملهك 2202هط أعتلجع5 ناد دكاعرع 5 
8 وصدتز طقعة ع! فأع تغط صماعص تلد عم غدمدك 5أنا ممفسصتل 
-ةتتزمع ص طع اصدع تند[ إتاككقط تقطة 0 للقلصف! تكلم مكلة!/8 .كلد لسمعطع] 
1 عصضقعه قطععة! 111 112تاته 8358 االتطة اع تتقكلة الاط 
حطةأزنام عتدتز غ22 أتقك نةأزنام تتقعحةا[تطءعا تتمكاقطء طلقلصدئصة[ 
+22 أعقل قتع طمرعم ضفل رجفدععصقطاءع! 2[معه5 حدق !2 متاتعط ونزلك 
.تنقةنزقكاع! 212ع 56 122ق1[ة م ناعم تنزل أ عصةتتء طتمعم عمقلا 

رقص غمملتمعط عسو رمعوع5 مممغواعم طمأعتقحعط 


ات أ// - 410271 ع1 167111 الهعلغاط 111614 78626424115111/4 
سانهج 1ت انطع | هتدع جم| المللاط مرجت هداج 1ه ألغوط أماملم 
".512-510 4021411 نتأبل 


طلتطع1 عمهتز قصدك/ة أناذكفط تقطة | :تامطناككقط 3202م طة أصفكلة تإحة 1 

قتصنل حنودهغ10! طم 221 ,نذذ1 1أماعا! عصدتز دعوعتاد طمكلدمة بلتقط 
مإتاعع 521 3لإتقطءطع5 تتقكاعوم8 7نط1 قطدء أ1238 تسمتقط 308[ 
مازة؟ صمل غ22 نداعم قالطا بطذ 1دكاء! قصذتز 82 ناك حفا]2 م2202 
78 عتةده ذل2 زطعط اماعط طملصدع صدرز معلدل/ة .طقل ةطاهعط , 
طملطة: مومعو عاأعاعز سمفمصتع ماع اهمعط صقل علتقتاط وععاعوععط 
قلاط قلهجع! أغقطذ! تاماعد طفل[ة 110 .2 لإصرةغ2 تاطاجعم 
مقط أععصة مدع دعل وسقطئة] 13 112طهم2 م تقتصلل ركهم نعتط 
1 .قتزإصوع تفط لططصصعءءط صقل أوعصنا 201 زصعم صفلة متزصتة أتط 
1261 1 اازنا د14 5121121132 10111 لاقتاعط طق1اطفق! 201[ 
1 78118( ,11312653 عتنةلا طملاخ عأنطهنا تامصتاقط ممكتطمعتت 
نامكاع مع طماء؟ عصذئز هزه صقكلة 512-51 نتتكأع لات تتقع لنة [ 115115811 568312 
للطقاط غ42 ذودءط 08ئهلز لأ2ناك56 لتقن رع لالطحةههاع1 أتقل طأء1[مجعم 


تتقكاعصء كلتدط-لتدط تفاع طتاوعة نتمكاوص 3[لط رداتام سقتكلتصد0آ1 

صمل طذالت تدع 10م هعم -مدعصه1هارعم صقا أككلة نعم مقعلة 
طم لوط مقلهز أل بتحطص لفطل جووعط غأمع صدد مةئ( هنإل -ط مجعم نالة 
قغة م حوءوع! طملتمء طصمعم طملند طقااة لصذ مقغهمعغع! محل 
خهع38ط2ء6 حنقءاء لاع دا تعد نالا ,غ213 تتحصتعة طتطعطد ,تتستعوط 
-مةط غهم 02 تاقعاعطء تمع قتاء5 ,نخلط 21 تفع مقغاطاء علنطصعط 
2 213 .طفلدط1 صععلة زع ضعطم تسقاهل طتتصعم أمقع ]أ تعفصم]ا 
,لدع ناك[ تل حقك (تدعصستطستط) وأر2! تلططاعةء طتصع صم 


صنل 1ط قتت [انأازمطم 026 قب 400 


120 2نتتطاء5 11 72ل حصه01[301[1 1182 ,تاسسفلهز حله لك لطعم سعط 
اقلق 1 ناكلة[ع 12 ]2م42 نتقعاعداء دوعصلا .تامستاقط مسقلقك تل 
ل ف 


تقلطنا تاطتسصعحم علقكة 013[ .عصناعفقطدا/ة أعجد1 12اتتحستقطو/طة طهاافظ 
تناع قع)] عله لإصقط عمدت طذا 2عزل!-)2 لم1 1لا .متصطه ل 2ط1 حنمك تتحسك 1ل 
كلةنزنةط 3318( 721212 قا 32 أزنام مقكامة 22/1 1015 النحطة 2 ع1 
علقطتعط 1021 تتزطاناعطه5 عقلز رتطط الكلتله5 308لز لالمتأقتة 2635 
بلللقاتة )2 2ا1 20218111824 1الهآء5 1182 1012 .حتق لم042 لاككاعتاء 
بكأةتإصقط 2ق تهأزتام حتقع اع 52011016 7328[ 31215011 أزتاتاتعطط 
لاللطتماستعطع7 أموحتدة 15مآ تقل 


-81218 عصهقلا دنزلا عطدمععتتصة طاعاه حتمعاطةطع015 12اتاء5 11 
طع1م2عم لتقاعطء علمطتعط 8/2685( 322 1216 031 121311 .28111258 
ط102اء1 هلا لتاممصةغه3اع1آ1 أقاتد لمعاعددعط محرهجعطء5 0315 
82 ناتنة تتقكلة 128212 ,225511 تقطه 81212 7ن هاعء لطتتصعم 
2 مع تنه نز لزدع”1 قطقكلة أع 13 طم تتتحدء2 قطدل8 قحدلا تامتحتقطن 
1281 لتقام 11 قمع121 لاططة لمعا ملزلا عصقءا! أهطع !مه اتج طعا 
1181لا لطع تاعت2 نتقكاودتء 12أز طة1نااقممط صدنا .دتزلط-ه20معا 
لكل (2ع1 لتمكاعقء عققةئ( لقتطة 


قل 11 1ن 1372تلنام88 5651111 1411 121111112 حتمك لطفتتعع تتطة تجتقلطة8 
2 .1!620885 ترهماأع5 01 2غ1! ممهمع1! سمكلاعءط 01 عصمر 
رتلا حتقاهماء! طقاءغء5 صتح1 صمل تاطاوع! ل[ ا[تمصعحم متمكاوحة طمادع دز 
-72202ع! سقطتكة]آ 125ع6 2 طتتصعصط نفك أنزل م5011 تتصعطط ستقاعة 
لتقاعدهء لمعل 11021 .216116111221172 لاقحط 1013 7م38 ,193 
ملناء! .كه حستطوعط! أطدلظا يدتزلط -طتمماءط! مدعف اعم نتدع حا 0 عط 
ناألة/9 ,0ن9ل02-1همع! حنقللطدع8 عم طقعا نكلة721 551ع561 تتقتاعط 
1 223ص نأمع2 85 “لطططنق1) 1112121-12 لاع نه اصع حر 
تتقوع !م5 1ئ0آ عمعة ,3ئ9ل-2 16720 سقطتفةا كماعط تمه سعحم 
بقتمط[00طقءط تتمتاعط 1/1214 .تتقتاعط حنمذتل طهم8 تع 22211611122 


ينا تَقبل مِنَا إنّكَ أَنْت السَمِيْع الْعليم. 

(121111 4711141471 ) أاتتهع]ا 042471 لهاهتتزازعء]ا رأتد] ططجخ] ولا ” 

أع4| 87ع 7/1714 هعابط ع هلا 14[1غ1هأعاقط 11114[ لاع 56511118 
(127 تطهعةودظحلة) ".اا تطماع ع 1زعا/1[ هداز 


0966 اخ ا لد طنك عله دناجع2ك 402-1421140 لوق 1مك سمأطوم‎ ١01 


نوع ع 2(لم خا الالاعط! تتقتاعط بيده200عط تودع1ء5 طهاعغعة صدناآ 
111122 


رين وَتقبّل دعاء. 
(40 نتتتتطةءط1]) ” 1111111071161 لامعا رأنتنما طنام؟ا 06 


مم عل االقتة 30 نزع! تمقعع ناحنة تقكلتاء تع ج27 12212 طمل[ث 112[ 
طهقاءغ دثانطا ملق غلاللء5 م8 2دئز لتاسأقفصطة تتطاعع عط 
21-1 2ع23118. 21521 م20 حتفل غ12 1 جق1[ 111 امحة بق11 
22381 طع1 2221102122 11 أقط لأناع511158 .لالاأعقط 
1016 ع328ئ8ز هه أ1انتطدعءا! صمك جمقمعع صقطع1 تدع قط طدع ]ا 
أدع2طنع تتقعتاعل 1251ط1ل تاتتعاعتء ,نطا ملتاعا ونا .فوع ملحا 
521182 03118( 331 11نتتطعا! تقل تفج زجكاع! ,اطاط مسدمقتطاتعم 
رةلإتقتنة[أل2طع1 122(201 لاتأكناز تاهكاعط قكلتز رأمرقاء مقلم علمبرصةط 
صقل طقطتلع5ع!1 محتداع نااع1 تتقع[دم تائ12 11 أقط طناعع طناك 12212 
صمعلكاناط ذه فك لطقاصم! فطعم ,نز مسععه! طع01 .مدعصة امصع][ 
ألا طمتققل2ع1! المقمطمسعخد تدع ع0 تتلست لل 


513!اع 1265052 11ق[تاك[ 1212 7أزة؟ تتقاعطء 13[أطدمط 

ناذكاعقء 13[111 ,113118 غ522 أأقط تنهلدل 1ل ذتتتء] تتزإطعطة نم12 
2 ,6]14[ 106 4226 طقالثف 02همع! هع ده201عم 13 1المتعخط 
151 3233 عاتنالطاقحط 02همعا! طاعامضعط أع ذا عله تاتدتعط تتذكاعورء 
71176 تتقكانكا 5212 0211 تتتمصقطلط :2 زصعم صملة 1013آ دنا 
صقلة معناز 1012 1211ل تتطرع! .(طندل ) أستلدع5 22221 للتناع 151212852 
قالط قطهع50 كقلطعلا مرمعاتودعء6 عا[اناخطنا نالمطق ل لاع د طصطع جر 
طفاأكناقةء1 .طقغهةاء! أقتاطقعط حصمط1اهل 12313 طملااذ 02دمع1! 
اقاعتة صقل ,12023 15[دع56 021321 طملام غ2م8 اع جطع2 
رتاألولا .مقعاصة قط تل عطتاهم عنةئز تداهنعء1! تملتد مقاادمط 2ع 
-سملتقطع! .وتزصة0هم طثج 202 كل102 8ئةئز ,أعناذ 7328( 6غ3)ع1 
1ع 013 5003 202 10212 قهز رتلمتتاحم عقطقتز مملتوطع] 
0 8213 5211 ناكاء! 1202 ع قنز راتاطمكلءء] قهز طق لط لأحط202ط1 


ناوه لدع رتصا تتتعمع5 تصعتاطم طدلقط1 لقططتة لتقأ ممأهداع] 
لطا ل اقط 202م ,متتلتط محسماعه أأق! تدك منزصطء201ع ممع دصقا 
,ل 1له5 تتزقطة لحصناز سناد تلمكاء5 .عاقتتصطط غده5258 5110121 11 


صنل 1أطقه انازحطم 006 قد 402 


لقتإصقط 11611022214 لاقكاعتدظ .2ةتزطتقائلط تتدوعط أقلطة 
-22 اننا 21119 حتق[) 226210306 لاتكاعدة و1أطهمم .2لإجاعة 0 
قل م1لتامط 52118216 نغ 10812 بتكأ أاألاعمء5 تمتنأقطتة حجتفكلة زاعع8 5 
28 طماام سسمعالتءط01 عحتد7ز تتددعط2ع] 21118121 11111221211 
عمقل عطتاهم عمدئز طملدصة طمتلقط ملد/8 .دنزلا وطسقط هلدرع! 
#متقلة مأدعممعة 1255 نمهل ممحستمع قل دهز متلق 202ص تقل تتإصته تتا 
8 11523 031212203 مأانتاتحط طتطع! عصدتز طملدمة قطذكنا دنا 

7لللا-طعاه أتنكاناتز15ل 


8 01:3138-013118 002 3313611611122 1/42 ع حتفلا 24ت حلة21 30 1015 
مقاغةم قل نعط ونزإمهتأعقطةط تجزهاءط حجنا .محعلطت) ناطسعطط مع ده 
2 .0023 اتق1تاطقع ناعم 2دزتادء6 لقتقلة 2أكع معد طط2؟!1 0211 نفازتاط 
طتلتم تك عحتدز عوصمتدط 202م 0223 متانتحم طتاع1 قهز طمكلهم23 ع حتة2ةط 
نقطةم؟ بطمتطفاع تتتتطعخ] #تصقاج ماأدعممءة ططم؟] طاعاه تحط 110ل حتفل 
ك1 تتقاعقهة تتزتتكلة مع السمطتمة 011 تامعم قصةئز 01228 
مهعم 112أطهقمة حنةطنآ .72(ه0عط2ء] ولنة7( 08318-013118 >الاققططاع] 
ملمط رؤكهغاة 03 طحلغباطء015 عصقئز أأدعمء5 عصتادع مهماعط اناماعوع] 
85 عنهزز قطتصقطدوطصقط حسمملهل علتاكقطمة؛ طهاءغ تتحعاعء 
2 1282 353 اأتتقطة5 هألاء5 أناك[ة؟ 8منقلز ,12/513 131]أث 202 درع1 
مقمطل تدعا طع1مئء معط ع5قةئز صقل ملظ -طمطعع نتطة طه2عع لتقتة 
لل0221-1 


61 تلاممتطقطط طقاءغ تاماعد 2825112 ,11ا8 511118 
أتمل أمسماء5 قانع5 ,تدذ قعل كلقضعغطط أمع 5235 ع8 قز حتقطة 31 زعم 
طع201ءم تاعمد طماءغ تتماعصة ملقطط رط نزحط للج تتصعم- لله بصعم 
طمع 16126101 118لا نتعط طقاعغ تاقعاعطظ .تتمعلتهطاعء! علقتتصوط 
5613112-37 تمع تقلط رةلإطمهج أعقطقطع! طهل 132[ تتحاع! 


قل ولغ تنقكلتمء طتتعممط عصدتز 5[2 12212" طماات دتزحة1] 

2 .تعزل! -طقطة تتتطعا واتاء5 لطفجعع ناته تدع مع تتدع ستل طتامعم 

عمدلا طقلا تدعحه01غ2عم صقعمهء0 تالقتاعع! رقتزةمنا مسقك 028 
تناع قط تع123 تااتتتصقطة/ا 


© © © 


00 غ6 طملةطتك عله دناجء 42 واج !- رمع لوقك 1مك صاطع مله 





نا زنتاع؟1 لممجقطة1' 
1لا “انالا انلام اننا [ناط 


للتقتك تقلتة5قعاء لإتاعطط طقاءغعء5 ونواطا- وريم علتقط- اتدطءةه 

بةنإتققة] [لناقع! 212هع56 تدع اع 1208 مسقصة21 زتعم حتدمرقطة] 

طقلةة صمل غدعقء دصطةا لم0 2طلمءط وملط أمتا باحطغم اطتصعخط عحتهتز 

اكنانز5 تقك نةأزنام قاع صه(ة1 تتمكاقطع نط1[ 2ل تغط ملقطحط راع 12 

قمع نووع5 ]521182 5قةلز اقتتطتط 285 12513 طذلاخ غدعتلهط ع1 
قط 2أ1انامط عمهئز متمتمق !1 


تخصقا صقك تتمعاعدء سملتمعطسعمم 134418 طلمااتة 3-2 


م315 0112 121612 حتقع أ ناكلة1 تتقكاعتاء كتاتقط باذ 1121 


للقكاء! نا أهتته[تم تدعث ‏ .1 
طهالة طعله للوطحمة 016 قتعا 161 لتم تدوث ‏ .2 


37 فملقطتلك بأقصائت أمطاعئءم 221ك[122م26 تاذ لاناكاتاتوك 

كم 112 38( اقتطاتط 212هم ناك نابزة حتقكلة 2 بتتعطط كتاتاء) 

نم كلاهعع تتضعط مغلا قاقط حدنآ .145211 مهل عتعوع صة1 201 لع ج27 نذا 
162782 اتضكلة تلاط نا أقتتلتط 212خ0 ,1ناكلتازة 


005 خخ كان 597 نمك تدأازو42 


بتلتقطستتقلءءط 13515 لطقاام 


إن ن الله لا يبَر مَا بقمٍ حَتّى يرا مَا بأنفسهم. 
5110444 604411ع1 لأمطنتعانزء111 علهلا أأدااك 11:!/4[ناع 56510118 


24 004 1/4118 404214مع! اأمطنتج111611 هماع 11167 مع 5611118 ,1111711 
(11 يل 'مكاعة) ".1لل4هاتءد هلاه 16 4171 


رقآتام طهقلاث حنقحسضاة"] 


3 ألم الله َأَذَاقَهًا الله باس الجوْع وَالْحَوْفِ بمَا كَاتُوًا 

مال 2 
2/1 لآ شر نما احم ]1 انماع ات أع :1116 وجا[ منتقاتعم) أجرماء1 ” 
21 11167614 16270244 111676581411 4112[1 لاأ1 6116 187 
أهاء5 211 2884 ته أطهطء5 41 ,نهأناء/هاء 1 02411 1212767811 
(112 تلطه لاعصة) ”.أمعااءعءم م]ء 17167 


بلتقمتتقععط6 دوناز انآ 


ل عدي إن شكركم. 


لمتعط الماع 21 هطأل ,لا أهدء 1716111 61411 1[ الك 6جرمع :تع ابة “ 
(147 :هوهو أ لاعسة) ”2.... الغا لاة 


م5260 .535 1113اتهةة؟] جندنآ 
8 م - 2 2 2 2 إن 8 60م 2 5 
إن لِلنْحَم أُوَابدَ كأْوَابدٍ الوَحش فَمَيّدُوْهًا بالشكر. 
أم]ذد- هلد 7116111114 لاغ[ 1141|[ 21:-1 111/116 81]11111/4 510118 5” 


4 المأأهعاة ملوالة .هذا عتنهأمتاا هذا أأدعمء5 ,1167| ع1نقل 
17ل 1/111 261 046118011 


طءاودعم مغل! تدز غقتصلتم غفناطصعطط نحكلة هعناز تتاكلنا'زة 352؟]] 
وبنصصةكلتمء طتل غدمةنزة صقكلدم تاقعطم بطل #ناكلتائزة فصعتت! بطدطحموعمعط 
بمممسضقععط طقاع؟ ق1هة؟ لقلاث مصممستدعقطء5 .طقالم حاعاأه أمحصاتم 


مأل اطق لزه طد قت مس 406 


6 سر ع لمعك 
لين شكركم لأزيدتكم. 


7111م ا 2511م 171014 ,201 [51/11 861 411 [ع611 14أ 11/1111/4 5651/1188 
(7 تتتتتطمعط1) 11.7 ااتممومعءا للها |ة) تله ط1زته ع1 1ته 01 


بقاتام 422-32 صونا 


وَالَذِينَ اهمَدَوا رَادَهُم هُدّى. 
411411 ى1غال ئلا 26 11161144241 1/4118 01784118-014118 (1ع60) 710411 
(17 :0 ةتتتقتلة طأنابطا) ".معاء 1117 7204زعء! أن اتات اعم 1116110111811 


,5621151311 11852[ .5101 لطلقااط 


ام سرس دام رمن كوس هاعتيم ه 1 
وَالذِينَ حَاهَدُوا فينا لتهديئهم سبلنًا. 
 0784118-0186118 1/4118  567[11144  اغ11غاهأع‎  )011611 411‏ 10411 
2 اقلا 127111 21411 7847ع-7287عط ,أاتته >1 (71مه412 1671 

(69 :تأتاطتعلسظ-لة) 711.7تم )ل 1نهأه[- تداع[ مواء 7121 06ممع] 


ع قز حلق21211 8حن22مه5 الختطقط 2113-571222 لل انالطتا 5101031 
5 1611111121183 31378 (13[عم اماتاعهم قلتطقمة ممدككلة زتط 
5 2211 كتاكتتطا 120131 222621 مقلة تأكهم بلتوط مدودعل 
31235 زقع8 ضعت ع[02 12 113ط 1م12 .تا متزإتقة اعم 28203 
12ج تتقطة] 01 صقكلة 12 522 دكأط بلتط حمل عنازتاز ددعل 


أقتطلتط (1) أصكلةمز ,اك [أع38ط2ع 5210121 1111 311غ2 طتكلتصع]1 
م ألصقلاتط (2) صمل ,متصنال 


اقتصطلتط (1) نأتهلز ,113ل أع2ط2ع] 2عناز دتاتتال أقتصطلته عنقلء5 
81210 6121م 3جرزتااعط أقصلتمة (2) حتفل أدمكمهممد دجرتصعط 


8ه أقتططئط ط20212 ,طة121 أهد كتمهم تممنععط أقص 11لا 
8 1121 أناطاع1 22221111 0211 ,816221111111 116115111111111 
11 23328( الأناطتتا علناخطعط ,3ز8/115212 .لالمتقع ستأصعمع]ا 
111711171211 3ق لنقتتق222[1 فماعقة ممأقطءدع! رصسداح تمداعدع 1 
قل أعصتد1 صقل بمقطلقاتصمعم ,سمتهكلدم اددع[ 


7 6 لعن 97 5مك صمأزسق4 


ولإط صم اع صتلة متك بطقله20 عمقلهءاع تهدعم دصمنصعط أفتصلته مدنا 
كلند8 .دنزإقطةط مهمد حفلك الله تزصعم كتدعز تدعوطقء أعقل تتمقاوتاء 
بأأكلة لزصعم صمل أتكلة5 352 تأتعمع5 ,رأستلمةة تحتل تعمل أدذوءءط عنةز 
لاطت قيطا عمقل 5622521 308( 2]811 224511 لقكاتتتاطء! أعقك نتقاج 
صقل رودوأطقعط عصةغحصلط تتممتقعطة بلتاكتائط ممت تارع! أأدعجرع5 هغل] 
مةتتقتطتةا أمتتذأماء مدع مداص تدع دطجعط 


208 1152[ ,3تد38 الهأف تك[ أطع2323-1 ملت دعا سناط دحلم 
أقسطلته (2) صمل ,لحتدعستطستط) 221/19 أمصسصكلتد (1) ناته( ,تسدع خط 
1150م 


-ةلتقاكعءم واه مملتمءط01 متمطلعص طمله20 وترامغ أهحسطلتلط 

5177104/1 4/!115 طقكوَية طنقعا اه صتدع عط نا1اها بحعدلذ1 دلدجرع!ا هحدة) 

صفك حنهغهداع1 أمحصلتم مدع عل فتمسدذ2عء ركناكنا1 8هلة ل( 64711144[1[ 1041 
مطل ةط 


#تبقعططط برطق1[ة1 تمع طتالسصتاععم أقسلتم سصسماع ص د50 
اط 62 نفك ناكا 0211 لاع 2111501113 قلطقا-ة تمه اهعم 
تمل بطذ طقاعاء5 بسمغددعوع! ]ع5 514/41 0821 تحتل نتصعطا لازاه 
10216 قنتقطعة قحا أممطاتط سماعصلعةء١1‏ .ممغاد لكل ممع! علتخصعط متتحعد 
عقولا سصمطاأاز10 8هد5 طعاه 11همعءعط! ,قصتطتط تل غهم02 
ناا اتلسلته سملتقء طسعم طماءغ وةئ ,لتتطقاعع ضع قطة 81 
نتم صمل عط 12513 طقالة مسمستدعهطء5 .تتحصمل جرع 1 


و ه تير وم 


َإِن عدوا نعْمّة الله لآ تُحْصُوهًا. 


[(ها هأ رطملاك 1/7144 ع11]1011أع 111611 411 أع11© 114[ 710411 
(34 تمستطدعط1) ".011112 أمجج1171أع111611 فنهاع اله 42221 


مذ عغمسطلتص- أم كلتم سمتمدؤدع1ع1 5511128811122 103123 

212181 12213 طقلا طقاعاء5 ,222 ناللاء5 
رطام قلهعه5 لعف لتزممقلطةط ممعم قاجع5 تاتسمل2مء]آ 
10216 صمل عصتطتطتل أدصمك لفل عمهئز معم اهعم عآتاكقحممع] ط2021 
-دء6 111 213:3 لالطعدع1 1022 .تالتضةله 7زقط!ا طاعاه تتقعاع صدزة) 
-20611111 تتوع قاع تناكأنالز5د5 21111( ,13111133 53411 8202 8 كتاأاتدع 
26000 عهز منص تة[تصعط غ82 2ذة ةنز 22 كلدعم حندنا .8:(ل5 


صنل نط مه إنأزقطم قله هد 408 


8 1112 221 ]521182 01ال6] يقأك1 أ238 ند تنا أكناء! علة مقط 
قلة1 حنمل تخدة طعله صماتد01121 مغلا تفمصده تتمفعلة[ أددع مومعل 
أانتط نمل دع تق اذه 5311:8246 3118( 2142تتلئعم 302131 12 رطقطء5 .أقط 
لقعم تلكة لندى تع 61:10 قلتت طتطعمط عمهرز 12512 طملاخ متزصة1] 

ل!- أ قتصطة حنتل 


اناكلناق5 1233 1221زنا 1131333 .ذل 


نفل كقازتام غأهل[لاقط طاملهمم تقتزصمامعءط وحتدتز 302 مقكاج 1و2 
7 11لاكلتتط 561162 20212 1113م قم 1117 1تاكلتازه 


تلطه تملدلء طتعتط طقاع] محسمانا قعهم ونتطقط بطقلتتتطماع]1 
2 راتهلا .ةلتقم صدكى] داعم أع 0121156 1 تناكأ تاماك حتقك هه أزتام 
47111 تقل (تتقاء ناك عم) الأطوم علنخطاعط عا[تاكممطعع] نكا موأزتام 
تناكلنالزة ماع طهلع5 ققطج! 15212-15312 عدم 1مع 2ه 12 معأقطط 
قل لتتقطهعع نزتضعم حنفك جمعقطد5ع! علتغخدعطا علناكة صعة) ط20213 
1 #ناكلنالز5 لطأاهط مطلهك1اقط1153 ع1628مع 2ع 1 متهم ,(طفامطكمن) 
1ع 0881 1250823 20212 122ةأزنام 560218 نتنكنتا تمل ويلح[ 
لقاع صةل0ه5 علةتتصقط طت٠طع1‏ صقل تستتسصن طتطعا نطةآ سمازيام فحعميي] 
2 ,203533 2ع 5تاعتتط!ا طتطع! دك أللئلهء5 طتطع1 11 متكلتالاد 
بتقططقعع6 12512" طقلاة 


0 حك 2 رس 0 

وقليل من عِبَادِي الشكور. 

10110010010 1/018 اتكا 0ط نتته ]هط 1تتمط 4011 أأمأء5 56011114 :1221 ” 
(13 كقطة5) ”.(سساتنوعط) «أأوم]1 


اا 5ناكأتالا5 0211 132زتام واخطقط رطم 1كهلاعز 201 زدعم معلة314 
ةلز 1312 118 تتقع 1611لا 


8 5656013018 قل فده مقكل دك 0112 تتدى 11 1ازتة5 حتقكل متقازنا] 
طمالذ د2108ه5 رنصدا طاتد7ز5 )2022م أقناكء5 تنص[ .كلتدط غختاطععط 
.أقتقطة؟ قتتصاععء طسعمم ملهنهة1 


اناكاع12312[22 125231ع(11عم [2(:2ةط 1ك[ 1الز5 1516118561133 0221011 كر 
8 .23 5قططة ضاط 1125 نمطم 1تقك مبزض141521 .وتسم مط 
82 561113 06118213 32غ)32غع! طقل2 20 تتاتحزة” يمغوعابفط 


09 حتت نعط 5 نمك ددازننقك 


أمتلدء5 باكلة؟ أل علتقط باستطتمطم قلدعء5 1256 02همع! طناطت 
”.323-523 515 1131121111 


طه1د20 عتطنحزة” غدم02طعمععط تحمما طاتدتزة سمأعدطء5 دنا 
”متاوط منامناقم عتطة1 دعدعء؟ علتقط يسطغأهمواع! مقعلقصدى22[121 


ط2021 نا تتطتحزة وستطقط رمفكلة]ة تإصعم عند[ عصهئز غدم ه120 
انام تامهم عتطها ممدععد موغدتىأامع! علتطصعط تدعوطاعءط تطنلةزطعخط 
11 5221282 طمل202 عتطلندزك” ,قأاماءةءط عئةئز 2عناز 0ه .متاوط 
”.قله طقلاة مملقطنة) سقغدتأىتمحدع! أقتاطمءط طتلتسعم دل 
211880]2-2 ,لالققة5ذ! حتفل تأقط دع2زائع 22 تاقكاعقء ,تاأتهلا 
6 طقلام أمكتقط من لطعمه 10216 تتمعاعوصة دوع صتطءد ,تتسطتاطتا 
.اذ لامعطتناطتنا 333880]2-22880]8 101[ ة أعجم +[أه[ 106 


أو :ليتاك 5 أل أممقلصعم مموئعطءط قققاصة كل تمملعطاقء ]1 
م ومنخطقط ملم علقغعائة] مسقاععم عصدبر طلتدنزد أدصقلمعم 
طتطع1 رقصدذانا مدنازتن أدع2طه5 0121 تمتقدع 2 زصعم صق1 20 زصعته 
ا م مقلزطاة كلق ممعتملصة تطنتدزصعم أعمك علددع لضعم 
مما نكلة اعم 021 تتحعاعدة 20135 ناد ممغدتىامحدءط! تطنة زمعتم 
مول برقنزإصدةغ2 صوعده2هك تلدزعة) ملتاع! غدأعلقط صدغه تاطجعم 
تالطأةناطتسعطم ذقلط عضدئز سمقلتوتط طعاه مدمتطعم عل02 تند طاز 
تلن ناآ تعمل أع فتدمة .غقأكتقطم سحمانكلة اعم هلم28ع 


-85 1211 202135 ناغأ منكلنز5” بمغمائعط أحصقا!ا طاتدنز5 صددنا 
امساتص-أمصسلاته 5هغة أمسلته أعءطموعم قطة81 عصدة تمعاعطناقة 
تممل طموعع2ة1 ماود اأفناطتمعمط عتدز رآء201عم تاقكاقصء عمقلا 
-211 اع 1ع 11212 عمل صمل نذأ أقصائد أععطممعا عصد5 تطنلة زمعط 
عا 


112118251111 نامكاعصة 112[ تسمكلةادع تع لتقكاواء تتهاق] 
ناكأ نالا5 وسطقط تقصعط ططانطدة) ملطهمط بتاتحصقلهم حترلط-صةاتدطع] 
28 )) 13 دمع قتتداء5 رةنإلاآ-ةطتصقط 02همء! طدللف أعمل 622521 نال 
أهم202ع] رتصة طقلدكقط مملقطة] عق©ط .علتدط تلد زمعم (وطصضقط 
تدا طماء عصدئز ,لتغعل طتطة1 عصدئز صدكماء زصعم -صدعماء زصعم 
طوانا صسحكق لنت سانا “172 طمغتا سم1امك تك سحكلم! تمعز 
إمصلح]1 


صنل نطنقك انازقطم تلك هدع 410 


5105 تصةا! لصا عوط بنمكاوتء عنقله5 عصهئز طدال! أل عصقلء5 

تحال دطتصقط 52073528 4221 1ناكأتالاة ومتطقط تنمعلصماعطعطط تمصا 
بطقااذ 17202 2282811118212 عانااطء 5112611 121111221313 
تالف 0همء)! علتقط مر طأوتءط طداء] عضدنز ]22 ,1212 طذاات دوع صتاءد 
5م 0461821 0113111213 1611 1021 .لالطأ نمك طننه زصعط لمق 
8 01218 1620232 دلإطلئد8 .ونزلطا صمل تقطع! أدع 0 تأ ناودع راع معد 
112 5603118 ,82/ا نا[ نالاة 252 130181328 نغ1 1نكاناتزذوعط 
0ن ناكاء! لمتد اط 13 اذ 2ل اناا 328( 01328 0ننلدع1! 


طع01 قلط أزة 017 ع328ئا 2م وختطقط رتمزد 1ل سمملدغدا تمق ]1 
-8 211 ناعاء5 ,نا-2 ملام تفع صعل أفتسطلطتم أمعطصسعء2 عدمد5 
101111 5213113 5652823 1ل أ تتطلتط م2011 زصع حم لهل تنزرع سد طن[ 
58 012118 16202223 عاتاقناط 2م3اعء6 ,ق812[1 .)12م اقطط أدناطرعط 
2 3م5628 نأ أطت أمعطصء!اآ وصد5 أقحطاته صد1 تلش تمعد 
ل!-2121 72201 عأنكالاتا 


2 56012118 16323زوبلاع! لطا عناكانالز5ة 5021 تصمقاهل ,301[ 
ل 811118121-1 171182 031 طذلاى 02مهمع! عناكلنتزوععط طمله تإصقط 
22315124 أقناطدعط 043:1 3غلكا طهعوء©222 مم02 11 ناكأ تالز5 
لاقت[ نص -ة تلات ممودعل أدعصا باله1ع5 مغلا ممع جدمعا يدتزلظ-202مع1 
ط- هطع طماعع أأموععط رمملا لسع دز عددرمعنه5 .ونزلر 
021322 نامع 1-5115نا88 26151011 1311ل تالدع 1 .ناكا نا زؤجعط 
.أقسكلاته تعمل لأقط عالتاكقضهة] أقط هنال رطاحطء5 .طه20ط1 أقصة ندل 
أ مقالتقء طسعدم ملهنه1 طدااذ دعمحجرء5 


ناكا نالإكلاء6 كلتاتقط 11162 لنهم12 :2ق 21 ق22611311 لأاقاعوصء 3ض[ 
غ522 ؟لكانالزوقعط طأزة/2 ذغلا وتطقط رطهاأنطوائءءا! معلد كر 
5651121 ,21211/1نال ضقل ققطقع28 طمغ2 مكل تدعا طعاممع مرسعجم 
مما ناوعا 23لا قائط قاعم ه560 .2 تامهم نلعا تهل3ق] 
26م202عم-طعط قتاع قطء5 فلهجم بطقطتكمنمم مهل منتقتط 
1ج نط1 ططط 1151م 2625 «ناكأتالزوطع6 2قغ51ناقطتل عله نكا وطستقط 
نا ناك[ نالا5 1111م03ش .لضام 202 اعتعط تقطووئهة5 كلتاتقط 15 
اقصسطتص مقلقطءةءغ طقاهل0ج طقله تتصقط 


162 ناكأ نالا 5” ,106118263121 1111 11121212 3582م الازطة! طلطعناآ 
8 110117 طذاتاتوع! طقناطع5 علنطنا تهكلنت[ 112ل ساءوعم 1021 


71 خيبنة معان 97 موك سداأزن442 


ململ طقالة أمسلتص- أقفسلته أممهلضعء) تلقتاععط يمسترء ا مغلا 
تناكانالزودءط كتافقط هاتكا تا غ522 02هم 8/1212 .أنتاطءدجع صهأ لاباوع]ا 
5 مقالتاط رتكا تهغتلتاوع! تماد بزإضعط قهز ادسلتص نام صلته كماج 

”.أتنلطعة ناذا صذغأاتدوع 1ل -صد) أ اناوع]! 


ممكله 112ل عصدئز اقعمء5 طقلهة غتاطعومع] امتصلتص 2 ملت مدنا 
,.ة؟ نتقمطتآ صتط ططااستقطة طاعاه 


مماستقاع2 يمقأزنا 5031 تتدعحعل أزتحتل ناكلة 711302 
غ2 سماتدعا أدصحمء تعء طتاعد طماءع قلهثة1' طقلاة 
1م10 لذ طتهأزنا مسمعمها (1) تلملهلا نكل[ تا اصن 
101 (11) زناكاة ع3 تممستادبزع! تط ادعام سعط 
ممأزتا (أنة) بنكله لدم عددوعط طتطع1] وصهئز طةط أكتتحط 162201 
كنا نامع! وجستأمعصعم كقلطكلا لان اططعط مرماع نكا 
ذلعطمم ممتقطئعط ذقلط تكله فصعمت! () عمل تطقااىظ 

“.تتمقاج نكلة قصةئز طقطتكتاحم أعدل 


صماة دعتاز أماطعدمع] صذأ 1ألتوعط صمل طقطتأكتام ,تغا متماع5 
أكلى أعدل عضناهل نكا ممازنا داناصتوها .ماع مدكلة 6016 ,ؤمدلئط 
طقطءة ممعدعل صنام تاماعد ردترلظ-متداعد أعقل سقلتاط رقله 13" طذلاه 
تصعل معناز ناذا طقطأكنامم منزضعمه) 102 .كا نلطكتقه مفدعةأضدجعم تلهأج 
1[ .دنزلا مدع سمتغسومعا! اناهن سقطلناط ,ناتسصقع ستغخدعمع] 
مسالط 205 تتاكلنزئدءط كتاتقط واتضقط عصدجمء5 212ص رحنة تتح 0 
ةا تأتاوع! طقتاطء5 أمأعع نزجعمم عصدز أقلصس لتر 


طتطع! عصهنز تصذ عمل رممكل دع ممعم دترممتد! محمد[ سحكاع ص50 
تك ضرذاذاتاوع1- 2خ ألتاوع!آ وكخطقط رأصطتدا لالتناع ]2506111111 13]32223 
بطقطة5 .قطصقط وصددمه5 طعاه أءتانتزكتل عتضقط مداع بطم فتصتك 
أمسعلته صععادم نمعم دترماق تلط 02هم بطل ممغتلباوع! تدع دطنعءط 
عأدنزمقط مقلع ممه لطعم ناا طوطتكتاهم عمقل صما تلنئع! بدترصتكانا8 
سقط عمهممه أعدط علةبرموط عمذئز فلقطهم صقل تددعط )هه مقط 
ناز طقطزكيتم طماءاء5 (هتلناههم) علتقط طتطع1 عصهتز أغصدع دوتاز دنآ 
صق تلنادء! أوطتكلة 355ئتل عصدئز أوععط صق]طعط ,ه841 .تتأمائغط 
“.امعط لهل 201 زطعمط لطا حدطغ 1 1 تدوع] 


7نطذ تعمل مدععط طلطع1 عمدئز هصة أقتحصكلته مكل8/13 


منل اطق انازقطع 0286 قد 412 


8 ]052 لتلتللء الاعطة عققق0 202 نطة1ة1 متإمصتها طامغوصمت 
5 الله لمم أغأ2طمع ع1 16ناقنا بأقطهم أع128 موده علقدع 10316 
قا ط-1116111 ,116118061251111 21211 ,]0221 للقعاعتاء 28د لز 
تع طلطء5 رتتإقطقطئءط قاجع5 أودعغط 8/228 لالطاتلة بصعم محععة]ا 
أقطعك 21611301 211 ناطتتاع12 مفكلج الاطعددع) ممكلملصت) مدعدعل 
8 لتقم نالقطع ا 1خك[ة 1 نتطع2 مالمه5 ,7282 11ناملناقحط وللكاز بللططحوع ]ا 
ط1امع5 ع قنز فنزد- مهلج لصا 8114 .هلإ مممععه! متسطاغمه طلطع1آ 
يختطهم 90228 05624 لالطأع 1201226 مم01 111 لالستأ لله لإلمعحط 
17 02121 تتنغملع تزضعم طقل[ نا[ 521 211اج [61225م 12280 
5212182 218( 211121 22111221213 73(ق !ل اقط 5012م نكا (جممعاءط) 
ل نا صناص 11مهاء5 .(تاتتقطع22) 2غ2ن(2 مضق( نا تقطعا! مهل تدوعط 
مآ .تاككقد طع01 1نك[ة] 1ل حمل ,تقكالناك 0216 نأمكاعدء ع8 ةنز عاتاتحرعط 
ناا معان كلت 1ا22 ع8 صقلا 01218 0[1المع22 تكاج لاحكاعتء 3( تتأاء] 
عآثةط غقنتطدعط 2ق1[ت تاتاعقء قلط 52 .11 آنا 11 12اللاع5 
13111 تاقاقط 3م03 2118( 53[3 2م22 تدع لاع 35[3ل0جمع1 


خط طقغ 1[ ناوعا -طة] 1 [نادع! مقعدء0 13نام نملا تسعل ملل 
طقلاك ألتاطعطط .دود 261ل مممطتدع 2ط أقطنا تتمكاودء طمعلكا 110" 
طهط1ك ناص حطةط1ذتاطط 235 قنزل!-02دهمع1! ناكا تالزورعء5 درول 
ءءء م-611213م 225 #ناكأنالزوقءط لأقتاءط اأدعمء5 ,لضفآ بتقتاعغط 
2681 أزلام مأمع56” ب253502؟5 لتاأقتاع8 7تمماع مف بزطع واولا 
411.7/ 6114112 /1716111 1/4118 4411 عأغاقلانا 1/4118 7671511104 45غ4 4]|4[11 


22 ملام متتمحط تمع 2ط رحقعاأ) 2 طقءم تع تتحكاودء طعا كلد 110" 
ب1للاتتأأقعط ماله[ هته 


9 ورمع واو يروك "عه وز به .ه رومع هس وي 
فَعَسَى أن تكرهوًا شيئا وَيَجْعل: الله فِيْهِ نخيرًا كثيرًا. 
2004/18 ,نا أ هلاقء5 771611114121 180041 4ه [ع1زء 36 أ 111111 10ز6 147 “ 


حهلة) 207111/01.7 1/0115 1ه 1أهاء| 440411104« 601/36 [121 :[6 411 
(19 :هد15ل1 


مقهلز 1أعمل علقتتصوط طتطء1 طمله20 طملاىة ان لضعم ممكلتوطع] 
ط6002112 نذا غ112 1121132[2 228ل دنآ .تممكاعمة2زا2ط تتككاواء 
3لا تأقط طع1اه أدعلنادتل صمل غددع1 2208( نا أدنادع5 علتاصعطععط أأوعت1 
1 23زع32! غ1[أقط 011262135 5651131611 ,1لا تاج ل[ 
.61 )022[26 لتتقاوع طتاع! 


3 2خ لان 997 صمك ددازو7ق4 


ناماه طقلدز 2221152162 نال طوطتكتتم طقتاطء5 12أطدمة حندنآ 
ضفل وطتصقط عصمممع5 صهص 1[ تدعا وتتصطة طصوعمعط طهطاع تزمعم 
2 2ل211ا121 02م نأل مكأهطط رقتزط غ2 زوع مماوع صتاع]ا 
قنام أ[قاء5 .قنزلا-ةطتصقط 2023م طهللم أعدل أفلتة حتمكادم معدم 
طططأكنائط تمع3طه5 أقطئ1تل نط1 طمتعتطةا[ متتدعء5 


8 0131385 ,213133 3123أنا طتطعا تقتتصقاطء تتمعاقص 12أل 
2517 قهز عضقده طمكانتد2 عتكلنا زئرعط 


8 02328 اتطقط غنم 02ئمعمعءط وصقئز 202 رطة[تتتطهاع] 
طمالف ممصحقة اتاهل ممامدكه20عط نص[ .قسةقغنا طتطع1 16 متكا تزئومءط 
رأحنا أتاكلترعط 13512" 


مره 57 2 هام 2 0-0 002 

وقليل من عبادجوي الشكور. 

14 1/4113 7158-11 1147120-18 4471 أأقعاء5 ]56411 1061 ” 
(13 تكهطة5) ”.(تانايوةء8) 1[أدم! 717164ع للع 


عصوده أمع 5662 نكل زومعط 308( 012128 تقكاأغ2 صإطعدعهم ذأنآ 
تناع مسمحسالعءءط 1015آ .كتاكنتطا! عمةئز 02531 كتاكتتط1دء] تنه"( 013318 
ر.كة لتالا أطدلك] ازتلتسعطط 


05 ماس 2 
إن كان عَبَدًا شكورًا. 


"متلتللالزوتءة (أمفتتهم) لمرناهة عنمن (لعالش) وطنجيمر! الماعقه 16" 
1 (3 مههء21-15) 


تأطولظ طعاه حمطمحصتل طمصمعم عمدتز 2م23 تدع دعل 13نام ممتلتص دآ 


طهالف ممصلة جمململ ممعلماتضعءء تل لامعمع؟ ,اتهاوددة :ه41 حمصتطهءط] 
12/218 


سصة) ”.همالك أهننم ]أ - 111 أتلاءانا 71161151 1/4118 (141) ...” 
(121 نلطةلآ 


صال خط مك [آنزقط متك هم 414 


صقل أقصسلات متمعداد) 2502م 02هئء با اللأنالزة قنعنتا دنا 

1 ” رصق [ ]2221182 ققطهئز 202 ملهمط ,(تأه؟]ه) حسدغقحطواعوع] 

لال 121 22212 تناكانالزودء5 ناك[ 01231 ت0اتاع! بأمتصلتت أمع016 تكلج 
“.525221 نف 1ل نتطدعا! أزنا لل مل20م همك تمعلن5 تكلث طتطء1 


طتطع1 نا تقطدد وصتطقط غقم02صءم2هءط عصقتز د1انام 202 أمة1” 

2 215م11202ل علتاغطنا أقدعط طت؟طع1 مسصعقم!ا رقحطةغنا 

11م نالع! أوعصل طتطعا سمل تتهدعط طتطع] سيام متزمملقطهم 
بطق الث سقصية 202م سمكلعة 01530 لمآ 


نا وَجَدَنَاه صَابرَاء نعم الْعبدٌ. 
48 56074118 (طاارايبث') 12 ]40241 101111 111/4 أناع 56514118 ” 
*.(ممطووعط وانون) 6ضاتم![ عأأهط- [أمطع5 1[هأه له 16 .67هه5 


(44 :230ط5) 


قناع 2نزل] ل مقحط 181 
ره 32 م5 2 وهدم ها يه 7 
إنَمَا يوفى الصابرون أجرهم بِعَيّر حِسّاب. 
567568671411 1/0118 04118 0174118-01 114111/4 11[11141/4ع 6511118 5 “” 


-.2ة) 45.7غ2ط 41286 4اء 11167 7811416 11هعا ص لاعالتء 41 0118لا 
(10 :21111121 


,2121151131 1152[ 12/213 كلق1اث 
2 به 5 2 م 8م 
و الله يحب الصابر بن. 
نحل 01ل 1 لظ) ‏ ”50541:7 1/4118 0170118-014118 141)41 111611 4]12[1” 


146( 


328 ناا عنك[نالزوقع 2128/( 013528 نأمذاذ أل مملم ادا تدوز 

8 رقتزىف! أاقطء5 صدنا .56258631 2118( 013118 مع ناز 2/زلا تل ل قط 
“ناكأ نانا525 73118( 013118 852 ناز صا ةك[ ل [قط 02م ناا توطدودعط عمقل 
5 نه 1031 تقازنا أقعع22 1ل نكل نا تزودع عتهئز قصوده ,رطقطء5 . 
أناتة! 021 ندل تتنزصم2 لقطقع] متططووععط 12 عتتة/ز لتقأزنا أتهل 
8 3قكأع8 25261828101 202131 11 ؟تاكأنالز5ة رطوتاء5 .تممطتلعدع] 


15 خ بع 9 دروك ودازبل42 


تمق 7تإمطدعء دعم عطهدئز 35غ2ط مهقه1هك أفسكلتح أنتء طح :د ] 
8 مقطتلعدء1! تمكاعصمله5 .قئز مه 0هطنء] سقماة طعتتلع] 
.(غ2أكلقحط) مممكلد طمتتلع! علتطصعط تتأهناد ط20212 غناتته[عاتاعة ارعغط 
مم56 باأقطلئط أعمك كدمع1ئه] علة60 32ط253عط علنةئز صدده دنآ 
20 تتام مقطدكتاكع 1[ -متقطة كناكع)! و اأتطقط بحنةكلأقاطع5 تتا لماه عمة ا 
76862132 5651131 ,قلاط قك[ة م نعط ل بزصخة 1 قط 

.2685 03 مكل تاطاء015 . 


6152 تاذ وطتقط عتهممه5 0115 قتتططق[اقط 202ص 301[ 
قله منا2062 تقذ 21212 بقنزطةماستتاعجه عضقرز مقأزنا برقفقطئع] 
تعمل دتزإستغقط ممطفصعمم 12 رطقطاء5 تتكطناتزة 352 أعقل حتهل نازتا نوجعم 
قاع ناع 2161182 2233 دع 061 ,حص 22220213 قهز سقطتلءدع]1 
8 عا تاأ1 طقال مل0همع! تدع تناج تعطء .12213 121اكظ 
عمةم0 .قعزل2-1لهمع1! مكلقطتتتل غقتاطجعط تتم دتإستعتل لمعععمع مم 
ةلا كنكاء1 أقته تتزإمتعتلك طدعوء21622 11852[ 1 ناكل تازكدء مهل[ 
ب)12أمكلقخط دكا تكله [عحط عل80 علتطحتنا عقطذكئاء6 تامتتقطط 13 ديمع تتتطاع5 
اتام 2603213 ل5216 02م رقكلة]/3 نصةغ2ةغع)! مسهل2ل عقط253ع0 8خ 5 
تقط252ع7 عتةمز 28هه 201 [تتعته 


ضفل رقله 12 طقالة طعاه غمصعمطتك تند عقطووئءط ع تتقتز ص03 
7 مقطنله65! تمه 15 طدوءع عط نذأ نزل-طة01 صقغة ممتمطع معم 
-2 31 طمطع م2 نكل صو”©ا طم طتكتتحط تجرحسة ل غ2ذ5 حسمقلهل مع 
2 تناكانازومءط لقاع 12 يمةتلتحصعل صدعصع دآ تدطدئمءط اننا 
7 عصدده 201 زمعمه دآ غهكلتكتقط مممقعء5 دمع تصتطءد ,19:21 طقلاة 
ممكلتء طتل عصدتز تدع صداسصتاءعم ذامع5 وكرام صد”نا .كتكلت رزومعط 
87 أمسكلته تنحتاك طقل202 جذطذ تقطدك2ءط عصذتز عصدذده مرقلقطات] 
مق 5122 دوع مذآآ عدطدئمءط عقتقئز عصذذه طاع1ه أكنك[ن[15ل أدعلنة5 
رطقطة5 .2تإققتة1 عدر أعقك كممع1ئع] علق 2زمقتتلع! 0211 
تدك ط20213 تتتم-دتتلع! مماغتاع مدطخصعم تدز مقطذعءطعم 
أنااتالتعطط بممتلطتمسمةء7 .1541941141 دمتائعط لتقطمجععاعم ناته رز 
.تطعا فحمقلنا مسقمتعووطع5 حتهقهغهائعم 


خصدط نصذ ممعصةل0 همهم أوء5-أعء5 0221 غمعاعصةئ2ءط مكلة/! 

تقل تسحعأكدم0116 2م02 ع6ل02 2تزقت52 5212 502 2ط بصتذكلة] 25061182 

8 طلقلاة معممةة5 .نما أقط لطمتتسقطهدم ,203[ .2تتصصتدا قز 
1١‏ تقالاعء طحصع ص1 


صأل نطقت لأنزقطم 8ه هد 416 


تلقناط56 1/1131 .85 


ناقكاعتء تتزإتتكلة معط رط202ط1 قاقز حأنامتسمعدعم ععقم تقطه للا 

قةأزنام) حنقلدز 0112 5ناطتتعتتعخط عأناغطنا 2(2ج1ا 12[هع568 تحتقكتطومع 1 

221371 131311111 للإقطقط2ع5 01116ع5 ع318ئ98 (1ناكانالا5 دك 
صا أممتلضعط متكصلام 112ل طقلصماع تناصع] .تمصا ولزإحامه كمهحط 


018 202مع1 تتمكللمءط01 متتصقط نط1 أهصلتط هستطدتةا يمبمغسء 12 
2112 121ئ [تاتقاءع 1111 2118:ز نآ .شق نزحتثة 11 انتطماع106118 جلنة ب[ 
طمالف مقمصحدة طلة2021 متزلتلة0آ .1نكلنزومعءط قهز عحتهكده 20212 نط1 
:211 118ة/ز 013318-01228 تتقكلة أ 116116 عه( 12213" 
ءَِ 


أهؤلاء مَنَّ الله عَلَيْهِم من يننا ليس الله بعلم بالشّا كِرِينَ 


017 1/4118 هال[ 2101274 41 :لهء!1111 4111 561:14 ع611 501211-01 
ر[(111611 لاع [أهالشق) “7هاء 17127 مالمورعط :1ه| اك :أ 1ه :[6 7ع ج6111 
01041182-8 167114118 111 [مأعع71611 اأأطء | الهالةق امل 711421 

(53 عله تسطحلة) ”*2(7ن[طآ-20ممع1) لعل 851 1/118 


]2211032 وتاتطقط ,13 أع1011 111 0001 318 /( 01318-01328 
23 015111213 تتزتتقط 15011112 3208ئز لاأقطعع تاققة مقك تتووعط 
نتم عتاتلهم حتفل طلحرتستاعمعط مأمتقط لكلتاتسعط عتهبز ع سة1م-ع ته 01 
بتتةكلة 2211826 20112 2ع111188 .3111173 1الاتتاعا 2غده5 تتقعا نال نتلعا 
8 1134 لسمكلتع ط1ل 7218 نأ الكل ع211 012118-01 3 جزدع دع[ ” 
5058 72ع56 268كاقع 2لع225 تاها “111587 لتقطلناط رتسا مدوعغط 
10 4111476 41 ا[هع !11 5611144111 07679-01786118“ بعاء زعع اعم ندل 
حلة ل تتحطع! "77هاء 71:2 هلومع تأوأللش طء1ه لله تعجوناتته عط 1ك ج1411 
غن ا لمطعع111211 اأقطاع ا اأعاللكق لها ئتمءطغاة 8 ” قتاع تعته ط3 29 زطعم طقااث 
77(ه ل آ-040مع!) طلا انا !5 567 1/2113 0174118-014118 161112112 


-1 1114213 تتقطلطة مرتص 1 اعحه متتصقط للمتبتصعط قطمل8ة عصدلا طولاة 

ةنا .2:(طثة111 التطماعع 2162 3128( 03138 قلهمعا! فعزل- اه لساتم 
88 01328 20215 1غ 2نزضة211 1تالقاع216118 23128[ 0131228 
قسطتنعصعص طتل٠طع1‏ ركه 1ك اق تدع 012 161 أمتسلتة غناطعة زضعط 
-ع22 عانخطلا .2إط51قاء5 0312 213تال ع ذل ص هط 01 بنذ أمملتم 
عل نإضةط 0211 تتقطق امعط 1231211 12 نأا اأقسصلتم مامعاغدم 02 


07 خخ نا ع[ ج597 نمك مدازوق4 


تنعط مرواع) 12 .أناطءدمة! غ2 ملتط صدكلغهصرة ل تعصط تمعن حرد)غ 1 تدعا 
8 013138-08 .11-1[372ناكاالإقطعلط علنتاصتة جتزلا!-تخصام مقمعل 01 
تقاتة تتتطقاععمعم أص2 مقتصتال ذل قصتط حقك لطححصع! علقمحصة) ةق 
طقطة1 بذ ممعم رمعزةتناكاناتإق226 عانتأصنا ترتاععتدد مقك أممططاتط 
تقل 12(02 01318-01:38 3202م 23ت أم لاتحم سمكتلادم702عطط كقأصقط 

.(تنكنكا) مقط أبها أقدعمطئة] 


هلام تطتوء8 .طقالقة 22ص 01 تاسعدعم 201 زصعط عله سممحتزداع] 
طمعمل صمكة تمأطناك 01 222211512 0111311 نتلع1 تدعو دع 0 
اقصسطلتد وستطمط ممتعصعم سممتلدا بتمغةء) مفكلة .2تإصحطق تا تتاع] 
بطقة لزقكلع!1 مم5 رألاكة تاتاك مخف ]1 تدعط! علتضدء طمعط طمااى 
مقلتاط بطقة أانتصدعا نك لتقطناتتااعا راقص دمطقء1 مكنال تتلع] 
ةلادع مقاصء تممتتطماعع 62م قأطع5 تامعقطعطع1 رتتحطلة بقتطدعج 
حتفل نط1 أناكه تسدال أقطحاقط فاع تناع 11118-2ا 21617838 3 7تلتقط مقتلق »1 
فطع ا صسقكاطةطء15 خأ فناحطع5 .3 تزتتتمكلدعع متقطددمع حنة طتتاء 22 
8 اقتصالتط ممتأمعوصعم طققحعء عومفلصمةتمعم ملقاعة؟ سدتلتا 
ص2 قطنة] الناقعم عصدكنك! تلمكا صقل رقتتص تاوخ تتناء5 


عمد وتاز ممكتصطط دمع عط نكأ القسع1' عمهنز 0328-0138 

طمعمل حمءككء تامع نعم صمودع0 بأمعتطلة تفع مأغصعوعا! عاناادنا 
تمل كومع 621 وتتهئز ره ممودعل التلعم عله ماعقعء84 .ماعجعم 
6 خطنا15ا11121 72118[ 8 8-01311 01310 تتقى 0111 لتق 2كلء 1021 5151 
عطذجز اممسلتط تقلت تنتطفاععصعم عصدتز طقائط1 وللعتعخم أصة1 
هماقص أقسا ستقفصفانةء] ماعنعطط أأقط حهص1ح0آ .1:2 اناع188نا55 
نطنال طدط1كناات متتتطء5 دوع تتئط بطداآاث 202جزءع1 تدع تناع 2122182 
ناطنا لتاتتااعة لق ا[وأطقط قلعن1162 .2 تتمتصهلةز01 تتمعطاء د5ه2ع] 
5 2061132 رنا1 طقطءد طع01 .2نزل202-8مع! نكا تزوعط علنائطنا 
خطذ ماع32 عله اأةتطاتد صقل 12أتاخط 328ئ( قتصتامة! لع 01ج ملاع 2 


كناكنتطا 2جمقع56 عصذذه عأومحدماعاء5 تفع دعل ذلنام حتدللتصء نا 
ممكلة تتمكلوطظ .اقتصة صقل نتصلا دطمتصعط بقحصدعة أقطلته ترعطئل 
تقائط تمتطماعع معحم عسمتلهم وصدئز 2أكنتصقطط تدع دطء5 ملع دعم أأدصصة0 
8طللهم رنتزل!-2تطدمطاع ع2 تامتسقم عمتتدم مقل أقطائم 
112 6زل!-أهمملته صدعاأدصةلصعط حهذ021 طتاعع تنك -طتاعع نناكرءط 
م2 صقل ,دنزلظ-02دمع! ماءذعم مقدى تقطومعم مدكعط عصتلدم 
-122115[711[11111 521188112 


مأل نطقت [نازقطم 28 هد 418 


أقط أتقل طقااخ طاعاه نعصة اقطتل عصهتلز عنة01-ع حنوءه لتفاع 5602 
صقل قاع 222 تناقغناط تطد5 8122 7211ئل! تق غطج] ناغأ بأتاطعووع) 
1ك[ نا لزودعط) تعزلط-لقط ممفلقطعع) معلع 1267 2611838111821 
تك 202 نذا طقلمط1 صقل ننصطلذ مرملقطءة) مممع ‏ متاعدعم تترتصةنتلكاء5 
تاتعمه5 ,1ةكهم لل 6028218م 2152م 2113 أمالاء ,01نة350 للتناها أأقطا 
قط برطمل2ط1 تلطه صقل تحطقلنا 2عهم أأقط 1ل غدمرد20ع) عققنز 2م22 
تقل 2521م 13ضكأةلالة] ناج لاعط! صفكلة 10216 نأ 06028218 2213 تأألاءا 
-882116211 22113 لمانا تتقع 1117 دكقلء] هكلت 02162 قادء5 بطقلاث 
1 نال حنععا تاطزوعا غوطتكلة دتزلح 


لتكقطءءط عمهئز طتوة ألطة عصدنمه5 أقطلا بتنحماودء طمعاكاح 110" 
3 2121553 328ئز تالالناط 21352131 521 لتمعلطدعءع تعر 
#تثة1 8قاه 2022م نط1 أقط صقكا: 272822 13 ملل تاطدعا! بدتزصأعوقط 
ناا قتإضصطة اأمقطءعطء! 335 تتزإمأغأقط دعء1 أهع8 521 272617253 تدكا 13 
تك ةم 2261102 نال املاط .قتنإطهةءتطضعع مهمع نو5ع5 غأه5358 هل 
حضمقة تع قطقطاع1 تمع[ نط تل دكلط 10216 تقل رة/إستاقطا لل 5121عم5 أدصكصء] 
2 الماع صدققط صه©ناآ .قتزص[دكخاتحد تقصتل تاطتتعد عققنا مدع دعل قنز 
12 تقل ,رقستدعة طة 123521 21ناك مت لقطنع ممأغقطععم امعط 
141 01111اصع5 تتمعلطقط صتتطقع 1أد5 محطقاع5 ولإحصحتم ال[ لضعم 
ضصمكلة 635 10312 12 الالتقط بطلطع1 2غ تلاط 1نا[تام 113ل 
قمع تل للقكمط لاأقطععم 10216 صمل ,ناا لأكلة 19 و للتقصمح][ 
5 213813 لقاعم 72ز تلط طتتعط 12212" طمااى 5224 511211 21م12ة5 
62 نأ 2ااناتق!ا 238 10ةتاع22 13 مكأقحط ,الاطعومع] ط12 22252 
تنقكلة 26525 12111 12 نفك بونإلاداعةط نتووءط عقتاهم قكلةمز أقطلتم 
12 153از بةلإتقتاع1ق! تتزم لقع 2[أولاتتقطط أجعقطع5 متتصتعلل 
للق 1121 ناتك عقتدرز 


7351 أل «التلقط متنهلز تنولاكة 8ق 1مع5 قمع دعل ملعطنع0 ترآ 
ةنز 2512ل أمق20 اع صعغص قاتط مهذهط ممعم أهمعء ممعاح 3208( 
2 تزدعطه5 لم10 72هعه5 تاناصت ءا[ .ناغأ طتوة تلطه صدعصعل محصحدد 
كل102 12 ,ناغأ تستاتاط طم اأذكقطد تمك عمباع! مملاهز دعن رع معط 
العم أدع 5063 11[2 12161182118827 مقكلة 


2 أناكلةا عتتهنز 10202 تلطه 5201218 تتدخ عل تزضاقط صستمآ 
111170/12444[1 حتت ك[نك[ 2112 1نم ع0 11(2لالاانا لتوءائتطقط 12 .طدااهظ 
صقلتغتصعط 15 .الإساغصم؟ا! معقعع5 [هتأأنامد طننوامعط حمل دوعع] 


9 تخ بعلن 9 ممك ددأزوقي 


غ12قط5 حنهكلة5ة12!5 13 .56151121 1131511 1125311لاعم 0331 11245111133 
صدعمعل طقلا 202مع)!1 562002 13 . بالإكتاطء! صقك[لة طتتصعم مدع صعل 
مقطة تفط تتمعصعل ,قت 211 لتقعاذعاع عمط صمك أعتلل صمطلطة لاع عر 
-3ع5 232 رطوء 15 تجإزتادع أاعمع متزإطلمء لدعم سقلة طقااة 
طقعلة26225 قاطه5 بطتوععط تدع صعل 95ل لهجمع]آ 1111224 

ل -مدع قعل صدغوكاء 2ع 10312151[2 


بحتةآتاطء5 تتقلمك 3لمكاء5 ناا أقط طاعامضعمتصعط دكلط 13 12أطهمم 
الماللتناء5 1[1[قلء5 تطقعاطقط 2211 تتنتطقاء5 تطق1[هك 11دكاء5 سقكتطقط 
طفقتععتاصة تدعقطه5 تاذ أقط ع تندلطة لطعم تفكلة 12 21212 ,متتقتط 
3 10 .118نا38 52118524 3018ل( اقتتتكلتط حمل 1د5ء5 2138م 311:8[ 
بطقللاث 202مع1 5ناكلانا/زودءط 421 5328 5318216 13 
8 1651153311 0131 815 11ناوع!1 أم2لقطع داعم وستمعع معط 
تمع ةطععط حنم للدوع متتعطم 15 تم صحده بأتقط مسقاهمحم أل تترصتحمة 0121 
(7ل1) قتإطقلهم جقغأوجعاء1! علتاصعط 


أ مقط كتمع ز دعناز 203 ,2]65 ذل طه531 18ئةئئه حتدع عل تقد 1210ئ 8 
كل80 13 .طدااة مقلدز تل صقلدزاء6 علأتطاتنا حتمصاعصاع! متتصدام عله عقهق 
-0517ع ,تتناصاكة اتقكلة21 كتمع ز تدك مقططط حقكا لدعم نتااع 2 علتاكنا م512 
طم1620 حمدعللدععتءص2 علناأتتنا الإصطة 21ت 0101 بمحتتاو2عط ع[2) مأومع 
عمقنا اأع[م2ء لمعم عمقدة5 )ه5328 7852عل7 3أنآ .تتمأهداءع! حتهل 
لمم لفحم ذل عصدزمدم متك مانعد ,1222 كتنةئز مقمة كلدم مكلف مط بلدترصطط 
.طقللف متهم تل تملتصعط مطط أإتمتصسل سغححطاتمعطا دستعضعطم 12 .أتقط 
8 لتقع عل نقكاعصتلصةطهعم تل نط متمعقمطع5 عضقته فسمقحستدهود8 
7 1ل اعاد5 


(طقلاف) 252 ناعمءم 112ئء5 0211 53قناقتاء1 28د5 طقاناغاوء5 

كلم حدماع! 02م 02عط-02ع2625 21:8/ز 11825 تتقكلة إه12ء مللتعتط 

8 52220111 1012 لتإصقط تقل يمقصته 1ع عصذز وصدده عأمحرصسماء»] 
1 لم56 1835 نض أعةطتطاعم 22512 ألاطقاعم 11211 


غ292 عقتقغصةء] حنذدقاءزصعم تع طتصعغط طماء) تدا لصا طانتدزعة 
.اناما 35ع) 


م 8ئة/ز أمط -قأمم تقلع نالاء 201 كلتاتقط 03م 
معطا لتامكاعطء ممقصسصقائط بطداغدغدء تقل رنطاط مدكداء زدعم مسقلة0 
طمعععمعط دكتط عمهئز 202 علة) بممطلتدطء! مموءءطعط طأعاممء مصعم 


صال نطقت [انازقطم 0908 هد 420 


مقلطدعنكء قعلقل/8 .011ه5 لاستاكتقط القناءعع![ 11 لالمسمتقطاع صاع] 
83 طله1لذ أقتصاتد تهقائط الاطداعع طعت !اانا لاتمقط 1152 مزقطعع 56 
لقع قلاع لمعم للزلتقطءط تق معطع5 تتوع مع ل: و تزصتتوع تقطع عم مهل 
نفلل ناحدعءا! .ولإصصة )2 م 126102 2185م 1011201 لامكاعااع ديمع تتتحاء5 
لتامطائمءا! دتزصادكاع! ممبضعط أعد1 لفتععتامة أمرعط لل لتقكاعودة 
قط نآ 2 تإطمطناوع تتنادء5 .:ةلإقتطتتااعطهء5 اأعامععم ناقعاوض علنةلز 

.328 نتاع”1 هط2/ة أ128 تصمقطتأودع دعلا 


عنقلز عموعه أقهل الناطدء لل تغط أفطلتم وتإصدكة ختطمط يمينم ع ك1 
الاطفاعع تع علق00 تقهز عققده هنآ .قتزمتقاتة تتتطماعع صعصم علهل0 
8 ,آنا ناكا ]521182 2118( 013185 202125 1ا اقتطلطتت أقلتص 
سمكلاءء016 عصهئز أقتطاتد أعناكلنا لإكصعطم 016 قاقع5 رماع سناع معط 
ل اع 01 


بلتقتط 1 للقعط طقاء] .انلكد طقااط 
وَائل ليه مم با الذئ ات جعي مر هُ آيَاينَا قا 1 منهًا فَأَتبْعَهُ الت لان 
فَكَان من عر ولو ار 


8 161114118 4أأطاعط 4هلأء 111 هفم7ء) :أ |نتمءطأمعوط 1و0[ ” 
1847111 841-61/41/ض4 11/64 06همع! :1هعا؟ 567 141:1 لهاع 1 1/4118 
1 1 4101ل ززع ,(طمال ال أ5ا 167110118 4[11411 21 26112) 
501112043) 521871 01[1 أغأنن 111 4ا عتله| ,نآ أهي/ه- 91/21 ]407 4171 
8 014118-0104118 6111145141 ] 16 2001|6[1[ 1711414 ,(004 2672 16 
147111 111/4 [ااع 5051112 ,أ[1116112/161100 ]2111[ نتهاه| 100:1 .16156501 
لهت كشعلة) ".1 !! أ2يزه- !01/0 4671201 1:14( 0672[01) 1718811411 

175-176( 


2 طقالة وستططط بطنل[202 235 1ل غدتزج أعمك 0ناككلة1/1 

5282 318/ز اأقمتلائط قطصقط تلهمء! مقعاطة مستاعم طقاعع 
2 11[12 قتتقئ2 حنق لحز حتفع اع بقحطقع3 عمقل 1ط حتقلهك أملتحمعط 
ل -طستفط ,تمه" .طقلاة غماعل 1ل 1أم8 ناا حملن لمآ تدطردعاءط1 
نالة! بانااعذاء] أمتصلاط 1151 الااقاعع تغط 10216 2غ تتزتاطرع لطأ 
طتطع! 12 طهونا .طفلطع* عصقلز مأنيال ملجمع! عسصتلادمعءط 
8 1121511182 8313 2811 311-165 165612138 213كاع 2117© لا 121 
اا فلطناك ولتطقط ,تتاطداعع صعط كلمل 13 علتقناط واتاع5 للمقلاعع 


1 كحت نعل ب 97 صدك «مدأزو4 


8 قلتقعة اقتطلتط صموصعك عستلصوطعة عله10) توطنا تتاعة 
ضوع لامعا أماتد صق”©آ .12213 طهقالم دغأدحد تل طقلحة: وستادم 
.كا ناطنة زط م5372 تفاعطعد تمل تمصع طتطع! دنزلظ-151ه 1ك 11 متصتتل 
8 ع الأزطة 7مكاعه5 نفع دعل 3ر52 53222 نال وطمضقط تأمدطعط رحكلة18/1 
م 1م161 نمك تحقة أ[نتحطعا! مماقلء طططعحم غهمقك 10212 
رؤضالصة «7مكاعه5 أع853 .35312 جدعءع! نمل طمققصتطع! مدع مع 
01 عام أمجع5 021350 202 قنزاىت[ةغع1 بطم أعتل موقتقط صقل سقتلصمع] 

21211 11113118 5155 221 


23 10111ال نتقكاعقةء طلمكاهمة قتتداع 2ط 53(3 22تدة 2135ل م 
طقصة ذل أقصرصة) منإصامء ط موعت تالاه 5042 3]25 01 2تإمسدع عل 
ما طم 0 طعا اناعد رقنزقة]222 01آ الالتصدم02قطتل :مغأ0]آ عطقل 
311لاطلاط حتفل تتقق[2 م2 2023م 202 نطلل حنقغه جسلتحع! مهل 
ةم صمل تمع 01 


رطهلاذ أمصائد تداتط تتتطوععع نعم عله تصا أحطدز عصدتز دطحصة1] 
مااع حنهكلنهك!ة011 كتحتقط ع تدز مقطتزه بلاعا! [باطدععع 22 101216 حتفل 
قاط 2[201ع22 2 تإلأاقط غ842 .وتنزلط- غم لتم طعامعء ممعم 
مقغداء نعط أععطا 71492011 طماامهع158) 12 .عانقتاط ونتططة20 
فلإ -طتأهاء5 قل0هججع! اعأمضعط تسدعودعل طقلالة عدومء0 
8 لتاطعطر طقل طقللة أقصسلتم غدعستعوصدعم أعمل حدكلك[تاطادع 
.565326 3ك تقلتصطعط 0216 عقدئز قتصستلك مدعصعل 


مقع ممع فلإممملة زتطءع! ماقام 222622 تتام طقلات ,المآ 
صقل ,ضطط[تلدء! صملعط 13ل بنذ فطصقط نمعلء 01 2 طع سعد 
أغاة 0847 الالاكلقاط م1 نكلة1جع015 عاناغطنا. طممتطمغص أ عسعدم 
طناننااء5 متزإستمهل مملاهوع5ةغ 01 ,ممتألتتصع؟! .2 تزصد لدمعا 
مملتمعط ول طفصعم عنقئز ضهةأانتتصعا! صمل طقللة سمكقتطءعم 
ةلم عصمادة) ممتطداعع دعم م تزمأأقط أممل غناطق 015آ .منرتصة له مرعا 
يهلإلا عطعاه صعكائءءط01 طقصععم عتدلز 2م2-2م2 0211 أعتندزصةاء016 13 
قل ماصفنا تتفل عأكنائء) عقهئز ع8طأزمة أغدممء5 لصتا 12 دوع صتطاءد 
8م قنك .ماع ةط لطعم 5263 علناأناكادع] 358( صذاع5 
أقلطة عصدبز دنزلط-1152ز5ة صقل وعاتتتط تعمل 12213 طهلاىث مل0دمع! 
نلعم 


خط غنالتئعط طمغصمء تعمل حفتد زهاعم تفاع تناع ك1 


صأل نطقت انازقطم 8ه هدس 422 


مانا تلع تتفل تتقتقطط :م اعدعم لءء ط عط هزةك] 5013118 
0103503523 13 .قتلإصطةنزة[اعم عصوممع5 ممهمع! أمقع 15 
عق طقاعطءع5 أل عأندل ندل غممصع) تمع ط تك صمل بقمةؤذا كقط!ا ممتملهم 
صقل تجتمتزقاعم قنتصعد تطتطعاعم فإصصماة بعصم الداع معم 2ز1]2 .122 
تك طنتصعم طدكوطءغطع! أمع015 82ناز 12 .ةلإقصصتة1 ادمع دعم 3ئدم 
تلقناطع تنقكلا تناع 1512121 1182[ 23(2 53118 ,نأا ولإصقط علة! .قصداكا 
,ةم طدع) طقتاطء5 01 11 2لإطلة نزداعم عأنا انا 5لاكتتطءا 22ةأذآ 
8 12311[3318-1211[21185 ,16233313 2121102 لمع دعل «رقعاعدء1 
8 013(3158-02(:3318 تقل ,1622 تنقع 2ل لط -صقع تقلط عاتاصصوةء 
قة اذا ذل 22(3 تصهرزداع2 01طهع8 ع5 ممأضقطءد طقاعغه5 .لتامردء 
6011 3 لإحتتقطة)]15 ع!آ 13118نام 1335 أ كتاكتتاطا حة/زةأعم أ5 رقحصةأنا 
21226010111 3222 ,اللتططةل1 .01528 اتتقنن 01د زمعخط علأناالانا 
رققطة]15 1ل تدوع 01328 5252821 تنزاتقتة]3 لال7تمطع! حسقك 21115 أذ 
21 56028 12[2 حتقطهل0تاع؟ حنتقنزذآاعم عتقدامء5 اأاقطتاعم 13 أتقط 
كلتتقاءةء؟ 13 ممعلطدظ .ع دقان كماد ظا27 5202138 78أزدة لقأ ,أأمر 
11 ,نا 1 1111218 2]211 801 لنقأع 3ط 11طالاتقع ع7 لالخالا 
3منا! 301( 12 .1132112 ,3لة2 5218 تتقكلطأناء 82 مم21 
2 طاعاه سمعلتهعط 1ل مهن رةنزطة/لاع10 151 53115 حنقك حخ أ انتحطع 1 
أقطتاعص 12 قائط هزه طعاه صماد0112 حتفل هبز هزرخ .قتإصة0جمع1 
2258 12 1617 طاملهط قهز منزصةطتصقط ناماه تنحعزداعم حنقغه تاطععج[ 
عل102 12 .قصئط نفك طه00هط امع ةد قط م01 ” بتقكلة ادع تناع مكاج 
ص6 1021 نفك رضقة ]1[ تتصدعءا وتإصلاقة قصة تطخ 
تحمةا! 1م202١‏ .تتزصملهمع! مسمكلتمعط أتصحما 72118( 2211 ملاع جاعم 
حهة:(2 كلع 2تتطاع ط عط فك تبلاع 1512 ممأ غم طععم تنعط ممعم طماع 
3 10216 111 02318 .825ده10هغئاعم عالاخصعط أدع2طرعط مارعد 
“.صق اناقتاطاء! فك مملتدطعا ممعلهلء طالمعخط 


لنقط 226112118821 نأ كه لقاعم 51 تتقلطة تأ زع عم دلوم بحكلة8/1 
تتملاءءط 13 طقاعء] ةلز طهه اناطعا الاط افاج لاتمنتاع5 تلوطحدصعا 
12 قلة كأ 0211 151711(2ا226118 تالها رمناصمةلدمع1 


110 2203 آنا 2ز 2528لا ]6|177 5601258 2م1202 طماتمآ 

لاع 221 31255( تطلتقط 5601358 23515 311 ,212 نال 31زع1216118 
0 2تزنتلة !2 االاطتعطط 12213 طقللة طقاعاع5 ملؤت 1اكأقط وتقط 
-2132ع725عم اللاطقاعع8 2ع صمل جنإزلط-مل همع لم20 طتضعط 
1216 12 .2 لإتتتط نكا نتط حص ناءاتتط فك متزصغة 1ه نز5 رولإلاحصولمء ط عم 


03 تخت لبك[ 9 رمك نوذأزرقى 


2 عتلاهم2ءط 12 دمع 7لطاء5 ,قنائاء5 نأ أفأتط لمتطماعع عط 
أ5أ5 أل قتإمتداتلط طملتاء؟ عطتاهم صقل قصئط عسصتاهم 8قدلز تأقناوء5 
بلقلاف 


تمالخ حاعاه صم اج رع 0 0115 ع211/ز 01218 نتقى 002 13نام ند ك1 تمدع 2آ 
ينل !دع اخلط ذاععم حتفل 21/10 لمقعخطط تدعقطتغط مموصعل 12015 
طقلوط وادءد حندتلطادع ددعم ملإقطوع-ةتإقطق تمدوصعل أكمقتطتل مهل 
علةنإضوط ذل عسصتتزدد طتققا تتمودعل ع صملصمم تل ,ردنزلط-ه0همع! 
رخنزل )ةا ته اقم قعقم ندمرقلقط أل حنمتدععصطط لل رتنإ تتا كله ١‏ 
طقلاة ننامآ .دنزلا !-تطضطام تل مقطهممدعصمم تععطتلل صمل عوصتطصس اط 1ل 
3م ضفل غه2ئهنزة حتقتء طأتعم غةصطة؟ أل لتإصصق 21 تع مع مم 12218 
8 2061201313 13 دمع تتلطاء5 ,13أ1نا1 2118( 05328-053118 أ2طللاءا 
صمل حنم[أناط12 1ل مملة دنزلظ-م0همع! د200ه5 ملزإودلاء5 موز 
صمل أمعط أل أأقدم فاط ,دنزلا -02ممع! ماستطسع حم 15 تتملهعا .قحسل 1ل 
56023 مفلقطعع] مدع د ه01غ26عم فاأستمسعم 12 متزتسدرفاء5 .أمنكلنهلل 
1١‏ تفع لعل تزع ذه [مصعخط أدصهل صحكلد 12 مطحاعا مكتهطط اتام 
صقلة ناخدة؟ 2318 ,تاأقتادء5 «مقلقطعء) طمم ططنتاومء6 13 نتنهاق] 
ممسضلع طاء! نأقناد 202 ولإممجكاء5 .لطنتصعم لل ممكق حمكا-مدطءط01 
فطاناصعم أل مقا نغحع) مأقط يدتتصصدعتلام ممململ تل كقغصتائء) قصهز 
ةنز 8م519 .صدكئا غولاةء1 «إمعنطة) لمباعء5 بطل ملإصمةصتعماء] 
صفكلة للتطداعع ضعطة لهل أمها ,تمد أأمعمء5 سمملدعء![ أحمط ادع لعتط 
عمل صقل ,تأ دبزستأعتل أعدط صمملاوءط 1ل طماء؛ عصدئاز غمصلاته تدائم 
تك صككلاة صسعدتل طماء عصدتز غممصمطءة؛ صمانلتلع! تقائص اأمطتاعم 
نهل ناغأ لاذأقط تلإمقصتط ممهاعءط ملقخط رةتإصكلة20نام 
عقةلز منإقطقط تدوعط هم3]ء د08[ .انااءوطء) وطصصقط ت7لصلتصتاط 
الاطةاعع ع2 13 تزه كاعد تتزصة للحة اعد 


مقصععع5 ضصقطلطة ؟ناء ضع تتملاعطع وتزإصل2 0 طعط رصط 1ل تتحدع] 

طقالاة غقصائه تهاته أنتطقاعع معط تنحعاودء دعوعصتط قطدذنا 
مومعل أقصلته نمسلءء طتصعط هتلط واأطدصة حند©طا .تحصصهلقطعء] 
فتصنل ملددرع! طعا مضعمم ملعم طملصمع صدز 52212 مقتصدعة غ112 
تأتومعط نكأ ممتلتصع0 عصدتز ممكلأة رطاهطء5 .ولإمملتعط فأتقط صقل 
ممعلتمءطتل طهاء؟ مهنا مستقعة أقطلئص- أ قططلتم سمتطع مع معطم 
مقع تاع ل تفط تاملعدةء طمعلكل 110 .تاحططط2؟! طاعاه تصق لد دعا 
, .5354 201 تتلطةطنال/ة رأناكة؟! 52م نا1تاتاعتاءم 1202 22ل صقحط 1 


مأل نتطقك لانزقطم 8ه هم 424 


وَلَقَدُ كته َاكَ سَْعًا مّنَ الْمََاني وَالَْرْآنَ الْعَظِيِمَ. لآ تمدن عَبنَيِكَ 


6م #أم م ه 


إِلَى ما معنا به أزوَاجا منهم. 


اأغناا1 411114 للمءع! انهم اأطعط 1(هاء؟ 41111[ 111!/4أفاع 56511118 10011 ”7 
8 411 41-0014177 4011 ع141:1غا-ع411أغاطعط هعهط 1 1/618 01/61 
111111111411711 لتضأهانء أله]- اهاعد ت[هأ1رمع071[ .0681118 
28 انمااتعط أ1ذتم1 الماع ج04:1/[ 1114112 تنمغه71 1 أ زعا 0لمررعة 
".(7أ[0)!| ع0702:15-018:1) هأ 11161 0111418 41 تمع 011أمع ومرءءط 

(87-88 :12 -1د) 


طقاء) عصدتز ع28ةنه جرزهلاء5 بط20212 أطذ غدنزج 1أمدك 1/2110 
ذع12 1ق10) قبزط 56225 281118 3158[ 30“ 1نان)-أم ححلاءءط 1ل 
نأ الإطتقائت طقلتة: عصقتز متمسك ملهمع! اع[ مصعتم 
القعط 12 متإطلة لتعط مكل12/ة .تصفعلة 1 تاساعد قهز ممع مملطدم 
,5653 .ناز ونؤل أ -سدلهءطسعم 5غ 13012 طذااة مدعا 1تكانالزة 
قط طة 011320-10 غأهع:5211 218/( 3غ لتمطاء؟! حتقعاهم تتعط ناذأ أقط 
لقلطمععع تامقتل عاأناغطنا .35 ستطدعط1 أطذلط ردبرلخ-طتزواءا طاعاه 
تن[ انا طدع262 0316 طقل[ت تتلسقط متدعكة بلنقتاعط طدزة ملدمع] 
ةلز عنقءه طعأه حنتقكلة طتصدل1ل دعتاز دنآ .نا متطدعط] حتممدعقط 
تنا .52590 20 تتحتة طتخل/ا أطدلظ؟ دبزلا ممطتالام صمل وبرلط- تم مك 1ل 
طدااة لتاتطقط ,طتتلقط1' ناطمث يذنزتتقتطة عدم 2ل0هع! مم ءاطمععع تامدتل 
ع ضع عم 1021 دونز 


لمملطهم 111ل 2زمع2ه5 ,نا متصيكق ملصعط مأتقط تتامهل0ة 
روأعط 2 تاها رطنتة “111 أأطعمع5 2411[ 8-01218 035 202مع] 
ممعل 0 22 ع8 ةلز ,1 أ245/ر مكل 0001 28قئا 01328 ,21:01 
2 فوع متطء5 .92ل عطقم 52ت قصتط عصتاهم عانا طامط 
8 3آأنام لا قتأطتتل ضهنا .تمقغدوءوع! منملادكل ذل مسماععقدء 
8 01318 تقطتلتم عتنة:1ه0-عصفئته رأطدلظ ترقلغع5 مدل فكاع متلهم 1ل 
8 بطقل2طآ تلطه صقل :117 02821518 ره لإتتاتة مقططاععا وطعط 
5320221-52 .هلزلا -اع8 62 3أانتحط عسصتاهم علتاطءاهت تتقكلدم تاتعم 
تداعطةة صقل لأهئ عتامامرع5 طأعامضع مرسعطم علد10) عمتمصقط ماعترعطر 
اهعم قلهمع1 تقعلطقاعع لاتقع تلعل2 مقتطقط 12215" طقلات .متها 
نال صهع غ10 مدع ضع 00121 1ئع] 210216 5د38 228 امتاعقدعم 


5 غعنة معان ب9 صوك مدازن44 


لنالل 1 ضفل دكنلا ملهجء! سممسلقدعط ملأاول هم مععفم طقااطظ 
,.35 


4 6116| [أ1145[ع111611 56]ط ناعألل ,111416 ناعألم :126161 ” 
767104[1 111617056 9116| ااتلاع4] 6101" 117 42417 ,876111145011 06718011 
لاع 11111 /0ه0اغ 4/ا7111ه0 /زماءع! #ستالهط 50047 ,11440666111111 41 
01111 11111 الل ,1221 .11[-011 16011112 المأ جع 111611[911 154 
11 11111/00411011 0001 4111116 هاتصاعط 001 أله 0071 56111114 1114 
اناعم الل ج001/ا #ألام 011 [46(111 1ه (آ .711/4 أم !1716111 110441 
-1172007(ج111611 ماعطا مازع نال 10072 .تكط-أأوضة 70176 صه4ه11زع6] 
04+ ر(0111114) 711410111110 111(ع 1 4071 4عأء 711167 1/411 
1111| 1116118 276111/01/4118 1/4118 27611586111418 56076118 

01110111/4 0471 1116110110 11 10101 14.7 


للق - ص2 25! أع3ط 11 72قء نق 1018811113 ناقطط 10216 دلا 
عالط أفمسلتة مم تملستطئة؛ ماعقع22 7م38 ,نأا وتإصاواء 0 
فلمل تتإستداتم 300 علق عتقخدعمم لل مطعمقا ,أله صمل 
تأتائعم 5662788 هأع222 عه[متطعت ذأ0] ,رتم1 .طقلا ممعصحلصدم 
ا لعتطلة 1ل 


بق 66ءة 12212 غذااط 

ل ل ا ا ا ل 20 
ولولا أن يكون النَاس امة واجدة لجعلنا لمن يَكفْرٌ بالرحمن 
إن كن سى” رس 1 . 
1104413 1ع 111611 /4 116114 هنع 167 611 1غ1ط 8111/4 56117 71061 
10 له رماع :477 أه0) 111مد 1/4112 1111141 111611041 11411514 
ته 4118لا 2118 016115-01 أع84 انو عالهلاط 111نه عأ :1ه 1غات6] 
لماعم عنءغما-ع ازع | لمتنتء مأعالط وهلا ططمكا ملمممعءغ/ 
”.(66781) 4ع 2712ا-0عع11:ها (0عناز) 411 4أء 171167 7141110[1 أعها 
(33 :11اقط1ك[نات-2ة) 


طقلنامه تفل تنمطاعطة رمو عتقدع! 1! أ السعحم باحكاودة 8115 
.5 أل ع دنه عأممصماء! دنال مذقغصة تك مققلعطئعم تحصقطة ممعم 
تطقكام معنا نالها يدنزل-هلهمع! طتكة؟! محستمع معط أدج 52 كتتتقط تتذكاع صخا 


مأل 1ط تك [بازقطمص 228 هدم 426 


«قتطعط طماعغ عصدرز رطهلااة أع28ط دتتزصقط أزنام و1دوء5” 

8 أأقاعمه5 افاعم ناصة -طوععع تاقة أمقطا 202معط! حككاطاوئقعع تتح 
8 .قزل أ صق ط اام ع0220-ع صهنه ضفل 1هنة ددم فل جرع )! حسما توءط 1ل 
1[92-طناك الل طناكنات2 321 أتضقءا! ممعلعص تلم صسعمم طذاءغ عصةز 
مت [ة اجع ملك تل ألطقا تدع 2 ضفل رةنزلا -صدع عل 2ل0ع 2م 16قل 1 تحتف 
لمنءعتاطة 285 ونزل!- أ اماعط حتقك تتكانا تزوهعط علونتصوط أحصقا دنا 
تكتة/ز بطع1[م20عم أطدقا! عتةنز ولا7تاطاطع5 مقغد خط اصع ؟! صمل تجذ5عط2ع] 
“تتطلدعةء] سمل مسماجعم عتنهز تمصقعة لأقاحصق1كآ رطقطعة .حدج[و1-ام 


ممكلماصكء-03 تاملعحة فنزاحةء لكلء5 .لصا طمغصم تمسمقطدم طحلهطه 60 
نمل 13نام تأ 5321 علدزء5 03 ,3 لقتال لتقداأمزاع دعم أقلللة علدزءع5 
221310 تحتقك ع8 2ةذد رأتقط مقلاء5 2م151 أقصلتم أعناكلنا لإمسعخص 
رتطتا 12نال أكصءأوزواء تتأطلة 1ل اهوج تاتتعحم تاحاعتاء 21م ةد 
لع ناقة تندع تناع 1312[2أ2 0تل2مع5 لتتتاعط صرداع] نأ الاك ناكأ نالك 
0316 تمد طمغلك! تمململ تتقسقاقط رعنةز52 .11 طذااذ انتمل حصحَاذاآ 
8 للتطماع! تتصسقا ع28هئز 223 1تقع[أتاطء إطعطط عأتاطنا متاكلتك 
113111 201101141311232 لتصقطا 2تإتطتتجلكاء5 .لطأ أقسطاط لق1تك 
لتتتاعط مرهاء؟ نذا متلهطة ركواقع! تقصطحصع1 ناطة:-تاط معط لهم 5أانأتل 
3 تقل ,رتكأ للنطداءع! تحصقا عقةئز 2م22 متتكلدع22618 أحطقا .«ناكانا» 
أل غتأج 5عأ©1 5241 قطذكآة1 20213 للتطقاع! تصقا ماعط قهز 
1ل طقانات1 اأنائتااع5 


23 122513 طقلاتث تقطصقة تمعطعلضعط تتدكلوحه طحكل21 110 
, .5330 قطنا أطذلط ,أتاكةخ]آ 12هم تااأتتاعااء2 


ا إن ٠‏ و 
ما كنت تدرئ ما الكِتاب ولا الإيمَان. 
طأمأل اال تأمعلدجه انتنطماء وازء11 :[0ل1401] انملاع 1زع 111:11/6اةأءتاء 5 ” 


1 27018415 ألنالماعع 11121 فألا هوا انه غاغ (11ع0117)-1لم) 
(52 :2نانا /53-[25) 111.7 


11 معط 2عناز 15212" طذ1اه 
وض امن ايه ان “وام وه ونيد دك د 6 2 
وَعَلمَكَ ما لم تكن تَعْلم وكان فضل الله عَليِكَ عَظِيمًا. 
01 1/4113 424 16760411114 6171411 [0 1116115 161611 10611“ 


26507 غ44ع5471 أأهأأش 16ا تم الهقأهاه انونآا .انتطفاععا عتم اع 61 
(113 :نههو ألا حسة) “.وه 6 


7 خت6 ربعا ن 97 تمك تصدأزو2ق4ى 


,2611111031 853ناز 013آ 


بَلِ الله ين عَلَيِكُمْ أن هَدَاكمْ للإيِمَانٍ. 
111111244 111611711281414 1/4118 01612[1آ1 رتلهالك 1114 مانعتء 5 ” 


.181111411412 20424عا انتقالع اتء أ ألا 1116101111 461128471 00411111جع]1 
(17 :1110121 -1ة) 


5314 لق 1ن [ناقة؟]1 قل طذه تتمكلة "تدع جع تعد تنمكاوط ذخاتام طحكاء! ج110" 
8 بتتقكلة امع عط كلد« كلة1 ع تنةنتمع5 تدع اع لصعحط تتقتاعط مكلتاع؟! 
ب26552103 تانذتاء5 مكتقل8 “صصة1كآ أدتصكلتط 225 أزتاط 


171611111 46112811 5/1117 7ع تلهأء] نتمعاع1زء 111/4 1أااع 6511118 75 
”.1 ]] 47هوء2 5411841 1/4018 111171141 05غ]84 4[1]]م 


8 .25 آناذنالا 21ل 1522اغنا 52022238 قعلأاع! صدونا 

,ر.قة طتتوندلا أطقلظ 02همعا! وعتطصمعع عقطما وعلكة ا لمعخط 

أتاكتالا 222 382122 1021313 ” ,لأ لتتكتتانا 202 جرع! متإصذ عط طنالن “هلا 
“27 تإتتصةا دمع تتتطع 22 تتمكاعحاء 52216 11أ 


نه 1ق 2تتمصملاهعع لتمعطط نلف“ ,2625 زجمعمم طخل تودنالاً 
“.2ق 151 فتتمع ةدع 13 متققلدء)1 


61 ,(أتاكنالا) نأ هلإك[ة 35 عتقغاتء] 2غ 1ععط تنام طتلن نهلا 
”.نا افصطلتة لملامصعتامصهءه طماعع 


8ةز أقمستلهط! 202 1م10 رممعلة )دع تصعغطم طملاف 10011 28 رمء5 

عانتأقفنا هنزلآ-أكزد 01 عصتاهم تعناز مهل طذالث طعآه 1دكل نكتل طتطء1 

#طتصقط عضمممه5 1ناكأنالا5 10ضم ١163‏ تستقاء5 تناكانالاة صحءاصمء ناج اعت 
ألا أنكلأمعط 


الحَيد اله الزي نْعَمَ عَلَيْنَا وَهدانًا إلى دين الإسثلام. 
111177104 71هع1 ةع طازاء71 الهاءغ ع41/[ :أهالل أو76 أزنام 6أه2ع5” 


28 1620048 ع[اا قاعم 121111 71161118671 411 121111 024 مورع] 
“.15111 


منل نط مك أن زقطم قلق هد 428 


كلتاقنا 12133 طمصدعم له لاتتقعصةز بحضة 151 02120 52110121211 تقطح/1ا 
1 عتتهتز تنقاذ] ل-لفاعع نتصة مقعالح طمالم ملهمعا! عنكلتتزومءط 
حستافت/8ة 2262(201 مموسعل وتطقط مووعصقط ممعصدز مكل رمم امعط 
أقناطقعط رطق للم عمقاوع) بنصاذ طاعامععم تغط مملج تتحكاودء ملححص 
تاتطة ,52031 كتاقفقط لنفكأعظ .0053 أتقل عقلصتطىتة ممك علتقط 
ممدل2ع1! ممماهل مقلطء01501 10316 نذا تهلها صمل مم8 ةط 1252 
ةلالقتتطلج طتكقت 2002م 178 ممع باذ أقصة طوطاء5 .لاتاصهم2 


23 5656013538 8113 ” رحنق[ة ]11182 1521111 265 2ق ]ناك 
2 13 1112 ,282113113 0611831 تتقع لاع انتكلة) تك لتتقحطة 
“.نا لمق صضوع2 مدعطةالطاع! 


1271826211 ألمقءا تاكناه 


012178-28 16302311 :161706171827 ناضكاع دك 3اأطومم” 
21 مقلم ععغط مسمقلقل ذل ماع عم وبزصلماعط! حسمل عقا 
مط متك مملقطنع) تتقاطة 12258252 للتكامتهء 318212[ 
10201513 سهلق ل 513111 83غاز تالتتقططمع3 ,رطدجاءع5 
حملت عتهقئز 2م23 تتطذا 10216 تامعاعوطةء دقل (موللاج؟) 
3185211[ روتإمقطع312! طعأ0 .تخصقط [201زع) 
ع1 نلهط ذل قمسع مدا ,ناأكلة 1 هتطناة[1أططعا! طع1ه 

”.الإصتاطتطعققع] عصهنز للإقطهطاعةنتقطوط غوحرزهل جع 


قاض كلقع علهلا 4:17 500128 دأنام وحم 


فطع لقع سقتدغصخ][ طمعطع]1 مها 8ة01-م تزه أقطلة/11” 
ا 31 الك ندع 113 1115م مدع معل مدع جع 0 
28123 هلله .تتقتتمعطة أدع28ط2ع5 202 نذأ عا تادط 1ل 
22228 أدع3طئعط تتعصعل ذتاط1ز 1و5ةأحاع سعط 
حطء01 غمطعلة 011 تنه 1ل ناحطع! طنام 12 أذ رتتدم8 50111 11قعم 
م111 قاط حصة“ل82 جمدعطع0 ذق1انام ممللتصمء12 .دنزلر 
خط12 .طقللة طعاه ونزقطمقء ماعصة ممع معل أمقتط تل عتتهلز 
طمالف أعصة لمطعدعص لم10 نأ ملإصمه تلد عا مترقطةء 

“.ةلإصام طلا [عطد عاتاخصنا 


2621343 13 ,.3؟ طاتاقط!” تطم نئط٠ط‏ أاذث 1أمجل حندنآ 


رعاقة08 علمتزضقط 03م صعمعالتقطعطا أنتءعطسعم لطماءئع5” 


9 خنت 1 نا !نا 297 رمك توأزوقى 


لط حتفل ,قاع تع ص 2502م قلع[ تت طصاءطط ماد! طقلاكط 
.للتناطةم513 31ق0) نالإة عانازتاط مسمملامل صم اادعع ت تل 
ذم ناا عتقئز هكلع2062 قنتقاقة أل عأمتزإصقط رح تل تطعا سدنا 
طتكةء مخز عنة02-م ةده لاتاتمع طعءمعع) مطععة! تددغط 
طعله نناطهاعاندء؛ صتدا[ عصقيز فعا طعممعة ,مغهل أمجعط 

”“طقالة طعأه مامه هسدذتل عصدرز 0053 


عقةز وه“ متتطكتاخ-1د صنلا صباعط ملدمع! دتإصماناء6 5501218 
“7لنامتلاقةء) نال وطصقط غدتاطسصعطم علوترصوط عمتلدهم 


بنحاأ كلنخصنا ”طقالة تقصتامصصة صقل أقصطة؟1” رطوتكة زصعم خآ 
مم1 لهعط 12212 طماام 


لذ صضاة يمه وامهة 3 ممه مهم 
0 


-147وع 8617871 46115411 4أ 11167 111118111 216611 71ت 4111ل 
1041 ع1/411 4784© 46118011 ,(1450411زأطء] :8121 ع1) 6115167 
(182 عمد كذ له) “.أنتطهام! ماء 116 


خط“ نتدعدطءة اتاطعومع) أهنزة صمل اذكه سعط أمكتكاقم تاطم 
تحصدا! اها بحعاءتعط ملدمعا! أقسلته أمع2طععط تع طددعمم (طقلاة) 
0.7 ناك نال!20615 كأنأاقنا تنا ماعقع7 غقتاط 


رتطا امعط عتةنإطاعم 8 ه50 
أأهط هأ ماأطممه غلا؟ أتمط- جه انمو 1ع ولع هدعا هنعط نتماع 1511“ 


04 1/411 11 لغ تلاناع| 411 ج1(ع4 لناعلهغ 11001 121181416 
ا 


أ[ ,101412111 461111 111618114 ,]47714أ56 تتمع| 41187 نتم اع 1ط 
ا نك 


471.7 المعلتوع| :[4110وز] ,زواع ع401/| 7711814711 ااغهلاد أ ملاع 10911 


ملعل طتطعا جملدزععط بتملعصة مرقلغعد وحطةط بطملتتتطمعغع] 
طقباطء5 ذل ملهععط طقعدة) تاماود أأموعمعءط ,قالط -هلهمع! 
فلزضة تقطقط تقوعط أقحصة رطقطء5 .3تزقطةطئء6 قتنةز تفع ضدم تساكرعم 


مأل اط قت أنازقطا مقت هد 430 


بطق 1132ل 2تنممستدع 5652 .1م86 )530182 18ئة/ز أل م تدع 0311 طنندز 
ر118! 8117 51 168718 أع ج1171 11411 ” 
".تأهاتها ع1 مإنادع071ط1ء[7ء7 هاناعم انتمل و1 تم أ عابر 


تعمل 13121 صمل تنهحتة دذدتتعط2 علتتاطنا مقلهز ه20 10212 م1أز 
-ق0ممع1 لمحم طمصطدعم صوءللهع8تأ مدعصدز تأقحط ,تناكاناتزذجعط 
3ك3لغطقء و عانائصنا مقطتأئمط!ط 125ءط مغصتم حك يقنزلل 
بق2[1 ادع قتعم لطقضهعم مسقطاة علط ستطوءط1 2ندمستدعدمءع5 
8 بلقتطة10 أطدل! عوضهقلة5 32022 12623523 تاحكاقتء 2تمفمستدع 2 
55003 اأعتلدعة طوالذ طتمهكاع] 


2 ممال تت *يرهمهم تج صا 

واحنبني وَبَني أن تَعبدَ الأصتام. 

المطادع/ةازء171 0071 لاعللتعلاع- 07101 مط7عدء6 لله 2[1[تمعلأنته[ 717611 
(35 تتققطةءعط1) ".م امعط -هامناجعط 


,262003 182از .35 كتاكتالا 1طةلآ 
3 مص شه" اه 92 22 
توفني مُسللمًا والحقني بالصالحين. 
(101 :نعمالا) ".711تهأ15 120041 :7ه أهك ماعله :1ه معطأ ع 7 ” 


هلا رتتقع اطق ناج 2211 561121161252 25-1521151 0ق كنات مقلع 320 50 
هذ نولاج -مقعلده5 ”.لكات تتقعلأأة ط2دأء5 رتكلة قعلأة ططواع5 بطود[ااط 
مل[عع88 162 لمقكلة مسقا أناءا016 228( لاطدععم 225 01 2202ء5 ع تقلع5 


صخط 2220 تتقطناك/ا مك أحمفا!ا 02همع1 12تام تفمطدد طداء1" 
11 2003م 1521111 -32]5 51119331 216121261112112 ناكل“ ,كتاكتالا 
الها “.ناذا ممق لهات عتنةزصمهمه5 1ك 20611311815 12 دمفحسمتل رمم تدص 
-04052 1726112118151 لأقكاع 2ه قمة” فنص 02همع! تتإصقامء تكاج 
لوقع[ لاتقعع عم 56 51128212211 13ل تطعا دن نا 5‏ 5053171177 
تمسوئعز 2م0221 صقعصاء طلطع1 ناا 10053-0058/ رقغماءعءط 5622(:2 
0221 أنا 2222 1013 مكلاز طة2021 تأنكلج] ناكلة عصهدلا .طد1ام اع 2ط آنا 
3 70111813 أآاعط 13213 طمااذ معممرء5 ”“.صددماة]آ أمتسلاتم 
.لصذأذآ) متإمصوع مدعل 


1 تخ عن عط د 9 موك صدأزل2قي 


م67 013118 اللقأعقطء5 12610128278 1153 ناكلة 1031 
42 5213123 221 تتقاع 5652 ,ي2ل1111ا565111188” ,اتقكلة]12161182 
صاط حمة “821 72تنتتاعمت2 عقطهتز 12122معم 12121ع8 2222 13512 طقااف 
ع2 طماءاء5 202118115111132 1012 562821122112 تق بللمتتلد8 
طهالكم ه841 .قتزتضهة0مهمعا! :(14:م7مغ صسمك فضةة تدع دطمعط 
,2182 زع 2 


8 2145 لا>[-2600ع] ناءأغا/51 863 [1166 11471 5114111 7004 14 ”7 
الاعأغا/51 8617 14 4111/4 5/17 .4024111/4معء| :1ه 56+11 اا ]ألم 1/6718 
21 1421 لاعآه ا211زع] 111614 ,ه526 1611 564114 14>[ -06 1/6774 

“417171/86.7 قمله انمأه 1ن ماتتزع] اناطدع 1ر116 


ناا #ناكلنالا5 1121م 282121[ إقتتلاءد تمنقتلقء! طملء ج530 مكلد/8 
-أقتضطلتد 235 12213 طقلاخ طلة1أزناظ .طناوع ناد ناعم 1تنا5 تدع عل 
مله همد 1أع2113288ء] 3118( 0301 رقتتقتقع2 0313302 فل 62(ل1 2 نص 11م 
20312 طملمع؟ طتطعء1 متهت عصقلع5 .غدك لمحم مسقل حصقلاذ] كلتم 
م524 01211 11150111181ل تاقغة طتط5ن2غ6عءط عا1تااضن تمع لتطساط 
3 5610082 ا.لالطأعةط 1121223:3اع8 202 1021 3238 نقنغم1رعم 
ل ,ننتطم 2 20طدء] هنزلخ- 1ه 2-11 سطلتم معأ قط نامر صاة معط 
رطقطة5 .تاذ لقط مسدعصةاتطاء! هتتماتطهم مدع دعل تاستزتاج معطم عل2 0 
1213 نا غ11نادى ع158[هم عمل غتطهم عطلتاهم عصهئز معمارعم 
طماءاء5 أكنائل محتفكلة 1[ ناتسمتل تتصمصسداعطعد طقاءئغء5 متمحصتطعجعم 
2 13عغع5 تنتقطلطدكئتم تل بسقاغداء010 2 ترسدساعطء5 
بأزنام مع ه13 عمدلا غ2 طه1ه230 طه1ام صدنا .صحعاع صن طحمدك 1ل 
8ه (ةنزده”1 قطة8/1 أع12 ,تسممطتذمع دع سقطة/8 12[ تتصقطة 1/1 


لطمعععتتمة تدعقطقءط جم2-0213مة121 حتماع صتتع عط طماء] نتحكاعمظ 
قلقلا تتقكاوت طهاء) وصهئز مدععط )52282 عتندنز 12212 طقااطظ 
حتتكاعطة نتقطقع] ل-لمطدعم 1031 تك وتزتصطة [تصتاز عوصتطتطىع) عله 10 
اللناى عضمهئز مقمفلدزئعم أكةأتتاءع22 تامتعقحم طماع] متماوصظ تتسطاع[ه 
3ل تاقاع 1550 .612121300321م 522162 تالصلذ طع1مضءمتصطعجه ضفل تنص 
ع1 سمل «د5ع5 0052-0053 أعقك تامستعتلل ممعلا كا تعد تامإحمقاط 
,203 2208ل( انع لتقام ندع 2ط2ع5 تناد[ تصداعحم أدص دل تتماودة 
تقل أمحصدآء5 غ52 رع200:05هعم عماتتكاء 1[ صداج بتاعا طأع1مجعم تمعغتط 
5ع مسقل مستتئتااع1 


نطقت انازمطم 8ه هد 432 


ةلز لتق[ أزةطع! 06224 23م 2121222 51021 لاتفكاعقض تصلا ردكت 1/1 

لقن لم5 لتاقتتقطةطوعم طه2021 تتتصاح30 مقطد ممححستل ,تأهعصلا 

التتدعا! طلة2021 وتتصتطتدعع] أماع دن صمل بطقلتتطد؟ لقص ندل 
.طقلام صدعدعل صذغماع لجع دكلط مدعوسصتج دء! مدل 


1 1201313 016118217 5651121 56121112 111 تفاع ستتحعك] 
طماكتلن[25ةط ,تالها لطاعام2عم تتدكاوناء عله( 21/14 صقل لاتمسلادكلة 
0 .21111161 م نا8 145318 12021 21نادءع5 طقااذ 02دمع]! 
2 221 رام 1172201211 062827 لالعطدل11 سملل نط1أك تنما نالإووعط 
42 ك5نتكا0؟ لالتتاقط 222غ21ع22هع5 ,ونزل202-1مع1آ تدع 12ا[1ة5 
مل 512113 اغأ[ .121ل 282123 ناعدع1 تقل تتدغةطعطع] 
-تطعتط عمل رهنزلظ-2ل0همع! تلقط 1ك ناعلة1جعط لالسطدوءء2222 
اناطع للمكاعقهء 52[(2 مقصف! .هنإل -تط 22222022 كتلتء] لالماقتتط 
3 113115 االقققء1 رتتاكلنانز5625 02131 12121 عمل طتقصدعا تاستعتل 
تالهاآ .5أع228] نمك أت1أقطد صدعدعءعك طدااى مملقطعدعط تلدطدرع] 
طملصسععامدع1 


ناا 1[هاء] اتوعاجع11ع ,ال 26111111121111 1041141 ,41]12[1 ه/غ ” 

2404114 271-14 ع :26710101 421 :21/121 طع]1 , غلا[ -6[:11121 7 4115411 

260411114 2670086 5061/64 .1116116111114711/4 24711445 [1424غ 14 1ه 716511 
“.لاا ع 798 غلأا لتألطآ-1تمع :767101011 0411 1نم عاقصطعا :له 11نم 12[1 خا 1ترع5 


78 92ل100]1-1 2252 تتق ةمتعم أأمعمع5 تبؤلظ ه20 درعا مخستاية 
طقاء؟ 228[ 2عناز ره نزلظ-:[11242/2 وغملطقم طعامءءمسعد 
ماعع1/1 .(62 1م اممم) دتزلا-عضمغدع] ناحم لز ملزكتضمدم مسمعلدك ع1 
قل خطتاحز 1ل ردنزل!-طع1ه0 سملمسصتط ذ 0 صمل 1أكئن3 1ل صسملج أبماد 
نااهآ .عتتقتاط تل صمل مقاعصتكه تل تتزلاتطدم ممتلدكه نعط رصسقكلاددء 015 
2 م173ل11-1 ام 01 مسقطتوقا ذقاعط صمطهتسعمم ماع معاد 
1 3ئ98لظ-02همع! طمعطة) صقل ط2 72220 بمدغه جد اعوع] 
-2]1115ع تدم ضع أمرع5 08ة/ز 24مل2ه] 01 نالاء لضعم مسقل كم أعمعطر 
رق تهطع] 


22 


3 0خ داعا ن 937 صمك «ددذأزننقك 


1ه[ 11ه12ط 4411411[ عاماع1اط :2121 مج011[ ,أاطمءا ططه] 6ض ” 
اا اتاااءم 1<ء8 متهاع1قطا :[#ملاوء5 1656541411 174044 601140118 
7241111146 1241111 127644 194[1 :14714111418 1001 .141111 4لمررع] 
1021 #(وانتواعادط 111/4 1ألاع 5651/1112 1076114 .411 عاع171 51أ5 0411 

(8 نتتةقمط1" أله) ".لمتسناتما) أتعطردءط مطمالطة عنملا 


20611012221 خلمقط! 2 تتطناوع تتتا5ء5 :203131 نص غدتزة 110ى 1/121 
مدع مع علفصه مدطلتودءط أتصدا ك1 ,رنحلظ-0221 أقصسلته مقا 
128 لمعتاحدء2 قطمل/ة تمكاعصظ م2 تمطناوع تتاوء5 .وتتصصتدا أقصلئص 
صمملطةطتط طماءغ نتمكاعم8 مسمستمعوطعد رمكلة1/1 .تعطصع<1 مطدالة 
ملهنلكة 1ك ماع15 قهز امسلتط-أقصلته تسطا ملدمع! 
أ 2332 1تامططء زعم أقلططةة تطعا ملهمع! 12نام مقطلطة طتط 
امعتطلة 


عققئز 003 #ااخطقط ,5ه8 226062 لاقعلعقطء لمعل[ 110 

-قطتصقط قعدم م0همع! حصهاة دأدعممعه لطع طعله سماعدزة 1ل ألهكا 

-كانالط1ة22 عدم 32682 أل دنزلا ط تائم تل عصدتز ممستاكت1/1 عصدزز هنول 
بو نزلا!- صصق 2302م غمم هلع عصدرز 002 طقلد1 درل[ 


إهْدِئَا الصراط الْمِسَتَقِيم. 


(6 تلطقطتئكد 21-1) "“.دنا جنا ع01ه/ انهأهز تنما الما / 71101 


نا قهز سمعاعضععع 135 ندل 0333م أصتا سمعتلطتوء) ,تصالهلا 
.تحصما أعدط 


-03همة1 سقطتكة! 1235ع تامطامسعغم دملعع 12 طقلصد ق ]1 تحدعءطا 
م6 طلفاغمع ضده 1أم202طت طدوحة؟ عصهئز تتإقطقط ,طدطء5 .وتزلح 
1 ناكلة عط حنهل 


طقط تخناحص عططط أكتاحط فتإصاغطا 02هم بطفصسلائط خلطة معدم غتصنتصعاة 
1223[ 202 111 120131211512 زتعت مقنة ل 


عستكدعع] أومحمع) ذل اللدتزحع:1]2 

1353 01 تتدعتكلد1ع1 

83 20353 01 تدوع صتح1/1 

صمل اأمطتاعهم طداعاء5 مخداظ 
اطةاءعع8مم للتلتنسعم طداءاء5 صستكتة1 


نت دح تن حي ين 


صنل نطقت انازقطم 2868© هد 434 


60 6212]3353م 13131 نكل أعقل علتقط طتطع! وصدتز صدنا 
بلدا انوأ معط 


0 ]705 ,الملتامعع:! !أ ع411/|ا لاأهلادء5 صهنا-م14] 1ع806” 
10001171114 


انلماعت هااط ,اأدااق أع2ط اأتتدع ج2671 402 [ه14! 11111نلل 
".هبزلط- انمع 4671 :أهوامعءن 


بتقق[2] 27261182 تتتة1 3258/ز نآ 


83 0411146 48 111611181671411 411114 0111/4 756117 
00 هاا 


1 علهوأغ اأغازعآ 1111/4 047 1712245 1/4118 220 11414 
“.06411614 


انه2601028م تقل أقلتلتم مدلاء5 ممودعل ونام لاألوع5 
لالامتااء5 طنامتطعصعط طقلم تتسمقهدمء! طهلاف مملاعء 156ل 
عطعمع8ة مع هزه ذكلط 7هع3 لص[ غتاطءكتء) مقصةأة زعم تتممقطاد] 
3 15 سقلطقط ,تتامتهقممع! سملتوعط دز©ا طواءغ عصهئز همه 
تتق ةل 1-لمة 1 تتتكاعد ع هئ( 02121 طتطعا طقطلمقصعحط 


تتقكاعمة لأنتمدعط ملققط تاذ لقط حتمكاناملة[اعمة تتمعاوي د[أطومم 
حتفل بتصذ مبتقطططرءط عصذتز مقمهلدلتعم للدبعاعم اأمقطوعط طواءئ 
قتلنتاحط عصدهتز ممدزدكاء! هتدل عاتلتممعم 2013 زطعط عتصتنأصتاءط تتمكاؤدة 
ممعلتععط1 عمل :15142 تنختهز بممالقعع مدطسعد حقل 
2 طقلناذة عقطهئز أمسلتص-اقصطلتم يولملا .أفسصلته مقطحطصمة] 
أناكاة) ضصقلة 10216 ناقكاع م8 الالستأعقط أنماأوع1 تملا كذ تتسقلدم 
لتم مدع معل مقطططمصة) تنما طضعمم دئناز حلط .مدعمقائطء] 
نتقلاعدء 328ل( ,تالمقلهمعط!آ مكاعءطئل ممتاعط عصذئز علدا أقصاتم 
ةل ممع 82118211-2 1211 1ق قتزنة ا لتتطعمم دكدعوعط علدل 1 


,2717 18ق/ز 2أكلاتقط 122801018 اتتام لتقكاوتء ,تاذ دكلتاعء! مدنا 

ناد طقل غقطم0غ]5ه5 ع8 ةلل رقتتقع3 تلصلا تمقطم سعط عصدز 
111111 لطتاطعم أكة قالع قمما2ع عضهلا .قتصتل 2502م لاج 
صوع معل دعولماعط عققهئز بصقاء5 صقعللن مصعم عصدجز رتل طمج تعحم 
عصدلا .طناطن تأمععقة عمقل أأخقط مدعمعل بدنعاد متقدعط- م قصءطع5 
مط طقل امطتكقط أدع 51222 عتتهلز تفع لنة-صدعومة عأعلاعم 


05 خت 1ج دعا 9 نمك «تردمذأزوق4ى 


8 .1قغاآة تاكقا تقل غ4[11ءقتءغ ومطلتومعط معدلا .151/1 1ا] 
قل 71414 تله[ بذنزل!-202مع1 111522-2(72ا 3تاللء5 تتقعلطمعع تزحعطط 
تدم م0 أناك[دا مدلا .2ئ9ل!-مدكتكتاصعط! وتسمتمعصعم ممذامل عططدد 
8 ,1121322311 1161131111 ع311/ز ,3ئ([ !التق طة31 لع حنقك لتقتاتقء 2 
ناكأ نالا121115 72218[ ,3211863211 دئاع غ824قكأ 353 تأمقهء5 ركقلطل 11 
1 رلا[ اط12[ءاء5 .تطقلة دذأدعمرع5 66مغ] أتسلاتم-2 مسمطتط 
قل تتقكلة 11 نطلل ع018هلز ,1511441114(1 72118 8-012118 0232 201 [تتعطط 
قصا اممستله!- )م ستلم! طقتصمماعستامعء مكلد1/! .2تزتسمهمسصقطاعا! ممطيعط 

تطتنقالتء طتدعهم 12212 طد1ااذ دع مجرء5 


ل بةلإطتط 1135312 تمت لتصعل ملاأطومة نهأم لع تتمكاعود مأ[ 
طمالفق و20جمع! لتقطصسع تزصعمم متمصعط مصعط قهز 2أكتاصقاط ألا ألء5 
ناكا 8تقلز 51223 رطاقطء5 .لطا ممتازتا 202م12 21م22ذد حتقك 12215 
حنقع! !181251 021 تنغ تمدع فتطع5 أقععط ققطعط 116112118811118 
تقل دصق 21[ هادع5 غ212 :(2121-5 :5 


م ةط لطماء) 13513" طدالف وبتطتةط رطقلتتتطوغء! وكلذاا 


م م" مهس 2 3-3 هع 

وقليل من عِبَادِي الشكور. 

741141 1/2018 ا1ك[-7160ه 1أ#طاضجهط 4471 1اهعاءد ]أ 4:1ء5 :نه 2] ” 
(13 تكقطهة5) ”.(«اناناييورع6) تأأدمأه :1 «ء !عن 


1021 ناكا نالزودعءط 021 تدم 10316 161 5123تامتقدم تقعلدزسخطع] 

تتتكلطةل ناتتتل عقةئز 01328 بلقطة20١2‏ .لدمصوطءط 60216 صمل لكام معط 

قله لإصقط ,1142(1 أنمعط01 حنمل 12015 طملااة طع1ه قتزصصة 31[ 
“نا 01-8ا8 51511118 731285[ نال[ -قطلتقط-2 قط 


ته 12512" طقااف 
وام ام اف د م 2ه 0 2 
وَالذِين حَاهَدُوًا فينا لتهديتهم سيلنًا. 


 0104115-074118 1/4118 867711144 11111 14/1 )1116 114171‏ 1411 
1 1غ 161111[ 2412411 263147-61147 ,127111 (4[12611 أزع] 
(69 :اتتناطةعاسظ '-1ة) ”.111تمكا 4[211[-014721[ 4اء 11167 404 تزع 


عنل1طقء انازقطع 9868 هد 436 


قط نم16 تتقعلققةكعكلة201 11 لطقحطع1 عهقدئز وطصقط د[أطوصمق 

27 طاع01 غمناطقعم 01 دعنا تتقكاوقء 328( 222 22312 رقتزتستعتل 5هاج 

قطة م أعة1! طقعتتصسع2 هط843 رد(إمكلقطة1/ا ,52ة كلق طة1/1 عحدلا 
م10 


121 مماع035ع5 رلاع20عم 111 ناحطلا تسمعلداد! تأامكاوص م1از 

,22]35آ .)11نا5 52118246 0132 2211228 ]31232 72118[ 212321 م2[ 202121 

مك11 231137 2152 ع1 11نا 1110111 1225153 202 اتتقكل لاع نالا 
7 حتقصه لد لقعم لطتصسناءد ندبوء[عتد صمل تصذ ممه زك- ه57 


8 ألا لتققة 1د زعم 623821 وتطوط ,ناكا نتلطنا أحدع نآ 
ممكلصة01[31 كتاعقط غ21ع5([:2226-5[:3 قل 228 زقهم لقع ط-نتقوعط 
2 طقااذ ملاز رتمقغءغ مقلم .غدعءءط طماادع 5 دك 23زمدلهم 
مله 012آ هزهجم ردنزلظ-وطصقط طال1لتصمعم صملج لمن مع طعسصعم 
2126111162 52512 161 3318م 23208( تتتت[2 دز لتدكلاء0 1ع طعت 
ند5عاء5 طداع)] 12 ملناع! تدمحصدك-تهمتمد5 .ةطالشفط زد أعقط متمد تلتوع]! 
تقل قط قهز نزحا ماعل دمرهغا8” مصقكلة 201282 12 ره ل(نلتا مااع 1 
.13 فتإصطة0تتحم ضفل دعصت دررداء7 رمترتصلد دز كأعلدعم مهماعط 


8 20423 121 ط15302 2122 انام تطعرعم 22م 323غخطة آنآ 
1م23 رقضتاطلة] طنالنامطتازنة فتصماء5 د تزإممقصة 21 زتعم مكلت دعام تعر 
1 22111211 ,كنات لنالنادرء5 ملنتطد أناأناطة ناك 318( 1152( 202 
2م042 5110421 511122 521113 52511 7328( 182از 03م .قتتطدا 
+1113[ 5211 الإقتقط 2128( 202 تتق_تلطقط صصق زه دوماع نزترع مر 
,5211221-5221231 .523 تطقز 520 0213262 تتقكلطةط تاقغة .(مككاعمء5) 
2 210112 ملتقاع20 اأققطععءط وقتتهز 202 ماأعتعطط معقاصة أل 
2218" طملاط أهتهل 421/14 مدعدعل أهدد5ء5 مصد1[دل 


ألم [غاط45[:4 طدذكتطا غأهع52212181158 الادكاعدء طمل اد 110 

ماعقع7 ملع علع20عم 532821 11 2لع1262 نأكلدة؟ دممدستمجوط 

10 ,ركناقة/(0211آ قاعد22 هزد[ طدزّج 02م تتقطةطتائعم امطتاعحد 
ب3غ2 لدع قاع 1162 


لد 2 كش 0 م6 و هس ولام مه لم م 
رَبنَا رب الْسَمَوَات وَالأرض لن تدعو مِن دُوْنهِ إلْهّا. 


-أأصاء5 101111 .5117711 هل أأع21ه| 1(ه1للال" المأهله تاريما نط1" 
(14 تاقطهءآ-لة) ”.10لا #تتماءة اتمطيط عترء/71671 1047 أأه1 


7 2ت "داعا د بأ 9 ميك عدذزن4 


م 


-قةمقصعطع! أقطتاعم حتفل غدكتماهده طعامعءم ممم ماععمع لا 
لخنام 211113 لتقام 226212 هنآ .تمل معلدَز 3ل 202 ع تدز سدعتهح طاع] 
8 ( 01318-01218 3031 زتاعم2 فلا221 توعققلطعة5 بتصذا مسه1لدز 
طماام ملهمع1! دتتصقط أمكله مدع مك 211531111(72نا مقكل لف تززع 
ةتمقلهم :(5)]40714ة مملتوط مامع5 قله 12 


وه يَنْشَرٌ م رك 9 يا 
ااا لاع 42414111 6[ 86711:1414118 هج 1ززعءا عأهأأهمء مغدار/ة ” 


]78111114 211 أج 5658 0/1141 1112آأ111 41411 1141147171114 1115014 
(16 تتقطم1-1د) “.داز 


1 ]565332 ون قلق ماعع7 تعطط 03د2زمع] ت1 هاعد 
5 أجحء ع5 


رهن “811 عتطتتزصعم 2122م مدعضعل أمعصآ تتمكاوصء طععلا2 110 
221 أللتائط أقطتاعمم طماعاء5 غهددعء5 تطكلةة مممتفل وتتصقط مسقحطال 
,ب112]3ع5 تلأع2252 تتلة1 ,.كة دكتالطا أطدلل 


آمنًا 7 العالمين رب موسق وقارون: 
(لتأأهلا) ,2|411 6أ561!125 19411411 ه24هجءء! 5671711412 17711 7 
(47-48 : لقوعة /1بز5- نزقة) 11.7غا1147 471 54لة]/ة 0/ض11/1101111 


رة لإ[ تامتطة 262 2ق تاغل سقاهز امطتاعم غدمهل ماععمء 81 
ةلإصصتة! أهدد ع1 غ522 تاغدد أعقل علدزمدععءط ملعزعمط مععصتاءة 
8 8-01:3118 0220 203 تاعمجم طقاء) ملع عم غماعصزة تطكلة؟ تسملدن] 
مطمققطم كقغة تقطووطعط عمد نز رهنإل-“964/14 مدع دعل داع لله لز ,/[271” 
مقن موك ردتزلا- داتس اقصلاته مدمعدعل عتعلتزوءط وصهرز ردنزلل 
2762 قمعم قاطء5 .2نزل!-مدعمع0 ت«منستازجءعط 1016 نا 112011 
بماا 26156 


قَالْوا لآ ضَيرَ إِنّآ إلى رَبنَا متقلبون. 


"ر(أاتما أعوط) تتعله«دامنتادع] ههه ه114" رمتماوعط مماء/عاية” 
".اهما ططهظا مفووعا أامطتبرع] 41211 121:11 111/4 1ألاع 56514118 
(50 : “قدعمه “نار 3853-5) 


مغل نط ق2 [ابازقطم 0968 هد 438 


نقح[ تجعا طقتاطاءك طعامععم تمعطم طفصوعم سسقطلة صتط حستطةءط1 
مقلذز رتنا مقلدز لتامصع مصعم مدل م تزمتامدل عمتلدمعءط ذأ تالمها .دتستدل 
1 1111115 213321[ التام 116116122 202533211 123 حندنآ .طقلدط1 تلطه مهم 
عا طعلة821 متقخقة تقصة 21 زقعم قفتصقاء5 اماع طذد نكل حنسقاحل 
13 112521212 .:[71:247ه 627 طع6201م21621 12 نفك ,1113111112 
0221 لاأتكخوزععغ علملضعط عتطذلز 565601328 طهعج ع1 عن زط تا لاعاط 
12 ,أت لطتتائعم 1113138[ 12202721 للإمطد قط 01 عحقلز دخو ط تيع[ 
اأناماء25ه] ع مهاه لتقغطمم5 1/12[12 “لطد! أمعطئع8” ركووعا! تالتعوتعط 
قل صعقل اه تصذاع25ع] عنام 13 دمع قنلطاء5 رق( 5[151ه0م 02م ااأمعطءعط 
1ةغ2؟ مممكلداععع 1 


لطة رغ جم لش -ل2) طهتإتعطكد8-[2 له أط1]3 دجنع د1نام لنأأوءع8 
28 12118[ ,113 1ل12] 73118( 311]63 16 1102[6ط 5601:3128 2111(7213 يناث 
1021 ,رتتتالط دل .21نازأل عانتاطنا طممعطكدظ تدكهم أل مص [1تاعاءعط 
8 115121183 1236113 111121111[2أ8 16118111 3118[ 1111م 56013118 
25122 201258 0603282118 50013118 01311 تاحطعء! .أتالصة1! طاداءئ 
15 1215لكلء5 122182 06118212 3 لإلطذاء طسعخط تله[ رةه تإسصسمقع مع 
تقلخ[ تانعط 13 ه01 تاصع ا .متإتتصم اداع ل تعتدعجط نتلها بجسقطء 1ل 
11 5221221 لتتقتتاآعط رتتاطةل1آ .طل202ط1 سقكتلصملهزصعطط صقل تمصا 
أل 21:4 عمقعه علمتتصفط طاعاه أع8 تنا زصنتء[ لل طهقاءغ حتتام 12 يحتتتطة) 
8 160110101123172 13243522 11131023 حتقل “9147704 52م بطقعتطاكوظ 
.3038م رع] 


1021 21 1جعم مكل دم 22202 1021 7328( 01328 قلاط ةلم 
نام 2ع 15 21م ,:[121041/4 قل لطلقزعع تتطة طع 1 مهعم عط 
8 213-2130 03 2202ع6 12 أكاع 7/1 .نلطعة تتتستءتك ملد جرع 
ناص نازلا دتصقاع 5‏ تزتتطنام لاضع طهماءغه5 صمل بعوسقطوءطعط 
عمقل عكلمأمعاقءط عقملقه5 12 .قتإصصة]! [21117:1652 182از مستتاعط تتتتئطة) 
,ط12[ع8 5221826 ند 2 للطنام م016 عصدئز مقلادز وستطقط بطتتاعع ضع 
.16225 طقل ,الطناء 


508 3م116282 :32(2امعط 38ج( 202 تنلاع تتا 

3 3ل9ل1-أقتصطدء طأء6701م 222 32ج بلع لمطلاأواع1 214م 1212202 

-قنالع1 لقطه0هم ,أناطمقء01 1لمع115ز ةلإططلة1 عتقله5 ,كتاقنتطا 
#طة20ط1 صسملدز ج0212 2202عط قتصدذ-213ة5 13:2ئة 11ل 


١9‏ جت 1ناعا 937 ممك مدأزنو2ق4 


تعد ع8 اناكع1311 28ةغ02 أناطء25ع] 33121 (ضاجعم أعقل صقطة 31[ 

للاطداعع2162 2052 كتاتقط 913211513 اتاتطقط رطدااة 

تمسمقطة تغط كتافقط صمل ,الدران أفلاطنا” غمعلتتقط حتمك علوبإإاط اط كا 
طذالة مدعدعل مدعصتاطتتطععط حصداحل 2026 


رتتقططاءءط طماعخ قله12' طقاافظ 


,دبالا -تهناط نعم 4 ع1/4711 474 161112118 111/4ه 411 11041 1716“ 
(23 هه جوتطسط-اة) “.1ه 1ك 1:ه01 ج4:1/ا 1[هاماء 7167 


تل 5/1172 تادعمء5 ه2021 متعمل 01 تصذ ممتدز مقف هدم لتنامع ”!1 
1015م نك حرصم عدر رةنزقطة] هماع صتا- ممأ ماع صتا 02م ادعتطاج 
ذه 512 لاطقطط 20222ع1 2 بإ تدع 3ععء5 562162 ,11111511[:3للء2 
دتتسناه وعلاع7 عصدرز 202 مأعذعمم معقاصة كك يفكلة/1 قتإصحصة 0421 
6 328( قلنام قلق تقطلمدتزعم عصهز غأهلئكا أأتعجرءة5 
12 تتزإمصتة1 عتتدلا .عتقعصع! مأعمة تتدغودمءءع! [أاعمء5 
نا أأاعمء5 8قةئ( قآتام هلك .طتاوعتنة) 7328( 012نكا متقأدمعع»)! 
رجه تإت قعص مدع 06 2813 رنكله! مقلد زتعط تأتعمء5 روصدطارء] 
72521 238( 02م .مقتازتا أ تةمتصدك طماءغء5 مم22 2121[201 
ممعمع ل مملدزءط 328( 2عناز 202 كفل بتمقمقطة[ ملهععل! جدرأوعل 
نأا تمقصقطة[ مكتدعءل8! عآ عدمحطة011 ممتلنتصسعط! تماتصدعتل كلما 


تا قتصندك ذل طملهط1 عسقادز سدع دعل داتام سمتكلتممعق ,معاد /ة 
(غه5!1) تنماهز ننطتةز بمقادز وضقطقء دتلل مسقلد0 أعقطىة؛ 38( 
.امعتطلد 2م527) سقتدز مدك متصنال 


مدعمعل اأمطتاعهمد سمل عصهتز داز أودط 202125 تت غدعتنطكله مداد[ 
مملةز ماع تند 560 .صقل نكلة ع2 قهز مدل مقدككلأك أعتلمع5 12[دهمع )1 
صمل قورزقطقط أمطتاعد ماعمةء14 .أأقط ذأيدط ن1 فأصنل 
صمل امنأ اء1اعغاد1 تمدعدء0 كذ 262212 ل تلصصة ع1 ارمع صعط 
2121 ململ سقلدز ممملعطمعء2 .21 لالتعتلم5 مقتسقطة جرعم 
ناكلة! طككاعصة ممملءطهعم تتدعدعل أتماءء) دطة طتمعتطة ممغدطصءز 
-تقطعطء5 مجع تاذ لقط طقاصماع صتاطع .2 تصتتك 1 ماعرع م 
8 طقالة مع220ه5 .ةلإمصدكةاء زوعم للقاتصذ صدنا .وتزإمعقمعط 
4 طمقعل اماع12 


صنل 1طقت [نازم طم قت هد 440 


ع رآ عقنةئ8 1131152 اتملطلتطاقتطع1 تعره 2 .0 


23 تتقصم اع دعم 201[تتعت5 3228م( 2م23 للد[تنتطماع1 121ل 1 احدع] 
ملز ملإاء 10م 0312 عتنةزحهم تتلتطدط ,تأتدلا .نصد تتدكقطة ط اعم 
2 1ئاة01131 73528( 2أمتدك أل طقلم زحصة1دز أأجعمء5 10216 ادا 
0212 أص] بلطلفصدعا عصد/ز صمل أغدناكا 8228( 1121192 نامع لاعم 
ناصةط 1 عتذئز ,أأقط طاعاه حنمكاناكلة11 عصهئز لدتاعامه مقصم لدعم 
23 للتقمتلةنزع! ممعتكلام 1ملد بطقتسطلئط طعاه 
(أأع2ة]1 دلإقلدء) 54714101 تلإقطقء ط20213 متنزد 2 235آ 
,12122 56012118 أغأهط ممنل2ل 3 طنادز 18ئة( :1/4(1(ه!ئ سدعمدلقةم 
1 مقلدز اأقطتاع )2م02 13 د ترزتتصدع نعل عتنة رز 


تتطنال قمقكلهء7 أقطتاعصم دولط 12 الاطعذقع] ممع 3203م تندع دء10 
طعله مهم 1 11م كاعصدتةط قطنا منتقطدت .ل[لاهقط ققدعه5 أمعتطلة ندل 
,131 10لاع016 1021 أمرذ؟ ب,تتتتطة] 5226115 512222 وطتصقط 56013118 
2 11 1ه .ممل[تتصع م1 لهل تنام قتتزمكواءط طمقكلطدط 
14 زأقعط حصه1د متزمضقطة طدءاع! فل أمدعصعخط مسمقتمك مقطد اددع 1 
31_ز مقكلة 2تإصصدستطة 21 10)ع1 2غ]جع5 ,(لطتاعع1نا5-لطتاعع تتناوقءط) 
.اناطع ولع] 


طقاعاء5 135122 الاع عتم أمممل م تإمصلة1 عصدجز دعت سمعجرعة5 
التالة] اناأتامصء5 22358 2038م 1281 1235 2225ل[ متتنتطةا لطنالتاصقتط ذا 
قهز 266؟! 0221 طفق لطعم مدعء0 ,)52528 وتإتصقط عتتة2( 12نام 02م 
الاطعوقع] تطتضقط ,أمهاع] تتهكلة .12213 طذ[اى نكتةتز رد أانتتسقطد51 
2 تغط 1/4212 .اناعم 11نائ- أ ناعع13ناكقء5 علناأقطتا ممكتطدأسترعم 1ل 
ا .1111 12720322 مملطه)صامعم 1ل عمهلز 2م32 لمقطلقة [ تزع 12 
صسمكاعصة 560 .صم012101 عمل أعتط 01 طماء اتاطعديهة) معمارعم 
كدطعط 1012 .[نل3 21185211821( 11ةكلأتاع! تتعطدوء2 عصد5 طقلد 20 طقااث 
8 06118331 551131 130نك اناطع 2211 تقل دتزلل هلمع طعاعة أمتطيعط 
مق لأصتعصز انآ 


أأآناة )3202 228ئز 21232عم تند اختطدط هغمائعط تتقكلة تتكاع دك 
2257 2(3ع1 لاتتتتتآع5 تقتازنا قمرى .وطتشقط عتهزرمع5 أعوقط 


.5625110 5212826 تصذ مقلدز دخطقط لا جتقصعط محل تازتاء5 533 
بقل نجع .اناد طمااى ممدع عم طذان] 


١41‏ 2خ 1ن طن 95 ممك «ممأزوق44 


فَأَبيْنَ 2 


إِنّا عَرَضنَا الأمَانَة عَلَى السّموَاتٍ والأرْض وَالْجبَال ف 

لام 26 2 لاص صاس 

يحمل وأشفقن منها وحملها الِإنْسَانْ إن كان 5 

جَهولا. 

04 417147141 1هلهأن11عج 171611 2[7أ6 1 127111 1111/4 [ااع 0511118 75 

1 561111/271[/8 1114/6 ,ئناه -واللآاتلاج 4411 [1اللاط ,أ أ ه1211 

ما «7أأ#صتعال| ماع 1167 هاعد عقا 411141141 7116111111 111141 

151 0161 غقاآ 0111241184 اله أآات 1ط 10211 -0110)17:11/0 11ل[ 711611 

".5040[1 02714 02471 11أ[14/ج غ014 غ1[ 1116111514 11/1111/4 5651/1128 
(72 :طتعطكفحاح) 


5253503 .5319 1ناكةظ1 2ئهم تاالااعلاءم يةلإمقوع2قآ طعا 


٠.‏ س مهاه ل كه ل لس مه قي ماس 

لو علمتم ما أعلم لبكيكم كثيرا و 

8 ,ألا [هاء 1 ااعأة 1/4118 428 1111[ها 116115 411أله! نواه )1 ” 

"وصتهاءها أنأللءد :دك 5أع 1116121 علمإناتهطا 71هآ2 نتملولاء 11114(1زء] 
ب25350عط ,5250 خلة11ن1تاكةظ] 

484 ,111 1[هاع1 1 |0 1/4118 224 4[]111 11161181 لتهءأع 671 71114 


".وصتهاهعا +1[أ520 011 كأج 171621221 [4/ضه21 8/1411 611 1ع 611 


مط مكلف“ ,رمقعلة دع دعم .2 5100160 حطدة 28[ طتاطة 

طعله تمكتفستل عمةز تتدزئط اتاطتصناء 201[طعطم باكلة 2 لإمدعكاء5 

مملة عصدز 3225 تدعودع0 أناكلة تعلة قع122 161 .ع تنقأق قلط 
“.متكلة مرتم تع تم 


مع ط قتع ع مقرمء 55 0611821 طعط2 .28 أقطاط هل -انتصطة قطنا 
,م2 


هَلْ أئى عَلَى الإنْسَانٍ حِيْنٌ من الدَهر لَمْ يكْنْ سينا مذَكُورًا. 


087 1041414 52116 171611514 8105 42184118 :[هأءغ :[ه27:1 81 “ 
8 لأهلا5ء5 1112711201411 االلتاءة 14][ هلالع! 16 ي5606411 ,11150 
(1 تصهدقهآ!-لة) "7غلاطء5 41 4ه402 


صنل نطقت آنا زمطد تك هد 442 


“.201 زع طقاء] حتقطة 0 نتتصحطة ل نالا ” بتنقك[2 21611826 12133نآ الها 


2212301 تلطتعاتا تاكتف“ ,2غهكاقءط .52 لطلمنمدز-له ستط طقل تدطنا نطف 

-ذع2ط01 ناكاع 1م02 01323 تتتدع! ,ناكأدع 2 تداعا أع528 عم تنتط تصق ] 

7 11123آع2 تاكلة 021 011111211151 تاكلطقناا ,رت ءلأعجط 
”.صملة]م 1ل 


ناا لتمءثة علمسف” بدغوائعط طتططفصنال8! علط طقطدلةآ] امحل حندنآ] 
2 تقطتاط تتقلهك1 .طم لهط ادع تدك 120225 مهلم سمكلة] مرك 31ل 
“.طنالقط عقمحهع؟ علقل1 12 ناصغا مكتقخط يدتزحتمقطهل0طع1 


ناكلة 11/2 1ناع565111188” ,56213]3 13 ربط230ز1/ تلط أتقط 010 0521آ 
ممع مع 0212 ,رصعل 2اء010 تدز غ12 أ 1قتد مدع دع ل تحسنج هط 0216 
أعلة5 عتنةلز وطتتتقط 5201328 اندع ع0 10316 ,كنأك عقهلز أتاكة؟ظ] 
قتقكاف #أقصقلط أتقط علتقناط 2261131028 نأا دعأعقعخم طماسملنظ 
1021 2158( 012118 0618211 11نا8 811127-12 لطع تكله ,أصزهاء) 
“.مملدام 01 


أم3 تكانتا 22/3 12لكاء5” ,3غة1قع5 13 ,أحساةك5-5ة “قطاة 0521آ 

11 صعمكطط 21 زعم عضدئز 2م512 تممكلداده 011 حمل صقكلهلج زرلل 
ضفكلة اللاكلةا تكلة 73(دعكتط ,202 لطقطكعم 10216 مدعع8 132ل 13 ملهخط 
“.أناطء55ه] 1أص2 لكاأتاكقتتا22 1[ لقنااعط56 ه#تطصعع ممععمما أأقصر 


2 ضفلة ]2[ تتدكاع 28ةئز أأجعمع5 :قرع 122222118 301[ 
طتطعا! صمل نك تتفل طتطعا! ممطلطة8 غهععط أدعصده غتاطء5وجع] 125213 
213كأ8 223/2 تالقكاع تك 52212 1152 211ك1أم8 ل 328ل( 8م32 321ل تدوعط 
9201111 87318 ناحط 11 02م تالتتطة20هء] لقاع ,تمقاة مسمام 
1118 1م01 طضماناك[0112 طهاء] 7228 2611826115211 
صقلذز 202 1021١‏ متقفستل بتتتطقغععم تع اسقطدكل1 أعد1 دكماعء مقطد/ة 
نت 21 11522 12دم56 تتقلطه تتعطع ص2 ألمناءع! داتصقط عمدرمع5 أع3ط 
2 .1312لاث 211 02م طناوء) عمدعوعم+ءط صمل طمل2طأمعط 
1221232 طقللة مل0همء! سمطتكتا! كه1اعط مأصتصسعطة دكه ا تتقلاء 5 
-طة61م8ناققة غ2 لدع تتدع لا0 222216 [أء5 12 تجع تتلطاء5 .امقطتكق 11ل 12 
ددا 


01111517 لطا تنتتاء5 2م311182 :1م23 لإتتقائعم تتتاقل م 


3 2خ عن كان 957 صمك ددأزاض 


.لتستعمل مووعط منه2[1[ع1آ قلطنا زمناضعط نص ممدتزصمماجعم 3/1212 

3 ,نم تنتحطع5 ع تأمحصدك 11 نمه كلة]516282 نانكاققء 2 تزاكتاطةطاء5 

#لطقمعا) 4221/7 عصهئز دطصسقط عصدرمء5 طعأه تتمعتل لدعم قهز 

قط هنال 2023 قتقوغط كتتقع ع5 ,تلتق 1 28ةئز 271ل 021 قصتاة”1 

عتتهرز ججدل بألعتطلة متصنال حنقغةتسصداءدع1 202135 1122(2 5 5213 
امتنطلة هغامه5 دتصتدك 1 سمدزدئىء! طهق1اه20 دتللع! 


عقهنز قتصنال ممعمد! رطفلة1 متصنك تل ممغدسداءدعء! ستاصهقلم 
أدمقل بسقغددعدوع1 عمل بمقهقلمع أتكلة تزدعم تقعصء0 لطتتطعم 
أماع0 مقاخدمدمع016 عصدتز غ212112جم عحتدعمع5 طقعاط2طاء إصعمم 
طماء؛ تتقاعصظى .2تزإسصتممل سقلغةصسماء5عءغ 10216 غ1 2أصنال 
2/1471 صمل أنه غم 5ة221 تقضعم تممه مخلهعء تدم عل تمعد 
8 52*01 طم قلتطدمة وستططط رصمط)ة ةلأ ألمحصة21-5 م5320 
ع1 غ12 أق1اق2 همهم متهم باأتوصدا عا علتقم دبلكةط لل وطاتصقط 
عقلده وولط فمفاستدع82” رممععط-مهععغطعع] سدعدعل صعكلة 2خ معدم 
وتزطتقلمم علدكتط مقعاطوطعء'زصعم وصقتر أتعوعم أمتقل أدصداء5 تدأ 
8 امعتنطلة 2تإصدكةه نتطقط ه3(] “#تحصف! دتقاصة ذل كلتةطاععء) عمطت [همم 
2 أقناطصسعطط طقاء] نط ممل)نهاقصعم ضفل كقصدع أقطاقط أمترعط 
مل عل2ل1) ناكلخ .ناكلتمتل ...ك1“ بممعللج تسعصضعط اناكة؟ صقل 21ج 
”.أعتل طتفقة تممععصعم للمتحع! بلدا أمقط باحمصفكلة إتتم ع1 


6ه منزصهعتلاء5 ومستطقط رصق ط)2 ج0115 األمصنةك- لم لاتة5 

01 طناانامطنازتط ممتقصمة ددعل ع منلصدمء5 صةل[دحصة تلت[ تسعم 
طع01 غمتصسداء5 صمكلة علد0 دتزصتعتل تناع ضعت 3 نتاطة؛ مطأقطط بأطقر 
لطقصاة أعمل صسوغاقمصماءدع1! مملصاع صتع تع عصهتز دص513 رتنا ممععق! 
فتصنال تعمل تقتاعا 12 دبتملدلضعغط ملهجم بئذ لسممعفطعد طقصاق 
مطتقكلةكتامءا طعاه وممستائل علدلة حتفل حصذاك1 دتلحةطسعهم مدعدعك 
12 تتتتكلة ل عط 2 نص نحا سمسمتمعع سمعاحصة أعععدع! ممعمة! تهنا 
5112612 01612222 علة10) ,أقتصد1اء5 مدع ره 511782 12351112 
17 8الة ل[ دعملععم مملةمناتعطط نصذ لفط طمكلدم2 تتلهآ منزقطةط 


طعاه سملة تصتامة كلتك عحدنز مهدأ[ نتحمع 1 مكل 25225 ناكاع! لاتاط 02م 

لتمتاع صاعا خطنا تع تتح علتتاصنا 20212 ردعتتاة خلطة هلهمء! طد1اهى 
متمكلتعء طتل طقلهتإمقط نصذ متصنال تل بذ تاععمء5 لفط صدنا .وطتصقط أ5 
013118-08 صهكة 21126[ هم 4226م“ طقللذ أأوم قعهم هلمعا 
ماعل وتفممتل ,1[92- 96444 صموحعل داء: عصدرز دنزلا -مقطتائم 


هنل 1طق2 [نازمطد 0296 هد 444 


تطوظة .لقا طمكاعصة] ناذه طقلم تتصقط ماعئع أع52 121122 تنا ط 1212101 
بصا[ .أدععم عمل كقصك أغجدعمء5 واعقعم أعه6 عصووتعع طقصة) محل 
طملام طعاه حملن لصتطئل قهز 28ةأقطاط-ع لمقأقصطلأط ,13111513 
)5م بقتؤط “1114م طعاه ف4لةلصعطةع! 1ل عدقئز 2ز5 هررم .قنزن[ انا 
تلقناءعء! 0214تتعطعضعطم كلمل واعتعط ,طمطاء5 .قا [تطق اتلك حتككاج 
00316 ماعنته71 .201 تع طقالث طاعاه كلم لصعطاء011 عصدنزا 2م3-2م3 
لم01 أقطقعه015 ماع71 1أم3] ,نام 2م5123 أتتمعقع لاعت 
04 طذللاث تأهاء5 تتام 3م513 أصدنز2[عصم 0216 ماعدءع8/1 .أن لطكتقد 

مطقالم صتداء5 منتحدعد طعاه تصدز12 01 ملع ع7 لتلتمتقط ,ملاعل 6م 


تتناص ةلش .قتطتدل 3 دكقطمطعد “41114 3838م تهدكقتكاء! طدان1 
طمالظق طاعاه تتمكلحتقحصصق تل أنعمء5 ط20012 أمعتطاح 01 سهمدكدتتاععا 
,12213 


4 هه ع لق ععة رام ماع واس انه 
وإذا رايت ثم رأيت تَعِيمًا وملكا كبيرًا. 


,(5147824) 54114 41 (01:4151!) +14[أأء1!1 عتم أع1زء 4245116 10611" 
17140111 أاعوننعط 1214[ أأ1116 :1م01 لهاع 611 1115601/4 
(20 تتتههكسآحلة) 865017 ع1/411 0(6411 1817 567164 


مم لمق 1 أل عتنةئز 2م32 قتلاعة 323غء6 تفاع مدتزدط 2غل! غ2م 103 
1 نأ حتدع عل تتقكامه تق ط01آ .1 نهذ تانتصصعا! علتاتسعم وكا طاعاه 
حنمل أللأله5 تمل لعا لما ادع 5 تدأ تأطنال وختططط 53025 201 [حتعتط 
6221 نالا ملااط رمكلة/ة .كاع20ءم ]521182 قاط :انا 
فتدءع 3018ئز 0128 203 لقطة1”30 .22126560111 تاطاقء رقتمتاك حتقتع 2ط 
0 لعل وتتلتتط فك تملضعط مأققط تسمكلصةط 2221801 
فلأ50 عصدنز تعمل غتلتلء5 ملإصقط نا لقطة0هم بقتمنال سمدكدنكاء»! 
ؤماة نه أقاع! 1021 دع ناز تنأ 2لإصمصق )2م0102 228قئز 2م32 035 


تنا 203ز تنام 12 بتاأ حت2كتناكاع! طأعأمعء مسصعغط اأمقطءعط مزال 
هر علةتإتطاقط 110328ةلتعط1 تقل لااناع 3[ تاج م ادع طمقكلطدط ,تحتل 
562 .152 1لا لاقل مأتقط تتفل دتزمممكلصدط:01102 طقاءغ قصةز 
,2611824811 13 تكالتاء! 0215 أن نامتم]ا أعقك صقا تاماء015 قصة ز 

#84 03 41411[ أهطأاعاذ ه[أاع| 15]ع7116:1471 1[ 561164 

121547 11450411 ع1 /21410 ع1[ 54111241 1م41 127111 ههه 6111لا 


45 اخ 1ن !أن ب 9 موك صذازلق4 


,111611411815 11141411111 9411224114[ ,4نم !لءط نعله 1/1414 
,500 541114 78[4 171161116441 41616 71411 1114 أع4ه] 
.]17141 4آآط 01017111111 هأل! ع 2671111 6115لا 


كلع 22231 3218ل( 013128 1220332 قتقطتدع 53 1/1212 
صقل [ماعا! عتتهنز ,(ه51118) كنةغ2تسمطتدء! أجععء7 1 عدوعط ةلز 
غهنع دكقئقعط ط235[11 13 اد[ طملدمم .2556013 تتتتطعة 
ل طقكلكاة 1 اع 2211 ناهغاث #طذلااذ ممصعقت! )52122 112 512156 
صملطة8 !83021 ذألدط-تدكاء5 #تمماهتط 2ك م38زلمء5 للقأة لتقطاء أل 
نا ل-لاطاداعط حتقك 152 ناطلء-ناطاطع 1[ ا1أتتطعم 13 2تزإصتهل2دء5 
ا 11121111 22 1أأء5 02118[ ,1111115 لتاطلأع-ناطأهعط مختع5 وله نز 
لاللاع! بكلةتتصقط طت٠طع1‏ ماجع5 تدذعط طتطع1 25ل 011112 121111213 ناع5 
رأصط 2أانائط 32318 2222م ئلا 1 تتالطعة لمقلطددعع تعمد 15 
.(عصتلصقطئقعط ع021]) ألاأله5 )53282 طأكقط نذاط أقطآ تطصةء) ملهطر 
2 318ل[ 222 نأ #تتتطعة طأقاعاء5 25ق[2م2261102 12 2لزتة تتكاء5 ونا 
ا مع اناا مق[ ةم تائعطط أناطء25ع] أقط بارع ملممط رتم 
لإطألا طلطاع2 طماء) 28هئز أدهت 0311 تأطتامدكا تتمل متدذعط )52182 
ناأقعم 28قنز ةنده أقطة طقاغللقصقط 1/14 .11هكاء5 علوتتصقط 
01328-01321181 1م52 101117 2321 ,تمقطتكة! 01 


غ2تتطعلثة نمك 10111113 01 2313 11تتتتتع 1 طنالنا1 أمصتدظ .10 


23 ,خنطا 5021 21352 0212-0 تماع تتاتاء تغط طهقاع] أحصف] 
رةنالآ-02هرع! غد مطل تطكاتعط صقل 2(ل202-1مع! 226] وطسقط ع ه5601 
لتقكلة ططلقااكث 213126 ,115132 31[3118 562 111 3131[ 01 15110411104(1 512]2 
طناأتام 10113 .لامتتعقط 32 أ [تتطدطعا! (طتانام غدمحوع) 40 20121 اع تعد 
أدتتطلة ذل أعد1 لاناآناط 0112 تمل رقتصتال 01 صحه تلتتحصع]! 


نط قفتصندل ذل طستمطتمعط01 عصدتز قذ 1[ لاطعا ستتحرهل م 


نام 611 ع5 مق 222811824 12213 ذالم نقمتسدايء :]1 
أزنام أل نفل غدع118ذل عتتة'ز دطالمتقط 526012318 3أأنتئط 223ا5 .23032[(/8 
قلت 52755 قطنا حاأعآه 


عار 0131 !2 اانتتطعطط 12/213 لطلقلاث بمصلع»1 


صثل نطنك لازم طم لق ص ميد 


للمقععناصة تدوع 82م3اء5 .12211213131118 12513 طقالف نهوتاع1 
طعاه تماص 1ل عصدرز عصمدمع5ه5 تتقاقستمطء! أععضنا محرداءط لتقل 
أكلا قألاتتل أل طقااثظ 


2ع 022 11151نا8 2211 تقلت 12212 طلقااذ نأتطتسعع»1 
0ه 12 عقضةئز هأ تلنا5دع! صقل 21252181 5121113 


2 مللقتاط 01 قتإتلاء 12 نتسة لمعم هقلهند1' طقالذة بقستاءع»1 

211 تلهط ناج 111 06118211 ,ناا كلع ج12 لقاع نةغ2 ل ع2 طنقكاج 

10 آ562511521-23(/31 2م32 كلتقط طتطع! عطقتز أونلطمءا عا 
.65110 118لا 111121188 


0112 قتتاعم تقل عله1م0ضءم 301 زتطعطط قله طماام تتسقدعع1 
1م 21185 / 11نا11115 للتتطع5 لتقل 


11 01232338 1241 382 زئلع 17 3031[طعت2 12/212 طلدااثف نتاتا زتطاع1 

أ 11 تكهتعطة 10216 16 مععتئط بتسونعغطع] تقل عتتقءا تالهاعد 

مل بقعم تلدع ع0 اناكاة 10216 031 تتام نه 1220 51121 تدع حعل 
51151 تتقلأتقع اعم 2ألاء5 


قل 5]2615 2033م لنمكلطمئعع تتتادع ع2 طهللذ نمدم داع 10 

أتلل صقعلطة0تعزعطم سهلة لم40 12 يقكلة/ة .أعع تتا مأاممتمطع] 

110 001211 10113 203مع! 212182501 قلقء تدع راع 0 
تقتال تتدذء طتدعم هعهم طعاه تمقعزة011 ماع:؟ 00216 12 سقتطلدظ 


مقل أغقط تتقطذء تطعا تتزإصاعء ططدعم طقااة نمه[ تطسرعوع»1 
معط 0111 اتتناحطنااعطط لمعمل تقلستطءع) 12 دمععستطءد حتهدكد ازع مم1 
لع 1مدعط 00121 قعنا[ .ةنز 6200م 0317 12نتك تذنده]0 101023-12 
,2 /[611213111211-261131211121111 م ,2521111(3 تلدع م-21 35 تطدعم فلهخمع]! 
228120251 2011عه 218[ 0131185-01218 2 لإضاقط أأرعمء5 
512-23 72118[ 2211512111331 


.تأقط حتمه نزم اعط! وتإصائء طتصعط ملهنه1!” طملات نط نت لاتتصعوعع1 

1 123/2 013118 قنالاء5 251 دنزقا 1158م 8نةلز 022218 201 زمتعط 13 

,0203 عتقتقمة1 حنقك فلزقة كاز لتقط 5221223352 توعلة 13 .أطا هتحمنال 

صممع ع ل طنلع25عط 10216 صقل مسقتل2ز1 ةناد تتدع طاعل انكل 1016 
2 نات5 328 130) 


147 خنث جا ءاب 593 ضوك ترمأزن2©قي 


مقعمء2 .أقط تتتقطق قترتصلى طتدعدم 12215" طذالف زقهاء طعوع»1 
أ طه-2513 طق رناحص لل -ناتحصلة 202مع1! اختتأصد لل 12 نط تأاقط منرتقطدء 
355 لاتاتسطعطم 1021 عتدآ 01358 8هز بحلةمساتط-طامسلئتط مهل 
صقل كددعا! أدعتنة5 تفع دعل تتزةمنتئغط ط02ناد لكأقعط قصدد ع! 
1ن لتق[ ك1 ط فطاع عت 


2 لدلة 15 .0203 مقمعمدمداء! تععطتل 13 زقداء ط2تتلع1 
:11 | بةعنططة طأكنتحطحطةطأكنائ مقك مأصتتلك سهأزنا مدعمعك 52521 
لم 3( نابت صقل 2أكتتصقته جزقكلزة ممععقا 


صملطة8 .صته[ عضهنده تصدعوء15ل صقل لأممصمطلط زققاء طدئتاء]1 
682 انام 221151 731218[ 6171811353م 56013118 


أناطءددة] فطتصقط اقتاطتصعط 12/213 طذالاف زقهاء طاأدمتصعع1 

ملعك مهل رةلإتتةغصءمعحم أأقط تناحطء5 .2أوتتطقطط طعاه تمغصق 1ل 

8 طقاام .2نرتصضق 21 أالامتعطط قخجع5 11221 مطع دعم مناز 
1ع 


عط 2:1 014 71أطعط 1/0112 ع014118-01011 111[/4أااع 1756511115 
11 هاه المتتاترء 8 متزعالة وتنهلا المااللق عأعام ا ,مامه 
(96 تممه رومها؟) ”.ودود الأكم| وكه1 ماء 1167 (1غ10) 06161 


منتحطعة 7302 طقعاتعط طع201ءم اعم سفكلة 13 زققاء طقستاععر 
237 ناطقعم ,3(تم12]33قعم تمق1[هل علتقط ,تللتاتم 12 قز 
-8 111611 2 21م 5312281-52 .211213123 تقل سقتق لهم 
مرأعطع 15 أدمتة) عمقل مملدزرءط 12 غضم طفصة] أعناك صدع2208 
أتقط 0112 1أد5 عأناكتتتا 


نتملة دنأحطناك أل تنقأناة1 حتقل طنقغة 32ل طلتاتاتتآء5 زقه1اء طاتمقصعءع1 
مع ع1نال ناا 


,2021273 ومع 1 111201 ع تلقأق قالط تتتحطعء5 :123ء طا آنا زنتااع] 
:113 صمك كقتاط عحتقغاطالط كاتاكة تمع 


12 ,أصطتاط 1ع1ناءا- 111111 116118113531 3 :135 طتتهم 123ع0ع»1 
8م تنام فصقم 63 بتصتاط سممنزماء! علتاتسعم 201[صعم 


صنل خطقك آنا زحطد 296 هد قله 


لمقصةمصةك 620226 له لاه صة5 01 12212 رفت(صتصمع صم حنق] 1 ناكأ اعت 
122 011ام قطقطط 01آ .لاقم 15 ه1أز بتتصتاط غتازعم 1 مقدبزهكاءع] 
2 مطاز رقثة تغأهصط تقتلاع! سقلة ملهحم رتلعا سمل لسع طع سعام 
له ذل قأقمم بطقعع تاد 13 53(3 تقد 1ل صذدنا .قلطنت ط تمعد 

قتاع اع 13 هكلاز مدع تقللط دألعدنء) 


8( الطلاةغ تمل عط 12213" طملا4 زقداء طصة 1 أطصرء وع1 
05غ126لع 201 لزتعت 13 فمفستل ردنزل أ -هصةأذ1 أل دناقتتط][ 
م1 عتتهنز 28ة8-01 0131 أ838 .طملااف حمدعودع قل 515 لتقلا 
مم62 لتقل صلاقع5 1:28 015 فعأقط رطد[اذث 2023م ]ناد 
ل | 


1 .12213 طقااة طعاه دتزصده0 عمال تتطق11ل طن اتام مسلع»1 
مقاستداعص ,رطقمالف4 هلهمع1 لاأهتادهء5 مأمتطعط هذ طملكاة 10 
6110 تقكلة لطع 13 طدلكل1102 .تتزإستودط سصقعلباطة! 01 
ناخ دع 0105غهعم تقطاءمءط01 ممعلسصتهماعم ,صم ممعوهع5 علأناأانا 
تقلط تة221 ,رطقللى قتصقة 35غ2 طمم تستاذمعط 12 طملكلة110' .دتزماوةط 
ةتإستلة لسعطءع 011 قهز 2م2-2م2 مدعمعك دتإستودط مقكاذداء 01 


2 9228 202 2اءع27 22622 01 1أهط 220 21-5 م تروة 

مقكلة خاأ1 111118ناع 11312 ,85101111118 52411 202 ع1 1112 نالأعطط 
مأ[ .ةتإصصدةا! ممع معلل 3غللطعطط نللئعم تمطذا رحد[ تناع تنعط 
مكل 11 565112111 22212 ,لا أهناق5 2تزممذعتكلام مسقلاهكل كقغطتائء) 
6١‏ انوع قاع 012ا(2211111 لتتأكعم عل02 12 موعصتطء5 رنألقطآ 
قتتناك أل طعامععم لل عمهر لمان ماله معم] طذاه20 نتصذ م1د1/ة 


ذل طع1ه2عم01 ضقلت ع328ئز 232 1[نتتوع! طنااتام 132 تتنام لم 
اأامعتطلة 


تتمكتصدع سعط 12512 طدللم قتطها-فصصوايء1 بناد5 اتتأناط د نالع»] 
لقأعطعع غمناطمسعحم طداع] باط أهقط عتنهيز ,]1ه !)50104 دتإساوةط 
2 قلع 501 قمع ققطع5 .ةنتمم فلقطمةغ أطقلط معدم أأقط 
64 50/47 فكاع تعمحط 81قط لتتتعصاءاءم 01 عدعة 12213" طمااذ هلومع]! 
22 الماطهء 1ل عنةئز 202 قاع زع20 ممتقاصة 1ل ممع ذا .1 هالا 
1 3118[ 311 الالتلحط دول 2238ئز 12115 013228 11]1عجرء5 
متتقحمعقلععط طقللم هلهثد!' مهمقطتدع2طء5 


9 اخ 1ن ع[ ن 957 5مك ددأزرق4 


تَوَفَاهُمالْمَلائِكَة طَيينَ. 


71 2414111 11411 0100/6 1/4118 84118 0704118-01 (114 81 ) 7 
(32 نأططهالاحسة) ”.1م 1:2 16هم إأعآه هنا 


حمقلل سقطنجءاء1 م2)[3م203هء24 :113ل لطلناأتام 2 نالع! عصدلا 

-تك علتاهم عصدتز ط25212م2 قتص[ .مسممفمطاأعط نمك غدء ملقم 
صمل قطصقط عمدممه5 021 عتقائط أأتعلة تل صمل سمل عند ستقطل! 
واأطقصة طتلع5 غ2 ناطتتتعحد عمتلدم صقل أدأعصد أ لل عستلدم عللةز 


م نه2 13513 لقااذظ 
يعي الله الْذِيْنَ آمُوًا بالقوؤل الثابت فِي الْحَيَّاةٍ الدَنيًا وَفِي 


الآخيرةٍ. 

04 1/4113 4112 014112-01 (1171411) 211[ الماع 1716116 4112411“ 

14 3[ 41 7لتاللآءء! 04|14711 نلأ ا[نتوع1 1/4718 1447411 06112411 
(27 تستطوعط1) "“غم« ةلله 41 461 


قل مغن تسل[تمعا سمتطدممستاعهم طملام زمعة طنا1ناتم 3 تالع1 

تقطها! توعطتل ممكلة 13 رقتإصصة 2 صمع! غهدد أل تأقط 1ل سمحسدمعء ماع 1 

مدعمع رتنزماناطتصة إضعل2 م512 2218[ 511182 عتقاطء) 722 أطتناعع 
بتقمصقءعط 12213 طذ[لم .متدكقتامء! طتتصعم نمك عمقحء) 


ألا تَححَافًا وَلا تَحَرَنُوَا وأَبْشيروًا ب بالجئة الِي كنم يُوحَدُوْنَ. 

24 07126111411[ 411 أناعلهآ 17167256 لتوعاج1تء 61114[1 74115 

1 ختهعأ ج11 1117614[1زع ع 8617 .564111 11167454 6118/1411 

”.71111 امفترعا لهالل نحم]األ0[ 4 الداءا انهلا هع7اند (1أءأمتءعم:1©::) 
(30 :4 ت[تطقطدنت2) 


صقكلة ع28دتز 2م23 تقعطعء0 أناكلدغ مفعلح 10216 12 514214 
ةنز هم2 صدئمعل طثلء5 عل002 صقل بامعتطلد 1 قترصطء1مععم 1ل 
تال أل ورسصتعهل كدمعاعع] 


نه ذل لماعط دترصصة!201زصعطم طدلاة ادمح طتا1تاصةتتلع] 
بلطتموعدء2 قطدا/! عمدلا طم صدومعل ممع تداءاءءط مدل 


صنل خط قك انازقطم 2ك هد 450 


1151ل تتقكلة تتزتتطناة ,غ342 ]533 203م1 زقصسنا طسانام دنالع]1 
ممم هط 1 ضقكلة11نتحطتل صفلة 12 عمل بتتماتصعا! تقدذد مدع مدعل 
-05328 طاعاه حتمكلد 1[ ستل صملة دعتاز 2/تمطمجممع[ .1أه1 2121م 22م 
لأنالاعم تدع 062 غ122 5ح[ عا طق ء[ناكةتصتل صقل لتاوع صدم تل ,م013 
2161931 21223 111511120211 21511211 تهنا .222ع81318 2م 
21118111218 28ة3نز مأع7/12 .عأع مدع لتاصاعم تتفع دعل ص7تصطهجمرء[ 
2 112111 102263-102258مء5 3122 نط1 طقلالاق نادم طهمجحهدعز 
مقأأصدع2ء5 لمدجمدعز 51 اناع12©1222118 


1 أ تق قاعم 2336 زع22 2م102 زمسفدء طنااتامدتلع1] 
قل 53ك1أ5 3غ2ك 5قطعطئع] 12 مقع تقلطء5 تقصعط عمل عدعصة] لتدعحعء ل 
مامكا 21300 ذل صدغنكلداعا 


0168 01323 121ناطناكا 10111135121 بانازنت انا أنام 2 نالع 1 
2 511183 تقلاطاء1 5112411 01 203ض2عط مسصدكلحج]! 12 دمع قتطع5 
أ هلصولا أعمط تلدنهء) 


ل 12هعع12216 2061253 تإضصط1]0 تصومه1ع0 طنالانام 2 نالع 1 
.2520ز لمقعدء0 طدذامعع6 وكلاققط 1كأذ22 ,رم تقلع5 
012118-012318 1111 615312 21م 5[2 1 مدع صعء 0 صنمكاج 11 ناستل 


ةلزكط8]2 عممل1<2 01 تمان محصنه011] زمةلأطتمعد طانم قتلع1 
7021 1628531 02121528 12 0212 ,قتاتتحم ممهلدع! مسمقادل 
10 واملطقصوعط عمهز ومجاا 


2 طقاللطة .قتقطوءععط صمل طتصععز دتتصطد زد/11 بطد 1نم دئتاعع1 
ا 0 

فقوف فاوع دو 12 40 اراس وك 

وجوه يومئل تاضيرة. إلى ربها ناظرة. 

11 11471 70444 (11111غة ألا  )076115-078118‏ 1[ه [همه- 1م 7ه ” 

عآة) 124.7[ أأء::1 ماع 11167 :1211/4181 44ممع ا .[زعو- امومعو 

(22-23 بطمدمة :01 

ير ار وض ا مم . 0 مز - 5 لاهن ره 

وجوه يومئل مسفره. ضاحكة مستبشرَة . 

1 هط 7ع راع 1-5 «ء867<5 16[ 11471 0244م 11114 111/61 86 ” 
(38-39 يدعوطش)) ١14.”‏ ه1أطاررععو 


61 2# نا عاد 93 ضمك تداأزنق4 


مقط ملداعم ممتععع ع1 51د لتقاصة ندعل 12 52 طتا | تامصقع تاع 1 
,12213 طقللم حتقدصةظآ .أمصدلا 


وال ولظ وهس ص همس كلسم 
أمْ من يَأتَي آمِنًا يوم القِيَامَةِ. 
4 4111011 06112411 02414118 1/4118 074118-0184118 4[1 11م ” 
(40 باهلتطقطقس8 ) “7أمامم 11 11071 264046 


655112631 م 2ه 2 تالجع 21/1 هتذل طن لنتاصقع تاع ]ا 
عنةلز 202 226112 قتقغصة 03 مصتطوط بمقصقط! مدوصة] 
[تلقتسة نهغأ2 اد قتتدع 12112 


2131 لقع لتتاخقطقءم تنإصط3ل تالطععم 101 زدع1 طنا 1 نتمقع ناء! 
طةعتطأل عله0ة عصدئز 202 سقلطقط هنزم (11525) معط باطمعم 
.ألمكاء5ةتصدكه 


مملتقطع! لقسة تتمعصةططصطت اتإلطممع8 تدصح طتلنام دع ناعع1 
نازقطه أأعع صدحتل 021 عصقئز 202 2لء2<262 متماصة أل صمل رماع زعم 
لإملقحصة عصةطتس الل علتطصنا ,القكاء135طد5 


تطول8! مج ماع نوصة 2 لطعم مملصدصع اعم 01آ نقسذ! انتم دع ع1 
سكع ندنل تتحصعط! عمدئز رمتلتاعء] 5211 للتتمتصطعط2 12 111ذ1 .5210 
مق صقلء5 معقطقل 2222253 صفكلة 10216 ناغأ 


روغة طحرء) م511 تعوبوعاعم اأمقطم8 رمتمدع طنا1 نارمع تأاء! 
تعمل أقصداء5 صقل (222212 قل 2م5118 تتقكاقة 1ل مدع صدىء داء نزترعم 
قهز 202 م[عقع2 دعقاصة تل توم تصدك- تل محصةة5 .مهعم أصرة عقغه1از 
مسماقل ملهضعط ماع زعت صمل رقتإصصة: 0651 511212 تدع دع ل تاعمد كلل 1 
أمة مماعصقله5 .تتإسمسهلدل ذل 1[ملاء! قااءة دكاز ممعحقدء دعا 
اعم أعقط حلاصمل دم 1ل 


عمل كل ع 'ه2/دلزد سماتعء طصدء74 بطنازناغ طن اتاممعنغع] 
لناكة؟ا صمل أطدلظ! دعدم تأجعمء5 ,4د [دا/ة 


به تناة تك 362031 صمهزدئء؟! طعاوءعمحمعك8 نمدم داع طن نا مدع ناع] 
.220 عله عصهتز مقطمائءطء! مهل 


صنل نطقت [انازقط م2268 هد 452 


8 قلقم طل21ع! طء لمعأ محوعء84 بحهاأطصصدعد طن انام مع لغع] 
تد5ه2 عستلهم 


م ,تتااتهام” أنتططه؟ا تتدعصعل ت2مسدازمع8 بطناايامغهمطدعع] 
104216 عصهئز عتطكلدءء] عضذنزا صقل تالتاط2 620 258ل 012118-013218 
.لل -تتقع تقناع دع! أع 13 جتمكلة ززعم 1ل غهم02 


كلتق تطة 63م امدع م06 تقناكء5 قال 221 عمتتاتطعتاعم طداء) تكلث 

2]35323 ط7عاع1 12جعه5 021212 لاكلأتتحط !أ تتقتتماع 5ةز حتهل 
15 12 أكطء6 13الاع5 خأ رحتقل! لطع حتناص211كاء5 .2بزلتتدع نت تتاكلء! 
533 تتقاعةطه56 أعصلءعم تحمةط! 120ته! رطوماء5 .دكفاعطاء مهل تددءط 
أذ مسممطئعله5 عصهمتز طذاك! ذل أدناتستل متانت صفلح علدلة لقت 


ل ناطء لإتاعطط أمتقا وتطقط قتاع تتحكاوصء طمكلكلة 110 

1 رلقطة220 تتقكقخط 1غدد تفعمعل غ1 تلقطة عصذئز مقزه2ع1 
مذكقئط طنااتام أقمطء أعقك طتطع! تاغصع مكلقمط رفنإصاء معطم أصصم]ا 
رقطة 15 -قطة] 1523 ,أع10202ط 51ل أعتلمع] عصهئز ركتأن أحصقا قهز 
مدأ-م12 2502م لامتلنتصسع؟! .متم احستد1 مفل سمتملدم -ممتمكاهم 
ننلطل1 تتماعطة زتل عله10 28قئز ,أع12 1151ل 2 لإصطمء مطط 
تمع مصقلة لتتطقاعع اعمط عصدتز هت طاعاه الأمتاءعا ره 210 ع8 ع2 
صقل تتزص دصقا 2 ام أء ع2 عتقئز 224 ,تلاتلا .2غ3ئ[2 ققةز محل 
أكأططوةوءة5 ولالتقط 2غ16! 21218222 32نآ .212[:3 2221181435 
باتقلتتقععط طهاء؛ وغل سقطنا! تقكاعصملع5 ,نذا أقط تتتطماعع تعر 


5 و 
فلآ تَعلَمُ نفس نفس ما في لَهُمْ مِنْ قرَةٍ أعين. 
1/1 1/011 8274 أن لهاع ع111611 عأهوقا 1(غآط 56010118 


(111171141 771-11144111هع66111104) 4غ ]1/4 رهعاء 11167 1411141 
(17 نطهل زة5 ك5ة) ”.711414 741104115011 11ه اص 4لء /!1 1116 


ب0 26535 .5214 35111111131 ظ] 


08 0274-0274 44181111118 41 المعلهامأعلء::1 (1[وااش) 1216 
أعآه 27ج21ء4104 بأعدءم لمالا ,هلها بأعآه غه:11!أ0 لماعم 1001 
”.11141111510 غ114 2410111 11145 أ]<ع ١‏ :[710:ءم [100! 00201 مج171 ]16 


3 غخنث رن علان 957 ممك تدأازنقى 


2 طقاات مقصعة لمضعع 22 مكلمع تغط ذأوكةغ ألطة 12323 
لما ألاأعمعط 


أيه لذ قل أن نقد عُلمات رزا: 
(5أاآ:ة!]) دأطهط :71غتاع568 اغآ 416غ614 1 :1أهأ5] 114[ [لاع 1:15 5" 
(109 بلقطدعآ-1ج) ".ااططم؟ا غم مأاهع- هاما 


2 طمااخ طعاه طفاصرقء نئل عتهئز أمتستلق! 20212 تصا دبخطة8 
صقل أناطصطة! طتدعطء0 مع1نا5 021321 01 ه5118 ألطة دلجمعا 
نااهآا نناذ لقط ممعضقئعع لطلملدمة .2تزصتصنتطعاعم 1201م اع 12 
ناطتعء25عمع5 202جم16 تف متصةك مقكلة 2غل! مسفنتطداءع8 مم76 222 لطتدع 3ط 
ناوخة 5127لاطتقط 20215 1163 طقاع تقلع5 بقنزصتمة كل ممأهمط 
1117ل تاعلط غ22 تتقكلة 2320116 2ناتتاء5 مالتاأ هل لستدع 53 
قله مدتتصطة اع حةز3 121 تامتمقطط 10216 تنام قله ترتقط]! تلطه 8 
مقلءء ططدعم ط20212 نااأذ رطوطاء5 .دلإتصقاع ل[ تغط منععصدد 216ل 
2 لتتتطقاعع تداع ممق ط8/13 أع12 12اتتتصقطة14 قدلا قطنا" تعدل 
0 .ع118ئا38 28ة/ز 8/(ل211:118612-1 6111161111211 تتقع8 0211 ,2411 ناقء5 
.(9441111) تالتتطم لجع عصدئز هنل ا سصقطة تطعا سمعدعل سدلدزء5 


8 0012 


تنالاء5 3 ألا 216زْ1061182 تتأق كا تنمقءا ,ملا ناعم ندع 53 

,2]85 فل أقط متاتطعة 33م2261222 153 عاتاأقتنا وتتطقط تتقسقطة ممعم 
مقع دعل اأمسوععط حنمل طقل2 طتتعط متزص 1ج لصعط مغلا لمهم 
عنام ل اوعط2 ,22611(7:20211 2251 1112 نهنا .لناعع 11ن11-51ا5111188 
لأكقم نذأ طتدء 112 عقت( 2م23 ,رطتاع28نا5-طأتام8 52351112 511025 
طق للق طعاه حندكته01ه015 عتتقئز له احسناز عوستلصهط 1ل اتكلتلء5 أ سضدعء] 


1012(/23 اعمط هط ااتطقط رنتطة قتزض لدع ع5 وطلصقط 56012128 
ركتطعء ز أ مقطة 202 عددءط كتأقهع 566212 2328( رحتهطا ازج تلاع كل حصة طتزج برع[ 
اتا 

ننحناا كلتلتصع 84‏ - 

لدصصة للتتتمعل/ة ‏ - 

كقلطكاا أدكزد تلتلنمعك/ة 2 - 

.أناكله 2252 للتلتمصعكة8 2 - 


صال نطقت أنازقطم268© هم 454 


2 للها مستوادعم عوعة بطقلاف وطتصقط عوسمنرمء5 أودط عوصتامع] 

لاقل .12213 طقلاك نازتاتعط كلتغطنا مماذز (مدزداء6) نحطة) اتمعتاعط1 
حقآ 221282221 5لنتقط 12 0ق أل تتططع؟! .قغتاط 12 أأمموعط مكلقحط كلدل 1 
هل (714 15 أأتمععط لهل تتقامهكا .طعامععم 15 طقلناك عتدتز تتحصلا 
ممقلةل مقلطط! ممطتووعط يصسمنلتتططع؟! .تسمكلتوطءع! أعقك (توصةاقطئع) 
1 تتزصكلة ل تاعط رتاأقآ .تاطتاقء 12 تاأتوععط لة10 ناقاف! .امسدععط 
رأكلة ,زعم تقل تنفعمقعغصك أوقطط أتقل أأقط-لغططءعط حل أنكلةا 
مم2 12 ملقم 001 نتقلفه؟ا .قكاء تغط تمق لتقسة 15 دوع تتلا 


لم01 تتمكلةغ 0512 عتتهدئز هق تقناع اناع88 51115 
الله 


نهآ .قحطقلنا تلقباعء! ,2121 3 لإاتقلتاطاء5 نأا عاتتلطكلة13/1” 
8 1[تناععاآ1 ,1نال1) 56111322732 ك1 1323لا 
لمعنه( دنآ .7:2تتلتلطلا حنم لاة تدع تعدا 
,غ56 0311 2255111183 طأعاه لتاصلاقء) طوعاج تاغل تتلطلاً 
ط!؛ عتندلز عنة28-01ة01 صذنا .كقاط!ا عحدنز ألهتعع] 

“مةدع5 )53282 7358( 2132 حصق 01 522302 11 


م201 تمعاصةدعطع سضعممه ع15لهم عتقلز ,أطتمطا ]211 ناكرع 1/4 
10 61155( أت صطلاء لنوغأة تاطوعم 


ه211 تاقح كل102 13 .تتلطلا عصتتدطا أحره علدزاط عصدلز 02208 (1) 
ناقحط كلةغ 52ناز مقتإتأم 01580 قطنة؟ز طقلدكهمم 0251 1أوناه50 
كلافقط 13 .تأقخط طقاعاء5 تلاط علتطصنا أعتلك حتمعامة ا لإعحط 
ك1 نفك أأك[ناط-تغاتاط صما تكلتصصعم صحمك أمدزهة[ءمتسعحد 
0213132-00 تاقالع 1 تاتاع 12261 2أ2ع5 بتو ع1 3258 
21-0101 03132 تتتتأمقعق2] 328ئز 322 لفالف حنةأدم ناعم 


ممت ع5 13513 طوااث 
محةوروثمه 1 واعأسةه 5200 سرع 6 27 م2 4 ٠.‏ 
أولم يَنْظرَوًا فِي ملكوت السمّوّات وَالأرضٍ وما لق الله من 


0. 


سي )ع. 


2 


71 1270 1411 311611126711611 1104/1 4عاء 7167 الهله مع 1و2 ” 
1 0118 ااأهنا365 5624|8 4411 8111111 56714 + أع16411] 
(185 كهدء شحدلة) "7م411 


5 86# تعاب ب9 نوك دمذازب0ي 


بم 2ط 32نآ 


مجع مخ 2 مع ع هوه 200 مه ا سيية 
ألا يَظن أوليك انهم مبعوئون. ليوم عَظِيم. 
1411-0 505111192 80/1504 ,11أع[1/4 لئأ 018118-018118 1146/18[1” 


"متهوء8 1/0015 1471[ 5114111 0444م 1ه 1 اع2:1 41 01611 6[ع 1167 
(4-5 :42416412 مط نت21-11) 


0 


)2( ازنا تلز مقك ل ل2 تصدع معط ننقحط عل602 أصرها تااملتمعط عضصدتز عصة0)‎ ١ 
عصذئز دمة حنقكائ 1 طعت ناقحم عل802 12 رننطة ستام تلهكاء5‎ 2 
أمفلقطع معط 1هلةط دتل وتطوط صتكلهز متدعء5 تاذ تتتطماعا‎ 
مممقطةغ صمل بقتزطمودوعءط 1255أط 111212 308[ لتقتتععدع]‎ 
بئذ غترعطقك عصدئز مأتعءط طداتصذ صددا غتلتاة عصقتز مفصمله زعم‎ 
تمل عصتلدمنءط سقتلةآ عتنةلز‎ 


ةذ طمعل1ة710 .كقلطكط؟ 10216 تتتتضقط لدتسمرعط 2228( 013238 (3) 
رتصذ غنلتعط 12212 طقاات تنتقحطذة؟ ماع ستتئع عع 


8 5 اس 6 8 8 م 
فَمَنْ كان يَرْحُوَا لِقاء ربّهِ فليَعْمَل عَمَّلا صَالِحًا ولا يشرك 


6 رف امم 


بعبَادةٍ ربهِ أحذا. 


,1458111/4 6112611 2761111120011 1116115/141877 718417411851484 
04 #اتأهنآد 1/4118 |41114 11161186761411 14 :[0 116114411 7110614 
011 21111 560104118 471عطلا لأ 111611176175 14 041114/1 6118[ 
(110 تأغطدعا-لة) ”.مبوسططهكا ومممعءء! أممم نامعن 


يد 


8 اقطتاعص دا طمكلكلة110 .غتمله كلدل وصقثز كقلكطا عصهء0 (4) 
038-018 جقلهطاتع وأأد[ 106 ممعق طذااذ ححتمكاتمتدائعم 
ةنز ولزاا-مة/زد[عم قتدم عفك جن9ل1-1]مم1 ههدم ردنزل ا -سقطتلتم 
1-1 نال لقخص متهم حسمل دتزل!-متدغصة ذل 252 أ دعم 203 زتعم 
عمتلهم عصدز عانتتطلقم ملهمء! سممصصلقئعط 013آ مععصتطاءة 


111 
وه قن ل ها رم عه 900 وم م 5ه ه4#ولس؟ د هه م وت 
وََقَدْ أَوْحِيَ إلَبِكَ وَإلَى الذِيْنَ مِنْ قبْلِكَ لين أشركت لَيَحبطن 
عابر ع كع هر نت إن 
عَمَلّكَ وَلتَكُونَ بن الْحَامرِنَ: 


مأل نطقت انازقطم 0068 هد 456 


04 2041111 جعء1 تلن (2 410 1[هأءآ 1111/6[ !اع 56511118 10411“ 
اماع01 1164[ " ,1411111114 أعطع5 1/4115 (أطولآ 2476م) 064ممءعم 
145]14[1 1671142 41414 1/6دء 1115 ,(ططه2؟ا) 411 )1] 1 أع 1711611127615 
8 014118-0104115 1105111لزعا نتهاع1اء 4[1 اناغ 1ل 4011 1111 ]61110 

116111.” )32-2111331: 65( 


,53603عع5 .كد أطول8 وتنتطقط تماد أء016 21م تاتة1-5أةم 5 


01 11110 5107811 111671611247 46118411 71هطاء عط 11161001 7/4111 
114.7 أ 1عرزء5 1/6118 


23 ملاعم حتفل تودعط كلهعع 212ع56 11 ومقكأئعم[ 132ل تتحطعز 
نأتهتز بتصقلة دأذعممعد 1255 يقله13 طذلاك صسقصءة 02هم أغأدطهل0ضع] 

بخص اأناكللعط 112 ناته عتتهنز أدلزة أفمحء ممملهل 
00 5 7 اليم 2 م 9 م م 
أفحسبعم أنّمَا تخلقنا كم عَبَثا وَأنْكم إِلينَا لا ترجعون. 
84111100144 ,7116115110 1411411 أهعأمطه ماع ارق ” 
1 (52[24) 1114111-1114111 560474 12118411 انه لهاع أء 111611 141111 
"7 117نمغا ممممععا تتمعاا أوطاضعء أ انمعله علهلا متام همزهط 

(115 :12111111111 11137 -1ح) 


هنو 


عر 2 60م 9 3-01 5 53 إن - 00 5 2 لع 

وَلَتَنظر فس ما قدّمّت لِعَدِ وأثقوا الله إن الله خخبير بما 
و 1 1 1 

عمَلون: 

اأهاء! 40152/[ 04276 1211416 [زء م7111 4111 7فلاء5 1[ 116:1041 12611 ” 

الأوصاماءءط6 :نعط .(غه قط [ه) عأودء أعتهط 12111 4111/06 ا ناجعم 1ك 


4 111ا[هاء 1/1712 الهأ تأهاآق 1:10 [اتعع5651071 ,ا[وأألشقش ملمجء1 
(18 نموقهةآ-لة) ".مامز مناه ع1نهلا 


لذن اهما فيا لوهم سبلا 


710611  0784118-014118 1/4118 711124 أغا 01لا‎  )1461146411 
1ل 1لا لاقلا 16011 21416 71417ع821141-6 ,18711 (714112681م6/‎ 
1262004 7167186 [010::-[2|[ 211 :التقاطةعادظ '-21) ”.ضما‎ 69( 


0057 60 نكن ب 9 صمك «دأزوق4ى 


بلطا نمأ عط غ22( 2022م هآ[ نا محص 15ل تؤحة تحصعوع! صنلل تتطع] 
2 189 ا ا 21م سس 8 ا 2 92 
وَمَنْ حَاهَدَ فإنّمَا يَحَامِدُ لِتفسه إن الله لعَني عن العَالمِينَ. 


4 1 1114/4 ,86111140 1/4118 8478115510424 717411 
0 56110171 7111/04[ علنا 1116 00414[1 اغآ 11104114[ 
(1 5651141 1(هع[14 ]711671167 ع[142) 6/4 عله طعالة معط فنع :لهام 
(6 تأتتناطةعلسظ'-لة) ".2تدأه 4أ567165 0011 


1ق 12213 لطقالت 203م16 تتام لتة لأمطامظتاعطم أطقا حنددا 
6 نال طلقة [20 8هلةئ( تتكتآنة 0211 2311 تتققتلء صتاعع 1عاع)! 2 لاطرعد 
مممغهاععم لمعه أعقل منزلا-202مع! مقصتام تطة طامط مضعط تمك[ 
>1 .أمطقءا ج2غة ناطدعم -طقغة تاطاقعم تممعصعل طنقادزء5 0216 ع3 ز 
ستملا تنما عمدئز مادعءة أعدك تنزلظ-ه20همع! صتتاصاقة لاما معط 
لطهالث قصطتقعة أقتاعع اعم تلصلا أقهل تنككلاهزدهغ أحصقكا حمل 
قخصة؟ا! .تصنتا! أوزة 02هم 202 عصدئز سدكقغةط2عزعء! قادعء5 تمقادل 
600017 مققنز تتملتقاط 225 ونزل-203رع1 تاناطتتة حتماه طعت 
طمغل! سملمك تمتك صمعللتدط-ا ته طسعمم حنمل علمعتلععط عاناغصنا تممم[ 
8 تتصقا عنهئز 06212623 202ص تأوام .لصا كتلنا أحطقا طماء؟ عصمز 
مق 53202211 أحطقا 238ةئز لال [أ 3211 أحرت نمع معلل 


3عصمط2ع5 ,12/213 طذالذ 2ل0همء! تامط متعم معناز تأسفك] 
مسقتلقاء5 أقطخةم؟ قتالااء5 طقتلد! صقل تصصقا صم 2011 زتعم 
تحنقع! 21611821121 21185( 8-013118 05317 201 زتع لط ,ناكا 52110212 
1 .لا امعط ذغل! دبإللحصد2302ع! ملهمع! صقل تتنطماع! دالا عمةز 
ند لاأاتحم مألا عصهئز لطا مم1 تل2 زصعمحم عله10) 1012 082تاء5 
مصقكل[2 غ721 دع0طاء5 صهنآ .12لا مفأفتصة حمل أعتل أعوقط مسقعرغط 
-لقحصة علهاع! ملتطهمة ,7 أأمازة لأقصصة- أقققة ممع نط ط مط حممادل أل قتزر 
12 تتزمطتاعع تتناوء5 .112 202مع! صقا تلد طحوةء]! 1ل طماع) 12لا أهحصة 
لأكوعدع<”! قطدل/طا أع13 لدتنتحدء2 مطداة 


فق تنقاكهاء زء2 21252 سمكاغنااء5 تتصق! نأمطا عصدئز طمائهآ 

أحطقطا صد»آا عطم20ط1 مقلاذز تكتدز بأمقتتطعاة ع1 مفادز طنام صستعضعم 
طهلاة أعدط ذزنام قلدع56 .أتاطءدمع] نامأ خط حنمكلتة مرحصة زإصعحص طماعة 
صوط .1ددع نذا كلتدط عتتهئز قلقعء5 قنزل!- )أ متطااص حتدعصعكل 3028( 
لأ لتخطم لمع طع 1[ عطق طم امع طعا هنزل0221-1 ادمع نتحطة مقع در 0 


مأل نطقت 1نازقط م 8ق هدم 458 


عصوئز علتقطنع) دأسدتتسفطمط ملهمعطا مملطدم متتل غ2160ز5 مع مخطعة 
رقغن! أطدلظ دع ندناءء! هلهمء! معنا .مملتقطع! 202ججرع] نارء تإمعدم 
صقكاغهم 3ل جعط .تدك له[ أن [نا5ة؟ 5620082 1031 .5250 1/111113531320 

مقططةاع؟ علأتاغطنا أغوكاءءط لل ححل سماحصهداءدع] 


9 كن لعن 9 صقك صن أزاقى 


2 


5 


